M. Quraish Shihab 


TAFSIR 
AL-MISHBAH 


Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an 


Surah Ar-Rêm 
Surah Luqman 
Surah As-Sajdah 
Surah Al-Anzâb 


ra -Anza 
Surah Saba” Lentera 
1 1 Surah Fathir Dena 


Surah Yasin 





PEDOMAN TRANSLITERASI 


LATIN ARAB 


| 


> 
zZ 














an 





N 


w u 
= j< 


Gas â (a panjang), contoh AJI : al-Malik 
— ... 1(ipanjang), contoh AI ar-Rahim 
i .. ù (u panjang), contoh A :al-Ghafir 


Pedoman Transliterasi 
Daftar Isi 


Surah Ar-Rim (30) 


KELOMPOK I 
KELOMPOK I 
KELOMPOK HI 
KELOMPOK IV 
KELOMPOK V 
KELOMPOK VI 


Surah Luqman (31) 


KELOMPOK I 
KELOMPOK I 
KELOMPOK II 


Surah As-Sajdah (32) 


KELOMPOK I 
KELOMPOK 1 


Surah Al-Ahzab (33) 


KELOMPOK I 
KELOMPOK II 
KELOMPOK HI 
Juz XXII ...................... 
KELOMPOK IV 
KELOMPOK y 


KELOMPOK VI 


DAFTAR ISI 


(Ayat TA) nn da ag nda ens 
(Ayat KIP) Mantan 
(Ayat 28-39) 
(Ayat 40-47) 
(Ayat 48-53) 
(Ayat 54-60) 


(Ayat 1-11) 
(Ayat 12-19) 
(Ayat 20-34) 


(Ayat 1-9) 
(Ayat 10-30) 


(Ayat 1-8) 
(Ayat 9-27) 
(Ayat 28-35) 


(Ayat 36-48) 
(Ayat 49-62) 
(Ayat 63-73) 


21 
50 
75 
89 
96 


Surah Saba' (34) 


KELOMPOK L’ (Ayat 1-9) nenen alas 341 
KELOMPOK T (Ayat TO Ay Kh mens namakan 353 
KELOMPOK Mi: Ayat 1521) bahasa 362 
KELOMPOK IV (Ayat 22-27) eneng 372 
KELOMPOK Vo Ayat 28-54). “isian ngrana naba naa aaa 386 
Surah FAthir (35) 

KELOMPOK E (Ayat 19) ega 423 
KELOMPOK D Aya OA nan aa 437 
KELOMPOK Mo (Ayat 15-26) urere siii 450 
KELOMPOK IV “(Ayat 21-956). ainena A AN 463 
KELOMPOK V (Ayat 39-45) aan n nean 482 
Surah Yasin (36) 

KELOMPOK I (Ayat AD). tk ump aa 504 
KELOMPOK N “KAyat 13-32) as nenas 517 
Juz KAT. ns Banna AI A a a A SANAN 526 
KELOMPOK IE (Ayat BIAT ainiai aaa anepi 536 
KELOMPOK IV (Ayat 48-65)... ea 551 
KELOMPOK Vo NAyatG6 70) Lantunan 566 
KELOMPOK VI (Ayat V1-83) aan ane 573 


vi 


Surah ar-Rim 


Surah ini terdiri dari 60 ayat, 
termasuk golongan surah-surah Makkiyyah 
karena diturunkan di Mekah sebelum Hijrah. 
Surah ini dinamakan AR-RUM 


yang berarti “Bangsa Romawi”, 
diambil dari kisah pada ayat 2, 3 dan 4. 





SURAH AR-RUM 


urah ar-Rum adalah salah satu surah yang disepakati oleh ulama 
JI sebagai surah yang turun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, 
atau dengan kata lain Makkiyyah. Benar, bahwa at-Tirmidzi 
meriwayatkan dari sahabat Nabi saw, Abu Sa'id al-Khudri ra., yang 
menyatakan bahwa surah ini turun pada hari peperangan Badr, dan jika 
demikian boleh jadi sahabat tersebut menduga bahwa surah ini Madaniyyah. 
Namun demikian, dapat dipastikan bahwa Abu Sa'id berbeda dengan banyak 
ulama, sehingga tidak mustahil beliau salah paham. Boleh jadi juga 
maksudnya adalah pembuktian kebenaran awal ayat-ayat ini terjadi pada 
peperangan Badr, sebagaimana penulis akan singgung ketika menjelaskan 
ayat keempat surah ini. Betapapun, riwayat at-Tirmidzi di atas tidak dapat 
dijadikan pegangan. Ada juga yang berpendapat bahwa ayat 17 dan18 adalah 
Madaniyyah, dengan alasan bahwa ayat-ayat tersebut mengisyaratkan 
tentang shalat wajib lima waktu yang baru diwajibkan setelah Nabi saw. 
berhijrah ke Madinah, sedang ketika di Mekah, shalat wajib baru dua kali 
sehari. Pendapat ini pun tidak dapat diterima, karena peristiwa Isra terjadi 
ketika Rasul saw. masih di Mekah, dan dalam peristiwa itulah — sebagaimana 
bunyi banyak hadits — ditetapkan kewajiban shalat lima waktu. 
Nama surah ini “ar-Rum” telah dikenal sejak masa Rasul saw., 
sebagaimana diriwayatkan oleh at-Tirmidzi melalui Ibn “Abbas dan Niyar 
Ibn Akram al-Aslami. Penamaannya demikian, karena pada awal surah ini 


Surah ar-Rfim (30) 





disebut kata ar-R7m dan kata itu hanya disebut sekali dalam al-Gur'an. Di 
samping itu, peristiwa yang diuraikan ayat-ayat surah ini menyangkut 
Byzantium yang sangat menarik perhatian kaum muslimin, sehingga dengan 
menyebut nama “Surah ar-Rum” kaum muslimin langsung akan mengarah 
ke surah ke-30 dalam urutan Mushhaf ini. 

Tema utama serta tujuan pokok surah ini adalah mengecam kaum 
musyrikin yang bergembira dengan kemenangan Persia yang menyembah 
api atas Byzantium yang menyembah Tuhan. Allah menyanggah mereka 
dan menyampaikan berita kemenangan Byzantium sekian tahun setelah 
kekalahannya itu. Setelah informasi itu, baru surah ini menguraikan 
kebodohan kaum musyrikin yang tidak mengambil pelajaran dari keruntuhan 
dan kebangkitan umat akibat kedurhakaan kepada Allah swt. Uraiannya 
kemudian berlanjut pada pembuktian keesaan Allah dan bahwa ini adalah 
bagian dari fitrah manusia yang tidak dapat dilepaskan. 

Thabathabz'i secara singkat menyatakan bahwa tema utama surah 
ini adalah janji Ilahi yang pasti tentang kemenangan agama-Nya. Itu diantar 
oleh uraian tentang akan menangnya Byzantium atas Persia, guna 
membuktikan kebenaran janji-Nya itu. Surah ini juga menurut ulama 
beraliran Syi'ah itu, membuktikan melalui argumen akliah tentang kepastian 
janji-Nya menyangkut hari Kiamat. 

Sayyid Guthub menyimpulkan bahwa tema utama surah ini adalah 
mengungkap saling keterhubungan yang sangat erat antara keadaan manusia, 
peristiwa-peristiwa kehidupan masa lampau kemanusiaan, juga masa kini 
dan datangnya, serta hukum-hukum alam dan kemasyarakatan. Semua saling 
kait-berkait. Dalam suasana keterhubungan itu, nampak dengan jelas bahwa 
setiap gerak dan rintihan, setiap peristiwa dan keadaan, setiap awal dan 
akhir, atau kemenangan dan kekalahan, semuanya berhubungan sangat erat, 
serta berada di bawah kendali ketentuan yang sangat teliti. Semua kembali 
kepada Allah, karena “Milik Allah semua urusan sebelum dan sesudah terjadinya”. 
Demikian lebih kurang Sayyid Outhub. 

Al-Bigai berpendapat serupa dengan Sayyid Outhub. Secara singkat 
ulama kelahiran lembah Biga', Libanon, pada abad VIII H itu menulis bahwa 
“Tujuan utama uraian surah ini adalah menetapkan bahwa semua perkara 
berada dalam genggaman tangan Allah. Dari titik tolak itu, surah ini 
menguraikan keesaan dan kekuasaan-Nya atas segala sesuatu, keniscayaan 
Kiamat dan kemenangan hamba-hamba-Nya yang dekat kepada-Nya, serta 
kecelakaan musuh-musuh-Nya. Inilah tujuan pokoknya. Nama surah ini — 


Surah ar-Rjim (30) 





lanjut al-Bigai — sangat jelas menunjukkan hal tersebut di mana terbukti 
kebenaran janji-Nya memenangkan Byzantium atas Persia.” Demikian lebih 
kurang al-Biga'i. 

Surah ini merupakan surah yang ke 84 yang diterima oleh Rasul saw. 
Ia turun setelah surah al-Insyigag dan sebelum al-'Ankabut. Jumlah ayat- 
ayatnya 59 ayat menurut perhitungan pakar-pakar al-Qur'an di Madinah, 
dan 60 ayat menurut perhitungan ulama Basrah dan Kufah (Irak). 


KELOMPOK | 


(AYAT 1 - 10) 





AYAT 1-7 
Lo hgn e Ti 029 0. Let ai ` s 2 Dui 
Te A A PES EA 
Jab Mp Oa Da yag A a a 
sab A Ulang iN ah ed bah a Gay slah Ia Hata db 
É A3 EU adi aya AB Oa KAP Ojak YM A3 
EVP OÉ nh a 

“Alif, Lam, Mim. Telah dikalahkan Rum di negeri yang terdekat dan mereka sesudah 
kekalahan mereka (itu) akan menang dalam sekian tahun (lag). Milik Allah urusan 
sebelum dan sesudah (itu), dan ketika itu akan bergembira orang-orang mukmin 
karena pertolongan Allah. Dia yang memenangkan siapa yang dikehendaki-Nya 
dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Janji Allah, Allah tidak 
akan menyalahi janji-Nya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka 


mengetahui yang lahir dari sebagian kehidupan dunia, sedang mereka tentang akhirat, 
adalah mereka orang-orang lalai.” 


Es 


Akhir surah yang lalu menegaskan bahwa Allah akan mengantar 
orang-orang berjihad menuju jalan kebahagiaan dan bahwa Allah akan selalu 
bersama mereka. Awal surah itu menekankan keniscayaan #/mah yakni ujian 
dan cobaan. Kesimpulannya, bagaikan menyatakan: “Kami pasti menguji 
kamu, dan memenangkan siapa yang berjihad.” 


Kelompok I ayat 1-7 Surah ar-Rjim (30) 





Tetapi ketika itu, Persia yang menyembah api mengalahkan Byzantium 
yang menyembah Tuhan. Kaum musyrikin Mekah bergembira sambil 
mengejek kaum muslimin, bahwa kami pun — sebagaimana halnya Persia — 
akan mengalahkan kamu, sebagaimana Byzantium terkalahkan. Nah, ayat 
di atas turun menjelaskan hakikat yang sebenarnya sambil menyatakan 
bahwa: Alif, Ldm, Mim. Allah mengetahui bahwa telah dikalahkan kerajaan 
Rum yakni Byzantium oleh bangsa Persia, di negeri yang terdekat di negerti 
kamu wahai masyarakat Mekah. Dan mereka yakni Byzantium tidak lama 
sesudah kekalahan mereka itu, akan menang, yaitu dalam sekian tahun lagi yakni 
antara tiga sampai sembilan tahun. 

Kekalahan satu kerajaan, apalagi yang adidaya atas adidaya yang lain, 
merupakan satu hal yang luar biasa. Lebih-lebih bila disusul dengan 
kemenangan setelah kekalahannya dalam beberapa tahun saja. Untuk itu, 
setelah pernyataan di atas, ayat ini menggarisbawahi mengapa semua itu 
terjadi dengan menyatakan bahwa: Milik Allah semua urusan sebelum 
kemenangan Persia dan sesudah kemenangan dan kekalahan itu. Dan ketika 
yakni pada masa kemenangan Byzantium złu akan bergembira orang-orang 
mukmin karena pertolongan Allah, atau kemenangan yang mereka raih dan 
yang bersumber dari Allah. Dia yang memenangkan dan menolong siapa yang 
dikebendaki-Nya sesuai hikmah kebijaksanaan-Nya, dan Dia pula yang 
menjatuhkan kekalahan atas siapa yang dikehendaki-Nya sesuai sunnatullah 
yang ditetapkan-Nya. Tidak ada yang dapat menghalangi kehendak-Nya, 
tidak ada juga yang berhak mempertanyakan kebijaksanaan-Nya, dan Dialah 
Yang Maha Perkasa, tidak terkalahkan oleh siapa pun, lagi Maha Penyayang 
terhadap hamba-hamba-Nya yang taat kepada-Nya. Yang Maha Kuasa itu 
menjanjikan janji yakni janji Allah. Karena itu, Allah tidak akan menyalahi 
janji-Nya yang membahagiakan satu pihak. Ini diketahui benar oleh kaum 
beriman, /etapi kebanyakan manusia yakni yang tidak beriman tidak mengetahui 
yakni tidak memiliki pengetahuan tentang hakikat-hakikat keagamaan. 
Mereka hanya mengetahui yang lahir saja yakni fenomena dari sebagian kehidupan 
dunia, sedang mereka tentang fenomena dan kehidupan akhirat, adalah mereka 
orang-orang lalai yang sangat mantap kelalaiannya. 

Ayat-ayat di atas turun ketika Kisra Aboriz, putra Hurmuz penguasa 
Persia yang dikenal di kalangan masyarakat Arab dengan nama Kisra, 
menyerang Penguasa Byzantium yaitu Heraklius Muda, yang dikenal di 
kalangan kaum Arab dengan Heragl. 





Surah ar-Rjim (30) Kelompok I ayat 1-7 


Ia menyerbu daerah Syam dan Palestina yang merupakan daerah 
kekuasaan Romawi. Kisra Aboriz, berhasil menguasai Anthakiah, 
Damaskus, dan mengepung Bait al-Magdis, sampai kemudian merebut dan 
membakarnya, serta merampok dan membantai penduduknya. Api melahap 
gereja al-Oiyamah dan para penyerang itu menguasai Salib dan 
memindahkannya ke ibukota mereka. Ini terjadi pada tahun 615 M. Hati 
orang-orang Nasrani sangat takut dengan bencana yang sangat mengerikan 
ini. Kekalahan Byzantium sangat menggembirakan kaum musyrikin Mekah, 
tetapi menyedihkan Nabi Muhammad saw. dan kaum muslimin, karena 
Persia menyembah api dan tidak mempercayai keniscayaan hari 
Kebangkitan, sedang Romawi, kendati tidak mengesakan Allah secara 
murni, namun mereka adalah Ahl al-Kitab. Kesedihan dan kejengkelan 
mereka semakin bertambah ketika kaum musyrikin mengejek kaum 
muslimin bahwa: “Kami juga akan mengalahkan kamu”. Nah, ketika itulah 
ayat-ayat di atas turun. 

Selanjutnya setelah sekian lama waktu berlalu, Heraklius, penguasa 
Byzantium, berhasil melakukan perlawanan terhadap Persia di Armenia, 
dan mengalahkannya. Disusul kemudian dengan kemenangan demi 
kemenangan dan ini berlanjut hingga mereka memperoleh kemenangan 
gemilang pada tahun 622 M. 

Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa ejekan kaum musytikin itu 
disampaikan kepada Nabi saw. oleh Sayyidina Abu Bakr ra. Nabi pun 
bersabda: “Mereka akan dikalahkan dalam beberapa tahun lagi”. Ketika 
itu, pertaruhan /perjudian belum diharamkan sehingga Sayyidina Abu Bakr 
bertaruh melawan Ubayy Ibn Khalaf tentang kebenaran informasi al-Qur'an 
itu. Beliau menyatakan bahwa dalam masa enam tahun ke depan, Byzantium 
akan mengalahkan Persia. Tetapi setelah berlalu masa itu dan kemenangan 
dimaksud belum kunjung datang, Nabi saw mengusulkan agar Sayyidina 
Abu Bakr menambah taruhan dan memperpanjang waktu sampai di bawah 
sepuluh tahun, karena kata ( asa) bidh“ menunjuk angka antara tiga sampai 
sembilan. Demikian ditemukan dalam sekian banyak sabab nuzil. 

Selanjutnya baiklah kita merinci beberapa hal yang berkaitan dengan 
ayat-ayat di atas. 

Alif, Lam, Mim, telah dijelaskan secara panjang lebar pada awal surah 
al-Baqarah. Demikian juga pada surah-surah yang dimulai dengan huruf- 
huruf hijaiyyah seperti huruf-huruf di atas. Pendapat yang paling tepat 
tentang maksud huruf-huruf di atas dan semacamnya yang terdapat pada 


Kelompok I ayat 1-7 Surah ar-Rjim (30) 





awal surah, adalah bahwa ia bagaikan tantangan yang berbunyi: “Redaksi 
kitab suci ini terdiri dati huruf-huruf semacam huruf-huruf tersebut, yang 
kamu semua juga mengetahuinya. Karena itu cobalah buat seumpama al- 
Qur'an dengan menggunakan huruf-huruf serupa. Kamu pasti tidak akan 
mampu, baik dari segi redaksi maupun kandungannya.” 

Bukti kebenaran al-Qur'an mencakup beberapa aspek (rujuklah ke 
QS. al-'Ankabut [29]: 50-51). Di sini dapat dikatakan bahwa tantangan 
yang ditekankan ayat-ayat di atas adalah yang menyangkut pemberitaan 
gaib masa datang. Memang, menetapkan saat kemenangan suatu bangsa 
yang sedang mengalami kekalahan, hampir tidak dapat diduga apalagi 
dipastikan sebagaimana bunyi ayat di atas. Penentuan tentang hal tersebut, 
tidak dapat dilakukan kecuali oleh Allah Yang Maha Mengetahui. 

Kata ( pgp ) ar-råm digunakan oleh bahasa Arab menunjuk ke 
sekelompok bangsa yang terdiri dari orang-orang Yunani, Slaves (bangsa- 
bangsa yang bermukim di Eropa timur dan tengah, seperti Bohemia, 
Slovakia, Serbia, Kroasia dan Bulgaria). Termasuk juga orang-orang Romawi 
yang asal usulnya dari Latin, yakni penduduk Italia yang berhijrah ke Eropa 
timur. Kumpulan dari bangsa-bangsa itu dihimpun oleh satu kerajaan yang 
menguasai sebagian Eropa dan Asia Kecil. Masyarakat Arab menamai 
mereka Rum, untuk membedakan mereka dengan kerajaan yang berkuasa 
di Barat (Italia) dengan ibukotanya Roma. 

Sejarah mengungkapkan bahwa karena luasnya imperium dan untuk 
mengurangi kerumitan mengatur negara, Kaisar Diocletianus (284-305), 
mengangkat penguasa untuk wilayah Barat, sedang dia sendiri mengurus 
wilayah Timur dan menetap di sana. Selanjutnya Kaisar Constantoine (312- 
337 M.) berkuasa, ia memindahkan ibukota Romawi ke Byzantium yang 
merupakan sisa-sisa kota Bizanti, lalu menamainya Constantinopel (sekarang 
Istanbul). Pada tahun 400 M, imperium Romawi benar-benar terbagi menjadi 
dua imperium yaitu Romawi Barat dengan ibukota Roma, dan imperium 
Timur dengan ibukota Constantinopel. Imperium Timur mengalami 
kemajuan pesat, berbeda dengan Barat yang mengalami keruntuhan pada 
tahun 476 M akibat serangan suku bangsa Jerman yang barbar seperti Gotha 
di Italia dan Yunani, Vandal di Spanyol dan Afrika Utara, Anglo dan Saxson 
di Inggris dan Franca di Perancis. Sedang wilayah Timur bertahan dan jaya 
hingga bangsa khilafah Utsmaniyah di bawah pimpinan Turki merebut 
Constantinopel pada tahunn1543 M. 


au 





s l k aa 


` 


Kemba ` kepada ayat di atas, perium ` uri lahyang namainya 
ar um ya ` yzan um. 

Kata ( et g alabihim terd' da kata , ` ) gha aba yang dapat 
berar emen ngana u kekalahan, serta kata ( )A m an merupakan 


kata gan ` nama yang menunjuk jamak. Kalau nda memaha ` ya dalam 
at kemenanga , maka kata gan nama tersebut menunjuk kepada ersia. 
edang ba Anda memaha "nya dalan ar & kala an, maka ia menu juk 
kepada yzan um. en ap tkedua ilebihba ,karenadengan e ` an 
kata gan yang gunakan ayat ` semua menun uk ke sa sasaran yai 
yzan um. ni karena gan nama sebelum dan sesudahnya secara jelas 
men By an` i (mel) halabihim agaknya sengaja disebu an 
walau tanpa penyebutannya,  ormasi yang kemukakan cukup jelas 
agar men syaratkan betapa kekalahan atau kemenangan i sede an 
menonj 1se ngga ` ak dapat te bayangkan ba wa bangsa yang kalah i 
akan tamp dan menang dalam beberapa tahun setelah kekalahan total i 
ata( minyang mendahul ” ta( #&£) gha abih mmen 'syaratkan 
bah a kemenangan atau ke alahani dak akan berlan ung se erusnya, 
tetapi han a dalam wak yang dak lama, dani lah yang syara an 
ole ayat atas dengan kata (ga: dh. 
Ayat `a s dak menen kan secara pas kapan kemenangan i 
akan terlaksana. Ia hanya menyebut kata awas bah yang berar ` antara 
ga sampai semb ntahun. Bolehja hali , sebabkan karena ma usia 
dapat be bedape ' ` nten ng kapan seharusnya seseoranga nusa bang a 
dinilai memenangkan pertarungan. eperangan antara keduanya 
berlang ung lama dan sebaga ana 'sebut atas, kemenangan pertama 
Byzantium mereka er leh di Armenia, lalu kemudian d susul dengan 
kemenangan kemenangan erikut hingga mereka dapat menguas ` kemba ` 
Bait al a s. Kemenangan dalam sa per rungan d pat din ai baru 
tercapai saat lawan mengakui secara resmi kekalahannya isa juga 
kemenangan ter itu g pa a saat benteng terkuat an dikuasai, walau 


setelah i mas ada perlawanan spora s. n kmeng ndati ` ang 
bau a Fo Uie Sw adda ed P 
; P 
aP. & 
P ing ba d 
kbua 


PrA 





Kelompok I ayat 1-7 Surah ar-Rjim (30) 


(Osaka Y p pST) aktsara an-nds Id ya Jamin/ kebanyakan manusia tidak 
mengetahui, untuk mengisyaratkan bahwa pengetahuan mereka yang terbatas 
pada fenomena alam, serupa saja dengan /idak mengetahui. Begitu pendapat 
az-Zamakhsyari. Boleh jadi, pendapat pakar tafsir itu lahir dari kesannya 
terhadap penutup ayat di atas yang menyatakan sedang mereka tentang akhirat 
adalah mereka orang-orang lalai. Jika pendapat ini akan diterima, maka agaknya 
perlu ditambahkan bahwa itu sama dengan ketiadaan — yakni manfaatnya 
— di akhirat kelak bila pemilik pengetahuan tidak memanfaatkannya untuk 
kemaslahatan hamba Allah dan demi karena Allah. Catatan ini perlu 
digarisbawahi agar tidak timbul kesan dari pemahaman az-Zamakhsyari di 
atas bahwa al-Qur'an tidak menganjurkan upaya mengungkap rahasia alam 
melalui studi tentang fenomenanya. 

Anda dapat juga berkata bahwa firman-Nya: mereka mengetahui yang 
lahir dari sebagian kehidupan dunia, sebagai penjelasan sebab ketidaktahuan 
mereka bahwa janji Allah pasti terlaksana, dan bahwa segala persoalan 
kembali kepada-Nya, dan bahwa Dialah sumber kemenangan. Itu semua 
karena mereka mengetahui yang lahir dari sebagian kehidupan dunia, sedang mereka 
tentang akhirat adalah mereka orang-orang lalai. 

Bentuk nakirah/ indefinite dari kata (NW) ghdhiran mengesankan 
kerendahan dan ketiadaan nilai pengetahuan tentang fenomena alam, jika 
ja disertai dengan kelalaian tentang kehidupan ukhrawi. Itu sebabnya huruf 
wauw pada kata (#83 ) wa hum, penulis pahami dalam arti sedang, yakni 
dalam keadaan lalai dari kehidupan akhirat. 

Dalam al-Qur'an, ditemukan ayat-ayat yang berbicara tentang 
fenomena alam, selalu disertai dengan uraian tentang kebesaran Allah, dan 
atau dikemukakan sambil menganjurkan untuk bertakwa kepada-Nya. Ini 
menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan walau yang dinamai secara keliru 
“Ilmu pengetahuan umum” tidaklah bebas nilai, tetapi selalu harus disertai 
dengan nilai-nilai Ilahiah, sejak dari niat memperolehnya sampai pada 
pemanfaatannya. 

Ada juga ulama yang memahami kata 2)dhiran dalam arti yang akan 
lenyap dan binasa. Tetapi makna ini tidak populer. 

Kata (68) hum/ mereka pada firman-Nya: (U)8E «& ) hum ghdfilin, 
setelah sebelumnya telah ada kata serupa pada firman-Nya: (33! ys 33) 
wa hum ‘anil akhirah| sedang mereka tentang akhirat, bertujuan menggambarkan 
besarnya kelalaian mereka, sehingga seakan-akan hanya mereka yang wajar 
dinamai /alai. Adapun yang lalai selain mereka, maka kelalaiannya dinilai 





Surah ar-RAm (30) Kelompok I ayat 8 


sama sekali tidak berarti, bahkan bukan kelalaian jika dibandingkan dengan 
kelalaian mereka itu. 

Ayat 7 (terakhir) di atas dapat juga bermakna: “Mereka hanya 
mengetahui segala urusan dan cara untuk membangun kehidupan dunia 
serta bagaimana menikmati keindahannya. Sedangkan tentang bekal untuk 
akhirat, mereka sangat bodoh dan lalai.” 


AYAT 8 
Sa Yi WA u 2 i Sa 4 4 6 Ni 31 yA hi 


“Dan apakah mereka tidak a tentang diri anka Allah sidak 
menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan 
dengan yang baq dan batas waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan 
di antara manusia menyangkut pertemuan dengan Tuhannya benar-benar kafir.” 


Ayat di atas merupakan ancaman kepada kaum musyrikin dengan 
mengajukan pertanyaan yang mengandung kecaman dan keheranan atas 
sikap mereka. Seakan-akan ayat di atas menyatakan: Sungguh ajaib keadaan 
kaum musyrikin itu. Apakah mata dan kalbu mereka telah demikian lemah 
dan bejat sehingga tidak melihat bukti-bukti kebesaran Allah yang 
'terbentang demikian jelas di alam raya, dan apakah mereka tidak memikirkan 
tentang kejadian dan keadaan diri mereka, dari mana asalnya dan ke mana 
kesudahannya? Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan demikian pula 
apa yang ada di antara keduanya, yaitu semua makhluk di dalam wujud ini — 
termasuk manusia — melainkan dengan tujuan yang bag dan batas waktu yang 
akan berakhir yang telah ditentukan oleh Allah swt. Tidak ada yang sia-sia 
dan tidak ada juga yang kekal di alam raya ini. Dan sesungguhnya kebanyakan 
di antara manusia yaitu yang tidak beriman menyangkut pertemuan dengan 
Tuhannya benar-benar kafir yakni ingkar, kendati keniscayaannya sangat jelas. 

Kata ( “il È ) f anfusihim dapat dipahami berkedudukan sebagai 
objek terhadap kata (1, Ke ) yatafakkaril berpikir, sehingga ayat di atas 
bermakna apakah mereka tidak berpikir tentang diri mereka. Misalnya, dari 
mana mereka datang dan ke mana mereka akan dibawa oleh pergantian 
malam dan siang? Suatu ketika pernah mereka tidak berada di pentas bumi 
ini, lalu wujud. Ini berarti pasti ada yang mewujudkan mereka. Apakah 


Kelompok I ayat 8 Surah ar-Rjim (30) 





mereka tidak berpikir tentang anatomi tubuh serta jiwa dan pikiran mereka 
yang demikian serasi, atau berpikir tentang masa tua dan akhir perjalanan 
hidup mereka dan lain-lain sebagainya, karena sungguh banyak yang dapat 
dipikirkan manusia tentang dirinya. Hingga kini masih terdapat sekian 
banyak pertanyaan yang diajukan oleh para ahli tentang manusia yang belum 
mendapat jawaban memuaskan. Sungguh manusia hingga kini masih 
merupakan “Makhluk tak dikenal”. Setelah kecaman itu, barulah ayat di 
atas melanjutkan dengan menyebut tujuan penciptaan langit dan bumi, yakni 
bahwa itu bukan permainan atau sia-sia tetapi untuk tujuan yang benar. 
Pendapat ini menjadikan ayat di atas serupa dengan firman-Nya: 
byra IA Kel An D A A) 
“Dan di bumi terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang yakin, 
dan (juga) pada diri kamu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?” 
(OS. adz-Dzariyat (51): 20-21). Lanjutan ayat yang ditafsirkan ini yang 
menyatakan (05914 Dl pasal! db jkt La) 4 khalaga Allah as-samdwdt wa al- 
ardh sebagai pengganti (substitute), atau dalam kaidah bahasa Arab disebut 
badal isytimål dari kata anfusikum. Seakan-akan ayat tersebut menyatakan: 
“Apakah kamu tidak memikirkan diri kamu? Sesungguhnya pada diri kamu, 
ada petunjuk yang mengantar kepada pembuktian bahwa Allah tidak 
menciptakan langit dan bumi tanpa tujuan yang benar.” Ini, karena diri 
setiap insan merupakan bagian dari penciptaan langit dan bumi dengan 
‘segala isinya. 

Dapat juga kata (& ) # pada firman-Nya: (4d) f anfusibim 
dipahami dalam arti wadah bagi perintah berpikir. Ini sebagai isyarat bahwa 
perintah berpikir itu hendaknya dilakukan dengan penuh kesungguhan dan 
kekosongan wadah pikiran itu dari segala macam yang dapat mengurangi 
kesungguhannya. Seorang yang disibukkan oleh sesuatu — misalnya peristiwa 
tertentu atau tenggelam dalam kesibukan duniawi — maka ia tidak dapat 
berkonsentrasi dalam berpikir. Bila ia ingin sukses mencapai kesimpulan 
yang benar, maka ia perlu mengosongkan wadah jiwanya yang merupakan 
alat dan wadah pikiran itu. Penganut paham ini menggarisbawahi makna 
tersebut atas dasar bahwa berpikir tidak dapat terlaksana tanpa melibatkan 
nafs/ diri manusia. Jika makna ini yang Anda terima, maka yang dipikirkan 
itu penciptaan Allah terhadap langit dan bumi yang mengantar kepada 
kesimpulan bahwa penciptaan itu tidak mungkin tanpa tujuan. 


Surah ar-Riim (30) Kelompok I ayat 8 





Penciptaan langit dan bumi dengan gag, berarti ia tidak diciptakan 
secara sia-sia atau tanpa tujuan. Proses penciptaan bukannya akan berlanjut 
tanpa henti. Kini ada yang mati, ada yang hidup. Tapi pasti ada tujuan dari 
kehidupan dan kematian itu. Tujuan tersebut akan dicapai kelak setelah 
tibanya gjalin musammd, yakni batas akhir yang ditentukan bagi punahnya 
alam ini. Dengan demikian, ayat di atas serupa dengan firman-Nya: 


LA Res Belia vita 
“Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara 
main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?” (OS. 
al-Mu'minin (23): 115). 

Ibn “Asyiir menulis bahwa yang dimaksud dengan al-hag pada ayat di 
atas adalah “Apa yang mestinya menjadi hikmah dan tujuan penciptaan 
langit dan bumi.” Yang hag bagi sesuatu adalah apa yang mestinya 
dilakukan guna mencapai kesempurnaan substansinya. Memperhatikan alam 
raya dan diri manusia, mengantar kepada keyakinan tentang keesaan Allah 
serta keniscayaan hari Kebangkitan. Ini karena penciptaan serta sistem kerja 
alam raya, tidak dapat terbayangkan terjadi apalagi dengan demikian hebat 
dan serasi tanpa wujudnya Pencipta atau Penciptanya berbilang. Di sisi 
lain manusia adalah satu-satunya makhluk Allah (yang masuk dalam 
jangkauan pemikiran) tentang cirinya yang sungguh berbeda dengan 
makhluk-makhluk lain. Binatang misalnya, sejak dahulu hingga kini — 
sepanjang pengamatan serta informasi — tidak dapat melampaui batas-batas 
yang telah dicapainya selama ini dan sejak dahulu. Adapun manusia, maka 
ia mengalami perkembangan dan kemajuan. Apa yang dicapainya tahun 
lalu lebih baik daripada apa yang dicapainya tahun sebelumnya, dan apa 
yang dicapainya tahun ini, lebih maju daripada yang telah dicapai tahun 
yang lalu. Demikian seterusnya. Karena itu Allah swt. memerintahkan 
manusia untuk mencapai kesempurnaan sedapat mungkin — sambil 
memperhatikan kondisi masanya — dan menghindari perusakan bumi, diri 
dan jenisnya. Akal yang dianugerahkan Allah swt. kepada manusia 
memberinya kebebasan untuk melakukan apa yang dikehendaki dan 
diinginkannya serta melakukan yang benar dan yang salah. Syariat ditetapkan 
Allah agar diikuti manusia, dan ini disambut dengan baik oleh sebagian 
manusia, dan diabaikan oleh sebagian yang lain, dengan penyambutan dan 
pengabaian yang bertingkat dan beraneka ragam. Pengabaian itu 
mengakibatkan kerusakan dan dapat menjadi bencana untuk semua, 


Kelompok 1 ayat 9-10 Surah ar-Rjim (30) 





sehingga ini menuntun adanya tindakan untuk mencegah berlanjutnya 
pelanggaran itu. Tindakan tersebut bisa dengan memunahkan yang durhaka 
dan mencabut akar-akar kedurhakaan, bisa juga dengan mengarahkan dan 
melatih mereka melakukan aktivitas yang sesuai dengan tuntunan Ilahi 
sehingga mereka terbawa ke arah kebajikan atas kehendaknya sendiri. Di 
samping itu, ada hikmah lain yang dikehendaki Allah, sehingga alam raya 
im berlanjut eksistensinya hingga waktu tertentu tanpa dipunahkan. Dari 
sini maka tindakan pemunahan dan pencabutan akar-akar kedurhakaan 
tidak merupakan pilihan-Nya. Dan sebagai gantinya, Allah swt. memberi 
ganjaran bagi yang taat sesuai dengan ketaatannya, dan sanksi bagi yang 
durhaka seimbang dengan kedurhakaannya, tetapi itu tidak terjadi di dunia 
ini. Hal tersebut disampaikan oleh utusan-utusan-Nya kepada seluruh 
manusia. Nah, ketika itu ada yang takut dan mengharap ganjaran itu dan 
ada juga yang tidak takut dan tidak mengharap. Sebagai dampak dari 
alternatif pengganti di atas maka tentu saja keberadaan manusia di pentas 
bumi harus terbatas agar masing-masing dapat memperoleh ganjaran dan 
sanksi yang telah ditetapkan Allah bahwa perolehannya tidak di sini, tetapi 
di alam sana. Ini juga mengharuskan selesainya fungsi penciptaan langit 
dan bumi kita ini, sehingga Allah pun memunahkannya. Semua itu sesuai 
dengan ajal yang ditetapkan Allah. Dengan demikian, penciptaan langit 
dan bumi serta segala isinya, serta ketentuan ajal atau batas akhir dari wujud 
sesuatu, merupakan keniscayaan serta sesuatu yang jag, dan karena itu 
keduanya digarisbawahi oleh ayat di atas dengan firman-Nya “Allah tidak 
menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan 
dengan bag dan batas waktu yang ditentukan”. Demikian bukti keesaan Allah 
dan keniscayaan hari Kiamat, sangat jelas bagi yang ingin berpikir tentang 
dirinya dan alam raya. Sayang, “kebanyakan di antara manusia menyangkut 
pertemuan dengan Tuhannya benar-benar kafir”. Demikian secara singkat penulis 
sadur dari uraian Thahir Ibn “Asyir. 


AYAT 9-10 
saf AS alah ya Gadi Ben Ngka engi Sep Ai 


z 
ua o 20 


SATA ak) ale Lay, yah ba Ki Ayah) PN KAY mbi 
a IG Ta KAP Op He a a a) ANG Gó 


Surah ar-Rûm (30) Kelompok 1 ayat 9-10 





- 5 A a A- o A e 
ED D ge y G DL A getah 
“Dan apakah mereka tidak berjalan di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan 
oleh orang-orang yang sebelum mereka? Mereka yang lebih kuat dari mereka dan 
mereka telah mengolah bumi serta telah memakmurkannya lebih banyak dari apa 
yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka para rasul mereka 
dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku 
galim kepada mereka. Akan tetapi merekalah terhadap diri mereka berlaku zalim. 
Kemudian, menjadilah kesudahan orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan 
adalah terburuk karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu 
memperolok-oloknya.” 


Setelah ayat-ayat yang lalu menguraikan dengan jelas bukti-bukti 
keesaan dan kekuasaan-Nya serta keniscayaan hari Kebangkitan, sambil 
meminta mereka memikirkan diri mereka dan alam raya, kini melalui ayat 
di atas Allah mengecam dan mengancam orang-orang yang enggan 
menggunakan pikirannya dengan menyatakan: Dan apakah mereka lumpuh 
atau tak mampu sehingga mereka tidak berjalan di muka bumi lalu melibat 
dengan mata kepala yang mengantar mereka merenungkan bagaimana 
kesudahan buruk yang diderita dan tidak dapat dielakkan, demikian juga 
kesudahan baik yang diperoleh oleh orang-orang yang sebelum mereka seperti 
kaum “Ad, Tsamud, Saba? dan Luth yang taat di antara mereka dan yang 
durhaka? Mereka adalah orang-orang yang lebih kuat dari mereka, yakni 
masyarakat Mekah itu, dan mereka yakni generasi yang lalu telah mengolah 
bumi yakni membajak tanah, membangun pertanian serta telah 
memakmurkannya yakni membangunnya dengan aneka ragam bangunan fisik 
yang kokoh, semua itu Jebih banyak prestasi dan hasil pembangunan fisiknya 
dari apa yang telah mereka yakni masyarakat Jahiliah makmurkan dan bangun 
dalam wilayah masing-masing. 

Ayat di atas melanjutkan bahwa generasi terdahulu telah sesat dalam 
arah dan cara pembangunan mereka, maka Kami memperingatkan mereka, 
dan untuk itu lelah datang kepada mereka para rasul mereka yang Kami utus 
dari sisi Kami dengan membawa bukti-bukti kebenaran yang nyata. Tetapi 
mereka enggan percaya sebagaimana kini masyarakat Mekah enggan setelah 
engkau pun wahai Nabi Muhammad saw. memaparkan kepada mereka bukti- 
bukti yang nyata. Maka Allah menjatuhkan siksa-Nya atas mereka dan Dia 
sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka dengan jatuhnya siksa itu. Akan 


Kelompok I ayat 9-10 Surah ar-Rjim (30) 





tetapi merekalah sendiri terhadap diri mereka yang terus-menerus berlaku galim. 
Kemudian, setelah berlalu waktu yang relatif lama dari kedatangan para 
rasul Allah, mereka dijatuhi hukuman. Maka menjadilah kesudahan buruk 
orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan adalah siksa yang terburuk yang 
setimpal, karena mereka melakukan kedurhakaan terburuk yaitu mendustakan 
ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya. 

Yang dimaksud dengan (13,58 ) fayanghuri/ maka mereka melihat, 
adalah dengan pandangan mata yang mengantar kepada pencapaian tujuan 
yang benar. Ini karena kaum musyrikin Mekah itu, sering kali berjalan dan 
melihat bekas-bekas peninggalan umat yang lalu. Namun mereka tidak 
menarik pelajaran darinya. Dengan adanya perintah melihat dengan mata 
kepala pada ayat ini, dan perintah berpikir pada ayat sebelumnya, maka 
tergabunglah perintah untuk menggunakan daya pikir dan daya fisik guna 
mencapai kebenaran. Keduanya diharapkan dapat menggugah daya kalbu 
sehingga manusia dapat beriman dengan benar dan baik. 

Rujuklah ke OS. al-Ankabut (29): 20 dan 38, untuk memperoleh 
informasi tentang kandungan pesan perintah berjalan oleh ayat di atas. 

Kata ( ade) dgibah digunakan oleh al-Our'an dalam arti kesudahan. 
yang baik maupun yang buruk. Berbeda dengan kata ( air ) uqbå yang 
hanya berarti kesudahan baik, kecuali dalam hal-hal tertentu yang dipahami 
dari konteks ayat. 

Kata (3g ) guwwah adalah satu kondisi yang menjadikan pemiliknya 
mampu membendung kerusakan dan menghalangi upaya pihak lain 
merugikannya. Dengan demikian, ia merupakan kumpulan dari sekian hal 
yang menjadikan pemiliknya mampu mempertahankan kesempurnaan 
eksistensinya. Kekuatan satu umat adalah kemampuan bersama mereka 
menangkis musuh, serta mempertahankan diri, baik melalui sumber daya 
manusianya, atau alat perang, kekuatan ekonomi, serta sarana-sarana yang 
lain. Ini tentu terus berkembang dari masa ke masa. Masa kini misalnya, 
kecepatan dan ketepatan informasi merupakan salah satu sarana terpenting 
bagi kekuatan satu umat. Hal ini tentu saja belum dikenal pada masa-masa 
lampau. 

Kata (14,6l) ats4r4 terambil dari kata (3,891) alitsirah yaitu upaya 
menggerakkan sesuatu, baik material maupun immaterial. Dorongan kepada 
masyarakat untuk mengambil langkah dan tindakan tertentu dilukiskan 
dengan kata tersebut. Angin yang mengarak awan bergerak menuju tempat 
tertentu juga dilukiskan dengannya. Demikian juga membajak tanah, yang 


Surah ar-Rjim (30) Kelompok I ayat 9-10 





mengakibatkan terjadinya gerak tanah untuk ditanami benih dan yang 
mengakibatkan tumbuhnya pepohonan. ` 

Ayat di atas dapat dipahami dalam arti membangun pertanian, dapat 
juga dalam arti menghasud dan menggerakkan masyarakat untuk 
memberontak atau melakukan revolusi. Ibn ‘Åsyûr cenderung memahaminya 
dalam arti menghasud dan memprofokasi, dengan alasan bahwa membajak 
dan membangun pertanian telah termasuk dalam pengertian memakmurkan 
bumi. Di sisi lain, penyifatan generasi lalu itu sebagai orang-orang yang 
memiliki kekuatan, lebih sesuai untuk makna menggerakkan masyarakat. 

Kata ( ag ,a$ ) amarûhå/memakmurkannya terambil dari kata ( ye ) 
'amara yang pada mulanya berarti antonim kehancuran. Dari akar kata yang 
sama, lahir kata umur yakni usia dalam arti masa untuk memakmurkan badan 
dengan ruh. Dengan demikian, maksud kata yang digunakan ayat di atas 
adalah membangun wilayah mereka sehingga dapat bertahan hidup lama 
dalam situasi yang nyaman. Pembangunan yang dimaksud di sini adalah 
pembangunan material berupa gedung-gedung yang tinggi, serta pertanian 
yang lebih maju dibandingkan dengan masyarakat Jahiliah. 

Kata ( Sidi) as-s#'4 adalah bentuk superlatif yang berbentuk 
muannats dari kata ( . pedi) as-s#' yakni keburukan. Memang mereka wajar 
mendapat siksa yang terburuk, karena mereka tidak sekadar menolak ayat- 
ayat Allah tanpa memikirkannya, tetapi juga memperolok-olokkannya. 


KELOMPOK II 


(AYAT 11 - 27) 





AYAT 11-14 
oI 15 wg AB e ASA, r Raes A 
Au ea GD Ogan ad) a bka S adnal 
MET Pa NE A D S si, GP Oa pall 
E A E ma E n Ai 
HEP o Jag A Sa KTP ap 
Allah memulai penciptaan kemudian mengembalikannya, kemudian kepada-Nyalah 
kamu semua dikembalikan. Dan pada hari terjadinya Kiamat, terdiam para 
pendurhaka. Dan sekali-kali tidak ada bagi mereka dari sekutu-sekutu mereka 
pemberi-pemberi syafaat dan adalah mereka terhadap sekutu-sekutu mereka menjadi 


orang-orang kafir. Dan pada hari terjadinya Kiamat, di hari itu mereka bergolong- 
golongan.” 


Kelompok ayat-ayat ini berbicara tentang bukti-bukti keesaan Allah 
swt. serta kekuasaan-Nya dalam mencipta dan mengatur seluruh wujud 
dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dia yang mencipta, memberi 
kehidupan dan sarananya, dan Dia pula yang mematikan dan memberi 
masing-masing makhluk mukallaf balasan dan ganjaran. 

Sangat tepat uraian di atas dikemukakan sesudah uraian tentang 
kekalahan dan kemenangan Byzantium, karena kaum musyrikin Mekah 
menjadikan kekalahan itu sebagai pertanda kebenaran kepercayaan mereka 
dan bahwa mereka akan mengalahkan kaum muslimin, sebagaimana 
penyembah api/berhala yang tidak mempercayai hari Kebangkitan 
mengalahkan umat beragama yang memiliki kitab suci (Ahl al-Kitab) yang 
mempercayai hari Kebangkitan. 


21 


Surah ar-Rjim (30) Kelompok II ayat 11-14 





Dalam ayat-ayat berikut dipaparkan empat macam argumen yang 
masing-masing dimulai dengan menyebut nama Allah, yaitu ayat 11 di atas 
ayat 40, 48, dan 54. Empat macam argumen itu masing-masing dalam satu 
bagian yang berbicara tentang perbuatan-perbuatan-Nya yang membuktikan 
keesaan Allah dan keniscayaan hari Kiamat. 

Ayat 11 di atas menguraikan satu uraian yang jelas dengan dua sisi. 
Sisi awalnya mereka akui, sehingga seharusnya sisi akhirnya pun mereka 
akui pula. Allah berfirman: Allah memulai dari saat ke saat penciptaan manusia 
dan seluruh makhluk sebagaimana terlihat sehari-hari, kemudian 
mengembalikan yakni menghidupkan-rya kembali di alam lain setelah 
kematiannya di dunia. Kemudian kepada-Nyalah semata-mata tidak kepada 
siapa pun selain-Nya kamu semua wahai manusia dan dalam segala persoalan 
kamu di dunia dan di akhirat dikembalikan. Dan pada hari terjadinya Kiamat 
nanti, masing-masing akan diberi balasan oleh-Nya. Ketika itu — karena 
sangat takut dan berputus asa — terdiam para pendurhaka yang telah mendarah 
daging kedurhakaannya. 

Karena boleh jadi yang terdiam dan berputus asa ada yang 
membelanya, apalagi selama hidup di dunia kaum musyrikin mengandalkan 
berhala-berhala mereka, ayat di atas melanjutkan sambil mengisyaratkan 
salah satu sebab keputusasaan mereka bahwa: Dan sekali-kali tidak ada bagi 
mereka secara khusus dari apa yang mereka namai sekutu-sekutu Allah yang 
mereka ada-adakan yaitu berhala-berhala dan tuhan-tuhan yang mereka 
sembah, tidak ada dari mereka yang menjadi pemberi-pemberi syafaat 
sebagaimana yang mereka duga ketika hidup di dunia, sehingga tidak ada 
satu pun yang dapat menolong, apalagi membebaskan atau meringankan 
siksa mereka dan oleh sebab itu, maka ketika itu adalah mereka para 
penyembah selain Allah terhadap sekutu-sekutu yang mereka persekutukan 
dengan-Nya menjadi orang-orang kafir terhadapnya. Yakni menolak dan 
mengingkari ketuhanan dan kemampuan berhala-berhala itu. Dan pada hari 
terjadinya Kiamat, di hari itu mereka yakni manusia seluruhnya bergolong-golongan. 
Orang-orang kafir dalam kelompok dan golongan tersendiri, demikian juga 
orang-orang mukmin dalam kelompok tersendiri. 

Untuk memahami dan mengetahui kesan tentang firman-Nya: (law ) 
yabda' al-khalg/ memulai penciptaan, rujuklah ke OS. al-“Ankabut [29]: 20. 
Sementara ulama membatasi kata (58) al-&halg di sini dalam arti manusia 
saja. Ini karena uraian ayat di atas berhubungan dengan penghidupan kembali 
untuk mendapat balasan dan ganjaran. 


Kelompok II ayat 11-14 Surah ar-Rjim (30) 





Kata (yee) yublisu digunakan untuk makna terdiam karena bingung, 
dan berputus asa menghadapi situasi yang sulit. 

Kata (tystadt) syufa @'A/ pemberi-pemberi syafaat berbentuk jamak. 
Penggunaan bentuk itu di sini — menurut al-Bigai — tidak dimaksudkan 
sebagai jamak, karena tujuan pemaparan ayat ini adalah membuktikan 
ketiadaan penolong bagi mereka walau satu pun. Atau — lanjut al-Biga' — 
boleh jadi juga bentuk jamak itu mengisyaratkan bahwa satu dua makhluk 
yang mereka sembah yang menyampaikan permohonan syafaat secara 
tersirat, seperti ucapan Nabi “Isa as.: 


ASASI nadi ASAS wal A D a ali adad 
Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba- 
Mu, dan jika Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkaulah Yang 
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (OS. al-MA'idah f5): 118). 

Kata (UFk3 ) yatafarragin terambil dari kata (8 &!) alfargu yaitu 
keterpisahan. Dari sini lahir kata (48 ) firgah yakni sekelompok manusia 
yang terpisah dari yang lain. Keterpisahan antara amal-amal kelompok 
mukmin dan kafir dalam kehidupan dunia, yang satu baik dan yang lainnya 
buruk, menjadi salah satu alasan tentang keniscayaan hari Kiamat. Dalam 
konteks ini Allah berfirman: 


sya Sea a ld telan O ÉEN Eat a Lamar pi 

d yakni la sa rikang SA 
“Apakah orang-orang yang mengerjakan kejahatan menyangka bahwa Kami akan 
menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang 
saleh, yaitu sama kehidupan dan kematian mereka? Amat buruklah apa yang mereka 
sangka itu” (OS. al-Jatsiyah (45): 21). Yakni mereka di dunia tidak sama dan 
terpisah, sehingga di akhirat mereka harus dipisahkan, masing-masing dalam 
kelompok tersendiri. Masing-masing dari kedua kelompok itu, bisa jadi 
berkelompok lagi. Orang-orang beriman, ada yang masuk kelompok a% 
mugarrabiin (orang yang dekat kedudukannya di sisi Allah), ada juga ashhdb 
al-yamin dan ini pun dapat berkelompok-kelompok pula, karena surga 


bermacam-macam dan bertingkat-tingkat. Begitu juga halnya dengan orang- 
orang kafir. 





Surah ar-RAm (30) Kelompok II ayat 15-16 


AYAT 15-16 ' : 
ai úly KoD Oy ai Eo Lalat) 1 sis ah GG 
DP og ab HA USB SPN siy UU Ily as 


“Adapun orang-orang yang TAA dan mengerjakan amal saleh, maka mereka di 
dalam taman (surga). Mereka senantiasa bergembira. Adapun orang-orang yang kafir 
dan mendustakan ayat-ayat Kami serta pertemuan bari Akhirat, maka mereka ilu 
telap berada di dalam siksaan.” 


Ayat di atas menjelaskan sepintas tentang keterpisahan dan 
keberkelompokan manusia serta perolehan masing-masing. Allah berfirman: 
Adapun orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar dan 
membuktikan kebenaran iman mereka dengan mengerjakan amal saleh, maka 
mereka di dalam taman yakni surga yang sangat indah dengan aroma yang 
sangat harum. Di sana mereka senantiasa lagi terus-menerus bergembira 
sehingga muka mereka selalu berseri-seri. Adapun orang-orang yang kafir dan 
mendustakan ayat-ayat Kami yang terhampar di alam raya dan terbaca dalam 
kitab suci serta mendustakan dan mengingkari adanya pertemuan bhari Akhirat 
untuk memperoleh balasan dan ganjaran, maka mereka itu yang sungguh 
jauh dari segala kenikmatan ukhrawi tetap berada di dalam siksaan yang 
sempurna pedihnya di neraka. 

Kata ( 4709, ) raudhah pada mulanya berarti tempat yang datar dan luas 
yang di sekelilingnya tersedia air yang cukup serta pepohonan yang indah 
mengagumkan. Pakar tafsir ath-Thabari menambahkan bahwa “Anda tidak 
akan menemukan pemandangan yang lebih indah, tidak juga aroma yang 
lebih harum melebihi raudhah. 

Kata (Ws ) yubbarûn terambil dari kata ( õ p>- ) bibrah yaitu bekas 
sesuatu yang sifatnya indah dan baik. Dari sini ia kemudian dipahami dalam 
arti bergembira, kegembiraan yang demikian besar, sehingga dampaknya 
terlihat jelas pada air muka yang bersangkutan. 

Kata (ujak) mubdharin bisa dipahami dalam arti dihadirkan. Ini 
mengisyaratkan bahwa yang bersangkutan enggan hadir, sehingga mereka 
dihadirkan yakni ke dalam siksa. Sementara ulama memahaminya dalam 
arti disiksa. Kedua makna di atas akhirnya bertemu, karena tujuan mereka 
dihadirkan adalah untuk disiksa. 





Kelompok II ayat 17-18 Surah ar-Riim (30) 


` 


AYAT 17-18 
9 tr 2 Ie < . + - m b . p g -ò E 
Sp A h iy KYS O panai êpang O ganal pr ANI Ola 
í 5 : a A 2? A - bn sfp 
Had OE ra a PN 
“Maka Maha Suci Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu 
berada di waktu subuh, dan bagi-Nya segala puji di langit dan di bumi dan di 


waktu kamu berada pada malam hari dan di waktu kamu berada pada waktu 
zhuhur.” 


Ayat-ayat yang lalu berbicara tentang kuasa Allah mencipta dan 
membangkitkan manusia menghadapi perhitungan-Nya di hari Kemudian. 
Juga tentang surga dan neraka dan pengelompokan manusia ketika itu. 
Semua yang diuraikan itu diingkari oleh kaum musyrikin. Pengingkaran ini 
mengantar kepada penyifatan sifat-sifat kekurangan dan ketercelaan bagi 
Allah swt. Itu serupa dengan menyatakan Allah tidak kuasa, atau Allah 
mengingkari janji dan ancaman-Nya, atau tidak ada hikmah bagi penciptaan- 
Nya. Atas dasar itu, Allah menyucikan diri-Nya sekaligus memerintahkan 
kaum beriman untuk menyucikan-Nya. Allah berfirman: Maka Maha Suci 
Allah dan bertasbihlah menyucikan-Nya sambil memuji-Nya di waktu kamu 
berada di petang hari pada masa pertama menjelang dan atau tenggelamnya 
matahari dan waktu kamu berada di waktu subuh sebelum terbitnya matahari. 
Maha Suci Allah dan bagi Allah segala puji pada kedua waktu itu, dan bagi- 
Nya saja bukan bagi yang lain segala puji di langit yang berlapis tujuh itu dan 
di bumi tempat kamu menetap dan demikian juga di waktu kamu berada pada 
malam hari sejak matahari tergelincir sampai waktu subuh dan di waktu kamu 
berada pada waktu ghubur masa jelasnya sinar matahari. Maha Suci Allah 
pada semua waktu itu, maka bertasbihlah sambil memuji-Nya. 

Pada penjelasan di atas Anda menemukan apa yang dinamai #tibak 
yakni tidak disebutnya satu kata/kalimat pada penggalan pertama karena 
telah diisyaratkan pada penggalan kedua. Dalam konteks ayat di atas Subpana 
Allah, disebutkan pada penggalan pertama yang berbicara tentang waktu- 
waktu petang dan subuh tanpa menyebut al-Hamd/ pujian kepada-Nya. Ini 
karena pada penggalan kedua yang berbicara tentang waktu-waktu malam 
dan zhuhur telah disebut a-Hamd. Demikian juga sebaliknya, pada penggalan 
kedua tidak disebut kalimat Subpdna All4h karena telah disebut pada 
penggalan pertama. Dengan demikian pada kedua penggalan ayat di atas 





Surah ar-Rfim (30) Kelompok II ayat 17-18 


masing-masing terdapat kata subhana dan pujian kepada-Nya walau ada yang 
tersurat dan ada pula yang tersirat. 

Memahami ayat di atas mengandung 1htibik karena sering kali kita 
menemukan dalam al-Our'an bahkan hadits, perintah atau uraian tentang 
bertasbih yang digandengkan dengan tahmid, seperti firman-Nya: /asabbih 
bi bamdi Rabbika| sucikan sambil memuji Tuhanmu (OS. al-Hijr (151: 98). Dalam 
sujud dan ruku' ketika shalat pun, kita diajarkan untuk menggabung pujian 
dan penyucian, sambil mendahulukan penyucian-Nya, khawatir jangan 
sampai pujian yang disampaikan tidak sesuai dengan keagungan Allah swt. 

Sementara ulama memahami ayat di atas sebagai isyarat tentang 
waktu-waktu shalat, yang dimulai dengan shalat Ashar dan Maghrib yang 
ditunjuk oleh kata ( &y£ ) tumms#in saat matahari baru saja akan terbenam 
dan atau sesaat setelah terbenam, lalu disusul dengan shalat subuh yang 
ditunjuk oleh kata (0 pe) tushbihiin kemudian shalat “Isya, yang ditunjuk 
oleh kata (sis ) “asyiyan dan shalat Zhuhur yang ditunjuk oleh kata ( 34,47) 
tughhiriin. 

Bagi yang memahami ayat di atas berbicara tentang shalat, maka kata 
Subhana Allah mereka pahami dalam arti perintah melaksanakan shalat. 
Shalat memang dapat dinamai juga tasbik karena tasbih dan penyucian serta 
tahmid merupakan salah satu bagian shalat. Namun demikian, memahami 
ayat ini sebagai berbicara tentang shalat, tidak sepenuhnya didukung oleh 
konteks dan redaksi menyeluruh ayat ini. Mitra bicara pada ayat di atas — 
menurut Ibn “Asytir — tertuju kepada mitra bicara terakhir ayat-ayat yang 
lalu dalam hal ini adalah ayat 11 yaitu firman-Nya: (Uper ap) ê ) summa 
ilaihi turja ün / dan kepada-Nya kamu akan dikembalikan. Mitra bicara itu adalah 
kaum musyrikin. Dalam al-Qur'an — tulisnya — sering kali — kalau bukan 
selalu — kita menemukan kalimat Subhdna Alldh dikaitkan dengan kaum 
musyrikin, seperti firman-Nya: (OS ya Las di Ir ) Subhana Allah 'amma 
yusyrikûn. 

Hemat penulis, ayat ini ditujukan kepada semua manusia, baik muslim 
maupun musyrik. Ini karena kata żurja n yang ditunjuk di atas tertuju kepada 
semua manusia bukan hanya kaum musyrikin. Bukankah semua manusia 
akan dikembalikan kepada Allah swt.? Demikian juga pada ayat berikut 
ketika menyatakan ( ù e È JAS ) kadzalika tukhrajiin/ demikianlah kamu akan 
dikeluarkan dari kubur. 

Kata (Oem) subkdna terambil dari akar kata (gum ) sabaha yang pada 
mulanya berarti menjauh. Seorang yang berenang dilukiskan dengan 


Kelompok II ayat 17-18 Surah ar-Rim (30) 





menggunakan akar kata yang sama yakni ( Ci) sabbiah karena pada 
hakikatnya dengan berenang ia menjauh dari posisinya semula. “Bertasbih” 
dalam pengertian agama berarti “menjauhkan Allah dari segala sifat kekurangan 
dan kejelekan. “Dengan mengucapkan “Subhana AYAH”, si pengucap mengakui 
bahwa tidak ada sifat, atau perbuatan Tuhan yang kurang sempurna, atau 
tercela, tidak ada ketetapan-Nya yang tidak adil, baik terhadap orang/ 
makhluk lain maupun terhadap si pengucap. 

Dengan bertasbih secara benar, akan terkikis dari dalam benak segala 
sifat kekurangan dan ketidakwajaran bagi Allah swt. Akan diakui bahwa 
Dia dan sifat-sifat-Nya yang sempurna itu tidak dapat dijangkau oleh indra, 
dikhayalkan oleh imajinasi, diduga oleh waham, atau yang terlintas dalam 
nurani dan pikiran. Bahkan menurut Imam Ghazali, “Saya tidak sekadar 
berkata bahwa Dia Maha Suci dari segala macam kekurangan, karena 
ucapan semacam ini hampir mendekati ketidaksopanan. Bukanlah 
kesopanan bila seorang berkata bahwa Raja/Penguasa satu negeri, bukan 
penjahit atau pembekam, karena menafikan sesuatu, hampir dapat 
menimbulkan waham/dugaan kemungkinan keberadaannya, dan yang 
demikian menimbulkan waham kekurangan bagi-Nya.” 

Dia Maha Suci dari segala sifat kesempurnaan yang diduga oleh banyak 
makhluk, karena, pertama, mereka memandang kepada diri mereka dan 
mengetahui sifat-sifat mereka serta menyadari adanya sifat sempurna pada 
diri mereka seperti pengetahuan, kekuasaan, pendengaran, penglihatan, 
.kehendak dan kebebasan. Manusia meletakkan sifat-sifat tersebut untuk 
makna-makna tertentu dan menyatakan bahwa itu adalah sifat-sifat 
sempurna. Selanjutnya manusia juga menempatkan sifat-sifat yang 
berlawanan dengan sifat-sifat di atas sebagai sifat kekurangan. Perlu 
disadari bahwa manusia paling tinggi hanya dapat memberikan kepada Allah 
sifat-sifat kesempurnaan seperti yang mereka nilai sebagai kesempurnaan, 
serta menyucikan Allah dari sifat kekurangan seperti lawan dari sifat-sifat 
kesempurnaan di atas, padahal sebenarnya Allah Maha Suci dari sifat-sifat 
kesempurnaan yang diduga oleh manusia, sebagaimana Dia Maha Suci dari 
sifat-sifat kekurangan yang dinafikan manusia. Kedua sifat tersebut lahir 
dari pemahaman manusia, padahal Dia Maha Suci dari sifat yang terlintas 
dalam benak dan khayalan, atau yang serupa dengan apa yang terlintas itu. 
Seandainya tidak ada izin dari-Nya untuk menamai-Nya dengan nama/ 
sifat-sifat tersebut — karena hanya dengan demikian manusia mampu 
mendekatkan pemahaman terhadap-Nya — seandainya tidak ada izin 


Surah ar-Rjim (30) Kelompok II ayat 17-18 





tersebut, maka. sifat-sifat kesempurnaan yang demikian itu pun tidak wajar 
disandangkan kepada-Nya. : 

Untuk memahami makna d/-pamd, rujuklah antara lain pada penafsiran 
ayat kedua surah al-Fatihah atau secara singkat Anda dapat temukan pada 
penafsiran OS. an-Naml [27]: 15. 

Pengulangan kata ( u> ) Lína pada ayat di atas dimaksudkan sebagai 
penekanan tentang perlunya bertasbih dan memuji Allah pada saat-saat 
tersebut. 

Didahulukannya penyebutan (0 yai) Zumsin dipahami oleh al-Biga'i 
sebagai isyarat tentang keutamaan shalat Ashar. Sedang bagi Ibn “Asyur 
yang tidak memahami ayat ini berbicara tentang shalat, didahulukannya 
kata tersebut sejalan dengan cara masyarakat Arab menghitung masuknya 
waktu, yaitu bermula dengan masuknya malam, yakni saat Maghrib, bukan 
pukul 24.00 sebagaimana yang banyak dianut dewasa ini. Boleh jadi juga 
penyebutan kata 11ms4n itu, untuk mengaitkannya dengan uraian 
sebelumnya tentang hari Kebangkitan. Berbicara tentang Kiamat dan 
kematian, sejalan dengan uraian tentang masa tenggelamnya matahari, 
karena kematian adalah tenggelamnya mata hari kehidupan, sedang 
kelahiran adalah terbitnya fajar hidup. 

Fiman-Nya: ( Ai dd, ) wa lahu al-Elamd dipahami oleh sementara 
ulama bukan sebagai bagian dari 1p11)4k seperti yang penulis kemukakan di 
atas, tetapi sebagai penjelasan bahwa tasbih kepada Allah swt., sama sekali 
tidak dibutuhkan-Nya. Jangankan menyucikan-Nya dari segala kekurangan, 
pujian pun tidak Dia butuhkan. Kendati demikian, semua makhluk di langit 
dan di bumi memuji Allah swt. Tentu Anda masih ingat uraian di atas yang 
menjelaskan alasan penulis memahami ayat ini mengandung 1htibik. 

Kata-kata (O gaë) tumsiin, ( Oypuma) tushbihiin dan (V4 glas) tughhiriin 
kesemuanya berbentuk kata kerja masa kini dan datang (mudhiri) untuk 
mengisyaratkan perlunya setiap insan melakukan tasbih dan tahmid setiap 
saat dan sepanjang waktu-waktu itu. 

Kata (Ls) 'asyiyyan tidak muncul dalam bentuk kata kerja, karena 
bahasa Arab tidak menggunakan patron tersebut untuk kata ini, boleh jadi 
karena mencukupkan dengan kata Iumsin. 

Selain makna yang penulis kemukakan di atas, ada juga yang 
memahami kata tumsin dalam arti nampaknya kegelapan setelah matahari 
terbenam. Sedang kata 'asyiyyan adalah masa terakhir siang sebelum mataharai 
tenggelam. Ini menurut mereka terambil dari kata 'asy4 a/-'ain dalam arti 







Kelompok II ayat 19 Surah ar-Rfm (30) KR 

A 
berkurang penglihatannya. Matahari sebelum terbenam masih memancarkan 
cahaya namun sudah tidak terang. Pendapat ini kurang populer. 

Waktu-waktu yang disebut di atas telah mencakup semua waktu 
sepanjang hari dan malam. Atas dasar itu, sementara ulama menegaskan 
bahwa penyebutan waktu-waktu itu, sekadar sebagai contoh, sedang yang 
dimaksud adalah perintah bertasbih, menyucikan dan memuji Allah 
sepanjang waktu. 

Kedua ayat di atas mengaitkan tasbih dan tahmid dengan waktu- 
waktu petang dan pagi, malam dan siang, sebagaimana mengaitkan 
keduanya dengan langit dan bumi. Dengan demikian, dia mencakup masa 
dan tempat. Lalu melalui itu semua jiwa manusia dikaitkan dengan Allah 
swt., di setiap tempat dan waktu. Dengan demikian, manusia akan merasakan 
hubungan sang Pencipta dengan alam raya, peredaran planet-planet, 
fenomena malam dan siang, dan juga hatinya akan selalu terbuka, sadar 
dan peka. Semua fenomena dan kenyataan yang berada di sekelilingnya, 
semua yang datang dan pergi pada setiap masa dan situasi, mengingatkannya 
untuk bertasbih, menyucikan dan memuji Allah serta menghubungkannya 
dengan Pencipta fenomena dan kenyataan-kenyataan itu serta masa dan 
situasi tersebut. Demikian lebih kurang komentar Sayyid Outhub tentang 
makna dan tujuan tasbih dan tahmid pada ayat-ayat di atas. 


AYAT 19 

EA SPN la YA Ga Ch GA Sa GA AH 
OP OP wis 

“Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang a dari 


yang bidup dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan demikianlah kamu akan 
dikeluarkan (dari kubur).” 


Ayat ini dapat dipahami berhubungan dengan firman-Nya: Allah 
memulai penciptaan kemudian mengembalikannya (ayat 11), dan dapat juga 
merupakan sebab dari perintah bertasbih dan bertahmid pada ayat yang 
lalu. Seakan-akan dinyatakan bahwa: Dia sangat wajar disucikan dan dipuji, 
karena Dia mengeluarkan yakni menciptakan dan menjadikan yang hidup dari 
yang mati, dan sebaliknya mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Dia juga 
yang menghidupkan bumi dengan tumbuh berkembangnya pepohonan sesudah 


Surah ar-Riim (30) Kelompok II ayat 19 





matinya yakni pada sebelumnya bumi itu gersang tidak ditumbuhi 
pepohonan. Begitulah sekelumit contoh dari kuasa Kami menghidupkan 
dan mematikan dan demikianlah yakni dengan cara mengeluarkan seperti 
itulah, kamu akan dikeluarkan dari kubur untuk hidup kembali setelah 
kematian kamu. 

Kata ( ($1) al-bayy dan (C31) al-mayyit dapat digunakan al-Qur’ân 
dalam arti hakiki dan majazi. Kedua penggunaan itu, dapat dicakup oleh 
ayat di atas. Allah mempergantikan yang hidup dan yang mati. Dari seorang 
mukmin yang hatinya hidup lahir seorang kafir yang hatinya mati, atau 
sebaliknya; sekian banyak orang kafir yang mati hatinya, melahirkan putra- 
putri beriman. Dari benda yang mati seperti telur, lahir ayam yang hidup, 
dan dari yang hidup seperti ayam, lahir telur. Demikian sementara ulama 
masa lampau memberi contoh. 

Ketika menafsirkan QS. Al Imran (31: 27, penulis menyadur pendapat 
pakar Mesir kenamaan, Mutawalli asy-Sya'rawi, yang menguraikan bahwa 
orang kebanyakan tidak mengetahui bahwa dalam satu butir tumbuhan 
terdapat kehidupan, dan bahwa dia berpotensi untuk tumbuh berkembang. 
Mereka juga sering kali tidak menyadari perbedaan antara hidup dan potensi 
hidup. Biji kurma yang ditanam — selaku biji — akan tetap menjadi biji 
sampai dia ditanam dalam satu lingkungan yang sesuai. Tanah dan lingkungan 
yang sesuai, dari segi wujudnya sebagai unsur tanah, tidak dapat diletakkan 
di satu tempat agar dia dapat menumbuhkan sesuatu. Kendati demikian, 
- sebenarnya tanah tersebut mempunyai “gerak”. Bahkan — lanjut asy-Sya'rawi 
mengutip pendapat ilmuwan — “Potensi gerak yang terdapat pada butir- 
butir kepala sebatang korek api pun berpotensi menggerakkan kereta api 
listrik berkeliling dunia sekian tahun lamanya”. 

Ketika orang kebanyakan mengatakan bahwa dalam biji kurma 
terdapat kehidupan, maka itu karena mereka mengetahui bahwa pohon 
kurma tumbuh setelah bijinya ditanam. Tetapi orang-orang berpengetahuan 
mengetahui lebih banyak lagi dan menyimpulkan bahwa segala sesuatu 
dalam wujud ini mempunyai kehidupan yang sesuai. Kehidupan bukan hanya 
gerak yang tampak dalam pandangan mata, tetapi ada kehidupan dalam 
segala sesuatu. Begitu keterangan asy-Sya'rawi. 

Penulis tambahkan bahwa kini melalui rekayasa genetika, sekian 
banyak tumbuhan bahkan binatang dapat hidup seperti kehidupan yang 
populer dikenal, yang kehidupannya bersumber dari sesuatu yang dianggap 


aa u a fi 


a De “an Allah mengeluarkan yang dup dari sesua yang ma 
da sea ya. 
papun ang pa a dari ma ahidupatau ma ,ba dalamar 
sempit maupun luas, ba: yang paha oleh orang kebanyakan maupun 
ilmu an, yan pasti dan selalu terbukti adalah bahwa lah s t 
mengeluarkan yang hidup dati yang ma ` dan mengeluarkan yang ma ` dari 
yang dup. 
enggunaan ben k mud â rese t ense pada kata g kh 
mene a nyang mendam gi kata al.ayy ya id dan mayi an 
mt men isyaratkan bah a proses ke d an dan kema ani berjalan 
se ara terus-menerus, dak berhen ibu dan angkasa. Bahkan proses 
kehidupan dan ke a an bukan saja ter ha pada m uh mbuhan, tetapi 
juga antar sesama manusia, bahkan pada ` i seorang manusia. Ada rambut 
yang rontok, ada juga ang m uh Adase yang ma , adajuga yang h dup, 
de 'ansete usnya. De ` 'an terjadi dengan sangat mudah lagi beragam 
alam keseharian. arena serin yaterja , maka perha an ta dak lagi 
er jukesana, dan dengan de ' an taser gka dak menyadari betapa 
kuaa llah. Di sini ang aha uasa itu memperingatkan ta, agar 
en adati bahwa de ' anlah ke dupan dan kema an, ande ' ani 
p akelak ta akan bang tkan seteah kema an 
` en sun g ral unakha mengomentaria a 1 ani 
yang ' emukakan di atas sebagai ber' ut, S' us ke 'dupan dan kema an 
m upakan rahasia keajaiban a am da rahasia ke dupan. ' utama s us 
i adaah bahwa zat-zat drogen, karbon ‘oksida, ni ogen, dan gar m 
yangnonorga b „berubah menja zat zatorga kyangm rupakan 
a anke dupan bagi hewarf dan buh- mbuhan berkat ban uan si ar 
atahari Selanjutnya zat a iu k mbali mati dalam bentuk kot ran 
ma 1 du dan dalam ben k bu an aus karena ktor solusi 


bakteri dan mia an mrm gn amp an inmn a 
seni dk a 





1M 


Aah mn kp 
ina A na 


Surah ar-Rûm (30) Kelompok II ayat 21 





dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. “Kalau Anda menginginkan 
kebaikan dan mengutamakannya untuk orang lain, maka Anda telah 
mencintainya. Tetapi jika Anda menghendaki untuknya kebaikan, serta tidak 
menghendaki untuknya selain itu — apapun yang terjadi — maka mawaddah 
telah menghiasi hati Anda. Mawaddah adalah jalan menuju terabaikannya 
pengutamaan kenikmatan duniawi bahkan semua kenikmatan untuk siapa 
yang tertuju kepadanya mawaddah itu, dan karena itu, maka siapa yang 
memilikinya, dia tidak pernah akan memutuskan hubungan, apapun yang 
terjadi. 

Ini Anda dapat lihat bahkan semoga Anda rasakan dalam kehidupan 
rumah tangga. Kini kita bertanya: “Siapa yang menciptakan rasa itu dalam 
hati pasangan suami istri? Kesediaan seorang suami untuk membela istri — 
sejak saat terjadinya hubungan dengannya — sungguh merupakan suatu 
keajaiban. Kesediaan seorang wanita untuk hidup bersama seorang lelaki, 
meninggalkan orang tua dan keluarga yang membesarkannya dan mengganti 
semua itu dengan penuh kerelaan untuk hidup bersama seorang lelaki yang 
menjadi suaminya, serta bersedia membuka rahasianya yang paling dalam, 
semua itu adalah hal-hal yang tidak mudah akan dapat terlaksana tanpa 
adanya kuasa Allah mengatur hati suami istri. Demikian itulah yang 
diciptakan Allah dalam hati suami istri yang hidup harmonis, kapan dan di 
mana pun manusia berada. 

Sementara ulama menjadikan tahap rahmat pada suami istri lahir 
' bersama lahirnya anak, atau ketika pasangan suami istri itu telah mencapai 
usia lanjut. Ini karena rahmat, seperti penulis kemukakan dalam OS. al- 
'Ankabut itu, “tertuju kepada yang dirahmati, sedang yang dirahmati itu 
dalam keadaan butuh, dan dengan demikian rahmat tertuju kepada yang 
lemah?” dan kelemahan dan kehutuban. iw sangat dirasakan di masa wa 
Betapapun, baik rahmat maupun mawaddah keduanya adalah anugerah Allah 
yang sangat nyata. 

Ayat di atas menunjuk kepada penciptaan pasangan serta dampak- 
dampak yang dihasilkannya sebagai ĝyåt yakni banyak bukti-bukti bukan hanya 
satu atau dua. Memang apa yang diuraikan di atas baru sekelumit dari bukti 
kuasa Allah yang ditemukan dalam syariat perkawinan. Tanda-tanda tersebut 
dapat ditangkap serta bermanfaat (5, Sim asu ) 4 gaumin yatafakkarhn yakni 
bagi kaum yang berpikir. 

Kata ( P ) fikr biasa digunakan al-Qur'an dalam arti merenungkan 
hal-hal yang bersifat empiris atau terjangkau oleh panca indra. Karena itu, 


Kelompok II ayat 22 Surah ar-Rfim (30) 





ada larangan berpikir tentang dzat Tuhan dan anjuran berpikir tentang 
nikmat-nikmat-Nya dalam arti larangan merenungkan-Nya sebagai obyek 
yang dijangkau oleh panca indra, karena Tuhan tidak dijangkau oleh “fikr” 
(dalam bahasa al-Qur'an, bukan bahasa Indonesia). 

Ayat di atas diakhiri dengan “Yyatafakkarin”. Di sini obyeknya dengan 
jelas dapat dilihat dan dirasakan, tetapi untuk memahami tanda itu, 
diperlukan pemikiran dan perenungan. Betapa tidak, ia terlihat sehari-hari 
sehingga boleh jadi Anda yang tidak menyadari bahwa hal tersebut adalah 
berkat anugerah Allah. Dialah yang menanamkan mawaddah dan cinta kasih, 
sehingga seseorang — serta merta setelah perkawinan — menyatu dengan 
pasangannya, badan dan hatinya. Sungguh Allah Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. 


AYAT 22 
a 2 ol Sarji (Sei Sei Bat) PAN Si laki sis 3 
EYY idah 9 


“Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah penciptaan langit dan bumi serta perbedaan 
lidah kamu dan warna kulit kamu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- 
benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang alim.” 


Ayat-ayat di atas masih melanjutkan uraian tentang bukti-bukti 
keesaan dan kekuasaan Allah swt. Ada persamaan antara pria dengan langit 
dan wanita dengan bumi. Dari langit turun hujan yang ditampung oleh 
bumi, sehingga lahir tumbuhan. Demikian juga pasangan suami dan istri. 
Atau setelah menyebut pasangan manusia, kini disebut pasangan yang lain 
yaitu langit dan bumi. Ayat-ayat di atas menyatakan: Dan juga di antara 
tanda-tanda kekuasaan dan keesaan-Nya adalah penciptaan langit yang 
bertingkat-tingkat dan bumi. Semua dengan sistemnya yang sangat teliti, 
rapi dan serasi. Serta kamu juga dapat mengetahui tanda-tanda kekuasaan 
Allah melalui pengamatan terhadap perbedaan lidah kamu seperti perbedaan 
bahasa, dialek dan intonasi. Dan juga perbedaan warna kulit kamu, ada yang 
hitam, kuning, sawo matang dan tanpa warna (putih), padahal kamu semua 
bersumber dari asal usul yang sama. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- 
benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang alim yakni yang dalam 


pengetahuannya. $ 


Surah ar-Rjlm (30) Kelompok II ayat 22 





Sekelumit dari tanda-tanda kekuasaan Allah dan keesaan-Nya dapat 
diketahui dengan mengamati langit dan bumi atau alam raya ini. 
Perhatikanlah keadaannya, amatilah peredaran benda-benda langit. Sekian 
banyak benda langit yang beredar di angkasa raya, namun tidak terjadi 
tabrakan antar benda-benda itu, tabrakan yang mengakibatkan kehancuran 
bumi atau penduduknya. Belum lagi tanda-tanda kekuasaan dan 
kebesarannya jika kita mengetahui betapa luas alam raya ciptaan-Nya. 

Melalui salah satu benda langit yang paling berperan dalam kehidupan 
manusia dan makhluk di bumi, yaitu matahari, di mana terjadi sekian banyak 
tanda-tanda kekuasaan-Nya, yaitu perbedaan malam dan siang, dan 
perbedaan musim. Rujuklah ke OS. Yunus (10): 5-6 untuk memahami 
sekelumit dari tanda-tanda itu. 

Di bumi pun, sekian banyak tanda-tanda kekuasaan Allah. Di sini 
yang disinggung adalah yang terdapat dalam diri manusia sekaligus yang 
berkaitan dengan peredaran matahari dan bumi. Yang disebutkan adalah 
perbedaan lidah, ini terjadi karena perbedaan tempat tinggal di bumi. 
Demikian juga perbedaan warna kulit, antara lain dipengaruhi oleh sinar 
matahari. Ayat di atas menekankan tentang perbedaan, karena perbedaan 
itu lebih menonjolkan kuasa-Nya. Betapa tidak demikian, manusia berbeda- 
beda dalam banyak aspek, padahal semua lahir dari asal usul yang sama 
dan bersumber dari seorang kakek. 

Kata ( (Sand! ) alsinatikum adalah jamak dari kata (ULJ ) lisan yang 
berarti #dah. Ia juga digunakan dalam arti bahasa atau suara. Penelitian 
terakhir menunjukkan bahwa tidak seorang pun yang memiliki suara yang 
sepenuhnya sama dengan orang lain. Persis seperti sidik jari. Tidak ada dua 
orang yang sama sidik jarinya. 

Ayat di atas ditutup dengan (wita!) 4 al- Glimin| bagi orang-orang yang 
alim yakni dalam pengetahuannya. Perbedaan bahasa dan warna kulit, hal 
ini cukup jelas terlihat dan disadari atau diketahui oleh setiap orang, apalagi 
kedua perbedaan tersebut bersifat langgeng pada diri setiap orang. Tetapi 
jangan duga bahwa tidak ada sesuatu di balik apa yang terlihat dengan jelas 
itu. Banyak rahasia yang belum terungkap. Banyak juga masalah baik 
menyangkut warna kulit maupun bahasa dan suara yang hingga kini masih 
menjadi tanda tanya bagi banyak orang. 





Kelompok Il ayat 23 Surah ar-Rfim (30) 


AYAT 23 3 

PASU g y aad ia pS p N Ji A a ba 
KAI SN 

“Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah tidur kamu di waktu malam dan siang 


dan usaha kamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang 
demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti bagi kaum yang mendengarkan.” 


Penciptaan langit dan bumi itu dengan sistem yang ditetapkannya 
melahirkan malam dan siang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya yang 
berkaitan dengan malam dan siang, adalah tidur kamu di waktu malam dan 
siang tampa mampu melawan bila gejala tidur mengunjungimu serta tidak 
pula dapat mengundangnya walau engkau sangat menginginkan tidur jika 
ia — atas kehendak Kami — enggan mengunjungimu. Dan di antara tanda- 
tanda-Nya yang lain adalah usaha kamu baik malam maupun siang mencari 
sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
lerdapat bukti-bukti bagi kaum yang mendengarkan. 

Sementara ulama memahami ayat di atas dalam arti “Di antara tanda- 
tanda-Nya adalah tidur kamu di waktu malam dan usaha kamu mencari 
rezeki di waktu siang”. Ini sejalan dengan banyak ayat al-Qur'an yang 
menjelaskan bahwa Allah menjadikan malam untuk beristirahat dan siang 
untuk mencari rezekinya (baca antara lain OS. an-Naba' (78): 10-11). 
Memang, secara umum, malam untuk tidur, dan siang untuk bekerja. Tetapi 
pemahaman itu tidak harus selalu demikian. Tidak ada halangan memahami 
ayat-ayat di atas sesuai bunyi. Apalagi dewasa ini, malam telah menjadi 
waktu tidur sekaligus untuk mencari rezeki dan siang digunakan juga untuk 
kedua tujuan tersebut. Bahkan sebagian orang ada yang pekerjaannya lebih 
banyak dia lakukan di waktu malam, dibanding dengan siang hari. 

Pendapat ini dapat dikukuhkan dengan penyebutan kata ( 4wad ) 
fadhlihi. Kata jadhi berarti kelebihan dari kadar kebutuhan, sebagaimana ia 
dipahami pula dalam arti pemberian, karena pemberian adalah sesuatu yang 
melebihi kebutuhan. Anugerah Allah dinamai fadh/ karena Dia tidak 
membutuhkannya bahkan tidak membutuhkan sesuatu. Di sisi lain, siapa 
yang bekerja siang dan malam atau di malam hari, maka upayanya ketika 

itu dapat dinilai sebagai upaya meraih kelebihan dari kadar kebutuhannya. 


Kan 
: 





Tx Surah ar-Rjim (30) Kelompok II ayat 23 
uy 

Perlu dicatat bahwa hingga kini, ilmuwan belum mengetahui persis 
proses tidur, bagaimana ia terjadi, apa hakikat mimpi dan lain-lain 
sebagainya. Tidur adalah salah satu bukti kuasa Allah yang masih 
memerlukan banyak penelitian untuk mengetahui hakikatnya. 

Ayat di atas yang berbicara tentang kegiatan mencari rezeki dan tidur, 
ditutup dengan firman-Nya: (ù grem 2333) 4 gaurain yasma'fin| bagi kaum yang 
mendengarkan. “Tidur dan usaha adalah diam dan gerak. Keduanya dapat 
dijangkau melalui pendengaran. Dengan demikian, sangat serasi penutup 
ayat ini dengan bukti-bukti yang terhampar di alam raya yang dibicarakannya 
dengan gaya al-Qur'an”. Demikian Sayyid Outhub. Thahir Ibn “Asyur, 
mengemukakan analisis lain. Menurutnya, ayat yang berbicara tentang tidur 
dan upaya mencari rezeki ini, diakhiri dengan penutup bagi kaum yang 
mendengar, disebabkan oleh dua hal. Pertama, kedua hal tersebut telah 
merupakan kebiasaan manusia, sehingga mereka tidak lagi memperhatikan 
bukti-bukti yang dikandungnya yang menunjuk kehebatan ciptaan Allah 
itu. Dari sini, kebanyakan manusia memerlukan orang-orang yang 
mengingatkan mereka menyangkut hal tersebut. Agaknya yang dimaksud 
oleh Thihir Ibn “Asyur adalah ada persoalan-persoalan yang bersifat aksioma 
yang mengandung banyak petunjuk. Tetapi karena kebiasaan dan sifatnya 
yang sangat jelas maka ia tidak diperhatikan, sehingga yang dibutuhkan di 
sini adalah “pendengaran” dari pihak lain yang mengingatkan dan 
membimbing siapa yang lengah itu. Agaknya untuk mengetahui hakikat 
tidur yang sampai saat ini masih merupakan misteri, diperlukan banyak 
bimbingan dan upaya mendengar khususnya dari petunjuk Allah swt. Hal 
kedua, menurut Ibn “Asyir, adalah karena apa yang didengar orang lain 
menyangkut keadaan sewaktu tidur — dari segi keagungan pengaturan Allah 
— justru lebih banyak daripada apa yang dirasakan oleh yang tidur 
menyangkut tidurnya. Karena siapa yang tidur tidak mengetahui menyangkut 
tidurnya, kecuali persiapannya untuk tidur serta saat dia untuk bangkit 
dari tidurnya yang ketika itu dia mengetahui bahwa dia baru saja tidur. 
Adapun keadaan yang tidur sewaktu tidurnya, kadar keterjagaannya ketika 
dia dibangunkan, kepekaan di sekelilingnya sehingga mengganggu atau tidak 
mengganggu tidurnya, semua itu tidak diketahui oleh yang tidur, kecuali 
melalui informasi orang-orang yang jaga pada saat dia tidur itu. Dengan 
demikian, sarana untuk mengetahui keadaan orang-orang tidur dan 
perbedaan-perbedaannya adalah pendengaran. Begitu antara lain tulis 
Thahir Ibn “Asyur. 





Kelompok II ayat 24 Surah ar-Rjim (30) 


$ 

u 

Pandangan Thabathaba'i tentang /äshilat yakni penutup ayat-ayat di 

atas akan penulis kemukakan pada akhir uraian tentang kelompok ayat- 


ayat ini. 
AYAT 24 
Gi Ga J BG SOAP) Kab Lu ad PS aie 


gyt} © lan ag Ñ Us go WA II PIN a opal so 


“Dan di antara DN age Dia memperlihatkan kepada kamu kilat untuk 
menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menurunkan air dari langit lalu 
menghidupkan bumi dengannya sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian 
itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berakal.” 


Ayat yang lalu diakhiri dengan menyebut pendengaran. Di samping 
pendengaran, manusia memiliki penglihatan. Dari sini, ayat di atas berbicara 
tentang sebagian dari apa yang dapat dilihat di angkasa. Yakni potensi listrik 
pada awan. Allah berfirman: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, adalah 
Dia memperlihatkan kepada kamu dari saat ke saat kilat yakni cahaya yang 
berkelebat dengan cepat di langit untuk menimbulkan ketakutan dalam benak 
kamu — apalagi para pelaut, jangan sampai ia menyambar, dan juga untuk 
. menimbulkan harapan bagi turunnya hujan, lebih-lebih bagi yang berada di 
darat, dan Dia menurunkan air hujan dari langit yakni awan, lalu menghidupkan 
bumi yakni tanah dengannya yakni dengan air itu sesudah matinya yakni sesudah 
kegersangan dan ketandusan tanah di bumi itu. Sesungguhnya pada yang 
demikian hebat dan menakjubkan itu, benar-benar terdapat tanda-tanda 
kekuasaan Allah antara lain menghidupkan kembali yang telah mati. Tanda- 
tanda itu diperoleh dan bermanfaat bagi kaum yang berakal yakni yang 
memikirkan dan merenungkannya. 

Penyebutan turunnya hujan setelah penyebutan kilat, karena biasanya 
hujan turun setelah atau berbarengan dengan kilat, di sisi lain harapan yang 
dimaksud di atas adalah harapan turunnya hujan. 

Kata (web) Yhama'an digunakan untuk menggambarkan keinginan 
kepada sesuatu, yang biasanya tidak mudah diperoleh. Penggunaan kata 
itu di sini, untuk mengisyaratkan bahwa hujan adalah sesuatu yang berada 
di luar kemampuan manusia atau sangat sulit diraihnya. Kini, walau 
ilmuwan telah mengenal apa yang dinamai hujan buatan, yakni cara-cara 





Surah ar-Riim (30) Kelompok II ayat 25 


Sar 
SVAR 


menurunkan hujan, tetapi cara itu belum lumrah, dan yang lebih penting 
lagi adalah bahwa mereka tidak dapat membuat sekian bahan yang dapat 
diolah untuk terciptanya hujan. 

Ayat di atas berbicara tentang turunnya hujan dan kilat yang 
menimbulkan harapan dan kecemasan. Ini dapat terjadi bagi siapa pun, 
baik ia mengetahui tentang sebab-sebab kilat dan proses turunnya hujan 
maupun tidak. Nah, rasa takut dan cemas serta harap itu, dapat mengantar 
seseorang berhati-hati sehingga tidak terjerumus di dalam pelanggaran atau 
dalam bahasa ayat di atas ( ù lim ) ya gilin yakni mengikat nafsunya sehingga 
tidak terjerums dalam kedurhakaan dan kesalahan. 


AYAT 25 

la at” > A ay i a S ai of A rea oa a ia 9. ARETE 

1S Ni ya 8353 S3 Isi 8 yak D sa aya ot auls 44 
Ktp Ona ii 

“Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah berdirinya langit dan bumi dengan perintah- 


Nya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika 
itu kamu keluar.” 


Setelah menguraikan sekian banyak bukti yang lahir akibat kehadiran 
dan sistem kerja langit dan bumi, ayat di atas kembali berbicara tentang 
— bukti-bukti kuasa Allah yang dapat ditemukan pada kedua ciptaan-Nya 
itu. Ayat di atas menyatakan: Dan juga di antara tanda-tanda kekuasaan- 
Nya adalah berdirinya yakni mantap dan berjalannya dengan sempurna sistem 
kerja langit dan bumi sehingga keduanya tidak hancur atau tabrakan. Itu 
semua terlaksana dengan perintah-Nya, yakni berdasar kehendak dan iradat 
Allah yang ditetapkan-Nya sendiri. 

Itulah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan pula 
kuasa-Nya membangkitkan manusia dari kubur. Semua tanda-tanda itu kamu 
dapat lihat dan pahami dewasa ini. Kemudian setelah berlalu sekian lama 
dari umur alam raya ini, hari Kebangkitan itu akan tiba. Ketika itu, apabila 
Dia memanggil kamu sekali panggil saja dari bumi tempat kamu dikubur, maka 
seketika itu juga tanpa tertunda sedikit pun, kamu semua keluar dari kubur 
sambil menundukkan pandangan-pandangan bagaikan belalang yang 
beterbangan. 





Kelompok II ayat 25 Surah ar-Rjim (30) 


Ayat di atas menggunakan bentuk redaksi yang berbeda dengan ayat- 
ayat sebelumnya yakni menyatakan ( »y& ut ) an tagiima, sedang redaksi- 
redaksi sebelumnya tidak demikian. Ini agaknya disebabkan karena bukti- 
bukti yang disebut pada ayat-ayat yang lalu sifatnya bersinambung dan 
terbaharui dari saat ke saat serta dapat berbeda antara satu saat dengan 
saat yang lain. Sedang bukti yang dipaparkan ayat ini, sifatnya mantap, 
tidak terbaharui, dalam arti dia langgeng tanpa perubahan. Bukankah 
keberadaan langit dan bumi dan perjalanannya tidak pernah berubah, 
sehingga — Anda — misalnya dapat mengetahui kapan terjadinya gerhana, 
atau pada detik ke berapa matahari tenggelam walau untuk masa 
mendatang? Itu semua karena sistem kerjanya mantap tidak berubah. 

Kata (yi) tagAma terambil dari kata (p8 ) gdma yang berarti berdiri. 
Kesiapan dan kesigapan, serta kesungguhan dalam melakukan aktivitas 
dan kesempurnaannya, biasa ditunjuk dengan kata berdiri. Karena itulah 
keadaan dan posisi sempurna yang memungkinkan manusia bekerja secara 
baik dan sempurna. Dari sini kata tersebut juga digunakan dalam arti 
kemantapan sesuatu dalam bentuknya yang sempurna. Hal itu terlaksana 
dengan baik bila semua sistem yang berkaitan dengannya berjalan sempurna. 
Nah, inilah yang dimaksud dengan kata tersebut pada ayat di atas. 

Thabathaba'i menggarisbawahi bahwa ayat-ayat yang lalu bermula 
dari penciptaan manusia dari tanah, penciptaan pasangan mereka, perbedaan 
lidah dan warna kulit mereka, tidur dan upaya mereka mencari rezeki, 
demikian juga dengan menunjukkan kilat serta menurunkan hujan — 
kesemuanya — adalah bukti-bukti yang menunjukkan betapa Allah mengatur 
kepentingan manusia. Jika demikian firman-Nya tentang “berdirinya langit 
dan bumi dengan perintah-Nya” yakni kemantapannya berjalan normal sesuai 
hukum-hukum yang ditetapkan Allah, merupakan juga pengaturan Allah 
yang disesuaikan dengan kehidupan jenis manusia sehingga bermanfaat 
buat mereka. 

Thabathabz'i lebih jauh menjelaskan bahwa ayat-ayat yang disusun 
sedemikian serasi dan teratur. Bermula dari penciptaan manusia (ayat 20), 
lalu adanya pria dan wanita yang berpasangan (ayat 21), kemudian kaitan 
langit dan bumi dengan perbedaan bahasa dan warna kulit mereka (ayat 
22), lalu upaya mencari rezeki serta tidur (ayat 23), disusul dengan 
memperlihatkan kilat dan menurunkan hujan (ayat 24), sampai berakhir 
dengan tegak dan mantapnya langit dan bumi hingga waktu yang ditentukan 
agar jenis manusia dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan padanya 


Surah ar-Rjim (30) Kelompok II ayat 26 





hingga mencapai akhir perjalanan hidupnya dengan kebangkitan setelah 
kematiannya (ayat 25). Demikian tersusun sangat serasi. Dan begitu juga 
fashilat ayat-ayat yang lalu, yang dimulai dengan yafakkardn/ berpikir (ayat 
21), lalu 4 al-'dlimin bagi orang-orang yang alim (ayat 22), lalu yasma On/ 
mendengarkan (ayat 23), lalu ya'giliin (ayat 24) dengan urutan seperti itu. 
Susunan tersebut demikian, karena manusia berpikir lebih dahulu, dan ini 
mengantar dia dapat menjadi Alim (orang berpengetahuan). Selanjutnya bila 
dia mendengar suatu kebenaran, dia akan menangkapnya lalu mengikatnya 
atau dalam istilah al-Our'an ya'g:/ yakni menjadikan dia terikat dengannya 
serta mengingkat dirinya sehingga tidak terjerumus dalam kesalahan. 
Demikian lebih kurang Thabathabz'i. 

Kata ( $ ) Isumma pada ayat di atas dipahami oleh az-Zamakhsyari 
sebagai isyarat tentang hebat dan besarnya peristiwa Kiamat ketika itu, 
sekaligus menggambarkan betapa besar kuasa Allah, yang hanya sekali 
panggil saja, semua yang bernyawa sejak yang hidup pada masa lampau 
sampai masa datang, semua bangkit menanti keputusan Allah swt. Ada 
juga yang memahami kata tersebut mengisyaratkan adanya kalimat yang 
tidak disebut pada teks ayat, yaitu: “Kemudian setelah kematian kamu 
dan peletakan kamu di kubur.” 

Kata (8465) da'watan/ sekali panggil berfungsi menjelaskan mudahnya 
bagi Allah menghadirkan serta menghidupkan kembali manusia setelah 
kematiannya. Panggilan yang dimaksud adalah peniupan sangkakala kedua 
oleh malaikan Israfil. 


AYAT 26 
” A -3a o ” 
KP OBB LIS Ga nyaa iya ANG 


“Dan milik-Nya siapa yang ada di langit dan di bumi. Semuanya hanya kepada- 
Nya mereka tunduk.” 


Setelah ayat yang lalu menjelaskan kuasa-Nya terhadap langit dan 
bumi serta terhadap manusia, di sini dijelaskan kuasa-Nya atas segala 
sesuatu, baik makhluk yang telah diketahui wujudnya oleh manusia maupun 
yang belum. Di sisi lain, ayat yang lalu mengisyaratkan melalui berdirinya 
langit dan bumi tentang adanya sistem yang ditetapkan Allah untuk maksud 
tersebut. Nah, di sini diuraikan tentang penghuni langit dan bumi, yang 

kh 


Kelompok II ayat 26 Surah ar-Rjim (30) 





juga tidak dapat keluar dari sistem yang ditetapkan Allah, sefta selalu 
berkaitan dengan sistem jagat raya. Ayat di atas menyatakan: Dan milik- 
Nya saja yakni Dia Pencipta, Penguasa dan Pengatur siapa saja yang ada di 
langit yang berlapis tujuh itu, dan di bumi yang terhampar ini. Semuanya apapun 
yang wujud, hanya kepada-Nya saja mereka tunduk sepenuh ketundukan. 

Kata () man digunakan untuk makhluk berakal. Kalau makhluk 
berakal saja tunduk dan patuh kepada-Nya, tentu lebih-lebih lagi yang tidak 
berakal. Penggunaan kata itu menunjukkan adanya makhluk-makhluk 
berakal di langit, paling tidak mereka adalah malaikat dan jin. 

Kata (08 ) gdnitin terambil dari kata (4 ) ganata yang berarti 
patuh/ menerima apa yang ditetapkan Allah. Manusia termasuk di dalam apa 
yang diuraikan ini. Memang sebagian besar di antara mereka ada yang tidak 
mematuhi perintah syariat-Nya, tetapi harus diingat bahwa ketidakpatuhan 
itu disebabkan karena Allah mengizinkan manusia untuk patuh atau tidak 
patuh pada ketentuan-ketentuan syariat-Nya. Sekian banyak hal yang terjadi 
pada diri manusia yang tidak dapat dielakkannya, kendati dia ingin 
mengelakkannya. Hal-hal itulah yang dimaksud dengan kepatuhan di sini, 
yakni kepatuhan menyangkut sistem dan hukum-hukum alam atau 
kemasyarakatan yang ditetapkan-Nya. Manusia tidak dapat hidup seribu 
tahun, bahkan tidak dapat memperpanjang atau memperpendek usia yang 
telah ditetapkan-Nya. Manusia tidak dapat menghindar dari ketuaan, 
bahkan dari penyakit bila dia melanggar hukum-hukum alam yang berkaitan 
dengan kesehatan dan penyakit. 

Thabathaba'i menulis tentang ayat ini antara lain bahwa manusia 
taat dan patuh kepada hukum-hukum alam yang ditetapkan Allah. Mereka 
tunduk kepada hukum sebab dan akibat yang berlaku di alam ini. Setiap 
mereka berusaha untuk membatalkan dampak suatu faktor atau sebab yang 
berkaitan dengan hukum-hukum alam, ia harus menggunakan faktor dan 
sebab hukum alam yang lain. Demikian dia terpaksa patuh. Di sisi lain, 
kehendak dan pilihan mereka sebenarnya termasuk bagian dari hukum- 
hukum alam itu, sehingga tidak akan terjadi kecuali apa yang sesuai 
dengannya atau dengan kata lain apa yang dikehendaki Allah, karena Allah 
yang menciptakan dan menguasai hukum-hukum itu. Demikian lebih 
kurang Thabathabz'i. 

Bisa juga kepatuhan yang dimaksud dikaitkan dengan uraian ayat yang 
lalu tentang keniscayaan keluarnya semua makhluk yakni kebangkitannya 


setelah kematian dengan peniupan sangkakala kedua. 
N 


Surah ar-RAm (30) Kelompok II ayat 27 





AYAT 27 >^ 
4 - 1282r 4 4 2 Ł or . r 23. 
SN yaa Suria ib BA aal li La gah 
gyv% Sai Da ag PN 
“Dan Dialah yang memulai penciptaan kemudian mengembalikannya, dan dia adalah 


lebih mudah bagi-Nya. Dan hanya bagi-Nya sifat yang Maha Tinggi di langit dan 
di bumi: dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” 


Setelah menguraikan sekian banyak bukti kekuasaan-Nya yang 
menyiratkan tentang keniscayaan kebangkitan, kini hal tersebut ditegaskan 
secara tersurat dengan menyatakan: Dan Dialah yakni Allah yang memulai 
dari saat ke saat penciptaan manusia dan seluruh makhluk sebagaimana 
terlihat sehari-hari, kemudian mengembalikan yakni menghidupkan-nya kembali 
di alam lain setelah kematiannya di dunia, dan dia yakni menghidupkan 
kembali itu adalah lebih mudah bagi-Nya. Ini jika menggunakan logika kamu, 
tetapi pada sisi Allah tidak ada istilah lebih mudah atau lebih sulit, karena 
semua mudah bagi-Nya. Dan hanya bagi-Nya sifat yang Maha Tinggi. Dia 
memiliki sifat yang sangat mengagumkan yang tecermin dalam kekuasaan 
dan hikmah-Nya serta yang tidak disentuh oleh sedikit kekurangan pun. 
Ini berlaku di seluruh jagat raya, termasuk di langit yang berlapis tujuh itu 
dan di bumi yang terhampar ini; dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maba 
Bijaksana. 

Sebagaimana penulis sarankan pada ayat 11, di sini pun penulis 
sarankan untuk merujuk ke QS. al-'Ankabut [29]: 20 guna memahami dan 
mengetahui kesan tentang firman-Nya: (| êdas ê SM Tag) yabda'u al-khalg 
Isumma yu iduhul memulai penciptaan kemudian mengembalikannya. 

Sementara ulama membatasi kata (38) al-khalg di sini dalam arti 
manusia saja. Ini karena uraian ayat di atas berhubungan dengan 
penghidupan kembali untuk mendapat balasan dan ganjaran. 

Kata (0yal ) ahwan/ lebih mudah/ ringan adalah bentuk superlatif yang 
mengandung perbandingan antara dua hal yang satu melebihi yang lain. 
Tidak ada sesuatu yang sulit atau lebih sulit, atau mudah dan lebih mudah 
bagi Allah Yang Maha Kuasa. Apapun yang dikehendaki-Nya langsung 
terjadi. Bahkan kalimat £un fayakiin bukan syarat bagi penciptaan, tetapi ia 
adalah perumpamaan buat manusia tentang mudah dan cepatnya terwujud 
sesuatu bila Allah menghendaki. Atas dasar itu, sementara ulama enggan 


Kelompok il ayat 27 Surah ar-Riim (30) 





memahami kata di atas dalam arti lebih mudah sebagaimana patron kata itu, 
tetapi dalam arti mudah, sehingga tidak ada sesuatu yang lain yang 
diperbandingkan dengan kuasa Allah itu, karena memang tidak ada yang 
wajar bahkan mustahil ada wujud yang dapat diperbandingkan dengan- 
Nya. Bahasa Arab pun tidak jarang menggunakan patron kata demikain 
tanpa bermaksud memperbandingkan. 

Ulama yang memahami kata ( uyal ) ahwan dalam arti lebih mudah/ 
ringan, memahaminya dalam konteks penjelasan sisi argumentasi ayat itu 
dalam membuktikan kuasa-Nya menghidupkan kembali makhluk yang telah 
mati. Logikanya adalah, mengulangi kembali sesuatu yang telah dibuat 
sebelumnya pastilah lebih mudah daripada memulainya pertama kali. 
Pengalaman membuatnya pertama kali, kesalahan-kesalahan yang boleh 
jadi terjadi pada pembuatan pertama, dan hambatan-hambatan yang dialami 
ketika itu, semua dapat dihindari, sehingga dalam pandangan logika manusia 
dan pengalamannya “mengulangi kembali sesuatu dan membuatnya sekali 
lagi, lebih mudah daripada melakukannya pertama kali”. 

Kalimat ( (A11 Jl dy) wa lahh al-matsal a-a'14/ hanya bagi-Nya sifat 
yang Maha Tinggi, dipahami oleh banyak ulama berkaitan dengan kata ahwan 
yang dalam arti lebih mudah/ ringan. Seakan-akan penggalan ayat ini 
menyatakan bahwa apa yang dikandung oleh makna /ebih mudah itu, hanyalah 
sebagai contoh dan pendekatan yang Allah berikan agar manusia paham. 
Tetapi sebenarnya Allah tidak demikian, karena Dia memiliki sifat-sifat 
Yang Maha Agung dan Tinggi. Dia adalah wujud yang tidak ada sama-Nya 
bahkan yang “seperti-Nya” pun tidak ada. 

Penggunaan kata ahwan itu dapat diilustrasikan dengan manusia yang 
mengajak binatang untuk makan. Binatang tidak mengerti bahasa manusia, 
maka terpaksa manusia menirukan satu suara agar sang binatang dapat 
memahami maksudnya. 

Kendati kita sebagai makhluk berakal, namun kita tidak dapat 
memahami atau mengenal sesuatu dengan mengabaikan cara yang selama 
ini terbiasa kita tempuh, yakni mengaitkannya dengan sesuatu yang bersifat 
material agar dengan demikian pengenalan menjadi hidup dan terasa. Tanpa 
cara tersebut kita tidak dapat memahami dan mengenal-Nya. Betapapun 
manusia berupaya, pasti pada akhirnya ia akan memperkenalkan-Nya 
dengan cara manusiawi yang tidak dapat terlepas dari unsur-unsur yang 
dikenalnya dalam hidup ini, baik melalui pikiran, imajinasi ataupun 


Surah ar-Rjim (30) Kelompok II ayat 27 





pengalaman-pengalamannya, karena manusia betapapun berusaha, tidak 
dapat melepaskan diri dari kenyataan ini. 

Tuhan yang diperkenalkan oleh al-Qur’ân tentu saja diperkenalkan- 
Nya dengan cara yang dijelaskan di atas agar manusia dapat mengenal dan 
berinteraksi dengan-Nya, dapat takut, kagum, cinta serta memenuhi 
panggilan-Nya. 

Namun demikian, pengenalan yang dilakukan al-Qur'an sangat unik 
dan mengagumkan. Allah tidak diperkenalkan sebagai sesuatu yang bersifat 
materi, karena jika demikian, pastilah ia berbentuk, dan bila berbentuk 
pasti terbatas dan membutuhkan tempat, dan ini menjadikan Dia bukan 
Tuhan, karena Tuhan tidak membutuhkan sesuatu dan tidak pula terbatas. 
Di sisi lain pasti juga — bila demikian — Dia ada di satu tempat dan tidak 
ada di tempat lain. Pasti Dia dapat dilihat oleh sebagian dan tidak terlihat 
oleh sebagian yang lain. Semua ini akan mengurangi kebesaran dan 
keagungan-Nya, bahkan bertentangan dengan ide tentang Tuhan yang ada 
dalam benak manusia. 

Tapi ini bukan berarti bahwa al-Qur'an memperkenalkan Tuhan 
sebagai sesuatu yang bersifat 1de atau wujud immaterial, yang tidak dapat 
diberi sifat atau digambarkan dalam kenyataan, atau dalam keadaan yang 
dapat dijangkau akal manusia. Karena jika demikian, bukan saja hati 
manusia tidak akan tentram terhadap-Nya, akalnya pun tidak dapat mengerti 
sehingga keyakinan tentang wujud-Nya tidak akan berpengaruh pada sikap 
dan tingKah laku manusia. 

Karena itu, al-Qur'an menempuh cara pertengahan dalam 
-~ memperkenalkan Tuhan. Dia misalnya diperkenalkan sebagai Maha 
Mendengar, Maha Melihat, Hidup, Berkehendak, Menghidupkan dan Mematikan. 
Dia dinyatakan: “ ‘alâ al -Arsy istawa/ bersemayam di atas Arsy” (OS. Thaha 
[20]: 5), dan dinyatakan juga bahwa: 


“Tangan Allah di atas tangan mereka (manusia)” (OS. al-Fath (48): 10), bahkan 
Nabi Muhammad saw. melukiskan-Nya sebagai: “bergembira”, “berlari” dan 
sebagainya, yang kesemuanya mengantar manusia kepada pengenalan yang 
dapat terjangkau oleh akal atau potensi-potensi yang ada pada dirinya. 
Namun demikian, ada juga penjelasan al-Qur'an yang menyatakan bahwa: 


wa ka GA nj Maa Ur 







2 a 
9 : 

= 

3 


a É 
AK 


y 


Kelompok II ayat 27 Surah ar-Rjim (30) 


“Tidak ada yang seperti-Nya dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (QS. 
asy-Syura (42): 11), sehingga jika demikian “Apapun yang tergambar dalam 
benak siapa pun tentang Allah — walau dalam imajinasi — maka Allah tidak 
demikian.” Dengan membaca dan menyadari makna ayat ini, luluh semua 
gambaran yang dapat dijangkau oleh indra dan imajinasi manusia tentang 
dzat Yang Maha Sempurna itu. Nah, pada ayat di atas boleh jadi tergambar 
sesuatu kekeliruan tentang sifat Allah dalam kaitan perbuatan-Nya, yakni 
ada yang ringan dan ada yang lebih ringan, tetapi begitu terbaca lanjutan 
ayat itu, yakni wa Jah al-matsal al-a'la/ hanya bagi-Nya sifat yang Maha Tinggi, 
maka sirna semua kekeliruan itu. Demikian Wa Allah A'lam. 


di 





KELOMPOK III 
(AYAT 28 - 39) 







AYAT 28-29 

GP AE ia (SA EA ia I Ja Se aya Wa SI gn 

SSI Ya NIS ai GS gi E sya aab E Sg 

IA ea Yah pe jaha is Ngah Ngadi a GA Ji KUN Dai pig 
gya gn A wi Lag ali Fei 


“Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari diri kamu sendiri. Apakah bagi 
kamu ada dari yang dimiliki oleh tangan kanan kamu, sedikit sekutu bagi kamu 
dalam regekiryang telah Kami anugerahkan kepada kamu, maka kamu di dalamnya 
sama? Kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada diri kamu 
sendiri. Demikianlah Kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal. Tetapi orang- 
orang yang melakukan kegaliman mengikuti hawa nafsu mereka tanpa ilmu 
pengetahuan, maka siapakah yang memberi petunjuk orang yang telah akan 
Allah, dan tidak ada bagi mereka satu penolong pun.” 


Setelah ayat-ayat yang lalu menguraikan bukti-bukti tentang 
keniscayaan kebangkitan, kini ayat-ayat di atas berbicara tentang 
penyembahan berhala, dalam konteks membuktikan keesaan Allah swt. 
serta keburukan syirik. Perlu diingat bahwa akidah Islam sering kali hanya 
dilukiskan dengan kepercayaan kepada Allah Yang Maha Esa dan 
kepercayaan tentang keniscayaan hari Kiamat. Kita sering menemukan ayat- 
ayat dan hadits yang hanya menyebut kedua prinsip pokok ini, untuk 
mencerminkan semua akidah Islam. , 


50 


Kelompok III ayat 28-29 Surah ar-Rfim (30) 





Ayat di atas menyatakan: Dia membuat perumpamaan untuk kamu 
tentang kepalsuan dan keburukan syirik, yang diangkat-Nya dari diri kamu 
sendiri agar menjadi lebih jelas bagi kamu, yaitu: Apakah bagi kamu wahai 
yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, ada walau salah seorang dari 
yakni di antara yang dimiliki oleh tangan kanan kamu yakni hamba sahaya 
kamu baik lelaki maupun perempuan yang mereka itu pada hakikatnya 
adalah manusia seperti kamu juga, apakah ada bagi mereka itu sedikit hak 
dan kewajaran untuk menjadi sekutu bagi kamu dalam kepemilikan harta 
benda dan rezeki yang telah Kami anugerahkan kepada kamu; maka dengan 
demikian kamu di dalamnya yakni dalam hal kepemilikan dan penggunaan 
harta dan rezeki itu memiliki hak dan wewenang yang sama dengan mereka, 
sampai-sampai dengan persamaan itu kamu takut kepada mereka sebagaimana 
kamu takut kepada diri kamu sendiri yakni orang lain yang merdeka seperti 
kamu dan kamu berserikat dengannya dan yang setiap tindakan, kamu harus 
diskusikan bersama? Tentu saja kamu akan berkata: Tidak. Nah, jika 
demikian, mengapa kamu mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala 
yang sungguh sangat remeh itu dan yang merupakan ciptaan-Nya? 

Setelah menguraikan keburukan syirik dengan perumpamaan yang 
demikian indah dan menyentuh, Allah menjelaskan bahwa: Demikanlah 
yakni seperti penjelasan inilah Kami jelaskan ayat-ayat yakni bukti-bukti dan 
keterangan-keterangan tentang tuntunan Kami bagi kaum yang berakal, Tetapi 

sungguh aneh dan disayangkan karena kaum musyrikin merupakan orang- 
orang yang melakukan kezaliman dengan mempersekutukan Allah serta aneka 
kedurhakaan akibat mengikuti hawa nafsu mereka tanpa ilmu pengetahuan. 

Kehendak orang-orang zalim itu mengikuti hawa nafsu mereka dan 
menolak tuntunan Allah, boleh jadi menimbulkan kesan dalam benak orang- 
orang yang tidak mengerti bahwa itu terjadi di luar kehendak Allah. Untuk 
menghilangkan kesan tersebut, ayat di atas melanjutkan bahwa: Allah 
memberi manusia kebebasan untuk menerima atau menolak tuntunan-Nya. 
Kaum musyrikin itu memilih untuk menolaknya, maka Allah mengikuti 
mereka dan menyesatkan mereka berdasar pilihan itu. Maka jika demikian 
itu halnya, siapakah yang dapat memberi petunjuk orang yang telah disesatkan 
Allah sesuai pilihannya sendiri dan sesuai pula dengan ketentuan hikmah 
kebijaksanaan Allah? Pastilah tidak satu pun yang dapat memberi petunjuk. 
Karena itu mereka akan terkena sanksi-Nya tanpa dapat membela diri, dan 


tidak ada juga bagi mereka satu penolong pun. i 





Surah ar-RAm (30) Kelompok III ayat 30 


AYAT 30 ` “ 

di Jo Y le at s i dn da GA 3 pit 
grep oala g ETS AI a 

‘Maka hadapkanlah wajahmu kepada a (Islam) pa keadaan lurus. Fitrah 


Allah yang telah menciptakan manusia atasnya. Tidak ada perubahan pada ciptaan 
Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” 


Setelah ayat-ayat yang lalu menguraikan banyak bukti, serta setelah 
menganekaragamkan penjelasan, sehingga tidak ada lagi dalih yang dapat 
dikemukakan oleh para pembangkang, kini melalui ayat di atas Allah 
mengarahkan kalam-Nya kepada Nabi Muhammad saw. dalam kedudukan 
beliau sebagai pemimpin umat agar beliau bersama semua umat beliau 
mencamkan perintah Allah berikut ini. Ayat di atas bagaikan menyatakan: 
“Setelah jelas bagimu — wahai Nabi — duduk persoalan, maka pertahankanlah 
apa yang selama ini telah engkau lakukan, hadapkanlah wajahmu serta arahkan 
semua perhatianmu, kepada agama yang disyariatkan Allah yaitu agama Islam 
dalam keadaan lurus. Tetaplah mempertahankan fitrah Allah yang telah 
menciptakan manusia atasnya yakni menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan 
pada ciptaan yakni fitrah Allah itu. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan 
manusia tidak mengetahui yakni tidak memiliki pengetahuan yang benar. 

Kata (tlg, JB) fa agim wajhaka/ badapkanlah wajahmu, yang dimaksud 
adalah perintah untuk mempertahankan dan meningkatkan upaya 
menghadapkan diri kepada Allah, secara sempurna karena selama ini kaum 
muslimin apalagi Nabi Muhammad saw. telah menghadapkan wajah kepada 
tuntunan agama-Nya. Dari perintah di atas tersirat juga perintah untuk 
tidak menghiraukan gangguan kaum musyrikin, yang ketika turunnya ayat 
ini di Mekah, masih cukup banyak. Makna tersirat itu dipahami dari redaksi 
ayat di atas yang memerintahkan menghadapkan wajah. Seorang yang 
diperintahkan menghadapkan wajah ke arah tertentu, pada hakikatnya 
diminta untuk tidak menoleh ke kiri dan ke kanan, apalagi memperhatikan 
apa yang terjadi di balik arah yang semestinya dia tuju. Selanjutnya bacalah 
kembali ayat 25 di atas pada kata /agima untuk memahami lebih banyak 
tentang artti fa agim. 

Kata (Wis) kanifan biasa diartikan lurus atau cenderung kepada sesuatu. 
Kata ini pada mulanya digunakan untuk menggambarkan telapak kaki dan 


Kelompok III ayat 30 Surah ar-Riim (30) 





kemiringannya ke arah telapak pasangannya. Yang kanan condong ke arah 
kiri, dan yang kiri condong ke arah kanan. Ini menjadikan manusia dapat 
berjalan dengan lurus. Kelurusan itu, menjadikan si pejalan tidak mencong 
ke kiri, tidak pula ke kanan. 

Kata (8,h3 ) fithrah terambil dari kata fathara yang berarti mencipta. 
Sementara pakar menambahkan, fitrah adalah “Mencipta sesuatu pertama 
kali/tanpa ada contoh sebelumnya”. Dengan demikian kata tersebut dapat 
juga dipahami dalam arti asal kejadian, atau bawaan sejak lahir. Patron kata 
yang digunakan ayat ini menunjuk kepada keadaan atau kondisi penciptaan 
itu, sebagaimana diisyaratkan juga oleh lanjutan ayat ini yang menyatakan 
‘Sang telah menciptakan manusia atasnya.” 

Berbeda-beda pendapat ulama tentang maksud kata fitrah pada ayat 
ini. Ada yang berpendapat bahwa fitrah yang dimaksud adalah keyakinan 
tentang keesaan Allah swt. yang telah ditanamkan Allah dalam diri setiap 
insan. Dalam konteks ini sementara ulama menguatkannya dengan hadits 
Nabi saw. yang menyatakan bahwa: “Semua anak yang lahir dilahirkan atas 
dasar fitrah, lalu kedua orang tuanya menjadikannya menganut agama 
Yahudi, Nasrani atau Majusi. Seperti halnya binatang yang lahir sempurna, 
apakah kamu menemukan ada anggota badannya yang terpotong, kecuali 
jika kamu yang memotongnya? (Tentu tidak!)” (HR. Bukhari, Muslim, 
Ahmad dan lain-lain melalui Abu Hurairah). 

Al-Biga' tidak membatasi arti fitrah pada keyakinan tentang keesaan 
Allah swt. Menurutnya, yang dimaksud dengan fitrah adalah ciptaan 
pertama dan tabiat awal yang Allah ciptakan manusia atas dasarnya. Ulama 
ini kemudian mengutip Imam al-Ghazali yang menulis dalam Ihya”? Ulim 
ad-Din bahwa “Setiap manusia telah diciptakan atas dasar keimanan kepada 
Allah bahkan atas potensi mengetahui persoalan-persoalan sebagaimana 
adanya, yakni bagaikan tercakup dalam dirinya karena adanya potensi 
pengetahuan (padafiya).” Al-Biqa'i kemudian menjelaskan maksud al- 
Ghazali itu bahwa yang dimaksud adalah kemudahan mematuhi (perintah 
Allah) serta keluhuran budi pekerti yang merupakan cerminan dari fitrah 
Islam. Pandangan ini dibuktikan oleh al-Biga'i melalui pengamatan terhadap 
anak-anak. Mereka semua — tulisnya — memiliki perangai yang lurus serta 
kemudahan mematuhi petunjuk yang jelas tidak seperti orang dewasa, 
walaupun mereka bertingkat-tingkat dalam hal ini. Dengan demikian, tulis 
al-Biga'i, yang dimaksud dengan fitrah adalah penerimaan kebenaran dan 
kemantapan mereka dalam penerimaannya. Anda dapat menemukan seorang 


Surah ar-RAm (30) Kelompok III ayat 30 





bisu tetapi dia #nemahami persoalan kebangkitan manusia di hari Kemudian 
dengan pemahaman yang jelas serta dia pun dalam hal itu memiliki 
kemantapan jiwa yang kukuh. Begitu tulis al-Biga'i yang kemudian 
menunjuk hadits Abi Hurairah yang penulis kemukakan di atas tentang 
fitrah, lalu menyatakan bahwa pemotongan anggota tubuh binatang atau 
tato yang dijadikan tanda buat binatang, atau pemotongan hidungnya dan 
lain-lain adalah perumpamaan dari akhlak buruk yang dipelajari atau diikuti 
oleh anak dari siapa yang berinteraksi dengannya, seperti penipuan, 
kebohongan dan sebagainya. Lebih jauh al-Biga'i memahami penggalan 
berikut dari ayat ini yakni firman-Nya: ( à p3- uap Y ) 48 tabdila li khalg 
Allah dalam arti: “Tidak seorang pun yang dapat menjadikan seorang anak 
pada awal tahap pertumbuhannya menyandang fitrah yang buruk, atau tidak 
mengikuti apa yang dituntunkan kepadanya serta tidak menyerahkan diri 
kepada siapa yang mendidiknya.” 

Pendapat al-Biga'i di atas khususnya dalam rincian tentang pendidikan 
anak tidak diterima oleh sementara pakar pendidikan. Bukan di sini 
tempatnya diuraikan. 

Thahir Ibn “Asyir dalam uraiannya tentang makna fitrah, mengutip 
terlebih dahulu pendapat pakar tafsir Ibn “Athiyah yang memahami fitrah 
sebagai “Keadaan atau kondisi penciptaan yang terdapat dalam diri manusia 
yang menjadikannya berpotensi melalui fitrah itu, mampu membedakan 
ciptaan-ciptaan Allah serta mengenal Tuhan dan syariat-Nya.” Fitrah 
— menurut Ibn “Asyir adalah unsur-unsur dan sistem yang Allah anugerahkan 
kepada setiap makhluk. Fitrah manusia adalah apa yang diciptakan Allah 
dalam diri manusia yang terdiri dari jasad dan akal (serta jiwa). Manusia 
berjalan dengan kakinya. Mengambil kesimpulan dengan mengaitkan 
premis-premis adalah fitrah akliahnya. Sebaliknya, mengambil kesimpulan 
akliah dengan premis- premis yang saling bertentangan bukanlah fitrah akliah 
manusia, Memastikan apa yang disaksikan mata kita sebagai hal-hal yang 
mempunyai wujud dan sebagaimana apa adanya adalah fitrah akliah, sedang 
mengingkarinya sebagaimana yang diduga oleh penganut sophisme adalah 
bertentangan dengan fitrah akliah. Ulama ini kemudian menukil Ibn Sina 
yang memberi ilustrasi tentang makna fitrah, bahwa seandainya seorang 
manusia lahir ke dunia ini dalam keadaan sempurna akal, tetapi dia belum 
pernah mendengar satu pendapat pun, tidak juga meyakini satu madzhab, 
tidak bergaul dengan satu masyarakat atau mengenal siasat — hanya 
menyaksikan hal-hal yang bersifat indrawi — lalu dia mengambil beberapa 


Kelompok III ayat 30 Surah ar-Rfim (30) 





kondisi dan memaparkannya ke benaknya lalu berusaha untuk 
meragukannya, maka bila dia ragu itu berarti fitrah tidak mendukungnya, 
tetapi bila dia tidak dapat ragu, maka itulah petunjuk fitrah. Namun 
demikian — lanjut Ibn Sina — tidak semua yang dituntun oleh fitrah manusia, 
benar adanya. Yang benar hanyalah yang dihasilkan oleh potensi akliah, 
sedang fitrah pemikiran secara umum, bisa saja tidak benar. 

Ayat di atas hanya berbicara tentang fitrah yang dipersamakannya 
dengan agama yang benar. Ini berarti yang dibicarakan oleh ayat ini adalah 
fitrah keagamaan, bukan fitrah dalam arti semua potensi diciptakan Allah 
pada diri makhluk itu. Atas dasar itu, kendati penulis dapat memahami 
makna fitrah sebagaimana diuraikan oleh Thahir Ibn “Asyiir di atas, namun 
itu adalah uraian tentang fitrah secara umum. Atas dasar itu pula sehingga 
penulis tidak mendiskusikan rincian yang dikemukakan oleh al-Biga'ii di atas. 

Melalui ayat ini, al-OGur'in menggarisbawahi adanya fitrah manusia 
dan bahwa fitrah tersebut adalah fitrah keagamaan yang perlu dipertahankan. 
Bukankah awal ayat ini merupakan perintah untuk mempertahankan dan 
meningkatkan apa yang selama ini telah dilakukan Rasul saw., yakni 
menghadapkan wajah ke agama yang benar? Bukankah itu yang dinamai 
oleh ayat ini fitrah? Bukankah itu yang ditunjuknya sebagai agama yang 
benar? Jika demikian, ayat ini berbicara tentang fitrah keagamaan. Dalam 
konteks ini, kita dapat mencatat penemuan Tim Universitas California 
tentang apa yang mereka namai god spot, yakni noktah otak yang merespons 
` ajaran moral keagamaan. Penemuan ini diungkap dari hasil sekian banyak 
eksperimen yang dilakukan oleh Prof. Vilayanur Ramachandran — ahli ilmu 
saraf berdarah India — bersama timnya dari Universitas California di San 
Diego Amerika Serikat. Mulanya god spot itu ditemukan pada penderita 
epilgpsi/ayan, ketika mereka sedang diserang oleh penyakit itu. Saat tersebut 
mereka sedang mengalami halusinasi. Tim Peneliti berupaya untuk menggali 
pengalaman mereka dan ternyata ketika itu mereka mengalami episode 
mistik yang sangat kuat dan membuat mereka terobsesi pada soal spiritual 
keagamaan. Eksperimen dilanjutkan dengan memeriksa gelombang otak 
penderita itu saat mereka mengalami gangguan, dengan memasang sensor 
di bagian dahi dan memonitornya melalui layar komputer. Di sana, para 
ahli tersebut menemukan bahwa pada saat itu muncul pancaran gelombang 
yang kuat dari satu titik di temporal lobes — bagian otak yang berada persis di 
belakang tulang jidat. Penyelidikan diteruskan pada sejumlah sukarelawan 
yang sehat. Dan ketika mereka khusyu' dalam renungan tentang Tuhan 


Surah ar-Rûm (30) Kelompok HI ayat 30 





dan hal-hal yang berkaitan dengan-Nya, para ahli tersebut menemukan 
pancaran yang sama dan di tempat yang sama pada mereka yang menderita 
epilepsi itu. Demikian sekelumit dari informasi majalah mingguan Gatra 
15 Nopember 1997. Jika penemuan ini dapat dipertanggungjawabkan secara 
ilmiah, maka ia dapat dijadikan pertimbangan yang kuat untuk memahami 
informasi al-Qur'an tentang fitrah manusia, yakni bahwa Allah swt. telah 
menciptakan manusia dalam keadaan memiliki potensi untuk mengenal- 
Nya dan memenuhi tuntunan-tuntunan-Nya seperti yang dikemukakan oleh 
Ibn “Athiyah di atas. 

Ayat di atas mempersamakan antara fitrah tersebut dengan agama 
yakni agama Islam, sebagaimana dipahami dari lanjutan ayat yang 
menyatakan “Itulah agama yang lurus”. Berbeda-beda pendapat ulama tentang 
maksud kata tersebut. Jika pernyataan ini dikaitkan dengan pernyataan 
sebelumnya bahwa Allah yang telah menciptakan manusia atas fitrah itu, maka 
ini berarti bahwa agama yang benar atau agama Islam, mengandung ajaran- 
ajaran yang sejalan dengan fitrah manusia. Menurut Thahir Ibn “Asyur, 
maknanya adalah prinsip kepercayaan akidah Islam sejalan dengan fitrah 
akliah manusia. Adapun hukum-hukum syariat serta rinciannya, maka itu 
bisa merupakan hal-hal yang juga fitri yakni sesuai serta didukung oleh 
akal yang sehat, atau bahwa dia tidak bertentangan dengan fitrahnya. 
Namun Ibn “Asyir menggarisbawahi bahwa ada petunjuk fitrah yang sangat 
jelas dan ada juga yang samar dan sulit. Para ulama dan cendekiawan bertugas 
menjelaskan yang samar itu karena mereka yang banyak mengenal tabiat 
"manusia, serta telah teruji pemahaman mereka dengan pengalaman 
memahami Syariat. Hati mereka pun cenderung kepada kebenaran, tidak 
terbelokkan oleh hawa nafsu. 

Thabathaba'i menulis bahwa agama tidak lain kecuali kebutuhan 
hidup serta jalan yang harus ditempuh manusia agar mencapai kebahagiaan 
hidupnya. Manusia tidak menghendaki sesuatu melebihi kebahagiaan. Allah 
swt. telah memberi petunjuk kepada setiap jenis makhluk — melalui fitrahnya 
dan sesuai dengan jenisnya — petunjuk menuju kebahagiaannya yang 
merupakan tujuan hidupnya. Allah juga telah menyediakan untuknya sarana 
yang sesuai dengan tujuan itu. Allah berfirman: 


sah Jia sja JS dab sd tag 
“Tuhan kita ialah (Tuhan) yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk 
kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk” (OS. Thaha (20): 50). 


Kelompok III ayat 30 Surah ar-Rfim (30) 





SAR YA SAT «ipad sa 
“Dia yang mencipta dan menyempunakan (penciptaan) dan yang menentukan kadar 
(masing-masing) dan memberi petunjuk” (OS. al-AYa (87): 2-3). Manusia juga 
seperti makhluk-makhluk yang lain, dianugerahi fitrah yang mengantarnya 
menyempurnakan kekurangannya, memenuhi kebutuhannya serta 
mengingatkannya tentang apa yang bermanfaat atau mencelakakan 
hidupnya. Allah berfirman: 
Bu Mn) nd Wat Lal Gg ig 
“Dan (demi) jiwa serta penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada 
jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya” (OS. asy-Syams (91): 7-8). Dan di 
samping itu, manusia juga dilengkapi dengan apa yang dapat mengantarnya 
ke arah yang harus ditujunya. Allah berfirman: “Kemudian Dia memudahkan 
jalannya” (QS. ‘Abasa [80]: 20). Nah, jika demikian, manusia memiliki fitrah 
tersendiri yang menunjukkan kepadanya jalan khusus dan tertentu dalam 
kehidupan ini, yang memang memiliki tujuan jelas yang harus ditelusurinya 
(jika dia ingin mencapai kebahagiaan dan itulah yang merupakan jalan 
khusus baginya). Itu pulalah yang ditunjuk oleh firman-Nya: “Fitrah Allah 
yang telah menciptakan manusia atasnya” 

Semua manusia yang hidup di dunia ini merupakan satu jenis. Tidak 
berbeda apa yang bermanfaat atau yang menjadi mudharat baginya, dari 
-sudut pandang kejadiannya sebagai makhluk yang terdiri dari ruh dan jasad. 
Dengan demikian, manusia dari sisi kemanusiaannya hanya mempunyai 
satu kebahagiaan dan satu kesengsaraan, dan ini mengharuskan adanya 
hanya satu jalan yang tetap yang ditunjuk oleh satu penunjuk jalan yang 
pasti, tidak berubah. Nah, katakanlah bahwa penunjuk jalan itu adalah 
fitrah manusia. Karena itu, ayat di atas setelah menyatakan bahwa “Fitrah 
Allah yang telah menciptakan manusia atasnya” melanjutkan dengan 
menyatakan: “Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah.” Seandainya 
kebahagiaan manusia berbeda sesuai perbedaan masing-masing pribadi, 
maka tidak mungkin akan lahir satu masyarakat yang menjamin kebahagiaan 
seluruh anggotanya secara kolektif. 

Thabathaba'i berpendapat bahwa yang terpenting dalam mengatur 
hubungan masyarakat adalah agama. Dari sini kemudian ulama beraliran 
Syi'ah itu melanjutkan bahwa: “Seandainya berbeda kebahagiaan akibat 
perbedaan lokasi tempat tinggal bangsa-bangsa yang berbeda, dalam arti 

y 


Surah ar-RAm (30) Kelompok III ayat 30 





dasar satu-satunya bagi kehidupan masyarakat yakni agama ditetapkan 
berdasar kondisi lokasi, maka tentulah manusia akan berbeda-beda sesuai 
dengan perbedaan lokasi tempat tinggal mereka. Demikian juga jika 
kebahagiaan berbeda akibat perbedaan waktu, dalam arti agama ditetapkan 
hanya berdasar perbedaan waktu, maka tentu akan berbeda pula setiap 
generasi dengan generasi sebelumnya, dan ini menjadikan perjalanan hidup 
kemanusiaan tidak berjalan menuju arah kesempurnaan. Kemanusiaan bila 
demikian itu halnya, tidak akan mengarah dari kekurangan menuju 
kesempurnaan, karena tidak akan wujud apa yang dinamai kekurangan atau 
kesempurnaan kecuali adanya tolok ukur yang pasti dan langgeng serta diakui 
bersama. Ini — lanjut Thabathaba'i mengingatkan — bukan berarti menolak 
adanya pengaruh bagi perbedaan individu, tempat atau waktu dalam 
penetapan rincian ajaran agama secara umum. Tetapi ia bermakna bahwa 
dasar esensial bagi ajaran agama adalah kemanusiaan manusia yang 
merupakan satu hakikat yang pasti dimiliki bersama oleh semua manusia, 
karena manusia, siapa, di mana dan kapan pun adalah manusia yang sama.” 
Demikian lebih kurang uraian Thabathaba'i. 

Firman-Nya: Ld tabdila li khalg Allah mengisyaratkan bahwa agama 
Islam yang merupakan cerminan lagi sejalan tuntunannya dengan fitrah 
itu, tidak wajar diganti, atau tidak dapat diganti dan dibatalkan oleh manusia, 
karena ia melekat dalam kepribadian setiap insan. Kalaupun pada suatu 
ketika “manusia berusaha menanggalkannya, maka itu hanya bersifat 
sementara, paling lambat sesaat sebelum dia menghembuskan nafas terakhir 
ia akan kembali mengakuinya, kendati jika pengakuan tersebut sesaat 
sebelum ruhnya meninggalkan jasadnya, maka ia tidak berguna lagi (baca 
antara lain kisah Fir'aun sesaat sebelum mati pada OS. Yiinus (10: 90-91). 

Bisa juga pernyataan di atas bermakna agama yang sesuai dengan 
fitrah adalah agama yang tidak disentuh oleh perubahan, sedang kepercayaan 
yang dianut oleh kaum musyrikin atau kepercayaan lainnya telah diubah 
oleh setan. Dalam OS. an-Nisa' (4): 119, Allah merekam ucapan setan bahwa 
“Dan akan saya suruh mereka (mengubah ciptaan Allah) lalu benar-benar mereka 
akan mengubahnya.” 

Kata ( 3 ) gayyim terambil dari kata (»8 ) gama. Rujuklah antara lain 
pada makna kata (e) agim pada awal ayat ini! Patron kata gayyim 
mengandung makna kemantapan dan kekuatan di samping pemeliharaan. 
Dengan demikian, penyebutan kata tersebut sebagai sifat agama, : 
mengandung makna kekukuhan dan kemantapan agama itu (Islam) serta 


Kelompok III ayat 30 Surah ar-Rjim (30) 





kebersihan dan kesuciannya dari segala macam kesalahan dan kebatilan. Ia 
juga adalah agama yang terpelihara di sisi Allah swt., sehingga ia akan 
langgeng selama-lamanya. 

Firman-Nya: (Oyaky Y yet pST ) akisara an-nisi 16 ya'lamin| tetapi 
kebanyakan manusia tidak mengetahui, dikemukakan sebagai jawaban atas 
pertanyaan yang boleh jadi muncul mengatakan: “Kalau memang agama 
itu sifatnya gayyim seperti diutarakan di atas, maka mengapa banyak orang 
tidak mempercayai atau mengamalkannya?” Nah, pertanyaan tersebut 
dijawab dengan penggalan akhir ayat di atas. 

Sebelum mengakhiri penafsiran ayat ini, tidak ada salahnya penulis 
menambahkan bahwa sementara ulama menjadikan firman-Nya: M4 tabdila 
4 khalg Allah dan beberapa ayat lain sebagai dalil tentang larangan melakukan 
perubahan terhadap ciptaan Allah, khususnya perubahan fisik manusia. 
Mereka memahami kata (Y) /4 pada ayat di atas dalam arti larangan. Mereka 
juga menunjuk kepada firman Allah yang merekam ucapan setan ketika 
yang terkutuk itu bersumpah: 

aj) ale OR HT, 
“Dan akan saya suruh mereka (mengubah ciptaan Allah) lalu benar-benar mereka 
akan mengubahnya” (OS. an-Nisa' (4): 119). Ada juga hadits yang mereka 
tunjuk sebagai penguat larangan itu yaitu: “Allah mengutuk pemakai tato 
dan pembuatnya, dan yang mencabut rambut wajahnya serta si pencabutnya, 
dan yang mengatur giginya yang mengubah ciptaan Allah” (HR. Muslim). 

Itulah dalil-dalil terkuat yang mereka kemukakan. Tetapi banyak ulama 
tidak memahami ayat dan hadits tersebut sebagaimana pemahaman ulama 
yang melarang itu. Sedikit sekali ulama al-Qur'an yang memahami ayat at- 
Rum yang ditafsirkan ini sebagai berbicara dalam konteks larangan 
mengubah bentuk fisik manusia. Hampir semua ulama — baik yang terdahulu 
lebih-lebih kontemporer — memahaminya sebagai larangan mengubah fitrah 
keagamaan manusia sebagaimana dipahami dari konteks ayat itu. 

Sedang ayat an-Nisa” (4J: 119 dan hadits-hadits Nabi di atas tidak 
harus dipahami sebagai larangan secara mutlak. Ayat dan hadits itu turun 
berkaitan dengan sikap dan praktek masyarakat Jahiliah ketika ayat-ayat 
itu turun. 

Orang musyrik dahulu, memotong (sebagian) telinga binatang, atau 
membutakan matanya. Allah melarang hal tersebut bukan saja karena itu 


menyakiti binatang, tetapi juga karena pengubahan itu didasarkan atas ajaran 
A 


x 


yang sesat. Itu sebabnya tulis al-Qurthubi dalam tafsirnya ketika menafsirkan 
OS. an-Nisa' itu: “Terlarang menyembelih binatang kurban yang buta atau 
cacat telinganya, karena adanya kesan bahwa itu adalah hasil perintah setan. 
Mengebiri juga termasuk dalam larangan ini, walaupun sementara ulama 
membolehkannya terhadap binatang.” 

Ayat an-Nisa” di atas jelas merupakan larangan melakukan 
pengubahan bentuk fisik. Tetapi diamati oleh sekian ulama, bahwa konteks 
ayat tersebut berkaitan dengan binatang, serta menyangkut pengubahan 
yang memperburuk atau menghalangi berfungsinya salah satu anggota tubuh 
yang telah diciptakan Allah. Di sisi lain, itu dilakukan atas dorongan ajaran 
setan. 

Hadits-hadits yang melarang penyambungan rambut, peruncingan 
atau pelurusan gigi dan sebagainya dipahami pula dalam konteks di atas. 

Ibn “Asytir ketika menafsirkan OS. an-Nis2? (4J: 191 menulis: “Tidak 
termasuk dalam pengertian mengubah ciptaan Allah, melakukan perubahan 
yang diizinkan-Nya, tidak juga termasuk dalam larangan ini, perubahan 
yang bertujuan memperbaiki/ memperindah. Bukankah khitan (sunat) 
termasuk mengubah ciptaan Allah, tetapi karena mempunyai dampak positif 
terhadap kesehatan maka ia diperbolehkan? Demikian juga mencukur 
rambut untuk menghindari keruwetan, menggunting kuku, untuk 
memudahkan kerja tangan, melubangi telinga wanita untuk memasang 
anting demi keindahan. Selanjutnya ulama ini menulis bahwa: “Adapun 
riwayat-riwayat yang terdapat dalam hadits-hadits Nabi saw., menyangkut 
larangan menyambung rambut, meluruskan gigi untuk keindahan, maka 
riwayat-riwayat tersebut memang musykil. Saya duga — tulisnya — larangan 
itu bertujuan melarang bersikap atau bersifat seperti sikap atau sifat yang 
pernah diperagakan oleh wanita-wanita tuna susila ketika itu, atau sikap 
dan sifat wanita musyrikah. Kalau tidak demikian, pasti larangan tersebut 
tidak sampai pada tingkat laknat/kutukan terhadap pelaku-pelakunya 
sebagaimana bunyi hadits yang melarangnya. Kesimpulannya bahwa 
mengubah ciptaan Allah, baru merupakan dosa apabila berkaitan dengan 
ketaatan kepada setan, apalagi yang merupakan pertanda dari identitas 
ajaran setan, sebagaimana dipahami dari konteks ayat ini. 

Sebelum Ibn “Asyar, pakar tafsir Sayyid Muhammad Rasyid Ridha 
(w. 1935 M.) telah menulis dalam tafsirnya menyangkut kutukan dan 
larangan pengubahan ciptaan Allah seperti memakai tato, meluruskan gigi 
untuk tujuan keindahan bahwa: “Agaknya larangan yang begitu keras ini, 


Kelompok III ayat 31-32 





disebabkan oleh karena mereka melampaui batas dalam melakukan hal 
tersebut hingga mencapai tingkat pengubahan yang buruk dan menjadikan 
semua badan, apalagi yang nampak seperti muka dan tangan menjadi 
berwarna biru karena tato buruk itu, sedang ketika itu banyak tato yang 
menggambarkan sembahan-sembahan mereka dan sebagainya segaimana 
yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani yang menggambar salib di tangan 
dan dada mereka. Adapun yang berkaitan dengan gigi dengan meluruskannya 
atau memotong sedikit kalau panjang, maka tidak nampak di sini 
pengubahan yang memperburuk, bahkan ia lebih mirip dengan menggunting 
kuku dan mencukur rambut. Seandainya rambut dan kuku tidak selalu 
memanjang, maka tidak ada bedanya dengan gigi.” 


AYAT 31-32 
add Ga grip da 5 lai Y Éa Iga 3 FT AI) Ci 


SAN Tg “ea Lag pr JS a Eg Ha | 
“Dalam keadaan kembali kepada-Nya, dan bertakwalah kepada-Nya serta 
laksnakanlah shalat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang 
mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan 
mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan menyangkut apa yang ada 
pada mereka, amat berbangga.” 


` 


Aa 


Ayat yang lalu merupakan petunjuk kepada Nabi Muhammad saw. 
dan umat Islam. Redaksinya di sana berbentuk tunggal karena ia ditujukan 
kepada beliau dalam kedudukannya sebagai pemimpin umat. Nah, ayat di 
atas melanjutkan tuntunan tersebut, dan kini bentuk yang dipilih adalah 
bentuk jamak. Ayat di atas bagaikan menyatakan: Hadapkanlah wajahmu, 
serta arahkan semua perhatianmu — engkau dan umatmu — kepada agama 
yang disyariatkan Allah, yaitu agama Islam dalam keadaan lurus dan dalam 
keadaan kamu semua kembali bertaubat dan patuh kepada-Nya dengan 
meninggalkan segala yang bertentangan dengan fitrah itu, dan bertakwalah 
kepada-Nya dengan melaksanakan perintah-Nya sepanjang kemampuan 
kamu dan menjauhi semua larangan-Nya, serta secara khusus laksanakanlah 
shalat dengan baik dan benar lagi bersinambung, dan janganlah kamu termasuk 
orang-orang yang mempersekutukan Allah dalam bentuk apapun. Yaitu antara 
lain seperti orang-orang yang memecah belah agama mereka yang merupakan fitrah 


Surah ar-Rfim (30) Kelompok III ayat 31-32 





yang telah Allah anugerahkan, dengan menyimpang mengikuti hawa nafsu 
dengan menciptakan kepercayaan dan praktek-praktek ibadah yang tidak 
disyariatkan Allah swt. Mereka berselisih dalam prinsip-prinsip akidah dan ' 
syariat, dan mereka akibat perselisihan itu menjadi beberapa golongan yang 
anggota-anggotanya saling mendukung untuk mengalahkan golongan yang 
lain dan masing-masing mengikuti tokoh dan pemimpinnya saja. Tiap-tiap 
golongan menyangkut apa yang ada pada mereka saja, amat berbangga, sedang apa 
yang ada pada selainnya selalu mereka cela. 

Kata (new) munfhin oleh sementara ulama dipahami sebagai terambil 
dari kata («4 - PU) #dba-yanibu yakni kembali dari saat ke saat dan secara 
berulang. Maksudnya adalah bertaubat kepada Allah. Ada juga yang 
berpendapat bahwa kata ini seakar dengan kata («lt ) an-ndb yang berarti 
pemotong. Al-indbah adalah “Kondisi yang menjadikan seseorang memotong 
segala aktivitas yang tidak berkaitan dengan ketaatan kepada Allah, 
sehingga dia dapat berkonsentrasi dalam ketaatan.” Orang-orang yang 
melakukan hal tersebut ditunjuk dengan kata munibin. 

Kata (ta2 ) syiya'an adalah bentuk jamak dari kata (4x4) 5y7'4h, yakni 
kumpulan dari sekian banyak manusia yang memiliki — dalam 
keberkumpulannya itu — persamaan, misalnya agama atau ideologi atau 
tujuan. Kata ini juga dipahami dalam arti pengikut dan pendukung yang 
membela satu ide atau pemimpin tertentu. 

Kata (1 W4) wa kdnii yang dirangkaikan dengan kata (14) syiya'an 
mengesankan kesungguhan dan kemantapan sikap ke-syiya'an, yakni 
keikutan dan pembelaan terhadap ide-ide dan pemimpin masing-masing 
golongan. 

Perpecahan kaum musyrikin menjadi beberapa kelompok dan 
golongan itu, telah diisyaratkan penyebabnya pada ayat 29 yang lalu, yaitu 
karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Memang, segala sesuatu yang 
berdasar hawa nafsu, tidak memiliki tolok ukur pasti yang benar, karena 
dasarnya adalah subyektivitas perorangan, waktu dan tempat. 

Ajaran agama Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw., 
dan yang merupakan agama yang telah dianut dan diajarkan oleh Nabi 
Ibrahim as., pada hakikatnya adalah agama yang mendambakan persatuan 
dan kesatuan umat manusia. Bukankah dia adalah agama yang sesuai 
dengan fitrah kemanusiaan, sedang fitrah menghiasi semua manusia? Kaum 
musyrikin dengan aneka kepercayaan dan praktek mereka beribadah, pada 
hakikatnya telah memecah belah dan merobek-robek persatuan ajaran agama 

& 


Kelompok III ayat 33-34 Surah ar-RAm (30) 





yang “hanif” itu. Demikian juga dengan orang Yahudi dan Nasrani. Nah, 
kepada semua yang memecah belah agama itu, diingatkan bahwa agama 
selalu datang untuk menyatukan, bukan untuk memecah belah. Karena itu 
dalam OS. al- Anam (6J: 159, setelah menyatakan bahwa Rasul saw. tidak “ 
termasuk orang-orang yang memecah belah agamanya, dinyatakan-Nya 
bahwa: “Engkau (wahai Nabi Muhammad saw.) bukanlah dari kelompok mereka”, 
yakni agamamu berbeda dengan agama mereka, cara hidupmu pun berbeda 
dengan mereka. 

Ketika menafsirkan ayat itu, penulis antara lain menggarisbawahi 
bahwa perpecahan dan kelompok-kelompok yang dimaksud oleh ayat ini 
adalah perpecahan dalam bidang prinsip-prinsip ajaran agama dan 
pengelompokan dalam perbedaan tujuan. Adapun bila tujuan sama, atau 
perbedaan hanya dalam rincian ajaran yang melahirkan perbedaan penafsiran 
serta didukung oleh kaidah-kaidah kebahasaan dan disiplin ilmu, maka ini 
dapat ditoleransi. Rujuklah lebih jauh pada ayat itu! Sebelum itu, ketika 
menafsirkan firman-Nya: 


LAGI feb UK iya ETI sal SS 
‘Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang berkelompok-kelompok dan 
berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka” (OS. Al “Imran 
(3): 105), penulis antara lain mengemukakan bahwa firman-Nya: sesudah 
datang keterangan yang jelas kepada mereka, dipahami oleh sementara ulama 
. berkaitan dengan kata “berselisih” bukan dengan kata “berkelompok”, dan 
ini berarti bahwa perselisihan itu berkaitan dengan prinsip-prinsip ajaran 
agama. Adapun yang dimaksud dengan berkelompok-kelompok, maka ia 
dapat dipahami dalam arti perbedaan dalam badan dan organisasi. Memang, 
perbedaan dalam badan atau organisasi dapat menimbulkan perselisihan, 
walaupun tidak mutlak, karena lahirnya berbagai organisasi, tidak otomatis 
melakukan perselisihan dalam prinsip dan tujuan. 


AYAT 33-34 


+ó r Jo Bb fu Ji azz 


G IS ps adi NG 6 PA Ii A) ES yo Ó a G 


r 


O palai ya i ai An G kon der) Sea gag PE 
#9 
Y 


Surah ar-Rjim (30) Kelompok III ayat 33-34 





“Dan apabila manusia disentuh oleh suatu mudbarat, mereka menyeru Tuhan mereka 
sambil kembali kepada-Nya, kemudian apabila Dia mencicipkan kepada mereka' 
dari-Nya rahmat, tiba-tiba sekelompok dari mereka mempersekutukan (Allah). 
Biarkanlah mereka mengingkari apa yang telah Kami anugerahkan kepada mereka. 
Maka bersenang-senanglah, kelak kamu akan mengetahui.” 


Di atas telah diuraikan perpecahan kaum musyrikin menjadi sekian 
banyak kelompok. Hal mana disebabkan karena mereka mengikuti hawa 
nafsu mereka. Ayat ini masih merupakan lanjutan dari kecaman terhadap 
mereka sekaligus membuktikan betapa pengaruh hawa nafsu sangat 
berperan dalam jiwa mereka, sehingga mereka tidak memiliki konsistensi 
dalam sikap. Ayat di atas menyatakan: Dan apabila manusia yakni putra- 
putri Adam disentuh oleh suatu mudharat yakni kesulitan, ancaman atau 
keresahan, mereka menyeru bermohon kepada Tuhan mereka secara sendiri- 
sendiri atau bersama-sama. Mereka menyeru-Nya sambil kembali bertaubat 
kepada-Nya. Kemudian apabila Dia mencicipkan yakni memberi kepada mereka 
dari-Nya barang sedikit rahmat yang menjadikan mereka terhindar dari 
mudharat itu, tiba-tiba sekelompok dari mereka yakni orang-orang yang kafir 
dan musyrik dari putra-putri Adam itu mempersekutukan Allah swt. Ini karena 
keberagamaan mereka berdasar hawa nafsu. Berbeda dengan kelompok 
yang lain dari putra-putri Adam yang beriman dan selalu konsisten. Apapun 
yang terjadi mereka selalu kembali kepada Allah, bertaubat lalu bersabar 
- atau bersyukur. Biarkanlah mereka yakni kelompok yang musyrik dan kafir 
itu mengingkari lagi, tidak mensyukuri apa yang telah Kami anugerahkan kepada 
mereka. 

Setelah menyampaikan pesan tersebut kepada kaum muslimin, Allah 
mengarahkan ancaman kepada kaum musyrikin dengan firman-Nya: Maka 
bersenang-senanglah hai yang enggan mensyukuri nikmat Kami, kelak kamu 
akan mengetahui akibat perbuatan kamu. 

Ayat di atas tidak menyebut sumber datangnya mudharat yang 
menimpa mereka, namun menegaskan bahwa Allah adalah sumber rahmat. 
Ini sejalan dengan kebiasaan al-Qur'an yang tidak menyandarkan kepada 
Allah hal-hal yang berkesan negatif, tetapi menisbahkan kepada-Nya hal- 
hal yang bersifat positif. Persoalan ini telah penulis bahas antara lain ketika 
menafsirkan ayat 6 al-Fatihah serta ayat-ayat 78-82 surah al-Kahf. Rujuklah 
ke sana! sag 

y 


- : 


Kelompok IH ayat 35 Surah ar-Rjim (30) 





Firman-Nya: ( & 131) 1dz4 farigun| tiba-tiba sekelompok, mengisyaratkan 
adanya sekelompok lain dari manusia yang sifat dan kelakuannya tidak - 
seperti apa yang diuraikan di atas. Mereka itu, kendati bermohon kepada 
Allah saat kesulitan, tetapi sama sekali tidak mempersekutukan-Nya dan 
tidak juga mengkufuri dan melupakan aneka anugerah-Nya. Mereka itu 
adalah kaum mukminin. 

Penggunaan bentuk nakirah/indefinit pada kata (') dharrun dan 
(25) rakmatan) rakmat, demikian juga kata (m4) massa/ menyentuh dan kata 
(eta y adzdgahum| mencicipkan mereka, semuanya berfungsi menggambarkan 
“kesedikitan”, yakni walau sedikit keresahan dia telah mengeluh. Sebaliknya, 
kendati sedikit anugerah dia telah angkuh. 

Huruf Mim pada kata (1, AS ) 4 yakfurd diperselisihkan maknanya 
oleh para ulama. Ia bisa berarti untuk, yakni itu mereka lakukan “untuk” 
mengingkari nikmat yang telah Allah anugerahkan, bisa juga berarti sehingga 
mengakibatkan. Seakan-akan ayat tersebut menyatakan: “Mereka melakukan 
kemusyrikan itu sehingga akibatnya mengantar mereka kepada kekufuran 
nikmat serta kepada berfoya-foya dan bersenang-senang dalam 
kedurhakaan”. Bisa juga dalam arti perintah yang mengandung makna 
ancaman kepada mereka. Untuk jelasnya rujuklah ke ayat 66 surah al- 
“Ankabut. 


AYAT 35 
rod Di jaga NS kar MIS an ngari WG jl 


“Bahkan pernahkah Kami menurunkan kepada mereka satu bukti, lalu ia berbicara 
tentang apa yang mereka persekutukan dengan Allah?” 


Setelah ayat-ayat yang lalu mengecam kaum musyrikin, antara lain 
dengan memberikan perumpamaan dari diri mereka sendiri, yaitu apakah 
mereka mau mempersamakan diri mereka dengan budak-budak mereka 
(ayat 28) sampai pada kecaman ayat yang lalu, kini melalui ayat di atas 
dipertanyakan dalih atau alasan mereka bersikap demikian. Allah berfirman: 
Bahkan pernahkah Kami menurunkan kepada mereka yakni mengajarkan dan 
menyampaikan melalui seorang rasul atau kitab suci, satu bukti dan 
keterangan yang demikian jelas, /a/u ia yakni bukti itu karena demikian 
jelasnya sehingga bagaikan berbicara menyampaikan dan membuktikan 

b 


a 





Surah ar-Rfim (30) Kelompok III ayat 36-37 


tentang kebenaran apa yang mereka selalu dan dengan mantap persekutukan 
dengan-Nya yakni dengan Allah. Yakni pernahkah ada bukti yang telah, 
atau akan dapat ditampilkan bagi ketuhanan berhala-berhala itu, atau 
kebenaran persekutuan itu sehingga mereka demikian kukuh menyembah 
dan mengikutinya? Pasti tidak pernah dan tidak akan ada! 

Ayat di atas beralih ke bentuk persona ketiga dengan menggunakan 
kata (mereka) setelah akhir ayat yang lalu menggunakan persona kedua 
yakni dengan firman-Nya: “Maka bersenang-senanglah, kelak kamu akan 
mengetahui.” Ini mengisyaratkan murka Allah sehingga pertanyaan yang 
mengandung kecaman sekaligus pengingkaran itu, tidak lagi ditujukan 
kepada mereka. 

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa akidah keagamaan haruslah 
berdasar sesuatu yang sangat jelas lagi pasti. Ia tidak boleh berdasar dugaan 
— berbeda dengan hukum yang boleh ditetapkan berdasar dugaan yang kuat. 
Akidah harus didasarkan pada sesuatu yang kuat dalilnya. Argumennya 
bagaikan berbicara sendiri, sehingga tidak timbul kecuali satu makna dan 
interpretasi saja. 


AYAT 36-37 


0 4 


A g 3 By, o o de - 3 Po gua an Tea 

2 15) wawi Ca as Li A 313 e la a i 653i 133 
. $ s r - . ” r r 

a ? A $ A 82 oreo ie s AA 

GUS AB Oh JAR SU a GS datang AI Of Up dh ETAP Oak 
GP Oya asa) SN 

“Dan apabila Kami mencicipkan manusia suatu rahmat, mereka bergembira 

dengannya. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu yang buruk disebabkan oleh apa 

yang telah dilakukan oleh tangan-tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka berputus 

asa. Apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki 


bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan menyempitkan? Sesungguhnya pada yang 
demikian benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang beriman.” 


Setelah ayat yang lalu melukiskan keadaan kaum musyrikin ketika 
ditimpa musibah, kini dilukiskan keadaan mereka ketika memperoleh 
rahmat. Ayat di atas menyatakan: Dan apabila Kami melalui aneka cara 
mencicipkan manusia suatu rahmat, niscaya mereka bergembira dengannya, yakni 
dengan perolehan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu yang buruk 


Kelompok III ayat 36-37 Surah ar-Rjim (30) 





dalam pandangan mereka, yang disebabkan oleh apa yakni kesalahan yang 
telah dilakukan dengan sengaja oleh tangan-tangan mereka sendiri, bukan karena 
kesalahan pihak lain, tiba-tiba mereka setelah menggerutu, dari saat ke saat, 
berputus asa akan datangnya rahmat Tuhan yang lain, walaupun dalam saat 
yang sama mereka berdoa. 

Setelah mengecam kaum musyrikin atau manusia yang berputus asa 
ketika menghadapi kesulitan, Allah melanjutkan dengan mengingatkan 
setiap orang, agar menjauhi sikap itu dengan menyatakan: “Tidaklah wajar 
mereka berputus asa ketika menghadapi kesulitan. Tidakkah mereka 
memperhatikan perbedaan-perbedaan yang dialami manusia, bahkan 
tidakkah mereka menyadari silih bergantinya situasi yang dialami seseorang? 
Apakah mereka buta atau lengah dan apakah mereka tidak melihat dari saat 
ke saat — baik dengan pandangan mata maupun dengan pikiran bahwa 
sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya, dan 
Dia pula yang menyempitkan rezeki itu? Inilah yang terjadi dan dapat terjadi 
kapan dan di mana saja. Seandainya mereka menarik pelajaran, pastilah 
mereka tidak akan berputus asa jika mengalami keresahan atau kesulitan, 
tidak juga akan bergembira melampaui batas atau tidak bersyukur jika 
memperoleh rahmat. Tidakkah mereka menyadari bahwa Allah yang 
mengatur semua itu? Sesungguhnya pada yang demikian, yakni pelapangan dan 
penyempitan rezeki benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi 
kaum yang beriman.” 

Kata (15!) 1439 antara lain digunakan untuk menunjuk kepastian 
terjadinya sesuatu yang dibicarakan. Berbeda dengan kata ( Oo) ) in yang 
mengandung makna “keraguan” atau “jarang terjadi”. Memperhatikan 
redaksi ayat di atas maka itu berarti bahwa rahmat Allah selalu menyertai 
manusia. Kehadirannya bersifat pasti lagi banyak. Rahmat-Nya tercurah — 
sepanjang waktu — walaupun terhadap yang durhaka. Berbeda dengan 
musibah atau sesuatu yang negatif. Ini sifatnya tidak pasti, lagi sedikit. 

Ayat di atas menyandarkan rahmat kepada Allah dalam bentuk kata 
ganti yang berbentuk jamak. Ini mengisyaratkan keterlibatan pihak lain — 
bersama Allah — dalam perolehan rahmat itu, sambil menekankan sumbernya 
yaitu Allah swt. Sedang ketika berbicara tentang sesuatu yang buruk, hal itu 
tidak disandarkan kecuali kepada pelakunya. Ini untuk mengisyaratkan 
bahwa setiap keburukan, hendaknya dicari terlebih dahulu penyebabnya 
pada diri masing-masing. Di sisi lain, ia tidak disandarkan kepada Allah, 
karena yang buruk tidak wajar disandarkan kepada-Nya, apalagi seperti 





Surah ar-Riim (30) Kelompok III ayat 36-37 


tulis Thabathab#'i, rahmat adalah sesuatu yang sifat »yud, yakni ada dan 
dirasakan, sedang sesuatu yang buruk sifatnya tidak wyjud, dalam arti Allah 
tidak memberi anugerah kepada yang bersangkutan, sehingga pada 
tempatnya jika tidak disandarkan kepada-Nya. 

Ketika menguraikan tentang rahmat, ayat di atas menggunakan kata 
mereka bergembira, sedang ketika berbicara tentang seswatu yang buruk redaksi 
yang digunakan adalah tiba-tiba mereka berputus asa. Ini karena keputusasaan 
mestinya tidak hinggap di hati seseorang. Bukankah rahmat Allah sangat 
luas? Jika demikian, keputusasaan mestinya tidak ada. Kalau ada yang 
berputus asa, maka itu adalah sesuatu yang tidak terduga. 

Ayat di atas bukannya mengecam mereka yang bergembira dengan 
kehadiran nikmat, karena demikian itulah seharusnya nikmat disambut. 
Semakin besar nikmat, maka seharusnya semakin besar pula kegembiraan. 
Yang dikecam oleh ayat di atas adalah sikap berputus asa itu. Mestinya 
mereka tidak berputus asa, karena rezeki yang sempit dapat menjadi luas 
Sebaliknya pun demikian. Sebab semua di bawah pengaturan Allah. Karena 
itu tidak perlu bergembira melampaui batas dan lupa diri jika mendapat 
tumpukan rezeki, karena dia bisa hilang dalam sekejap, dan tidak juga 
berputus asa dengan jatuhnya bencana atau sempitnya rezeki, karena situasi 
dapat berubah. Allah yang berperanan besar dalam hal tersebut, Maha 
Hidup dan Maha Kuasa, dan selama seseorang percaya demikian, maka 
tiada tempat keputusasaan dalam dirinya. 

Jika demikian, bergembira dengan perolehan rezeki adalah wajar, 
kalaupun ada kecaman. Maka itu, karena kegembiraan tersebut tidak 
dibarengi oleh kesyukuran, serta kesadaran bahwa segalanya bersumber 
dari Allah swt. sebagaimana ditegaskan oleh awal surah ini, bahwa Milik 
Allah semua urusan sebelum dan sesudah (itu). 

Pernyataan ayat ini bahwa: tiba-tiba mereka berputus asa, tidak 
bertentangan dengan ayat 33 yang menyatakan bahwa: mereka menyeru Tuhan 
mereka sambil kembali kepada-Nya, karena ayat ini bermaksud 
menggambarkan betapa dangkal pemikiran mereka, dan betapa mereka tidak 
memiliki pegangan akibat memperturutkan hawa nafsu mereka. Memang 
mereka menyeru Tuhan, baik dalam arti berdoa maupun menyebut-nyebut 
nama-Nya. Tetapi ketika itu, mereka menyebut atau berdoa dalam keadaan 
berputus asa. Memang, bisa jadi ada yang berdoa dengan lidahnya saja tetapi 
tidak dengan hati dan kondisinya, tidak juga memenuhi syarat-syaratnya 
(baca QS. al-Baqarah (2): 186). Bisa juga yang bersangkutan berdoa tetapi 


Kelompok III ayat 38 Surah ar-Rfim (30) 





diliputi oleh pesimisme. Rasul saw. melarang'sikap semacam ini. “Berdolah 
kepada Allah, dalam keadaan yakin bahwa doamu akan dikabulkan-Nya.” 
Demikian pesan Rasul saw. 

Boleh jadi jupa ayat 99 menppambarkan keadaan mereka di satu 
ketika dan ayat di atas di ketika yang lain. Atau itu berbicara tentang satu 
kelompok dan ini kelompok yang lain. 

Tanda-tanda kekuasaan Allah dalam pengaturan rezeki, antara lain 
terlihat dari banyak dan sedikitnya rezeki seseorang. Perolehan rezeki tidak 
hanya ditentukan oleh faktor kepandaian mencarinya, tetapi juga oleh banyak 
faktor yang saling kait-berkait dan yang kesemuanya tunduk di bawah 
pengaturan Allah. Sekian banyak orang yang pandai yang perolehannya 
terbatas dan sekian banyak pula yang bodoh, namun perolehannya 
melimpah. Di sisi lain, sekian banyak yang berpenghasilan banyak dari segi 
material, tetapi hasil akhirnya sedikit, dan sekian banyak yang berpenghasilan 
rendah, tetapi hasil akhirnya lebih banyak dari yang berpenghasilan banyak 
itu. Ini karena rezeki, bukan hanya bersifat material, tidak juga selalu dalam 
bentuk perolehan, tetapi bisa juga dalam bentuk keterhindaran, baik 
keterhindaran dari kerugian material, maupun dalam bentuk keterhindaran 
dari penyakit atau keresahan. 


AYAT 38 

Ab Ag Uu ai IS NG Tambal NG Kata Ki LNG OB 
Ea apalah Hd, 

“Maka berikanlah kepada (keluarga) yang terdekat haknya, dan (juga) sala 

miskin serta orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang- 


orang yang mencari wajah Allah, dan mereka itulah, merekalah orang-orang 
beruntung.” 


Setelah ayat yang lalu menjelaskan hakikat perolehan rezeki dan 
bahwa kelapangan dan kesempitannya silih berganti, dan bahwa semua itu 
di tangan Allah, sehingga seseorang hendaknya tidak terlalu risau selama 
dia berusaha, kini melalui ayat di atas Allah memerintahkan Nabi 
Muhammad saw. sebagai pemimpin umat — atau kepada siapa saja bahwa: 
Jika demikian itu hakikat rezeki dan perolehannya, maka berikanlah kepada 
keluarga yang terdekat haknya karena merekalah orang yang paling wajar 





Surah ar-Rim (30) Kelompok III ayat 38 


mendapat bantuan serta jalinan kasih sayang. Dan berikan juga kepada orang 
miskin, baik dia dari kerabat maupun bukan, serta berikan juga buat orang- , 
orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Itulah yakni pemberian itu yang 
lebih baik bagimu wahai Nabi dan bagi orang-orang yang mencari wajah yakni 
keridhaan Allah, dan mereka itulah yang sungguh jauh dan tinggi 
kedudukannya — merekalah bukan selain mereka — yang merupakan orang- 
orang beruntung meraih segala apa yang mereka harapkan di dunia dan di 
akhirat dan yang keberuntungannya demikian sempurna sehingga tidak 
disentuh oleh sedikit kekecewaan pun. 

Ayat di atas berbicara tentang infak yang bersifat sunnah, bukan zakat 
wajib, karena sasaran yang disebut di sini hanya tiga. Dua di antaranya 
yang merupakan sasaran zakat, padahal sasaran zakat terdiri dari delapan 
kelompok (baca QS. at-Taubah [9]: 60). 

Ayat di atas menggarisbawahi adanya hak bagi keluarga yang terdekat 
dengan firman-Nya: (xi GA 0) fa âti dza al-gqurbå yaggahu| maka 
berikanlah kepada (keluarga) yang terdekat haknya. Hak yang dimaksud dipahami 
oleh sementara ulama dalam arti “Pemberian dalam bentuk materi selain 
zakat”. Ada juga yang memahaminya dalam arti belasungkawa, kalimat-kalimat 
yang indah serta bantuan keuangan sesuai adat kebiasaan yang berlaku. 

Hak orang miskin adalah memenuhi kebutuhan mereka yang wajar, 
dan hak Ibn as-Sabi/ adalah menerimanya sebagai tamu, paling tidak sehari 
semalam. 

Ibn “Asyir memahami ayat ini sebagai pembatalan adat kebiasaan 
masyarakat Jahiliah yang mementingkan orang lain atas keluarga, terdorong 
oleh keinginan memperoleh pujian dan popularitas. Islam datang 
membatalkan hal tersebut dengan menyatakan seperti tuntunan ayat di atas. 
Jika semua yang berkemampuan memprioritaskan keluarganya, maka akan 
berkurang orang-orang yang butuh, serta tidak akan terjadi tumpang tindih 
dalam penerimaan bantuan. 

Kata () khair dipahami dalam arti lebih baik, yakni daripada apa 
yang selama ini dilakukan oleh masyarakat Jahiliah, atau dalam arti baik 
yakni sesuatu yang mendapat ganjaran Allah swt. 

Kata (4x9) wajh digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang 
menghadapi Anda atau berkaitan dengan Anda. Wajah sesuatu adalah yang 
nampak darinya. Wajah manusia adalah separuh bagian depan dari 
kepalanya. Kata wajah dapat mengandung banyak makna, antara lain 
totalitas sesuatu atau dzatnya. Ini karena dengan melihat wajah — walah 


Kelompok III ayat 39 Surah ar-Rfim (30) 





seluruh badan tertutup — Anda dapat mengenal siapa yang Anda lihat. 
Sebaliknya, walau semua badan terbuka tetapi bila wajah tertutup, maka 
Anda tidak dapat atau sangat sulit mengetahui identitas yang bersangkutan. 
Jika menghendaki dari satu perbuatan hanya untuk dzat Allah, maka itu 
berarti Anda melakukannya demi karena Allah serta khusus untuk-Nya, 
atau dengan kata lain melakukannya dengan ikhlas. Siapa yang melakukan 
sesuatu dengan ikhlas demi karena Allah, Yang Maha Pemurah itu akan 
menerima-Nya, dan penerimaan-Nya ditandai dengan kesyukuran oleh-Nya, 
karena sesungguhnya Allah Syakur (Maha Bersyukur), yakni “Memberi 
balasan banyak terhadap pelaku kebaikan/ketaatan walau sedikit.” Puncak 
anugerah-Nya adalah keridhaan, bahkan melihat wajah-Nya. Dari sini, kata 
mencari/ menghendaki wajah-Nya dipahami sebagai melakukan sesuatu dengan 
ikhlas karena ingin memperoleh keridhaan-Nya serta melihat wajah-Nya. 
Selanjutnya rujuk juga OS. al-Oashash (28): 88, untuk memperoleh 
informasi lebih banyak tentang makna wajah Allah. i 

Kata ( op) al-muflihin terambil dari kata (meli ) alfalh yang berarti 
membelah. Dari sini, petani dinamai ( zwi) al-fallak, karena dia mencangkul 
untuk membelah tanah lalu menanam benih. Benih yang ditanam petani 
menumbuhkan buah yang diharapkannya. Dari sini agaknya sehingga 
memperoleh apa yang diharapkan dinamai falah dan hal tersebut tentu 
melahirkan kebahagiaan yang juga menjadi salah satu makna /aldh. 
Selanjutnya rujuklah ke OS. al-Hajj (22): 77 untuk memperoleh informasi 
tambahan. 

Kata (&) hum/ mereka, pada penggalan terakhir ayat di atas berfungsi 
membatasi kebahagiaan pada siapa yang dibicarakan di sini. Seakan-akan 
yang berbahagia selain mereka, tidak dinilai berbahagia, dan mereka yang 
dibicarakan di sini saja yang berbahagia. Tentu saja redaksi semacam ini 
sekadar bertujuan menggambarkan besarnya kebahagiaan itu, bukan dalam 
pengertian redaksionalnya. 


AYAT 39 

BS) La Ms lag AWI As gi Wb Gadi Jal Sr Ba adike La 

" E £ $ Pa epa ea‘; 
ETAP D iaaii A S a g Oyy 


“Dan apa yang kamu berikan dari riba agar dia bertambah pada harta manusia, 


maka ia tidak bertambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa ` 
w 


, 


a, 


Surah ar-Rjim (30) Kelompok III ayat 39 





zakat yang kamu maksudkan meraih wajah Allah, maka itulah yang 
melipatgandakan (pahalanya).” < 


Kalau ayat yang lalu berbicara tentang keikhlasan berinfak demi karena 
Allah semata, maka di sini diuraikan tentang pemberian yang mempunyai 
maksud-maksud tertentu. Karena itu pula, agaknya ayat yang lalu 
menggunakan redaksi yang berbentuk tunggal dan yang tentunya pertama 
sekali tertuju kepada Rasul saw., sedang ayat ini menggunakan bentuk jamak, 
dan dengan demikian ia tertuju kepada banyak orang. Terkesan bahwa 
perubahan bentuk itu bertujuan mengeluarkan Rasul saw. yang demikian 
luhur dan mulia akhlaknya. Ayat di atas menyatakan: Siapa yang 
menafkahkan hartanya demi karena Allah, maka ia akan memperoleh 
kebahagiaan, sedang yang menafkahkannya dengan riya', serta untuk 
mendapatkan popularitas, maka ia akan kecewa bahkan rugi. Adapun yang 
memberi hartanya sebagai hadiah untuk memperoleh di balik 
pemberiaannya keuntungan materi, maka itu bukanlah sesuatu yang baik 
walau tidak terlarang. Dan apa saja yang kamu berikan dari harta yang berupa 
riba yakni tambahan pemberian berupa hadiah terselubung, dengan tujuan 
agar dia bertambah bagi kamu pada harta manusia yang kamu beri hadiah itu, 
maka ia tidak bertambah pada sisi Allah, karena Dia tidak memberkatinya. 
Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yakni sedekah yang suci yang kamu 
maksudkan untuk meraih wajah Allah yakni keridhaan-Nya, maka mereka 
yang melakukan hal semacam ifxlah yang sungguh tinggi kedudukannya 

“yang melipatgandakan pahala sedekahnya, karena Allah akan melipatgandakan 
harta dan ganjaran setiap yang bersedekah demi karena Allah. 

Kata (4) ) bd dari segi bahasa berarti kelebihan. Berbeda pendapat 
ulama tentang maksud kata ini pada ayat di atas. Sementara ulama seperti 
pakar tafsir dan hukum, al-Ourthubi dan Ibn al-'Arabi, demikian juga al- 
Biga'i, Ibn Katsir, Sayyid Outhub dan masih banyak yang lain — semua itu 
berpendapat — bahwa riba yang dimaksud ayat ini adalah riba yang halal. 
Ibn Katsir menamainya riba mubah. Mereka antara lain merujuk kepada 
sahabat Nabi saw. Ibn “Abbas ra. dan beberapa Tabi'in yang menafsirkannya 
dalam arti hadiah yang diberikan seseorang dengan mengharapkan imbalan 
yang lebih. ; 

Ada juga ulama yang memahaminya dalam arti riba dari segi hukum, 
yakni yang haram. Thahir Ibn “Asytir berpendapat demikian. Tim penyusun 
Tafsir al-Muntakhab juga demikian. Mereka menulis bahwa makna ayat di 

Y 


- 


Kelompok III ayat 39 Surah ar-Riim (30) 





atas adalah “Harta yang kalian berikan kepada orang-orang yang memakan 
riba dengan tujuan menambah harta mereka, tidak suci di sisi Allah dan ` 
tidak akan diberkati. Sedang sedekah yang kalian berikan dengan tujuan 
mengharapkan ridha Allah, tanpa riya? atau mengharapkan imbalan, maka 
itulah orang-orang yang memiliki kebaikan yang berlipat ganda.” 

Sementara ulama mengemukakan bahwa uraian al-Our'ain tentang 
riba mengalami pentahapan, mirip dengan pentahapan pengharaman khamar 
(minuman keras). Tahap pertama sekadar menggambarkan adanya unsur 
negatif, yaitu surah ar-Rum ini, dengan menggambarkannya sebagai “tidak 
bertambah pada sisi Allah”. Kemudian disusul dengan isyarat tentang 
keharamannya (OS. an-Nis2” (4): 161). Selanjutnya pada tahap ketiga, secara 
tegas dinyatakan keharaman salah satu bentuknya, yaitu yang berlipat ganda 
(QS. Al “Imran (3): 130). Dan terakhir, pengharaman total dan dalam 
berbagai bentuknya yaitu pada QS. al-Baqarah [2]: 278. 

Thabathaba'i memahami kata riba pada ayat di atas dalam arti hadiah, 
tetapi dengan catatan bila ayat ini turun sebelum hijrah, dan riba yang haram 
adalah bila ia turun setelah hijrah, walaupun menurutnya ayat ini dan ayat 
sebelumnya lebih dekat dinilai Madaniyyah daripada Makkiyyah. 

Jika kita memahaminya sebagai riba yang diharamkan, maka ini berarti 
ayat di atas telah dibatalkan hukumnya, atau dengan kata lain mansukh. 
Sedang kecenderungan banyak ulama dewasa ini, menolak adanya ayat- 
ayat mansukh, setelah ayat-ayat yang selama ini dinilai bertolakbelakang 
ternyata dapat dikompromikan. Karena itu, penulis cenderung memahami 
“kata riba di sini dalam arti hadiah yang mempunyai maksud-maksud selain 
jalinan persahabatan murni. Di sisi lain, dalam al-Qur'an, kata riba 
ditemukan sebanyak delapan kali dalam empat surah. Salah satu yang 
menarik adalah cara penulisannya. Hanya dalam ayat surah ar-Rum ini yang 
ditulis tanpa menggunakan huruf 4x ditulis (4). Sedang selainnya ditulis 
dengan huruf w4u yakni ( «Jl ). Pakar ilmu-ilmu al-Our'an az-Zarkasyi 
menjadikan perbedaan penulisan itu, sebagai salah satu indikator tentang 
perbedaan maknanya. Yang ini adalah riba yang halal yakni hadiah, sedang 
yang selainnya adalah riba yang haram, yang merupakan salah satu pokok 
keburukan ekonomi. Demikian lebih kurang az-Zarkasyi. 

Kalimat; (pi Ji yel 3) Famwal an-nis secara harfiah berarti pada harta 
manusia. Al-Biga'i dan sekian banyak ulama lain memahaminya dalam arti 
harta si pemberi. Penggunaan redaksi tersebut untuk mengisyaratkan bahwa 
apa yang diperoleh oleh si pemberi dari kelebihan itu, terambil dari Hatha 


Surah ar-Riim (30) Kelompok III ayat 39 





yang berada di tangan orang lain, sehingga sebenarnya harta itu bukanlah 
hartanya. ` 

Banyak juga ulama memahami redaksi di atas dalam pengertian 
kebahasaannya. Yakni apa yang kamu berikan kepada orang lain, dengan 
maksud menambah harta orang yang kamu berikan itu, baik dalam bentuk 
hadiah, guna memperoleh popularitas atau guna mendapat tempat di sisi 
yang kamu beri, atau sebagai cara untuk memperoleh keuntungan lebih 
banyak di masa mendatang, maka itu tidak terhitung sebagai amalan yang 
sesuai dengan keridhaan Allah, tetapi itu hanya bermanfaat untuk diri kamu 
sendiri. 

Sayyid Guthub menulis bahwa ketika itu ada sementara orang yang 
berusaha mengembangkan usahanya dengan memberi hadiah-hadiah kepada 
orang-orang mampu agar memperoleh imbalan yang lebih banyak. Maka 
ayat ini menjelaskan bahwa hal demikian bukanlah cara pengembangan 
usaha yang sebenarnya, walaupun redaksi ayat ini mencakup semua cara 
yang bertujuan mengembangkan harta dengan cara dan bentuk apapun yang 
bersifat penambahan (ribawi). Sayyid Quthub menambahkan dalam catatan 
kakinya bahwa cara ini tidak haram sebagaimana keharaman riba yang 
populer, tetapi bukan cara pengembangan harta yang suci dan terhormat. 
Allah menjelaskan cara pengembangan harta yang sebenarnya pada 
penggalan ayat selanjutnya yaitu: Dan apa yang kamu berikan berupa zakat 
yang kamu maksudkan untuk mencapai wajah Allah, maka itulah orang-orang yang 
melipatgandakan (pahalanya), yakni memberinya tanpa imbalan, tanpa menanti 
ganti dari manusia, tetapi demi karena Allah. Bukankah Allah swt. yang 
melapangkan rezeki dan mempersempitnya? Bukankah Dia Yang 
menganugerahkan dan menghalangi? i 

Al-Qur'an sering kali menggunakan kata ( 3S) ) gakdh yang secara 
harfiah berarti suci dan berkembang, untuk makna (Bu ) shadagah/ sedekah 
yakni pemberian tidak wajib, sebagaimana menggunakan kata sedekah yang 
secara harfiah antara lain berarti sesuatu yang benar, untuk pemberian wajib 
yaitu zakat, seperti dalam QS. at-Taubah [9]: 60. Ini untuk mengisyaratkan 
perlunya kebersihan dan kesucian jiwa ketika bersedekah, agar harta 
tersebut dapat berkembang. Di sisi lain, ketika berzakat diperlukan 
kebenaran dan ketulusan agar ia diterima oleh Allah swt. 


KELOMPOK IV 


(AYAT 40 - 47) 





AYAT 40 ha 
ina BARA a Ka e EPE AS e ili gdh ii 
ktp DE Ad us Jun êjun Wa sd a e ip 


Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberi kamu rezeki, kemudian 
mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu (kembali). Adakah di antara 
sekutu-sekutu kamu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha Sucilah 
Dia dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan.” 

Ini adalah bagian kedua dari ayat-ayat yang berbicara tentang 
- perbuatan-perbuatan Allah yang membuktikan keesaan-Nya sekaligus 
keniscayaan hari Kiamat. 

Ayat di atas memiliki hubungan yang cukup serasi dengan ayat 
sebelumnya. Ayat yang lalu bagaikan menyatakan bahwa tiada penambahan 
kecuali yang direstui Allah, dan pilihan-Nya adalah pilihan terbaik. Karena 
itu, kembalikan segala persoalan kepada-Nya, karena Dia adalah Tuhan 
Yang Maha Esa. Allah yang menciptakan kamu sesuai dengan ketentuan dan 
pilihan-Nya. Dia yang menganugerahkan kepada kamu aneka potensi 
jasmani, akal dan ruhani. Kemudian yang lebih utama lagi, setelah 
menghadirkan kamu di pentas bumi, Dia memberi kamu rezeki sehingga kamu 
dapat hidup. Kemudian, setelah sampai saat berakhir masa kehidupan kamu, 
Dia mematikan kamu, sehingga kamu harus meninggalkan dunia ini menuju 
alam lain. Kemudian Dia menghidupkan kamu kembali di alam Barzakh, lalu 
ke alam ukhrawi untuk menerima balasan dan ganjaran. Itulah ciptaan dan 

W 
75 


“ 


Surah ar-Rfim (30) Kelompok IV ayat 41 





pengaturan Allah! Beritahulah Aku, adakah di antara sekutu-sekutu kamu yakni 
berhala-berhala atau apa dan siapa saja yang kamu jadikan sekutu-sekutu 
bagi Allah yang dapat berbuat sesuatu, walau sekelumit dari apa yang dilakukan 
Allah yang demikian hebat dan agung itu? Maha Sucilah Dia dan Maha Tinggi 
dari apa yang mereka persekutukan. 


AYAT 41 
Ia SU Ujang akak i T S Gy i MAN ab 
NA gas atoi 
gp o Pry aa 
“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan 


manusia, sehingga akibatnya Allah mencicipkan kepada mereka sebagian dari 
perbuatan mereka, agar mereka kembali.” 


Sikap kaum musyrikin yang diuraikan ayat-ayat yang lalu, yang intinya 
adalah mempersekutukan Allah, dan mengabaikan tuntunan-tuntunan 
agama, berdampak buruk terhadap diri mereka, masyarakat dan lingkungan. 
Ini dijelaskan oleh ayat di atas dengan menyatakan: Telah nampak kerusakan 
di darat seperti kekeringan, paceklik, hilangnya rasa aman, dan di laut seperti 
ketertenggelaman, kekurangan hasil laut dan sungai, disebabkan karena 
perbuatan tangan manusia yang durhaka, sehingga akibatnya Allah mencicipkan 
yakni merasakan sedikit kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan dosa 
dan pelanggaran mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. 

Kata (yk) rhahara pada mulanya berarti terjadinya sesuatu di permukaan 
bumi. Sehingga, karena dia di permukaan, maka menjadi nampak dan terang 
serta diketahui dengan jelas. Lawannya adalah («j4 ) bathana yang berarti 
terjadinya sesuatu di perut bumi, sehingga tidak nampak. Demikian al-Ashfahani 
dalam Magdyis-nya. Kata ghahara pada ayat di atas dalam arti banyak dan 
tersebar. 

Kata ( s1) al-fasad menurut al-Ashfahani adalah keluarnya sesuatu 
dari keseimbangan, baik sedikit maupun banyak. Kata ini digunakan menunjuk 
apa saja, baik jasmani, jiwa, maupun hal-hal lain. Ia juga diartikan sebagai 
antonim dari ( 3WaJi) ash-shalah yang berarti manfaat atau berguna. 

Sementara ulama membatasi pengertian kata a/-fasid pada ayat ini 
dalam arti tertentu seperti kemusyrikan atau pembunuhan Qabil terhadap 
Habil dan lain-lain. Pendapat-pendapat yang membatasi itu, tidak memiliki 

& 


- 


Kelompok IV ayat 41 Surah ar-Rfim (30) 





dasar yang kuat. Beberapa ulama kontemporer memahaminya dalam arti 
kerusakan lingkungan, karena ayat di atas mengaitkan fas4d tersebut dengan 
kata darat dan laut. ` 

Kalau merujuk kepada al-Qur'an, ditemukan sekian banyak ayat yang 
berbicara tentang aneka kerusakan dan kedurhakaan yang dikemukakan 
dalam konteks uraian tentang /asdd, antara lain: 

Sad Ce Ay JIN di AN aa NI an a 
“Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan 
kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah 
tidak menyukai alfasdd” (OS. al-Bagarah (2): 205). Dalam OS. al-Ma'idah 
(5): 32, pembunuhan, perampokan dan gangguan keamanan, dinilai sebagai 
fasad, Sedang OS. al-A'raf (7): 85 menilai pengurangan takaran, timbangan 
dan hak-hak manusia adalah fasdd. Dan masih banyak yang lain. Baca 
misalnya OS. Al “Imran (3): 63, al-Anfal (8): 73, Had [11]: 116, an-Naml 
(27): 34, Ghafir (40): 26, al-Fajr (89J: 12, dan lain-lain. Sehingga pada 
akhirnya, kita dapat menerima penjelasan al-Ashfahani di atas, atau 
keterangan al-Biga'i yang menyatakan bahwa 4//asid adalah “kekurangan 
dalam segala hal yang dibutuhkan makhluk”. Benar! Ulama yang pakar al- 
Qur'an itu menulis makhluk bukan hanya manusia. 

Ayat di atas menyebut darat dan laut sebagai tempat terjadinya fasád 
itu. Ini dapat berarti daratan dan lautan menjadi arena kerusakan, misalnya 
dengan terjadinya pembunuhan dan perampokan di kedua tempat itu, dan 
dapat juga berarti bahwa darat dan laut sendiri telah mengalami kerusakan, 
ketidakseimbangan serta kekurangan manfaat. Laut telah tercemar, sehingga 
ikan mati dan hasil laut berkurang. Daratan semakin panas sehingga terjadi 
kemarau panjang. Alhasil, keseimbangan lingkungan menjadi kacau. Inilah 
yang mengantar sementara ulama kontemporer memahami ayat ini sebagai 
isyarat tentang kerusakan lingkungan. Bahwa ayat di atas tidak menyebut 
udara, boleh jadi karena yang ditekankan di sini adalah apa yang nampak 
saja, sebagaimana makna kata ghahara yang telah disinggung di atas apalagi 
ketika turunnya ayat ini, pengetahuan manusia belum menjanpkan angkasa, 
lebih-lebih tentang polusi. 

Ibn “Asyur mengemukakan beberapa penafsiran tentang ayat di atas 
dari penafsiran yang sempit hingga yang luas. Makna terakhir yang 
dikemukakannya adalah bahwa alam raya telah diciptakan Allah dalam 


satu sistem yang sangat serasi dan sesuai dengan kehidupan manusia. Tetapi 
v 


a 


Surah ar-Riim (30) Kelompok IV ayat 41 





mereka melakukan kegiatan buruk yang merusak, sehingga terjadi 

kepincangan dan ketidakseimbangan dalam sistem kerja alam. Ulama ini ' 

kemudian mengingatkan kita pada firman-Nya: 

Bakat Ii Gd Ve Sabat An ia ng al tá 
Didia! 


‘Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk (fisik 
dan psikis), lalu Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali 
orang-orang yang beriman dan beramal saleh” (OS. at-Tin (951: 4-7). 

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa kerusakan yang terjadi dapat 
berdampak lebih buruk. Tetapi rahmat Allah masih menyentuh manusia, 
karena Dia baru mencicpkan, bukan menimpakan kepada mereka. Di sisi lain, 
dampak tersebut baru akibat sebagian dosa mereka. Dosa yang lain boleh 
jadi diampuni Allah, dan boleh jadi juga ditangguhkan siksanya ke hari 
yang lain. 

Dosa dan pelanggaran (fasdd) yang dilakukan manusia, mengakibatkan 
gangguan keseimbangan di darat dan di laut. Sebaliknya, ketiadaan 
keseimbangan di darat dan di laut, mengakibatkan siksaan kepada manusia. 
Demikian pesan ayat di atas. Semakin banyak perusakan terhadap 
lingkungan, semakin besar pula dampak buruknya terhadap manusia. 
Semakin banyak dan beraneka ragam dosa manusia, semakin parah pula 
kerusakan lingkungan. Hakikat ini merupakan kenyataan yang tidak dapat 
“dipungkiri lebih-lebih dewasa ini. Memang Allah swt. menciptakan semua 
makhluk, saling kait berkait. Dalam keterkaitan itu, lahir keserasian dan 
keseimbangan dari yang terkecil hingga yang terbesar, dan semua. tunduk 
dalam pengaturan Allah Yang Maha Besar. Bila terjadi gangguan pada 
keharmonisan dan keseimbangan itu, maka kerusakan terjadi, dan ini kecil 
atau besar, pasti berdampak pada seluruh bagian alam, termasuk manusia, 
baik yang merusak maupun yang merestui perusakan itu. 

Ketika menafsirkan OS. al-A'raf (7): 96, penulis antara lain mengutip 
pandangan Thabathaba'i yang antara lain menulis bahwa: “Alam raya 
dengan segala bagiannya yang rinci, saling berkaitan antara satu dengan 
yang lain, bagaikan satu badan dalam keterkaitannya pada rasa sakit atau 
sehatnya, juga dalam pelaksanaan kegiatan dan kewajibannya. Semua saling 
pengaruh mempengaruhi, dan semua pada akhirnya — sebagaimana 
dijelaskan al-Qur'an — bertumpu dan kembali kepada Allah swt. Apabila 


Kelompok IV ayat 42 Surah ar-Rilm (30) 





salah satu bagian tidak berfungsi dengan baik atau menyimpang dari jalan 
yang seharusnya ia tempuh, maka akan nampak dampak negatifnya pada 
bagian yang lain, dan ini pada gilirannya akan mempengaruhi seluruh bagian. 
Hal ini berlaku terhadap alam raya dan merupakan hukum alam yang 
ditetapkan Allah swt. yang tidak mengalami perubahan, termasuk terhadap 
manusia dan manusia pun tidak mampu mengelak darinya. Masyarakat 
manusia yang menyimpang dari jalan lurus yang ditetapkan Allah bagi 
kebahagiaannya — penyimpangannya dalam batas tertentu itu — menjadikan 
keadaan sekelilingnya, termasuk hukum-hukum sebab akibat yang berkaitan 
dengan alam raya dan yang mempengaruhi manusia, ikut terganggu dan ini 
pada gilirannya menimbulkan dampak negatif. Bila itu terjadi, maka akan 
lahir krisis dalam kehidupan bermasyarakat serta gangguan dalam interaksi 
sosial mereka, seperti krisis moral, ketiadaan kasih sayang, kekejaman. 
Bahkan lebih dari itu, akan bertumpuk musibah dan bencana alam seperti 
“Keengganan langit menurunkan hujan atau bumi menumbuhkan 
tumbuhan”, banjir dan air bah, gempa bumi dan bencana alam lainnya. 
Semua itu adalah tanda-tanda yang diberikan Allah swt. untuk 
memperingatkan manusia agar mereka kembali ke jalan yang lurus. Untuk 
jelas dan lengkapnya informasi Anda, rujuklah kembali ke penafsiran ayat 
96 surah aL-A rif. 


a 


AYAT 42 
Kosi iya yadi ie ae at add PI d Ia Ji 
; KEY LS i 


Katakanlah: “Berjalanlah di bumi lalu perhatikanlah bagaimana kesudahan orang- 
orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang 
mempersekutukan (Allah).” 


Sanksi dan bencana perusakan itu, tidak hanya dialami oleh masyarakat 
Mekah, tetapi ia merupakan sunnatullah bagi siapa saja yang melanggar, 
baik dahulu, kini dan akan datang. Untuk itu wahai Nabi Muhammad saw., 
katakanlah kepada siapa pun yang meragukan hakikat di atas bahwa: 
“Berjalanlah di muka bumi dan di wilayah mana pun kaki kamu membawa 
kamu, lalu perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Jika 
kamu memperhatikan dengan mata kepala atau pikiran, pasti kamu melihat 


`“ 


Surah ar-Rjim (30) Kelompok IV ayat 43-45 





puing-puing kehancuran mereka. Itu disebabkan karena kebanyakan dari 
mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah sehingga kebanyakan | 
pula melakukan kedurhakaan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan 
serta merajalela kedurhakaannya. 

Rujuklah ke OS. al-“Ankabut untuk memahami makna dan tujuan 
perintah melakukan perjalanan. Rujuk juga ke ayat 9-10 surah ini! 


AYAT 43-45 

diah dg AN Ga SAI A aa gadi a pr ah 
Ktp PE La Buto Jak Iyan BS ala AS uya (rp 
$to): ai a YA a ya SUCI gkah Lals Geli Tej 


“Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus sebelum datang dari Allah 
suatu hari yang tak dapat ditolak. Pada hari itu mereka terpisah-pisah. Barang 
siapa yang kafir maka atas dirinya kekufurannya, dan barang siapa yang beramal 
saleh maka untuk diri mereka sendirilah, mereka membentang (jalan kebahagiaan) 
agar Allah memberi ganjaran kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh 
dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang kafir.” 


Jika demikian itu akibat buruk yang dialami oleh generasi masa lampau 
“akibat kedurhakaan mereka kepada Allah dan perusakan yang mereka 
lakukan, baik terhadap diri, masyarakat dan lingkungan mereka, maka oleh 
karena itu wahai Nabi Muhammad saw., atau siapa pun yang ingin 
menghindar dari kesudahan buruk yang dialami generasi terdahulu, 
hadapkanlah wajahmu serta arahkan semua perhatianmu, kepada agama yang 
disyariatkan Allah yaitu agama yang /urus yang mengantar menuju 
kebahagiaan melalui jalan yang terdekat. Laksanakan secara baik dan 
sempurna tuntunan agama itu sebelum datang walau sesaat dari Allah suatu 
hari yang tak dapat ditolak kedatangannya yaitu saat kematian atau hari 
Kiamat. Pada hari itu mereka terpisah-pisah dan berpencar-pencar. Ada yang 
ke surga dan ada pula yang ke neraka. Barang siapa yang kafir enggan beriman 
dan melakukan amal-amak buruk, maka atas dirinya kekufurannya yakni dia 
sendiri yang menanggung akibat kekafirannya itu, dan barang siapa 'yang 
beriman dan beramal saleh, maka untuk diri mereka sendirilah, bukan untuk 

4 


+% 


Kelompok IV ayat 43-45 Surah ar-Rûm (30) 





orang lain apalagi buat Allah. Mereka membentang serta menyiapkan jalan 
menuju kebahagiaan abadi. Manusia ketika itu terpisah-pisah agar Allah 
memberi ganjaran kepada orang-orang yang beriman walau iman yang tidak terlalu 
mantap dan membuktikan kebenaran iman mereka dengan beramal saleh. 
Ganjaran itu bersumber dari karunia-Nya, bukan karena iman dan amal 
mereka. Itu disebabkan karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang 
beriman; dan juga agar Allah memberi balasan kepada orang-orang kafir 
dan beramal buruk, dengan balasan atas dasar keadilan-Nya, karena 
sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang kafir. 

Ayat di atas kembali kepada bentuk tunggal yang pada dasarnya 
ditujukan kepada Rasul saw. sebagai pemimpin umat. Bentuk tunggal itu, 
menurut al-Biga'i, dipilih — setelah sebelumnya redaksi ayat berbentuk 
jamak — karena masyarakat Mekah yang diajak untuk memperhatikan 
kesudahan generasi terdahulu, enggan memperhatikan dan menarik 
pelajaran. Maka karena itu, Allah menyampaikan pesan-Nya kepada 
manusia yang paling siap memahami dan melaksanakannya. | 

Hemat penulis, bisa juga bentuk tunggal itu dipilih untuk 
mengisyaratkan perlunya setiap orang melaksanakan tuntunan agama, walau 
ia sendirian, karena pada akhirnya seperti dinyatakan ayat berikut, masing- 
masing secara perorangan akan menikmati ganjaran atau memikul dosa 
amal-amalnya. 

Kata ( eg) ad-dn al-qayyim/ agama yang lurus, berarti agama yang 
seimbang dalam tuntunan-tuntunannya, tanpa kepincangan dan 
kebengkokan, serta memberi petunjuk yang sempurna menyangkut 
kebahagiaan umat manusia. Kata gayyim digunakan untuk menunjuk siapa/ 
apa yang mengatur kemaslahatan dan memelihara sesuatu, setta menjadi 
rujukan dalam setiap kebutuhan. Suatu agama menjadi gayyim apabila 
tuntunannya sempurna sesuai harapan. Al-Our'an yang merupakan sumber 
utama ajaran Islam dilukiskan sebagai: 


FA gp INA Ha 

“Dia membimbing kepada kebenaran dan jalan yang lurus” (OIS. al-Ahgaf [46]: 
30). Selanjutnya rujuklah ke ayat 30 surah ini untuk informasi tambahan! 
Kata ( °) min pada firman-Nya: (| c) min gabl mengandung makna 
sedikit, sehingga firman-Nya: ( d 5p Yap ah of Jò ca ) min gabl an ya tiya 
yaumun IG maradda lahu/ sebelum datang (dari Allah) suatu bari yang lak, dapat 
ditolak mengandung makna sebelum datangnya hari itu, walau nanya sesaat 


, 


% 


Surah ar-Rûm (30) Kelompok IV ayat 43-45 





yang sedikit selama pengarahan wajah kepada agama Allah itu berlangsung 
hingga kematian. Demikian kesan al-Biqa'i. 

Kata ( ù a ) yasbshadda An terambil dari kata ( £ A ) shada yang 
pada mulanya berarti pecah atau terbelah, khususnya benda-benda yang keras. 
Dari sini sakit kepala dinamai (#4) shuda' karena ia terasa bagaikan 
memecah dan membelah kepala. Makna ini berkembang sehingga digunakan 
untuk keterpisahan sesuatu dari yang lain, sebagaimana maksud ayat di 
atas. Kata yang digunakan ayat ini asalnya adalah (U 4x24) yatashadda ün, 
lalu huruf (— ) 14” ditukar dengan huruf (—e) shdd dan di-idgham-kan 
sehingga huruf itu tersembunyi dibalik ucapan. Idghim ini, menurut al- 
Biga'i, mengesankan besar dan hebatnya keterpencaran itu, sampai-sampai 
ada orang-orang tidak terlihat walau mereka demikian terkenal. Dalam 
konteks ini, al-Biga'i menyinggung firman Allah menirukan orang-orang 
durhaka yang berkata: 

“Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahil (di dunia) kami anggap 
sebagai orang-orang yang jahat (hina)” (OS. Shad (38): 62). 

Ketika ayat di atas berbicara tentang kekufuran dan balasannya, 
redaksi yang digunakannya berbentuk tunggal: “barang siapa yang kafir, maka 
alas dirinya kekufurannya.” Tetapi ketika berbicara tentang yang beramal saleh 
dan ganjarannya, maka pelaku amal salehnya dilukiskan dalam bentuk 
tunggal “Yan barang siapa yang beramal saleh”, lalu ketika berbicara tentang 
ganjarannya redaksi yang digunakan berbentuk jamak, yakni dengan 
menyatakan “maka untuk diri mereka sendirilah, mereka membentang (jalan).” 
Ini mengisyaratkan bahwa sang kafir akan tersiksa dalam keadaan sendirian, 
tidak ada yang menemaninya atau memberinya belasungkawa, bahkan tidak 
merasakan kehadiran orang lain bersamanya. Suatu petaka akan terasa lebih 
ringan jika banyak orang yang menderita hal serupa. Sebaliknya, semakin 
banyak yang merasakan kegembiraan semakin semarak dan nikmat pula 
kegembiraan itu. Inilah yang digambarkan oleh bentuk jamak ketika 
melukiskan ganjaran kaum beriman. 

Pada penutup ayat di atas terdapat 1)4bdk, yakni tidak menyebut 
kata beramal buruk pada uraian tentang orang kafir, karena telah disebut 
amal saleh pada uraian tentang lawan mereka. Dan tidak disebut kata beriman 
pada uraian tentang orang-orang beriman, karena kata kafir telah disebut 
sebelumnya. Demikian juga tidak disebut kata tidak menyukai dalam uraian 


Kelompok IV ayat 46 Surah ar-RAm (30) 





tentang yang kafir, karena telah ditegaskan ketika berbicara tentang yang 
beriman dan beramal saleh. i 

Kata (0442) yamhadin terambil dari kata (44) mahada yang berarti 
menghampar. Dari akar kata yang sama lahir kata (Aga) mahd yakni buatan 
atau (aga) mihad yakni kasur. Kata ini menggambarkan upaya mempersiapkan 
sesuatu untuk dinikmati, tak ubahnya seperti seseorang yang menyiapkan 
kasur yang empuk untuk dijadikan tempat berbaring. Demikian contoh amal 
saleh yang dilakukan seseorang yang merupakan persiapan bagi ketenangan 
dan kebahagiaan hidupnya di akhirat kelak. 


AYAT 46 
na 90 ot adgs 29 2 0 a AE ah a aA ana oat t Ar - 
AA Ga (SAI kaa) ya Se Dp UJI ar As ya) 
A 4 IG A - z ste 
EEND OLS dah akah iya Ng egak A e 
“Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah bahwa Dia mengirimkan aneka angin 
sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepada kamu sebagian dari 


rahmat-Nya dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan supaya 
kamu dapat mencari karunia-Nya dan agar kamu bersyukur.” 


Allah swt. melalui al-Qur'an, demikian juga melalui aneka peristiwa 
dan fenomena alam, terus-menerus memberi tuntunan dan peringatan 
kepada manusia. Berkali-kali Yang Maha Kuasa itu menyatakan bahwa 
Dia mengulang-ulangi dan menganekaragamkan ayat-ayat-Nya agar manusia 
sadar. (Baca antara lain OS. al-Isra” (17): 41). Kalau di kali pertama atau 
kedua manusia masih lengah, maka semoga di kali ketiga atau keempat dia 
sadar. Memang al-Our'an adalah kitab dakwah, bukan kitab ilmiah 
sebagaimana kitab-kitab yang menghindari pengulangan. Nah, ayat di atas 
dan ayat-ayat berikut merupakan salah satu contoh dari pengulangan dan 
penganekaragaman itu. 

Ayat di atas berbicara tentang angin, agaknya untuk menggambarkan 
nikmat Allah dan Kuasa Allah di darat dan di laut, apalagi sebelum ini 
telah dibicarakan tentang darat dan laut (ayat 41). Angin ada yang membawa 
manfaat ada juga yang mengakibatkan bencana. Manusia pun demikian, 
yang kafir dengan perusakannya mengakibatkan bencana, sedang yang 
mukmin dengan amal salehnya mengundang manfaat. Demikian al-Biga'i 
menghubungan ayat ini dengan ayat-ayat yang lalu. 2 g ' 


Surah ar-RAm (30) Kelompok IV ayat 47 





Apapun hubungannya, yang jelas ayat di atas bagaikan menyatakan: 
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah bahwa Dia senantiasa dan ` 
dari saat ke saat mengirimkan aneka angin, ada yang berhembus dari selatan, 
ada dari utara dan lain-lain, sebagai pembawa berita gembira tentang bakal 
turunnya hujan, atau melajunya perahu dan uniuk merasakan kepada kamu 
sebagian dari rabmat-Nya, antara lain dengan hembusannya yang menyegarkan, 
serta tumbuhnya aneka tumbuhan berkat curahan hujan, dan supaya kapal 
dapat berlayar dengan perintah-Nya yakni dengan izin-Nya melalui hukum- 
hukum alam yang ditetapkan-Nya dalam konteks angin, laut serta kapal- 
kapal dan juga supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dengan berdagang, 
bepergian untuk berjihad atau menuntut ilmu. Itu semua dilakukan-Nya 
sebagai anugerah dari-Nya dan agar kamu bersyukur dengan jalan menaati 
perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. 

Kata (6,4 ) bi amrihi| atas perintah (izin)-Nya, ditekankan oleh ayat 
ini, untuk mengingatkan manusia betapa besar nikmat Allah yang 
dianugerahkan kepada mereka melalui kemampuan kapal mengarungi 
samudra serta keselamatan selama perjalanan, dan bahwa Allah menetapkan 
hukum-hukum alam yang memungkinkan manusia memanfaatkan lautan 
dengan segala isinya. 

Kata (0, S55 ) tasykuriin terambil dari kata ( K5) syukur yang inti 
maknanya adalah memfungsikan anugerah Allah sesuai dengan tujuan 
penciptaannya. Bacalah dan camkanlah tujuan-tujuan yang disebut di atas 

. dan upayakanlah merealisasikannya. Sebanyak manfaat yang Anda dapat 
raih, sebanyak itu pula pertanda kesyukuran Anda, selama Anda rasakan 
dan sadari bahwa semua yang Anda raih itu bersumber dari Allah dan berkat 
rahmat-Nya. ; 


AYAT 47 
ro ato A aa A aa a A a anna aka ake 
ce ya Kaku Sadi gala gagi II Kay SU ya Cikal 33 
$ oss -07+ e E -0 É 
Key ja ya OS A 


“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus sebelummu beberapa orang rasul kepada 
kaum mereka. Mereka datang kepada mereka dengan membawa keterangan- 
keterangan, maka Kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang durhaka 
Dan adalah kewajiban kami menolong orang-orang mukmin.” sn 6 
& 


ia 
- 


Kelompok IV ayat 47 Surah ar-Rjim (30) 





Hubungan ayat ini dengan ayat yang lalu sepintas tidak ada, apalagi 
ayat berikut masih berbicara tentang angin. Al-Biga'i menghubungkannya ' 
dengan mengatakan bahwa akhir ayat yang lalu menguraikan tujuan 
penganugerahan nikmat-nikmat yang disebut di sana yakni bersyukur. Nah, 
menurutnya, lanjutan ayat bagaikan menyatakan: Siapa yang bersyukur dia 
memperoleh lebih banyak nikmat dan siapa yang kufur akan mendapat 
siksa. Selanjutnya tulis al-Biga'i, karena angin membawa berita gembira 
dan peringatan sebagaimana halnya para rasul, dan Rasul saw. diibaratkan 
kedermawanannya dengan angin yang bertiup (HR. Bukhari dan Ahmad 
melalui Ibn “Abbas), maka ayat di atas melanjutkan dengan menyatakan 
bahwa: Dan sesungguhnya Kami telah mengutus sebelum Kami mengutus-mu 
wahai Nabi Muhammad saw., beberapa orang rasul kepada kaum mereka masing- 
masing. Mereka yakni para rasul itu datang kepada mereka yakni kaumnya 
dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas dan gamblang. Lalu ada di 
antara kaumnya yang menyambut baik, ada juga yang menolak dan durhaka. 
Maka Kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang durhaka akibat 
kedurhakaan mereka. Memang telah menjadi ketetapan Kami untuk 
menjatuhkan siksa kepada para pendurhaka, dan menjadi ketetapan Kami 
pula bahwa adalah selalu merupakan kewajiban Kami menolong dan 
memenangkan orang-orang mukmin yang mantap imannya. 

Dapat juga Anda berkata bahwa akhir ayat yang lalu mengundang 
kita mensyukuri nikmat Allah yang membawa kabar gembira tentang 
turunnya hujan. Kesyukuran itu harus bermula dengan meyakini keesaan- 
Nya serta membenarkan Rasul-Nya. Sebab kalau tidak, bencana akan terjadi 
di darat dan di laut (baca ayat 41) dan rezeki akan terhenti. 

Ibn ‘Åsyûr berpendapat bahwa uraian ini muncul karena adanya uraian 
tentang anugerah Allah menyangkut kapal-kapal yang berlayar. Ini 
mengundang peringatan tentang bencana yang menimpa kaum Nabi Nûh 
as. di mana Allah menjadikan kapal/perahu sebagai alat penyelamatan beliau 
dan pengikut-pengikut beliau. Maka untuk itu, kaum musyrikin Mekah 
diperingatkan tentang bencana tersebut, dan bahwa hal itu merupakan 
bantuan Allah memberi kemenangan kepada orang-orang beriman. 

Kata (| (A ) Ja intagamnd terambil dari akar kata yang terdiri dari 
huruf-huruf (5 ) dn (J3) gdf dan (—) mim. Maknanya berkisar pada tidak 
menyetujui sesuatu karena menilainya buruk. Dari sini, lahir makna “membalas 
siksaan/menyiksa”, karena yang tidak menyetujui dan menilai buruk 


sesuatu, dapat marah dan mengancam, lalu menyiksa. 
b. 


- 





Surah ar-Rfim (30) Kelompok IV ayat 47 


Pakar bahasa az-Zajjaj menulis bahwa kata ( 1.4 ) nigmat yang terangkai 
dari ketiga huruf di atas berarti tidak menyenangi sesuatu disertai dengan ' 
kemarahan. Darti sini kata ( iñ ) nigmat diartikan sebagai antonim ( iss ) 
ni mal. 

Salah satu sifat Allah yang disebut dalam rangkaian a/-4Asm4 a-Husnd 
adalah a/Muntagim, walau dalam al-Qur'an tidak ditemukan kata tersebut. 
Yang ditemukan dalam al-Qur'an adalah bentuk jamaknya, yakni 
Muntagimitn sebanyak tiga kali. 

Penggunaan bentuk-bentuk jamak, tanpa adanya bentuk tunggal itu, 
memberi kesan bahwa Allah enggan menunjuk diri-Nya sendiri sebagai 
Muntagim. Penggunaan bentuk jamak itu, mengisyaratkan bahwa 
pembalasan atau penyiksaan yang terjadi melibatkan bahkan dilakukan oleh 
selain-Nya, walaupun diakui-Nya bahwa Dia (ats! 35) Dg Intigam/ Pemilik 
Pembalasan. Bukankah seperti telah berulang kali dikemukakan bahwa 
penggunaan bentuk jamak yang menunjuk kepada Allah mengandung 
makna keterlibatan pihak lain bersama Allah dalam aktivitas yang ditunjuk, 
atau penugasan pihak lain untuk melakukan-Nya? Memang ditemukan 
sekian banyak ayat dalam al-Qur'an yang berbicara tentang hal-hal yang 
mengandung kesan negatif, disingkirkan dari sifat dan perbuatan Allah. 
Sudah banyak contoh penulis kemukakan tentang hal ini antara lain pada 
ayat 36 yang lalu. 

Allah (sdt) alMuntagim, adalah Dia yang tidak menyetujui Ita 

.tidak menyenanginya, serta benci dan murka terhadap pelakunya yang telah 
berulang-ulang kali diperingatkan. Allah mengancamnya dan menugaskan 
pihak lain menyiksanya. 

Ayat di atas mengesankan bahwa intigim (ketidaksenangan, murka, 
serta siksa) Allah itu, disebabkan karena sikap para pendurhaka terhadap 
Rasul yang datang dan terhadap kaum beriman. Para pendurhaka 
melecehkan, menghina dan menganiaya mereka. Maka Allah membela kaum 
beriman itu dengan murka, siksa dan pembalasan-Nya itu. Itu disebabkan 
karena sejak dahulu Allah telah menjamin dan mewajibkan diri-Nya untuk 
membela kaum beriman di dunia dan di akhirat. 

Kata ( 14 ol ) gjramf terambil dari kata (pk!) aljarm yang berarti 
memetik yakni memotong buah dari pohon. Tetapi kata ini tidak digunakan kecuali 
dalam konteks keburukan. Dari sini kata tersebut berkembang maknanya 
menjadi kedurhakaan. Boleh jadi, karena dalam banyak hal, Allah swt. 
memerintahkan manusia untuk menjalin hubungan yang baik dengari TN 


Kelompok IV ayat 47 Surah ar-Rfim (30) 





pihak — Allah, manusia dan lingkungan. Siapa yang melakukan kejahatan 
terhadap salah satu dari mereka, maka ia telah memutus hubungan dan 
“memotong” apa yang diperintahkan untuk disambung dan dipelihara. 

Kata ( ú» ) baggan/ bak dan wajib, adalah “dua sisi dari satu mata 
uang”. Kalau ada hak pihak lain terhadap Anda, maka Anda mempunyai 
kewajiban atasnya. Demikian juga sebaliknya. Ayat di atas mengisyaratkan 
bahwa Rasul dan kaum beriman yang telah berserah diri kepada Allah 
mengikuti tuntunan-Nya, memiliki hak atas Allah untuk dibela. Memang 
perlu dicatat bahwa hak itu adalah anugerah Allah, setelah Allah mewajibkan 
pembelaan itu atas diri-Nya. Atas dasar itu, kewajiban tersebut bukanlah 
satu beban yang harus dipikul-Nya, bukan juga datang dari luar diri-Nya, 
tetapi semata-mata dari diri-Nya sendiri karena kecintaan dan kasih-Nya 
kepada kaum beriman. 

Sementara ulama membaca ayat di atas dengan berhenti pada kata 
haggan lalu melanjutkan dengan kalimat sesudahnya. Seakan-akan dengan 
perhentian itu mereka bermaksud menghindari makna “kewajiban” yang 
dapat mengandung kesan beban keterpaksaan. Mereka menjadikan ayat 
tersebut bagaikan menyatakan “dan adalah intigam/ murka dan pembalasan 
itu merupakan bag yakni sesuatu yang adil terhadap para pendurhaka”. 
Cara baca ini, tidak menyelesaikan masalah, bukan saja karena redaksi ayat 
menjadi tidak serasi, tetapi juga kata ( bade) Glaind masih tetap mengesankan 
“kewajiban” yang hendak ditampik oleh pembaca itu. 

Sayyid Outhub menggarisbawahi, dengan ayat ini, Allah mewajibkan 
atas diri-Nya membela/memenangkan orang-orang mukmin. Dia 
menjadikannya hak buat mereka, sebagai anugerah dari-Nya, dan itu 
dikuatkan-Nya dengan redaksi yang tidak mengandung syak atau keraguan. 
Betapa tidak, sedang yang berjanji adalah Allah Yang Maha Kuat, Maha 
Perkasa, Maha Agung, Yang berkuasa atas semua hamba-hamba-Nya dan 
Dia adalah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Selanjutnya, Sayyid 
Outhub mengingatkan bahwa “Bantuan dan kemenangan itu — terkadang 
— boleh jadi dirasakan lambat kehadirannya oleh manusia, karena mereka 
memperhitungkan persoalan-persoalan bukan atas dasar perhitungan Allah. 
Mereka menilai situasi dan kondisi tidak seperti yang Allah nilai, padahal 
Allah adalah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Dia 
membuktikan kebenaran janji-Nya pada waktu yang Dia kehendaki dan 
ketahui, sesuai dengan kehendak dan sunnah-Nya. Boleh jadi terungkap 
bagi manusia hikmah pemilihan waktu dan penilaian-Nya itu, boleh jadi 

w 


, 
. ' 2 


- 





Surah ar-Rûm (30) Kelompok IV ayat 47 


juga tidak, namun yang pasti adalah: Kehendak-Nya adalah kebajikan dan , 


waktu yang ditetapkannya adalah waktu yang tepat. Janji-Nya adalah pasti 
terbukti tanpa sedikit keraguan pun. Itu dinantikan oleh orang-orang yang | 
sabar dengan penuh keyakinan dan ketenangan. Demikian lebih kurang ' 
Sayyid Outhub. 


KELOMPOK V 


(AYAT 48 - 53) 





AYAT 48-49 
Wat sah US abah Aa Unta yeh RU In si ad 


Z z o P aa - Saga < 0 a Ae ank Da kn 
Ad oke ga slig o y iol BP IYA ya z p Dp) 67 aS 


- ox oa e o Ba a né o% o ng = 4 pe 7 
tp a = al A a Jja ol J na Pg ol SAP Oo, penang 
Allah yang mengirim angin, lalu ia menggerakkan awan dan membentangkannya di 
langit sebagaimana yang dikehendaki-Nya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal: 
lalu engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya, maka apabila Dia 
mencurahkannya kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya, tiba- 


tiba mereka bergembira. Padahal sesungguhnya mereka sebelum diturunkan kepada 
mereka, mereka — sebelumnya — benar-benar berputus asa.” 


Kelompok ayat-ayat ini merupakan bagian ketiga dari firman-firman 
Allah dalam surah ini yang berbicara tentang perbuatan-perbuatan-Nya yang 
membuktikan keesaan Allah dan keniscayaan hari Kiamat. 

Ayat di atas kembali berbicara tentang angin, pembicaraan yang disela 
oleh uraian tentang kedatangan para rasul dan sikap Allah terhadap para 
pembangkang. Kalau ayat yang lalu menyinggung tentang fungsi angin 
sebagai pembawa berita gembira tentang bakal turunnya hujan, maka ayat 
di atas menjelaskan kerja angin dalam konteks hujan serta proses turunnya 
hujan itu. Ayat di atas menyatakan bahwa: Allah swt. yang dari saat ke saat 
yang mengirim aneka angin, lalu ia yakni angin itu menggerakkan awan dan Allah 
melalui hukum-hukum alam yang ditetapkan-Nya membentangkannya di langit 


La 
89 So 


a 


Surah ar-Rûm (30) Kelompok V ayat 48-49 





yakni di awan, sebagaimana yakni dengan cara dan bentuk apapun yang 
dikehendaki-Nya dan ke lokasi mana pun yang ditetapkan-Nya. Sekali Dia 
menjadikan awan itu terbentang di langit sedemikian rupa, dan di kali lain 
Dia menjadikannya bergumpal-gumpal: lalu engkau siapa pun engkau melihat 
hujan keluar dari celah-celahnya awan itu, maka apabila Dia yakni Allah 
mencurahkannya yakni hujan yang turun atas izin Allah itu kepada siapa yang 
Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya, tiba-tiba yakni dengan segera dan serta 
merta begitu hujan turun mereka bergembira. Padahal sesungguhnya mereka 
sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka — sebelumnya — benar-benar 
berputus asa. 

Ayat di atas menggambarkan proses terjadinya hujan. Awan tebal 
bermula ketika angin — atas Kuasa Allah — menggiring atau mengarak 
kawanan awan kecil ke gona convergence. Pengarakan bagian-bagian awan 
itu menyebabkan bertambahnya kualitas (jumlah) uap dalam perjalanannya 
terutama di sekitar zona. Apabila dua awan atau lebih menyatu, maka arus 
udara yang naik di dalam awan akan bertambah secara umum, hal ini 
menyebabkan datangnya tambahan uap air dari bagian bawah dasar awan 
yang perannya menambah potensi yang terpendam untuk berakumulasi. 
Awan tebal bergerak ke mana saja sesuai arah gerak angin yang dikehendaki 
Allah, sedang faktor akumulasi dan pembangunannya akan terus-menerus 
sepanjang arus udara yang naik mampu membawa formasi awan dari titik- 
titik air, atau butir-butir embun. Ketika angin tidak lagi mampu membawa 
formasi-formasi itu — karena telah bergumpal-gumpal dan menyatu — maka 
proses akumulasi terhenti dan hujan pun turun. Demikian sekelumit 
penjelasan ilmuwan menyangkut terjadinya hujan dan peranan angin dan 
awan, yang sepenuhnya sejalan dengan informasi ayat di 'atas. Untuk 
informasi yang lebih lengkap rujuklah ke QS. an-Nur [24]: 43. 

Ayat di atas menggunakan bentuk jamak untuk kata (7 t)) "iyah yang 
penulis terjemahkan aneka angin. Ini sesuai dengan kebiasaan al-Qur'an 
melukiskan angin yang membawa hujan/rahmat dalam bentuk jamak dan 
yang membawa siksa dalam bentuk tunggal (baca antara lain OS. al-Haggah 
(69): 6 dan ayat 51 berikut). 

Penggunaan bentuk mudhiri/ present tense (kata kerja masa kini dan 
datang) yang menunjuk sekian banyak proses turunnya hujan, 
mengisyaratkan terjadinya hal-hal tersebut dari saat ke saat dan berlanjut 
secara bersinambung. KN 


ù 


qr 


à% 





Kelompok V ayat 50 Surah ar-Riim (30) 


Kata (6! ) in pada firman-Nya: (18 04) wa in kânu bukan berarti 
“Jika”, tetapi asalnya adalah ina yang diperingan/ dipertipis pengucapannya. 
Karena itu ia berarti sesungguhnya. 

Pengulangan kata (J8 ye) min gabi/ sebelum pada ayat di atas yang “ 
pertama tidak disertai kata ganti dan yang kedua dengan kata ganti (443 »» ) 
min gablihi. Hal itu untuk mengisyaratkan dan menekankan betapa berbeda 
keadaan mereka sebelum dan sesudah turunnya hujan dan betapa cepat 
perubahan tersebut. Dari satu sisi, ini menunjukkan betapa mereka tidak 
memiliki konsistensi, sehingga dengan mudah terombang-ambing oleh 
situasi. Di sisi lain ia juga untuk menunjuk Kuasa Allah atas hamba-hamba- 
Nya. Az-Zamakhsyari berpendapat bahwa pengulangan itu untuk 
mengisyaratkan bahwa penantian turunnya hujan, sudah demikian lama, 
sehingga mereka sungguh telah berputus asa. Tetapi begitu hujan datang, 
kegembiraan mereka menjadi sebesar keputusasaan itu. Bisa juga dipahami 
kata min gabl yang pertama berarti sebelum turunnya hujan, dan yang min gablibi 
yakni yang kedua sebelum datangnya angin. 

Kata ( da) mublisin terambil dari kata (ki ) ablasa yang antara 
lain berarti terdiam tanpa dapat melakukan suatu apapun. 


AYAT 50 
Sad a a a a ji II IU 
è + a a EN a Te ebe 
kan PA Saga Sp 
“Maka lihatlah kepada bekas-bekas rahmat Allah, bagaimana Allah menghidupkan 


bumi sesudah kematiannya. Sesungguhnya (Allah) itu Penan: benar menghidupkan 
yang mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.” 


Ayat di atas menguraikan sekelumit dari dampak turunnya hujan yang 
dibicarakan oleh ayat yang lalu, sekaligus bukti-bukti yang dapat ditarik 
dari hal-hal tersebut. Allah berfirman: Maka /ihat dan perhatikan-/ah kepada 
bekas-bekas tanda-tanda serta dampak-dampak rahmat Allah, bagaimana Allah 
menghidupkan bumi sesudah kematiannya. Sesungguhnya Allah yang melakukan 
hal-hal yang demikian tinggi dan hebat 714. Benar-benar Maha Kuasa 
menghidupkan apa dan siapa pun yang mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala 
sesuatu. v1 


Surah ar-Riim (30) Kelompok V ayat 51 





Penggunaan kata (JI) 1/4/ kepada setelah kata (58) fanghur/ maka 
lihatlah, untuk mengisyaratkan bahwa sepanjang mata memandang dan 
sampai batas akhirnya, seseorang selalu akan menemukan rahmat Allah' 
betapapun jauh dan luasnya jangkauan mata dan perhatiannya. Ini karena 
kata (HM) 1/4 digunakan dalam arti batas akhir. Seandainya ayat di atas 
menyatakan /hatlah bekas-bekas rahmat Allah, maka makna keluasan dan 
batas akhir itu tidak akan diperoleh. 

Kata (bis ) disdr adalah bentuk jamak dari kata (ji ) atsar yaitu 
bekas yang menjadi bukti tentang sesuatu yang menjadikan atau 
mengakibatkannya. Bekas-bekas atau hal-hal yang terlihat indah dan memuaskan 
merupakan bukti adanya rahmat Allah, dan ini pada gilirannya membuktikan 
wujud Allah swt. Bukti-bukti yang dimaksud sangat banyak sebagaimana 
ditunjuk oleh bentuk jafnak kata ini. Cara Allah menumbuhkan pepohonan 
di tanah yang gersang, lalu tumbuh dan berkembangnya aneka tumbuhan 
akibat turunnya hujan, yang merupakan salah satu bekas rahmat Allah, 
mengandung banyak sekali bukti-bukti tentang rahmat dan wujud-Nya. 

Ayat di atas antara lain mengandung pembuktian tentang adanya hari 
Kebangkitan. Seakan-akan ayat ini menyatakan bahwa kamu sekalian 
melihat bahwa tanah yang gersang, mati, beralih melahirkan tumbuh- 
tumbuhan yang hidup segar atas kuasa Allah. Jika itu dapat terjadi 
sebagaimana kamu lihat, maka apa yang menghalangi hidupnya kembali 
manusia-manusia setelah kematiannya? Bukankah semua berada di bawah 
kuasa Allah, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? 


AYAT 51 
z 295 - ... da. “e 2 Je PAN | A » te 
Kop OSAS OAA Uya i lbj akan GN Wy Wa ya 


“Dan jika Kami mengirim angin lalu mereka sesudahnya melihatnya kuning, maka 
pasti mereka akan tetap mengkufuri.” 


Setelah ayat yang lalu menggambarkan bagaimana angin mengarak 
awan sehingga hujan turun, dan bagaimana manusia durhaka menyambutnya 
setelah sekian lama mereka nantikan, kini melalui ayat di Atas Allah 
menggambarkan bagaimana jika angin yang dikirim Allah itu adalah angin 
yang membawa bencana. Ayat di atas menyatakan: Dan jika Kami mengirim 
angin yang membawa bencana kepada tumbuh-tumbuhan mereka, seperti 


& 


A 


Kelompok V ayat 52-53 Surah ar-Rfim (30) 





angin panas yang membakar, Jalu mereka sesudahnya yakni begitu selesai 
melihatnya menjadi kuning kering dan layu, maka pasti mereka akan tetap dan 
terus-menerus mengkufuri Allah dan nikmat-nikmat-Nya. | 

Kata (Yaa) mushfarran terambil dari kata (kei) ashfar yakni kuning. 
Jika kata ini menyifati tumbuhan, maka maknanya kering dan layu. Bahasa 
Arab menggunakan kata ( yi) shufjar untuk menamai tumbuhan yang 
tertimpa hama sehingga rusak. 

Kata () min yang menyertai kata (ony ) ba'dihi/ sesudahnya, 
mengisyaratkan cepatnya sikap buruk mereka itu. Yakni langsung begitu 
selesai mereka melihat tumbuhan layu terbakar. 

Ayat di atas menguraikan sekali lagi sikap buruk kaum musyrikin 
yang begitu mudah terombang-ambing. Ini menunjukkan mantapnya 
kekufuran di dalam hati mereka, dan betapa hal-hal yang bersifat material 
menjadi tolok ukur kebahagiaan dan kekecewaan mereka. Ketika tumbuhan 
menghijau memberi harapan tentang panen yang berhasil, mereka 
bergembira, tetapi ketika terjadi tanda-tanda kegagalan panen, mereka 
menggerutu dan berputus asa. 


AYAT 52-53 
# . e . » - ar 
Cal ag KE Gaya NI) ISL MEA iali aand YG yall aand Y VP 
es A 2 an peni . Kak tan ea a 
KT Dl GA Ge GA Ga Ol ag a gh 
“Maka sesungguhnya engkau tidak akan sanggup memperdengarkan orang-orang 
yang mati tidak juga memperdengarkan orang-orang yang tuli (suatu) panggilan 
apabila mereka berpaling membelakang. Dan engkau sekali-kali bukan penunjuk 
jalan orang-orang buta dari kesesatan mereka. Yang dapat engkau perdengarkan 


tidak lain kecuali orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Kami lalu mereka 
berserah diri.” 


Setelah ayat-ayat yang lalu melukiskan sikap mental kaum musyrikin, 
dan ketiadaan konsistensi mereka yang menandai tersebarnya kekufuran 
mereka yang demikian mendalam, ayat di atas bagaikan menyatakan: Sikap 
buruk mereka itu sudah sangat mendalam, maka jika demikian, jangan 
bersedih, karena sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad, betapapun 
berusaha, tidak akan sanggup memperdengarkan orang-orang yang mati hatinya 
itu untuk beriman, tidak juga memperdengarkan orang-orang yang tuli, sehingga 

w 


„b 
` 
. 


> 






Surah ar-Rfim (30) Kelompok V ayat 52-53 


mampu mendengar dan menerima suatu panggilan kebenaran, apabila mereka 


berpaling membelakang sebagaimana halnya kaum musyrikin itu. Dan di- 


samping itu, engkau sekali-kali bukan penunjuk jalan orang-orang yang buta mata 
hatinya, sehingga dapat memalingkan mereka dari kesesatan mereka. Yang 
dapat engkau perdengarkan petunjuk Allah dan yang berhasil mengambil 
manfaatnya, tidak lain kecuali orang-orang yang sedang dan akan beriman dengan 
ayat-ayat Kami, lalu mereka berserah diri kepada Allah swt. secara mantap dan 
kukuh. 

Ayat di atas dimulai dengan menggunakan redaksi pengukuhan yakni 

“sesungguhnya”, padahal ia ditujukan kepada Nabi Muhammad saw. Ini 

mengisyaratkan betapa besar keinginan beliau untuk memperdengarkan 
ayat-ayat Allah agar kaum musyrikin itu menetimanya dengan baik. 
Mengikuti keinginan beliau yang menggebu itu, rasanya beliau tidak akan 
berhenti berdakwah, dan agaknya beliau meragukan keengganan mereka 
beriman. Apalagi penjelasan dan bukti-bukti sudah demikian gamblang, 
dan ajakan pun berulang-ulang. Keraguan yang lahir dari keinginan 
menggebu itulah yang mengundang pengukuhan itu, seakan-akan Allah 
berfirman: Jangan ragu tentang kemustahilan orang-orang yang mati hatinya 
dan buta telinganya untuk beriman. Sungguh kemustahilan itu adalah 
sesuatu yang pasti. 

Kata (pd) mudbirin terambil dari kata ( 3) dabara yakni membelakang. 
Seorang yang tuli, bila mengarahkan pandangan ke depan di mana suara 

muncul, maka boleh jadi dia dapat mendengar walau sedikit, serta tidak 
`- mustahil dia memahami uraian dati isyarat tangan mitranya. Tetapi kalau 
dia tuli dan membelakang pula, maka pastilah dia tidak akan mendengar, 
tidak juga memahami sedikit pun dari uraian. Dengan demikian kata mudbirin 
berfungsi menguatkan ketidakmampuan mereka memperoleh manfaat dari 
kehadiran al-Qur'an dan uraian Rasul saw. 

Kata ( $3) bid terambil dari kata ( $42) badai yang berarti “Memberi 
petunjuk informasi secara lemah lembut menuju apa yang diharapkan”. 
Bila seseorang sesat di jalan, tidak mengetahui arah yang benar, lalu bertemu 
dengan seorang Hddy/penunjuk jalan, maka dia akan menerima informasi 
arah mana yang harus ditujunya, ke kanan atau ke kiri. Dia juga diberi tahu 
tanda-tanda tentang tempat yang dituju atau yang mengantar ke sana. Jika 
dia sedang berada pada arah yang salah, maka penunjuk jalan itu akan 
menyampaikan kepadanya bahwa jalan ini keliru lalu mecrmalingkannya. Dg 
sana dan mengarahkannya ke arah yang benar. 

u 


E 


- 


. 


Kelompok V ayat 52-53 





Nah, bagaimana mungkin yang sesat itu dapat memanfaatkan 
informasi tersebut padahal dia buta tidak dapat melihat tanda-tanda yang 






disampaikan | 4 2 juga keadaan kaum 
musy any! ng-orang buta yang edang 
sat dalam pi) u a dengan petumpamaan 


da memperole 


Kelompok VI ayat 56-57 Surah ar-Rjim (30) 





diisyaratkan oleh kata (145) 4kdn# yang mengandung makna kemantapan 
sikap, sifat dan kebodohan sejak masa silam yakni sejak mereka di dunia. 

Atas dasar itu, tidaklah tepat menjadikan ayat ini dan semacamnya 
sebagai dalil tentang tiadanya hari Kebangkitan. Alhasil, ucapan kaum 
musyrikin itu berdasar keyakinan mereka dalam kehidupan duniawi yang 
mengingkari adanya kebangkitan — pengingkaran yang telah meresap ke 
dalam jiwa mereka. Terlalu banyak hadits, yang menguraikan adanya alam 
Barzakh serta nikmat dan siksanya. Sekian banyak ayat juga mengisyaratkan 
tentang hal tersebut, antara lam OS. al Mu'min [40]: 46. 


AYAT 56-57 

Ia. ak sz LA T 2 . . è pn a P PESA 18. aa es 
ay Ida) Sad) an l AS Pd EN Hadi gigi ca Ju; 
yaa Id Spa Aa aan 9 da kd a A SE cad xi 


kod D eT 
Dan berkata orang-orang yang dianugerahi ilmu dan iman: “Sesungguhnya kamu 
telah tinggal menurut ketetapan Allah, sampai hari Kebangkitan; maka inilah hari 
Kebangkitan, akan tetapi kamu tidak mengetahui. Maka pada hari ini tidak 
bermanfaat bagi orang-orang yang galim permintaan ugur mereka, dan tidak pula 
mereka diberi pengampunan.” 


Ucapan dan sumpah kaum musyrikin yang direkam oleh ayat lalu 
mencerminkan kebodohan mereka. Oleh karena itu kesalahan dan 
kebodohan tersebut diluruskan. Dan berkata orang-orang yang dianugerahi ilmu 
dan iman kepada orang-otang yang kafir, juga dengan bersumpah): “Kami 
bersumpah sesungguhnya kamu telah tinggal dalam alam kubur yakni Barzakh 
menurut ketetapan Allah, yakni sejak kamu mati sampai hari Kebangkitan: maka 
inilah hari Kebangkitan itu. Akan tetapi kamu selalu dan sejak dahulu ketika 
hidup di dunia tdak mengetahui yakni tidak memiliki pengetahuan sama 
sekali, karena itu kamu bersumpah bahwa kamu tidak tinggal melainkan 
sesaat. Maka pada hari yakni saat-saat kita berbicara ini, tidak bermanfaat 
lagi bagi orang-orang yang zalim permintaan uzur mereka, dan tidak pula mereka 
yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya diberi lagi Penarip anan, 
karena kini masa menual, sedang di dunia adalah masa menanam.” 

i 


> 





Surah ar-Rjim (30) Kelompok VI ayat 56-57 


Firman-Nya: ( IEY y dahi igi ) Atal- ilm wa al-iman| dianugerahi ilmu 
dan iman, dapat dipahami sebagai isyarat adanya perbedaan antara ilmu 
dan iman. Orang-orang terkemuka seperti para nabi dan rasul, syuhada 
dan ulama, menggabung keduanya. Tetapi orang kebanyakan boleh jadi 
hanya beriman, keimanan yang lahir dari persesuaian obyek iman dengan 
kecenderungan hati mereka. Memang, seseorang dapat percaya bahwa si A 
yang dicintainya, berhasrat menjalin hubungan kasih dengannya — walau 
tanpa bukti — karena ketika itu dorongan kecenderungan hatinya 
mengantarnya percaya. Selanjutnya pengetahuan tentang obyek iman dan 
arpumetasinya pun dapat bertingkat-tingkat, dari argumen yang tapuh sampal 
dengan pembuktian yang membungkam. 

Iman bersumber dan tempatnya di dalam hati, sedang ilmu dari akal 
dan diolah olehnya. Ilmu adalah keindahan akal, sedang iman keindahan 
jiwa. Ilmu hiasan pikiran dan iman hiasan perasaan. Ilmu menerangi jalan 
dan iman menumbuhkan harapan. Keduanya menghasilkan ketenangan, 
ketenangan lahir oleh ilmu dan ketenangan batin oleh iman. 

Menurut Thabathaba'i, yang dimaksud dengan #fwu di sini adalah 
keyakinan kepada Allah dan ayat-ayat-Nya, sedang iwan adalah keterikatan 
dan keteguhan berpegang teguh dengan konsekuensi keyakinan yang 
merupakan anugerah Ilahi itu. Ini berarti ayat tersebut menurutnya hanya 
menunjuk, satu kelompok. Tetapi sementara ulama memahaminya sebagai 
dua kelompok. Kelompok orang-orang berilmu, yang tentu saja 
mengamalkan ilmunya, sedang kedua adalah kelompok orang-orang yang 
beriman. Yang pertama lebih tinggi derajatnya daripada yang kedua, sesuai 
dengan firman Allah: 

Sep da Kn a Sah AAN si 
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang- 
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” (QS. al-Mujadalah (58): 11). 

Penggunaan kata (1931) 414/ dianugerahi, mengisyaratkan sikap mental 
para ilmuwan itu, bahwa ilmu yang mereka miliki, bersumber dari sumber 
yang demikian jelas sehingga tidak perlu disebut nama-Nya, yakni Allah 
swt. : 

Kalimat (At ws GO) kitab Allah adalah kitab-kitab sei yang 
diturunkan Allah atau secara khusus al-Qur'an, di mana dinyatakan bahwa 
antara kematian dan hari Kebangkitan ada alam Barzakh (baca QS. al-Mu'mintin 
[23]: 100). Bisa juga bermakna Lauk Makfidz atau takdir dan ketetapan-Nya. 

kn 


2 


Kelompok VI ayat 58-60 Surah ar-Rtim (30) 





Kata ( Opr ) yusta tabûn terambil dari kata ( œ$ ) Kiba yakni . 
menghapus kecaman/ diberi pengampunan. Kata Ab berarti kecaman. Siapa yang 
terhapus atasnya kecaman, berarti dia diampuni. Al-Biga'i memahami kata 
tersebut dalam arti tidak diminta dari mereka — baik secara lahir maupun 
batin, dengan tegas atau tersirat — untuk bermohon agar diangkat dan dihapus 
dari mereka apa yang menjadikan mereka tercela/dikecam. Karena 
penghapusan telah berlalu yakni dalam kehidupan di dunia. 

Bantahan kaum berilmu dan beriman itu juga lahir dari kebiasaan 
mereka ketika hidup di dunia, yakni selalu tampil meluruskan yang salah 
dan memperbaiki yang keliru, melakukan amr marif dan nabi munkar. 


"a 
AYAT 58-60 


BA. . 7 . 13 > WOR 5 a 
Sai SA aa aa 
- . 7 a 4A 4 $ 9 rr -A 2 o re 
o pala Y ii ol dé a akas BLS KOAP O jasa Y) AT O S 
- 7 ð a ri # 2 - 
KUP OI Gali Ulin Yy G a A83 Ol rob KOP 
“Dan sesungguhnya telah Kami buat untuk manusia, dalam al-Our'dn ini segala 
macam perumpamaan. Dan sesungguhnya jika engkau membawa kepada mereka 
suatu ayat, pastilah mereka akan berkata: “Kamu tidak lain hanyalah pembuat- 
pembuat kepalsuan.” Demikianlah Allah menutup hati orang-orang yang tidak 
mengetahui. Maka bersabarlah, sesungguhnya janji Allah adalah benar dan sekali- 
kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini menggelisahkanmu.” 
4 
Setelah selesai uraian-uraian yang berkaitan dengan tema pokok 
surah, maka ayat di atas menutup surah ini dengan menyatakan: Dan 
sesungguhnya telah Kami buat yakni jelaskan untuk manusia, secara umum dalam 
al-Qur'an ini dan secara khusus dalam surah ini, segala macam perumpamaan 
yang bila dipikirkan dan direnungkan oleh siapa pun pasti mereka beriman 
dan patuh. Tetapi ternyata itu semua tidak bermanfaat buat kaum musyrikin 
yang keras kepala itu. Dan sesungguhnya Kami bersumpah jika engkau membawa 
kepada mereka suatu ayat yakni bukti apapun yang sangat jelas, sesuai 
permintaan mereka dan berbeda dengan apa yang selama ini Kami telah 
anugerahkan kepadamu, pastilah mereka yakni orang-orang yang kafir itu 
akan selalu berkata kepadamu dan kepada pengikut-pengikutmu — akibat 


& 





Kelompok VI ayat 58-60 
. i E: 


kekeraskepalaan mereka — bahwa: “Kamu semua tidak lain hanyalah pembuat- 
pembuat kepalsuan belaka.” Begitulah kebejatan mereka, sehingga Allah ' 
menutup mati hati mereka. Demikianlah yakni seperti itulah Allah menutup 
hati orang-orang yang tidak mau mengerti dan mengetahui. Maka karena itu 
bersabar dan tabah-/ah wahai Nabi Muhammad. menghadapi segala tantangan 
dalam melaksanakan semua tugas. Sesungguhnya janji Allah memberi 
kemenangan kepadamu dan kepada umatmu adalah benar dan akan menjadi 
kenyataan dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran 
keesaan Allah dan hari Kebangkitan, atau tidak meyakini ayat-ayat Allah 
dan janji-janji-Nya menggelisahkanmu. 

Kata ( 4p ) dharabnd terambil dari kata ( «xe ) dharaba yang pada 
mulanya berarti meletakkan atau menempelkan. Dari sini, ia digunakan juga 
dalam arti memukul karena yang memukul meletakkan dengan keras 
tangannya kepada sasaran. Ia juga digunakan dalam arti berjalan karena 
yang berjalan memukulkan kakinya (walau tidak dengan keras) serta 
menempelkannya ke tanah. Di sini, kata tersebut digunakan dalam arti 
menjelaskan. Seakan-akan penjelasan itu, diletakkan dan ditempelkan ke benak 
dan hati sasaran. 

Ayat ini serupa maknanya dengan firman Allah dalam OS. al-Isra 
[17]: 89. Rujuklah ke sana! 

Kata ( O gklaya ) mubthiliin terambil dari kata (jul ) abthala yang dari 
segi bahasa berarti membatalkan yakni menghapus dan mengubah keadaan 
sesuatu, baik pengubahan positif maupun negatif. Ia juga berarti 
mengucapkan sesuatu yang tidak ada atau bertentangan dengan hakikat 
sebenarnya, yakni kepalsuan. 

Kata (Wiirxmy) yastakhiffannaka terambil dari kata (is) khaffa yakni 
menjadi ringan. Sesuatu yang ringan, mudah terombang-ambing, diangkat ke 
kiri dan ke kanan, terpengaruh oleh sedikit pun hembusan angin. Demikian 
juga seorang yang dilukiskan ringan. Ia mudah terombang-ambing, gelisah, 
putus asa, bersedih hati dan tidak tabah. Dengan pesan ini, Rasul saw. 
diingatkan agar selalu tabah, tidak terombang-ambing, tidak juga terbawa 
oleh kesedihan, sehingga tidak bersabar atau gelisah menghadapi gangguan 
kaum musyrikin dan menanti datangnya janji Allah. 

Ayat terakhir surah ini menegaskan tentang kepastian datangnya janji 
Allah dalam hal ini kemenangan menghadapi kaum musyrikin. Awal surah 
ini juga berbicara tentang kepastian janji Allah: Janji Allah, Allah tidak 
menyalahi janji-Nya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui” Ta O, 


Kelompok VI ayat 58-60 Surah ar-Rjim (30) 





setelah sebelumnya (ayat 1-5) menguraikan janji-Nya memenangkan 
Byzantium atas Persia serta memenangkan kaum mukminin. Demikian 
bertemu awal surah dan akhirnya dengan sangat indah dan serasi. Maha 
Benar Allah dan Rasul-Nya. Wa Allah A'lam. 


Surah Luqman 


Surah ini terdiri dari 34 ayat, 
termasuk golongan surah-surah Makkiyyah 
karena diturunkan di Mekah sebelum Hijrah. 
Surah ini dinamakan LUQMAN 
yang diambil dari ayat 12. 





SURAH LUQMAN 


urah Luqman adalah surah yang turun sebelum Nabi Muhammad 

saw. berhijrah ke Madinah. Semua ayat-ayatnya Makkiyyah. 

Demikian pendapat mayoritas ulama. Ada sementara ulama yang 
mengecualikan tiga ayat yaitu ayat 27-29, atau dua ayat yakni ayat 27-28, 
dengan alasan bahwa ayat-ayat ini turun berdasar diskusi dengan orang- 
orang Yahudi, yang ketika itu banyak bermukim di Madinah. Pendapat ini, 
di samping jalur sanadnya lemah, juga kalaupun itu dipahami sebagai diskusi 
dengan orang Yahudi, maka tidak tertutup kemungkinan untuk dipahaminya 
terjadi di Mekah, antara kaum muslimin dengan masyarakat Mekah yang 
mempetoleh “Pertanyaan dan contoh keberatan” yang dapat diajukan 
kepada Nabi saw., seperti kasus pertanyaan mereka tentang Ruh di surah 
al-Isra” (17): 85. 

Ada lagi yang mengecualikan satu ayat saja yaitu ayat 4, atas dasar 
bahwa ayat itu berbicara tentang shalat dan zakat. Tetapi semua pendapat 
ini — apalagi yang terakhir — sangat lemah. Pakar tafsir Abu Hayyin 
mengemukakan bahwa ayat-ayat surah ini turun menyangkut pertanyaan 
kaum musyrikin Mekah tentang tokoh Lugman, yang memang sangat 
populer di kalangan masyarakat Jahiliah ketika itu. ` 

Penamaan surah ini dengan surah Luqmån sangat wajar, karena nama 
dan nasihat beliau yang sangat menyentuh diuraikan di sini, dan hanya 
disebut dalam surah ini. as 


107 si 





Surah Lugmên (31) 


Tema utamanya adalah ajakan kepada tauhid dan kepercayaan akan 
keniscayaan Kiamat serta pelaksanaan prinsip-prinsip dasar agama. Begitu 
tulis Thabathaba'i dan Sayyid Outhub. Al-Biga'i berpendapat bahwa tujuan 
utama surah ini adalah membuktikan betapa kitab al-Qur'an mengandung 
hikmah yang sangat dalam, yang mengantar kepada kesimpulan bahwa Yang 
Menurunkannya adalah Dia Yang Maha Bijaksana dalam firman-firman 
dan perbuatan-perbuatan-Nya. Allah swt. — tulis al-Biga'i — telah memulai 
kitab-Nya dengan menafikan segala keraguan atasnya dan bahwa dia 
memberi petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa (QS. al-Baqarah (2): 
2). Ini dibuktikan-Nya dengan uraian surah-surah sesudahnya. Lalu dimulai 
lagi dengan surah Yunus — setelah surah 4/-Bard'ah — dengan menegaskan 
hikmah kebijaksanaan-Nya, dan ini pun disusul dengan bukti-buktinya pada 
surah-surah berikut sampai dengan surah ar-Rum yang lalu. Nah, di sini, 
dimulai lagi tahap penjelasan yang baru, yang lebih hebat dari sebelumnya. 
Maka di sini kitab suci al-Qur'an disifati dengan sifat yang melebihi 
sebelumnya yaitu bahwa dia adalah petunjuk dan hidayah untuk al-mupsinin. 
Al-muksinin adalah orang-orang yang mencapai puncak, sedang al-muttagin 
adalah para pemula. Uraian itu sejalan dengan nama tokoh yang dipilih 
menjadi nama surah ini yakni Luqman as. Demikian lebih kurang pandangan 
al-Biga'i. 

Surah ini terdiri dari 33 ayat menurut perhitungan ulama Mekah dan 
Madinah, dan 34 ayat menurut ulama Syam, Kufah dan Bashrah. Perbedaan 
. Itu — sebagaimana Anda ketahui — hanya perbedaan dalam cara menghitung, 
bukan berarti ada ayat yang tidak diakui oleh yang menilainya hanya 33 
ayat. 

| 


KELOMPOK I 


(AYAT 1 - 11) 





AYAT 1-3 


7 


KTP anabuh) Kap Ah KUP seat LSN Dis ls KP Ni 


“Alif, Ldm, Mim. Itu ayat-ayat al-Kitab yang mengandung hikmah, petunjuk dan 
rahmat bagi al-mubsinin.” 


Akhir surah ar-Rum berbicara tentang orang-orang yang diberi ilmu 
yang puncaknya adalah kitab suci al-Qur'an. Surah itu memerintahkan juga 
untuk tabah dan bersabar, tidak gelisah atau terombang-ambing oleh 
gangguan dan cemoohan kaum musyrikin. Ini adalah hikmah yang sangat 
tinggi. Dari sini, ayat pertama surah ini memulai dengan menyebut al- 
Qur'an, kitab yang penuh hikmah. Ayat di atas menyatakan: Alif, Lam, 
Mím. Itu yakni wahyu-wahyu Ilahi yang engkau sampaikan dan yang sungguh 
tinggi kedudukannya merupakan ayat-ayat al-Kitab yakni al-Qur'an yang 
mengandung hikmah, petunjuk sempurna dan rahmat menyeluruh bagi a-muhsinin 
yaitu orang-orang yang mantap pada dirinya kebajikan. 

Alif, Lim, Mim telah sekian kali diuraikan. Rujuklah ke awal surah 
al-Bagarah dan Al Imran untuk memahami makna dan pesannya. 

Kata ( «ptSI!) al-Kitab yang dimaksud adalah al-Ouran. Huruf (al) 
yang dibubuhkan pada awal kata Kitdb dipahami dalam arti kesempurnaan. 
Dengan demikian, a/-Kitab adalah kitab yang sempurna. Sedemikian 
sempurnanya sehingga tidak ada satu kitab yang wajar dinamai a/-Kitab 
kecuali kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. ini. Karena 
itu, begitu kata tersebut terdengar, maka pikiran langsung menuju kepada 

r 


109 2 


Surah Luqman (31) Kelompok I ayat 1-3 





al-Our'an, waldupun dalam redaksinya tidak disebut bahwa yang dimaksud 
adalah al-Qur'an. 

Kata (SH) al-bakim terdiri dari huruf-huruf (—-) ba", (.5) kaf dan 
(?) mim, yang berkisar maknanya pada menghalangi. Seperti hukum yang 
berfungsi menghalangi terjadinya penganiayaan. Kendali bagi hewan dinamai 
bakamah, karena ia menghalangi hewan mengarah ke arah yang tidak 
diinginkan. Hikmah adalah sesuatu yang bila digunakan/ diperhatikan akan 
menghalangi terjadinya mudharat atau kesulitan dan atau mendatangkan 
kemaslahatan dan kemudahan. 

Memilih yang terbaik dan sesuai adalah perwujudan dari hikmah. 
Pelakunya dinamai pakim. Siapa yang tepat dalam penilaiannya dan dalam 
pengaturannya, dialah yang hakim. 

Al-Qur'an bersifat baki, karena seluruh kandungannya merupakan 
petunjuk yang terbaik, guna mendatangkan kemaslahatan dan 
menghindarkan keburukan. Ini bukan seperti buku-buku biasa, apalagi yang 
hanya merupakan buku hiburan yang melengahkan pembaca atau 
pendengarnya dari hal-hal yang baik dan penting. Dapat juga dikatakan 
bahwa al-Our'an adalah 4a£im dalam arti “yang memberi putusan”, sesuai 
dengan firman-Nya: 


: ad iil Kab AS Gajah aa Gd AS agan JANG 

“Dan Kami telah menurunkan kepada mereka al-Kitab dengan hag agar dia memberi 

- putusan kepada manusia menyangkut apa yang mereka perselisihkan” (QS. al- 
Baqarah [2]: 213). 

Kata (ox!) al-muksinin adalah bentuk jamak dari kata (xy-#t ) al 
muhsin. Bagi seorang manusia, sifat ini menggambarkan puncak kebaikan 
yang dapat dicapai. Yaitu pada saat ia memandang dirinya pada diri orang 
lain, sehingga ia memberi untuk orang lain itu apa yang seharusnya ia ambil 
sendiri. Sedang 1)s4n terhadap Allah swt. adalah leburnya diri manusia 
sehingga ia hanya “melihat” Allah swt. Karena itu pula, 72547 seorang 
manusia terhadap sesama manusia adalah, bahwa ia tidak melihat lagi dirinya 
dan hanya melihat orang lain. Siapa yang melihat dirinya pada posisi 
kebutuhan orang lain dan tidak melihat dirinya pada saat beribadah kepada 
Allah swt., maka dia itulah yang dinamai mupsin, dan ketika itu dia telah 
mencapai pidak dalam segala amalnya. Demikian al-Harrali ea 
dikutip oleh al-Biga'i. 


g 


> 


Kelompok I ayat 4-5 Surah Lugman (31) 





Kata («ska) hudan/ petunjuk adalah bentuk kata jadian (mashdar)/ infinitive 
noun). Bentuk kata serta penempatannya sesudah kata yang menunjuk 
kepada kitab suci (itulah al-Kit4h) mengandung makna bahwa petunjuknya 
telah mencapai kesempurnaan sehingga dia tidak sekadar berfungsi memberi 
petunjuk, tetapi ia adalah perwujudan dari petunjuk itu. Al-Gur'an adalah 
penampilan dari hidayah Ilahi. 

Kata hudan dengan bentuknya ini, tidak mengandung informasi 
tentang waktu. Ia dapat berarti masa kini, atau datang dan lampau, berbeda 
dengan bentuk mudhdri'/ present tense (kata kerja masa kini, dan datang) atau 
bentuk middhi/past tense (kata kerja masa lampau). Atas dasar itu, maka 
dapat dipahami bahwa al-Qur'an kini sedang memberi petunjuk bagi mereka 
yang hidup pada masa kehadiran al-Qur'an. Dapat juga penggalan ayat itu 
berarti al-Qur'an telah memberi petunjuk pada masa lalu. Dalam konteks 
ini tentu saja petunjuk al-Qur'an yang dimaksud adalah ayat-ayatnya yang 
turun sebelum ini. Makna ini menunjukkan bahwa petunjuk-petunjuk kitab 
suci al-Qur'an bukan sekadar teori, tetapi telah terbukti kemampuannya 
dalam kenyataan sehingga telah berhasil memberi petunjuk keselamatan 
bagi sekian banyak orang sebelum ini. Makna ketiga yang ditampung oleh 
penggalan ayat di atas adalah bahwa kitab suci al-Qur'an merupakan 
petunjuk di masa datang untuk orang-orang yang sebentar lagi akan datang. 
Demikian kata budan mengandung makna yang sangat dalam dan yang tidak 
diperoleh bila kata itu diganti dengan kata dalam bentuk yang lain. 


AYAT 4-5 

zig Zo Je bos me Z DAs LO Il né a ar 

Ud Eep OFS eA DAIL Ag ats Fi Op Hy ahali O gots i 
go% O priali e i eH) o GAR é 

“(Yaitu) orang-orang yang melaksanakan shalat dan menunaikan zakat serta mereka 


menyangkut akhirat, adalah mereka yang yakin. Mereka itu yang di atas petunjuk 
dari Tuhan mereka dan mereka itulah, mereka orang-orang yang beruntung.” 


Ayat-ayat di atas melukiskan sekelumit dari sifat-sifat para al- 
muhsinin yang disebut pada ayat yang lalu, yaitu orang-orang yang melaksanakan 
shalat secara bersinambung dan dengan baik serta benar sesuai dengan syarat- 
syarat, rukun dan sunnah-sunnahnya, yang menandai hubungan baiknya 
dengan Allah, dan menunaikan secara sempurna gakat yakni menyisihkan 





Surah Luqman (31) Kelompok I ayat 4-5 


sebagian dari harta benda mereka untuk disalurkan kepada siapa pun yang 
butuh, sebagai pertanda keharmonisan interaksinya dengan masyarakat, 
serta mereka menyangkut kehidupan akhirat, seperti keberadaan surga dan 
neraka adalah mereka yang terus menerus yakin, sehingga tidak sesaat pun 
jiwa mereka tersentuh oleh kekeruhan dan keraguan sepanjang waktu. 
Mereka itu adalah orang-orang yang sungguh jauh dan tinggi kedudukannya 
dan yang sifat-sifatnya seperti itu yang berada di atas yakni memperoleh 
dengan mantap petunjuk dari Tuhan Pembimbing mereka, dan mereka itulah — 
mereka saja — orang-orang yang beruntung memperoleh apa yang mereka 
dambakan. 

Kata (Ody ) yiginin berbentuk kata kerja mudhari' (masa kini dan 
datang) yang mengandung makna kesinambungan. Ini berarti keyakinan 
mereka bersinambung, tidak diselingi oleh keraguan. Memang, kata yagin 
adalah pengetahuan dan pembenaran menyangkut sesuatu yang dibarengi 
dengan tersingkirnya apa yang mengeruhkan pengetahuan itu, baik berupa 
keraguan maupun dalih-dalih yang dikemukakan lawan. Itu sebabnya 
pengetahuan Allah tidak dinamai mencapai tingkat yakin, karena 
pengetahuan Yang Maha Mengetahui itu sedemikian jelas sehingga tidak 
pernah sesaat atau sedikit pun disentuh oleh keraguan. Berbeda dengan 
manusia yang yakin. Sebelum tiba keyakinannya, ia terlebih dahulu disentuh 
oleh keraguan, namun ketika ia sampai pada tahap yakin, maka keraguan 
yang tadinya ada, langsung sirna. 

| Kata (d6 ) 'ald/di atas, yang digunakan ayat ini memberi kesan 
bahwa para a/-Mubpsinin itu selalu berada dalam posisi yang tinggi berkat 
konsistensinya menjalankan petunjuk Allah swt. Di sisi lain, penegasan 
bahwa mereka itu berada di atas petunjuk, memberi kesan bahwa sifat-sifat 
terpuji yang mereka sandang adalah berkat anugerah hidayah Allah atas 
mereka. Mereka menjadi demikian karena hidayah Allah itu. Selanjutnya 
dengan adanya penegasan sebelumnya bahwa al-Qur'an adalah hidayah, 
lahir kesan bahwa mereka itu diliputi oleh dua macam hidayah. Hidayah 
pertama menjadikan mereka masuk dalam kelompok al-muhsinin, dan 
hidayah kedua melebihi hidayah pertama. Memang seperti penegasan-Nya 
bahwa Allah menambah hidayah-Nya bagi orang-orang yang telah memperoleh 
hidayah. Dengan demikian, ayat ini sejalan dengan ayat berikut yang berbicara 
tentang orang-orang kafir yang juga berada dalam dua macam kesesatan, 
sebagaimana akan terbaca nanti. | 
7 


- 


Kelompok 1 ayat 6-7 Surah Luqman (31) 





Hidayah pertama yang dimaksud di sini adalah kesucian jiwa mereka, 
dan kesediaannya menampung kebenaran. Ini mengantar mereka sadar akan 
kelemahan mereka serta kebutuhannya akan bimbingan yang berada di luar 
diri mereka — di luar jasmani, rasa dan akal mereka. Dari sini lahir 
kepercayaan tentang adanya wujud yang gaib yang dapat membantu, dan 
ini berakhir dengan keyakinan tentang wujud Allah swt. serta bimbingan- 
Nya. 

Kata (ò háli) a-muflihiin terambil dari kata (gi!) a/-falh yang berarti 
membelah. Dari sini, petani dinamai ( at) alfalldh karena dia mencangkul 
untuk membelah tanah lalu menanam benih. Benih yang ditanamnya 
menumbuhkan buah yang diharapkan. Dari sini agaknya sehingga memperoleh 
apa yang diharapkan dinamai falah, dan hal tersebut tentu melahirkan 
kebahagiaan yang juga menjadi salah satu makna falk. Selanjutnya rujuklah 
ke OS. al-Hajj (22): 77 untuk memperoleh informasi tambahan. 

Kata (6?) hum/ mereka pada penggalan terakhir ayat di atas, berfungsi 
membatasi kebahagiaan hanya pada siapa yang dibicarakan di sini. Seakan- 
akan yang berbahagia selain mereka, tidak dinilai berbahagia, dan mereka 
yang dibicarakan di sini saja yang berbahagia. Tentu saja redaksi semacam 
ini sekadar bertujuan menggambarkan besarnya kebahagiaan itu, bukan 
dalam pengertian redaksionalnya. 


AYAT 6-7 
VE alah Ip BA Ala BE Ny KOP Ing Tin (ed YA 
VP pi SAS a i d 


“Dan ada di antara manusia yang membeli ucapan yang melengahkan untuk 
menyesatkan dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka 
itulah yang buat mereka siksa yang menghinakan; dan dibacakan kepadanya ayat- 
ayat Kami, dia berpaling sambil menyombongkan diri bagaikan dia belum 
mendengarnya. Seakan-akan di kedua telinganya ada sumbatan maka gemlirakanlah 
tentang siksa yang pedih.” 


Demikianlah — seperti yang tecermin pada ayat-ayat yang lalu a sikap 
para almuhsinin yang menerima baik petunjuk al-Qur'an. Manusia berbeda- 


- 





Surah Lugmdn (31) Kelompok 1 ayat 6-7 


beda dalam menyambut kitab sempurna itu. Ada yang menerima baik, ada 
yang ragu dan ada juga di antara manusia yang sungguh mengherankan 
sikapnya yakni yang membeli ucapan yang melengahkan bacaan atau apa saja 
yang tidak bermanfaat untuk menceritakannya kepada orang lain dan 
menggunakannya dengan tujuan menyesatkan, serta mengalihkan siapa pun 
yang dapat dia alihkan dari jalan Allah yakni tuntunan al-Gur'an tanpa sedikit 
ilmu pun, dan di samping itu dia menjadikannya secara bersungguh-sungguh 
yakni jalan Allah itu bahan olok-olokan. Mereka itulah yang sungguh jauh 
kebejatan moralnya yang buat mereka siksa yang menghinakan. 

Jangan duga bahwa mereka lupa atau tidak ditegur. Tidak. Justru 
sebaliknya dia ditegur dan apabila dibacakan, bukan hanya sekali, tetapi dari 
saat ke saat dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami oleh siapa pun, dia berpaling 
setelah mendengarnya, dan bukan sekadar berpaling tetapi sambi/ 
menyombongkan diri bagaikan dia belum pernah mendengarnya. Yakni sama saja 
keadaannya terus-menerus angkuh, baik sebelum maupun sesudah dia 
mendengarnya. Seakan-akan di kedua telinganya ada sumbatan sehingga 
betapapun diupayakan untuk memperdengarkannya, dia tidak dapat 
mendengar. Nah, karena demikian buruk sikapnya, maka gembirakanlah yakni 
sampaikan kepadanya sebagai kecaman dan ejekan Jeniang siksa yang pedih 
yang telah menantinya. 

Sementara ulama mengemukakan riwayat bahwa ayat di atas turun 
berkaitan dengan tokoh kaum musyrikin yaitu an-Nadhr Ibn al-Harits yang 
| sengaja membeli buku-buku cerita dan dongeng ketika melakukan 
perjalanan perdagangan di Persia. Dia berbangga dengan kandungan buku 
itu, dan mengundang orang mendengarnya agar mereka beralih dari al-Qur'an. 
Ada riwayat lain yang menyatakan bahwa ayat di atas turun menyangkut 
seorang dari suku Quraisy bernama Ibn Khathal yang membeli seorang 
budak wanita yang pandai menyanyi, sehingga sekian banyak orang terbuai 
dengan nyanyiannya dan lengah terhadap al-Qur'an. 

Kata (Syww ) yasytari/ membeli, digunakan al-Our'an untuk segala 
sesuatu yang diperoleh dengan jalan menyerahkan sesuatu sebagai 
pembayarannya. Dalam konteks ayat ini, Sayyid Outhub melukiskan 
pembayaran tersebut bisa dalam bentuk harta, waktu, atau bahkan hayatnya. 

Kata ( 4 ) lahw adalah sesuatu yang melengahkan, yang 
mengakibatkan tertinggalnya yang penting atau yang lebih penting. Ayat di 
atas walau menggunakan kata ( Sad! Wo) lahwa al-hadits/ ucapan yang 
melengahkan, tetapi para ulama tidak membatasinya pada ucapan atau bacaan 


w 


A 


Kelompok I ayat 6-7 Surah Lugmdn (31) 





saja. Mereka memasukkan segala aktivitas'yang melengahkan. Menurut al- 
Biga'i, ia adalah segala yang melengahkan berupa aktivitas yang dilakukan - 
dari saat ke saat dan yang membawa kelezatan, sehingga waktu berlalu 
tanpa terasa. Seperti nyanyian, lelucon, dan lain-lain. 

Al-@urthubi menjadikan ayat ini sebagai satu dari tiga ayat yang 
dijadikan dasar oleh ulama memakruhkan dan melarang nyanyian. Ulama 
ini menyebut nama-nama Ibn Umar, Ibn Mas'ud dan Ibn ‘Abbâs ra., tiga 
orang sahabat Nabi saw, serta sekian banyak ulama lain yang memahami 
kata /ahwu al-hadits dalam arti nyanyian. Ibn Mas'id — tulisnya — bahkan 
bersumpah tiga kali menyatakan bahwa kata a/-lahwu di sini adalah nyanyian. 
Ayat kedua adalah OS. al-Isra'(17): 64 dan ketiga OS. an-Najm (53: 61. 

Dalam satu pertanyaan yang diajukan kepada penulis tentang hukum 
nyanyian, penulis menjawab bahwa: Agama Islam, memperkenalkan dirinya 
antara lain sebagai agama yang sejalan dengan fitrah/naluri/kecenderungan 
bawaan manusia, sehingga tidak mungkin ada suatu pun ajarannya yang 
bertentangan dengan fitrah. Salah satu fitrah itu adalah kecenderungan 
manusia kepada keindahan, baik berupa pemandangan alam, keindahan 
wajah, aroma yang harum, dan tentu termasuk juga suara merdu. Tuhan 
tidak mungkin menciptakan itu dalam diri manusia kemudian dia 
mengharamkannya. Musik adalah nada atau suara yang disusun demikian 
rupa sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan. Musik telah 
lama dikenal manusia, dan digunakan untuk berbagai keperluan selain 
. hiburan, seperti pengobatan, mengobarkan semangat, bahkan menidurkan 
bayi. Memang, kebanyakan ulama abad II dan III Hijrah — khususnya yang 
berkecimpung di bidang hukum — mengharamkan musik. Imam Syafi'i 
misalnya menegaskan bahwa diharamkan permainan dengan zard (alat musik 
yang terbuat dari batang kurma) dan bahwa tertolak kesaksian seorang 
yang memiliki budak wanita kemudian mengumpulkan orang mendengar 
nyanyiannya. Imam Abu Hanifah memandang bahwa mendengar nyanyian 
termasuk dosa. Ini berbeda dengan pandangan kaum sufi. Mereka pada 
umumnya mendukung nyanyian. Ibn Mujahid tidak menghadiri undangan 
kecuali jika disuguhkan nyanyian. “Rahmat Allah turun kepada kelompok sufi, 
antara lain karena mereka mendengar nyanyian yang mengesankan batis mereka, 
sehingga mereka mengakui kebenaran.” Begitu kata sufi besar al-Junaid. Imam 
al-Ghazali secara tegas membolehkan musik. Bahkan ia berpendapat bahwa 
nyanyian dapat menimbulkan ekstase (keadaan amat khusyu’ sampai tidak 
sadarkan diri). Boleh jadi lebih dari apa yang ditimbulkan oleh faktor-faktor 


- 





Surah Luqman (31) Kelompok 1 ayat 6-7 


lain. Pendapat ini didukung oleh hampir semua kaum sufi. Al-Ghazali 
mengecam mereka yang mengharamkan musik/nyanyian, walaupun dia 
mengakui adanya larangan dari Nabi, tetapi ia mengaitkan larangan 
mendengar musik atau nyanyian itu dengan kondisi yang menyertainya, 
atau dampak negatif yang dilahirkannya. Hadits Nabi yang melarang 
nyanyian, antara lain adalah yang dilakukan wanita di hadapan lelaki di bar 
(tempat menyuguhkan minuman keras). Ada hadits-hadits Nabi yang shahih 
menunjukkan kebolehan bernyanyi atau menggunakan alat musik, antara 
lain bahwa “Aisyah ra. pernah mendengar nyanyian di rumah Nabi, dan 
Nabi tidak menegurnya. 

Menurut al-Ghazali, adanya izin ini menunjukkan bolehnya 
menyanyi. Adapun larangan yang ada, maka harus dilihat konteksnya. 
Ulama-ulama yang melarang musik, menamai musik sebagai dldt a-malahi 
(alat-alat yang melalaikan dari kewajiban/sesuatu yang penting). Dalam 
konteks inilah musik menjadi haram atau makruh. Tetapi jika musik 
mendorong kepada sesuatu yang baik, maka ketika itu dianjurkan. Lagu- 
lagu Barat, siapa pun penyanyinya, pria atau wanita, (karena suara wanita 
bukan aurat/tidak haram didengar), muslim atau bukan, jika mendorong 
ke arah kebaikan, demikian itu halnya. Sebaliknya, lagu-lagu berbahasa 
Arab sekalipun atau yang berirama kasidah, dapat saja menjadi haram, bila 
mengandung kalimat yang tidak wajar atau mengundang rangsangan 
kemungkaran. 
| Almarhum Mahmud Syaltut, mantan pemimpin tertinggi al-Azhar 
Mesir, dalam fatwanya menegaskan bahwa para ahli hukum Islam telah 
sepakat tentang bolehnya nyanyian guna membangkitkan kerinduan 
melaksanakan haji, semangat bertempur, serta dalam peristiwa-petistiwa 
gembira, seperti lebaran, perkawinan dan sebagainya. Adapun selain itu, 
memang diperselisihkan. Tetapi semua alasan untuk melarangnya — selama 
tidak menimbulkan dampak negatif, tidak dapat dibenarkan. Demikian Wa 
Allah A'lam. 

Ada dua bacaan untuk ayat 6 di atas. Yang pertama ( Jas) Li yudbilla, 
yakni dengan dhammah pada huruf y4 yang maknanya adalah agar dia 
menyesatkan orang lain. Ini adalah bacaan mayoritas ulama gird'at. Ada 
lagi yang membacanya dengan Jatah pada huruf y4, yakni (Jess) Ji yadhilla. 
Maksudnya sehingga kesesatannya lebih mantap dan dia lebih buruk dari 
sebelumnya. | 2 


+ 


Kelompok I ayat 8-9 Surah Lugmdn (31) 





` 


AYAT 8-9 | s 

A8 Ga E KAP aadli OÉ a aE pas aa D1 
EAD adi S ai a 

‘Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, bagi 


mereka surga-surga yang penuh kenikmatan. Mereka kekal di dalamnya. Janji Allah 
yang benar, dan Dialah Yang Maha Perkasa, lagi Maba Bijaksana.” 


Sebagaimana kebiasaan al-Qur'an menggandengkan hal-hal yang 
serasi atau sama sekali bertolak belakang, maka di sini setelah ayat-ayat 
yang lalu membicarakan kedurhakaan manusia, serta ancaman dan sanksi 
yang menantinya, kini diutarakan janji ganjaran yang menanti yang patuh 
kepada Allah swt. Allah berfirman: Sesungguhnya orang-orang yang beriman 
dengan keimanan yang benar dan membuktikan kebenaran imannya dengan 
mengerjakan amal-amal saleh, bagi mereka surga-surga yang penuh kenikmatan. Di 
sana mereka tinggal dengan penuh kebahagiaan dalam keadaan kekal di 
dalamnya. Itu adalah janji Allah yang benar yang tidak mungkin dipungkiri- 
Nya sehingga pasti sesuai dengan kenyataan. Karena Allah Yang 
menjanjikan itu adalah Maha Kaya dan Dialah Yang Maha Perkasa, schingga 
tidak ada yang dapat menghalangi kehendak-Nya, lagi Maha Bijaksana dalam 
. segala firman dan perbuatan-Nya. 

Ayat di atas ditutup dengan dua sifat Allah yakni Maha Perkasa dan 
Maha Bijaksana. Keperkasaan itu dari satu sisi merupakan jaminan 
kebenaran janji-Nya, dan di sisi lain mengisyaratkan bahwa betapapun kaum 
musyrikin berusaha melecehkan firman-firman-Nya, tetapi hal tersebut sama 
sekali tidak menyentuh keperkasaan dan keagungan-Nya. Sedang sifat Maha 
Bijaksana menunjukkan bahwa kalam-Nya yang sejak awal surah 
dinyatakan-Nya penuh hikmah, tidak juga tersentuh oleh kekurangan dan 
kebatilan sebagaimana dikehendaki oleh para pendurhaka itu. 


Rujuklah ke OS. asy-Syu'ara” (26) :9 untuk memahami kata 'a/'4375, 
dan ke ayat 2 surah ini untuk memahami makna hikmah kebijaksanaan- 
Nya. 





Surah Luqman (31) Kelompok I ayat 10-11 

AYAT 10-11 ' | ` 

< dad of KA PI 8 Ah ni Jah yeh N jasa! als ` 
EE gh JE oa Ga GSE ea sG ga ig: pp 

3 o aÉ Ji ws ira sad Ie Gu gn aii Ba 

tap ca Je 


“Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan Dia meletakkan di 
bumi gunung-gunung supaya ia tidak goncang bersama kamu; dan Dia 
mengembangbiakkan di sgna segala jenis binatang, dan Kami turunkan air dari 
langit lalu Kami tumbuhkan padanya segala pasangan yang baik. Inilah ciptaan 
Allah, maka perlihatkanlah kepadaku apa yang telah diciptakan oleh yang selain 
Allah! Sebenarnya orang-orang zalim berada di dalam kesesatan yang nyata.” 


Ayat yang lalu menyifati Allah dengan dua dari asma”-Nya, yaitu Maha 
Perkasa dan Maha Bijaksana dalam rangka membuktikan kebenaran janji- 
Nya. Kini dilanjutkan dengan memaparkan kekuasaan dan kehebatan 
ciptaan-Nya sekaligus sebagai bukti keperkasaan-Nya. Ayat di atas 
menyatakan: Dia menciptakan langit yang demikian tinggi dan besar tanpa 
tiang yang kamu melihatnya dengan mata kepala seperti itu, dan Dia meletakkan 
di permukaan bumi yang merupakan hunian kamu gunung-gunung yang sangat 
kukuh sehingga tertancap kuat supaya ia yakni bumi itu tidak goncang bersama 
kamu, kendati ia lonjong dan terus berputar, dan Dia mengembangbiakkan di 
sana segala jenis binatang yang berakal, menyusui, bertelur, melata 'dan lain- 
lain, dan Kami turunkan air hujan dari langit, baik yang cair maupun yang 
membeku, /alu Kami tumbuhkan padanya setelah percampuran tanah dengan 
air yang turun itu segala macam pasangan tumbuh-tumbuhan yang baik. 

Setelah menyebutkan beberapa ciptaan Allah, ayat di atas melanjutkan 
bahwa: Inilah yang sangat dekat kepada kamu dan yang dapat kamu lihat 
sehari-hari yang merupakan sebagian ciptaan Allah, bukan ciptaan-Nya yang 
jauh yang tidak dapat kamu jangkau atau ketahui. Nah, jika kamu menduga 
bahwa ada Tuhan selain Allah atau bahwa berhala-berhala yang kamu 
sembah memiliki sifat ketuhanan, maka perlihatkanlah kepada-ku atau 
beritahulah aku apa yang telah diciptakan oleh yang sembahan-sembahan kamu 
selain Allah! Sebenarnya orang-orang zalim yang menyembah selain Allah atau 

y 


ba 


Kelompok I ayat 10-11 Surah Luqman (31) 





mempersekutukan-Nya seperti kaum musyrikin Mekah itu, berada di dalam 
kesesalan yang nyata. 

Firman-Nya: ( K4 das yu) bi ghayri amadin taraunaha| tanpa tiang yang 
kamu melihatnya dalam arti sebenarnya tiangnya ada tetapi kamu tidak melihatnya 
dengan mata kepala. Tiang tersebut adalah daya-daya yang diciptakan Allah, 
sehingga ini dapat meninggi dan tidak jatuh ke bumi. Tidak juga planet- 
planet yang ada di alam raya ini saling bertabarakan. 

Kata (1g”!35) rawisf terambil dari kata (Jl) ar-rasw atau ar-rusuwwu 
yakni kemantapan pada satu tempat. Dari sini, gunung-gunung, karena ia kekar 
tidak bergerak dari tempatnya, ditunjuk dengan kata (gel) ) rawisi yang 
merupakan bentuk jamak dari kata ( el) ) rdsin. 

Firman-Nya: (sle slom! cpa W pig) wa angalnå min as-samå’i mê'an/ Kami 
turunkan air dari langit menggunakan bentuk persona peram (Kami), sedang 
redaksi sebelumnya yang berbunyi: (495 js YA Need Say) wa batstsa fihd min 
kulli dibbah/ dan Dia mengembangbiakkan di sana segala jenis binatang 
menggunakan persona ketiga (Dra). Pengalihan bentuk ini, agaknya untuk 
menggarisbawahi pentingnya air sebagai sumber hidup manusia. 

Firman-Nya: ( 493 ya ad 1 J> 1h ) mådzâ khalagqa alladzína min dünihi/ 
apa yang diciptakan oleh selain Allah, tanpa menyebut siapa yang dimaksud, 
misalnya tidak menyatakan “tuhan-tuhan yang kamu sembah” atau “berhala- 
berhala kamu” dan semacamnya, bertujuan menunjuk apa dan siapa pun 
yang dipertuhan selain Allah. Di sisi lain tidak disebutnya sifat ketuhanan 
yang diakui oleh para penyembah, tetapi sekadar menyebut ciptaan untuk 
mengisyaratkan bahwa Tuhan haruslah Pencipta. Mereka mestinya mencari 
lebih dahulu adakah yang diciptakan oleh sesembahan mereka atau tidak. 
Jika ada, apakah ciptaan itu indah dan agung atau tidak. Kalau dinilai agung, 
maka harus dibandingkan yang mana lebih agung, apakah ciptaan Allah 
yang dijelaskan di atas, atau ciptaan selain-Nya? Sebenarnya sembahan- 
sembahan siapa pun tidak ada yang mencipta! Karena itu ayat di atas 
mengakhiri kelompok ayat-ayat ini dengan menyatakan: “Sebenarnya orang- 
orang galim berada di dalam kesesatan yang nyata.” 

Kata (&S ) karim digunakan untuk menyifati segala sesuatu yang 
baik sesuai obyeknya. Rigg yang karim adalah yang banyak, halal dan 
bermanfaat. Pasangan tumbuhan yang kari adalah yang tumbuh subur 
dan menghasilkan apa yang diharapkan dari penanamannya. 


KELOMPOK II NG o 


(AYAT 12 - 19) 





AYAT 12 A 

jag kani) Gg NG Gang jag AI an of aadi Oi aie ANG 
Eda 

Dan sesunggubnya Kami telah menganugerahkan hikmah kepada Tia yaitu: 

“Bersyukurlah kepada Allah dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya 


za bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya 
Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” 


Kelompok ayat yang lalu berbicara tentang al-Qur'an yang penuh 
hikmah, serta al-Muhsinin yang menerapkan hikmah dalam kehidupannya, 
juga orang-orang kafir yang bersikap sangat jauh dari hikmah kebijaksanaan. 
Nah, kelompok ayat-ayat ini menguraikan tentang salah seorang yang 
bernama Luqman yang dianugerahi oleh Allah swt. hikmah, sambil 
menjelaskan beberapa butir hikmah yang pernah beliau sampaikan kepada 
anaknya. Ayat di atas menyatakan: Dan sesungguhnya Kami Yang Maha Perkasa 
dan Bijaksana telah menganugerahkan dan mengajarkan juga mengilhami 
hikmah kepada Lugmdn, yaitu: “Bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa 
yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk 
kemaslahatan dirinya sendiri, dan barang siapa yang kufur yakni tidak bersyukur, 
maka yang merugi adalah dirinya sendiri. Dia sedikit pun tidak nferugikan 
Allah, sebagaimana yang bersyukur tidak menguntungkan-Nya, karena 
sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak butuh kepada apapun, lagi Maha ATP 
oleh makhluk di langit dan di bumi”. 

Tp 


120 


ta 


Kelompok II ayat 12 Surah Luqman (31) 





Kata dan pada awal ayat di atas, berhubungan dengan ayat 6 yang 
lalu, yaitu “Dan di antara manusia ada yang membeli ucapan yang melengahkan.” 
Ia berfungsi menghubungkan kisah an-Nadhr Ibn al-Harits itu dan kisah 
Luqman di sini, atas dasar persamaan keduanya dalam daya tarik keajaiban 
dan keanehannya. Yang pertama keanehan dalam kesesatan, dan yang kedua 
dalam perolehan hidayah dan hikmah. Demikian pendapat Ibn “Asyir. 

Al-Bigai menghubungkannya dengan sifat Allah a/- Aziz al-Hakim/ 
Yang Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana, atau satu kalimat yang dihasilkan 
oleh kesimpulan ayat yang lalu tentang orang-orang kafr. Seakan-akan ayat 
ini menyatakan: Allah telah menyesatkan mereka berdasar hikmah 
kebijaksanaan-Nya dan sungguh Kami (Allah) telah menganugerahkan 
hikmah kepada Lugman. 

Kata pikmah telah»disinggung makna dasarnya ketika menafsirkan 
ayat 2 di atas. Di sini, penulis tambahkan bahwa para ulama mengajukan 
aneka keterangan tentang makna hikmah. Antara lain bahwa hikmah berarti 
“Mengetahui yang paling utama dari segala sesuatu, baik pengetahuan, 
maupun perbuatan. Ia adalah ilmu amaliah dan amal ilmiah. Ia adalah ilmu 
yang didukung oleh amal, dan amal yang tepat dan didukung oleh ilmu.” 
Begitu tulis al-Biga'i. Seorang yang ahli dalam melakukan sesuatu dinamai 
hakim. Hikmah juga diartikan sebagai sesuatu yang bila digunakan/ 
diperhatikan akan menghalangi terjadinya mudarat atau kesulitan yang lebih 
besar dan'atau mendatangkan kemaslahatan dan kemudahan yang lebih 
besar. Makna ini ditarik dari kata akamah, yang berarti kendali. Karena 
' kendali menghalangi hewan/kendaraan mengarah ke arah yang tidak 
diinginkan atau menjadi liar. Memilih perbuatan yang terbaik dan sesuai 
adalah perwujudan dari hikmah. Memilih yang terbaik dan sesuai dari dua 
hal yang buruk pun, dinamai hikmah dan pelakunya dinamai hakim 
(bijaksana). 

Seorang yang memiliki hikmah harus yakin sepenuhnya tentang 
pengetahuan dan tindakan yang diambilnya, sehingga dia akan tampil dengan 
penuh percaya diri, tidak berbicara dengan ragu atau kira-kira dan tidak 
pula melakukan sesuatu dengan coba-coba. 

Imam al-Ghazali memahami kata pikmah dalam arti pengetahuan 
tentang sesuatu yang paling utama — ilmu yang paling utama dari wujud 
yang paling agung — yakni Allah swt. Jika demikian — tulis al-Ghazali — 
Allah adalah Hakim yang sebenarnya. Karena Dia yang mengetahui ilmu 
yang paling abadi. Dzat serta sifat-Nya tidak tergambar dalam benak, tidak 

Y 


> 


Surah Luqman (31) Kelompok II ayat 12 





juga mengalami perubahan. Hanya Dia juga yang mengetahui wujud yang 
paling mulia, karena hanya Dia yang mengenal hakikat, dzat, sifat dan 
perbuatan-Nya. Nah, jika Allah telah menganugerahkan hikmah kepada 
seseorang, maka yang dianugerahi telah memperoleh kebajikan yang banyak. 
(Baca OS. al-Bagarah [2]: 269). 

Kata syukur terambil dari kata syakara yang maknanya berkisar antara 
lain pada pujian atas kebaikan, serta penuhnya sesuatu. Syukur manusia kepada 
Allah dimulai dengan menyadari dari lubuk hatinya yang terdalam betapa 
besar nikmat dan anugerah-Nya, disertai dengan ketundukan dan 
kekaguman yang melahirkan rasa cinta kepada-Nya, dan dorongan untuk 
memuji-Nya dengan ucapan sambil melaksanakan apa yang dikehendaki- 
Nya dari penganugerahan itu. Syukur didefinisikan oleh sementara ulama 
dengan memfungsikan anugerah yang diterima sesuai dengan tujuan 
penganugerahannya. Ia adalah menggunakan nikmat sebagaimana yang 
dikehendaki oleh penganugerahnya, sehingga penggunaannya itu mengarah 
sekaligus menunjuk penganugerah. Tentu saja untuk maksud ini, yang 
bersyukur perlu mengenal siapa penganugerah (dalam hal ini Allah swt.), 
mengetahui nikmat yang dianugerahkan kepadanya, serta fungsi dan cara 
menggunakan nikmat itu sebagaimana dikehendaki-Nya, sehingga yang 
dianugerahi nikmat itu benar-benar menggunakannya sesuai dengan apa 
yang dikehendaki oleh Penganugerah. Hanya dengan demikian, anugerah 
dapat berfungsi sekaligus menunjuk kepada Allah, sehingga ini pada 
gilirannya mengantar kepada pujian kepada-Nya yang lahir dari rasa 
kekaguman atas diri-Nya dan kesyukuran atas anugerah-Nya. 

Firman-Nya: ( & Set ot ) an usykar lillah adalah hikmah itu sendiri 
yang dianugerahkan kepadanya itu. Anda tidak perlu menimbulkan dalam 
benak Anda kalimat: Dan Kami katakan kepadanya: “Bersyukurlah kepada 
Allah.” Demikian tulis Thabathaba'i. Dan begitu juga pendapat banyak 
ulama antara lain al-Biga'i yang menulis bahwa “Walaupun dari segi 
redaksional ada kalimat Kami katakan kepadanya, tetapi makna akhirnya 
adalah Kami anugerahkan kepadanya syukur.” Sayyid Outhub menulis bahwa: 
“Hikmah, kandungan dan konsekuensinya adalah syukur kepada Allah.” 

Bahwa hikmah adalah syukur, karena dengan bersyukur seperti 
dikemukan di atas, seseorang mengenal Allah dan mengenal anugerah-Nya. . 
Dengan mengenal Allah seseorang akan kagum dan patuh kepada-Nya, 
dan dengan mengenal dan mengetahui fungsi anugerah-Nya, seseorang akan 
memiliki pengetahuan yang benar, lalu atas dorongan kesyukuran itu, ia 

w 


a 


Kelompok II ayat 12 Surah Luqman (31) 





akan melakukan amal yang sesuai dengan pengetahuannya, sehingga amal 
yang lahir adalah amal yang tepat pula. 

Ayat di atas menggunakan bentuk mudbari'/ kata kerja masa kini dan 
datang untuk menunjuk kesyukuran (te) yasykur, sedang ketika berbicara 
tentang £ekufuran, digunakan bentuk kata kerja masa lampau ( åS ). Al- 
Bigai memperoleh kesan dari penggunaan bentuk mxdhdri'itu bahwa siapa 
yang datang kepada Allah pada masa apapun, Allah menyambutnya dan 
anugerah-Nya akan senantiasa tercurah kepada-Nya sepanjang amal yang 
dilakukannya. Di sisi Jain kesyukurannya itu hendaknya ditampilkan secara 
bersinambung dari saat ke saat. Sebaliknya penggunaan bentuk kata kerja 
masa lampau pada kekufuran/ketiadaan syukur (4S ) adalah untuk 
mengisyaratkan bahwa jika itu terjadi, walau sekali maka Allah akan 
berpaling dan tidak menghiraukannya. Thabathaba'i memperoleh kesan lain. 
Menurutnya penggunaan kata kerja mudhiri' pada kata syukur, 
mengisyaratkan bahwa syukur baru bermanfaat jika bersinambung, sedang 
mudarat kekufuran telah terjadi walau baru sekali. 

Dapat juga dikatakan bahwa kekufuran yang berbentuk kata kerja 
masa lampau itu, mengesankan bahwa kekufuran atau ketidaksyukuran. 
Kalau dahulu pernah ada, maka hendaknya untuk masa kini dan datang ia 
dihindari dan tidak perlu ada lagi. 

Katax (5£) Ghaniyyun/Maha Kaya terambil dari akar kata yang terdiri 
dari huruf-huruf ( =è ) ghain, (=>) nûn dan (($) yd' yang maknanya berkisar 
pada dua hal, yaitu kecukupan, baik menyangkut harta maupun selainnya. 
Dari sini lahir kata ghdniyah, yaitu wanita yang tidak kawin dan merasa 
berkecukupan hidup di rumah orang tuanya, atau merasa cukup hidup 
sendirian tanpa suami, dan yang kedua adalah swara. Dari sini, lahir kata 
mughanniy dalam arti penarik suara atau penyanyi. 

Menurut Imam al-Ghazali, Allah yang bersifat Ghaniyy, adalah “Dia 
yang tidak mempunyai hubungan dengan selain-Nya, tidak dalam Dzat- 
Nya tidak pula dalam sifat-Nya, bahkan Dia Maha Suci dalam segala macam 
hubungan ketergantungan.” 

Yang sebenar-benarnya “kaya” adalah yang tidak butuh kepada 
sesuatu. Allah menyatakan dirinya dalam dua ayat bahwa: “Dia tidak butuh 
kepada seluruh alam raya” (OS. Al “Imran (3): 97 dan QS. al-'Ankabit [29]: 
6). Manusia betapapun kayanya, maka dia tetap butuh, paling tidak 
kebutuhan kepada yang memberinya kekayaan. Yang Memberi kekayaan 
adalah Allah swt. | 2 


dn 


Surah Luqman (31) Kelompok II ayat 13 





Kata (K2) Hamid/ Maha Terpuji, terambil dari akar kata yang terdiri 
dari huruf-huruf (—) 24 (—) mim dan (5) dal, yang maknanya adalah 
antonim Zercela. Kata bamd/ pujian digunakan untuk memuji yang Anda 
peroleh maupun yang diperoleh selain Anda. Berbeda dengan kata syukur 
yang digunakan dalam konteks nikmat yang Anda peroleh saja. Jika 
demikian, saat Anda berkata Allah Hamwid/ Maha Terpuji, maka ini adalah 
pujian kepada-Nya, baik Anda menerima nikmat, maupun orang lain yang 
menerimanya. Sedang bila Anda mensyukuri-Nya, maka itu karena Anda 
merasakan adanya anugerah yang Anda peroleh. 

Ada tiga unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh pelaku 
agar apa dilakukannya dapat terpuji. Pertama, perbuatannya indah/baik. 
Kedua, dilakukannya secara sadar, dan ketiga, tidak atas dasar terpaksa/ 
dipaksa. 

Allah Hamid berarti bahwa Dia yang menciptakan segala sesuatu, 
dan segalanya diciptakan dengan baik, serta atas dasar kehendakan-Nya, 
tanpa paksaan. Kalau demikian, maka segala perbuatan-Nya terpuji dan 
segala yang terpuji merupakan perbuatan-Nya jua, sehingga wajar Dia 
menyandang sifat Hamid, dan wajar juga kita mengucapkan al-Hamdulillah/ 
Segala puji hanya bagi Allah. Rujuklah antara lain ke awal surah al-Fatihah 
untuk memperoleh informasi lebih banyak tentang sifat Allah ini. 

Kata Ghaniyy yang merupakan sifat Allah pada umumnya — di dalam 
al-Qur'an — dirangkaikan dengan kata Hamid. Ini untuk mengisyaratkan 
bahwa bukan saja pada sifat-Nya yang terpuji, tetapi juga jenis dan kadar 
bantuan/anugerah kekayaan-Nya. Itu pun terpuji karena tepatnya anugerah 
itu dengan kemaslahatan yang diberi. Di sisi lain, pujian yang disampaikan 
oleh siapa pun, tidak dibutuhkan-Nya, karena Dia Maha Kaya, tidak 
membutuhkan suatu apapun. 


AYAT 13 
a IS BPA SI Aly DAS LG ilang pêg AN oi JG 5 
TRI 


“Dan (ingatlah) ketika Lugmên berkata kepada anaknya, dalam keadaan dia 


menasihatinya: “Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, 
sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah kezaliman yang besar.” 


v 


- 





Kelompok II ayat 13 Surah Lugmdn (31) 


Setelah ayat yang lalu menguraikan hikmah yang dianugerahkan 
kepada Luqman yang intinya adalah kesyukuran kepada Allah, dan yang | 
tecermin pada pengenalan terhadap-Nya dan anugerah-Nya, kini melalui 
ayat di atas dilukiskan pengamalan hikmah itu oleh Luqman, serta 
pelestariannya kepada anaknya. Ini pun mencerminkan kesyukuran beliau 
atas anugerah itu. Kepada Nabi Muhammad saw. atau siapa saja, 
diperintahkan untuk merenungkan anugerah Allah kepada Luqman itu dan 
mengingat serta mengingatkan orang lain. Ayat ini berbunyi: Dan ingatlah 
ketika Luqman berkata kepada anaknya dalam keadaan dia dari saat ke saat 
menasihatinya bahwa wahai anakku sayang! Janganlah engkau mempersekutukan 
Allah dengan sesuatu apapun, dan jangan juga mempersekutukan-Nya 
sedikit persekutuan pun, lahir maupun batin. Persekutuan yang jelas 
maupun yang tersembunyi. Sesungguhnya syirik yakni mempersekutukan Allah 
adalah kezaliman yang sangat besar. Itu adalah penempatan sesuatu yang sangat 
agung pada tempat yang sangat buruk. 

Lugmdn yang disebut oleh surah ini adalah seorang tokoh yang 
diperselisihkan identitasnya. Orang Arab mengenal dua tokoh yang bernama 
Lugman. Pertama, Lugman Ibn “ad. Tokoh ini mereka agungkan karena 
wibawa, kepemimpinan, ilmu, kefasihan dan kepandaiannya. Ia kerap kali 
dijadikan sebagai permisalan dan perumpamaan. Tokoh kedua adalah 
Lugman al-Hakim yang terkenal dengan kata-kata bijak dan perumpamaan- 
perumpamaannya. Agaknya dialah yang dimaksud oleh surah ini. 

Diriwayatkan bahwa Suwayd ibn ash-Shamit suatu ketika datang ke 
Mekah. Ia adalah seorang yang cukup terhormat di kalangan masyarakatnya. 
Lalu Rasulullah mengajaknya untuk memeluk agama Islam. Suwayd berkata 
kepada Rasulullah, “Mungkin apa yang ada padamu itu sama dengan apa 
yang ada padaku.” Rasulullah berkata, “Apa yang ada padamu?” Ia 
menjawab, “Kumpulan Hikmah Luqman.” Kemudian Rasulullah berkata, 
“Tunjukkanlah padaku.” Suwayd pun menunjukkannya, lalu Rasulullah 
berkata, “Sungguh perkataan yang amat baik! Tetapi apa yang ada padaku 
lebih baik dari itu. Itulah al-Qur'an yang diturunkan Allah kepadaku untuk 
menjadi petunjuk dan cahaya.” Rasulullah lalu membacakan at Pau an 
kepadanya dan mengajaknya memeluk Islam. 

Banyak pendapat mengenai siapa Lugman al-Hakim. Ada yang 
mengatakan bahwa ia berasal dari Nuba, dari penduduk Ailah. Ada juga 
yang menyebutnya dari Etiopia. Pendapat lain mengatakan bahwa ia berasal 
dari Mesit Selatan yang berkulit hitam. Ada lagi yang menyatakan bahwa ia 

w 


Surah Luqman (31) Kelompok II ayat 13 





seorang Ibrani. Profesinya pun diperselisihkan. Ada yang berkata dia 
penjahit, atau pekerja pengumpul kayu, atau tukang kayu atau juga 
penggembala. 

Hampir semua yang menceritakan riwayatnya sepakat bahwa Luqman 
bukan seorang Nabi. Hanya sedikit yang berpendapat bahwa ia termasuk 
salah seorang Nabi. Kesimpulan lain yang dapat diambil dari riwayat-riwayat 
yang menyebutkannnya adalah bahwa ia bukan orang Arab. Ia adalah 
seorang yang sangat bijak. Ini pun dinyatakan oleh al-Qur'an sebagaimana 
terbaca di atas. 

Sahabat Nabi saw., Ibn Umar ra. menyatakan bahwa Nabi bersabda: 
“Aku berkata benar, sesungguhnya Luqman bukanlah seorang nabi, tetapi 
dia adalah seoang hamba Allah yang banyak menampung kebajikan, banyak 
merenung, dan keyakfhannya lurus. Dia mencintai Allah, maka Allah 
mencintainya, menganugerahkan kepadanya hikmah. Suatu ketika dia tidur 
di siang hari, tiba-tiba dia mendengar suara memanggilnya seraya berkata: 
“Hai Luqman maukah engkau dijadikan Allah khalifah yang memerintah 
di bumi”? Luqman menjawab, “Kalau Tuhanku memberiku pilihan, maka 
aku memilih afiat (perlindungan) tidak memilih ujian. Tetapi bila itu 
ketetapan-Nya, maka akan kuperkenankan dan kupatuhi, katena kau tahu 
bahwa bila itu ditetapkan Allah bagiku, pastilah Dia melindungiku dan 
membantuku. Para malaikat yang tidak dilihat oleh Luqman bertanya: 
“Mengapa demikian?” Lugman menjawab: “Karena pemerintah/penguasa 
adalah kedudukan yang paling sulit dan paling keruh. Kezaliman 
menyelubunginya dari segala penjuru. Bila seorang adil maka wajar ia 
selamat, dan bila ia keliru, keliru pula ia menelusuri jalan ke surga. Seorang 
yang hidup hina di dunia lebih aman daripada ia hidup mulia (dalam 
pandangan manusia). Dan siapa memilih dunia dengan mengabaikan akhirat, 
maka dia pasti dirayu oleh dunia dan dijerumuskan olehnya dan ketika itu 
ja tidak akan memperoleh sesuatu di akhirat.” Para malaikat sangat kagum 
dengan ucapannya. Selanjutnya Lugman tertidur lagi. Dan ketika ia 
terbangun, jiwanya telah dipenuhi hikmah dan sejak itu seluruh ucapannya 
adalah hikmah. Demikian ditemukan dalam kitab hadits Musnad al-Firdaus. 

Kata (dau ) ya'rghuhi? terambil dari kata (be) wah yaitu nasihat 
menyangkut berbagai kebajikan dengan cara yang menyentuh hati. Ada 
juga yang mengartikannya sebagai ucapan yang mengandung peringatan 
dan ancaman. Penyebutan kata ini sesudah kata dia berkata untuk memberi 
gambaran tentang bagaimana perkataan itu beliau sampaikan, yakni tidak 

w 


a 


Kelompok II ayat 14 Surah Luqman (31) 





membentak, tetapi penuh kasih sayang- sebagaimana dipahami dari 
panggilan mesranya kepada anak. Kata ini juga mengisyaratkan bahwa 
nasihat itu dilakukannya dari saat ke saat, sebagaimana dipahami dari bentuk 
kata kerja masa kini dan datang pada kata (dy) ya Ighuhh. 

Sementara ulama yang memahami kata (Jas 4) wa'gh dalam arti xcapan 
yang mengandung peringatan dan ancaman, berpendapat bahwa kata tersebut 
mengisyaratkan bahwa anak Luqman itu adalah seorang musyrik, sehingga 
sang ayah yang menyandang hikmah itu terus menerus menasihatinya 
sampai akhirnya sang anak mengakui Tauhid. Hemat penulis, pendapat 
yang antara lain dikemukan oleh Thahir Ibn “Asyir ini sekadar dugaan yang 
tidak memiliki dasar yang kuat. Nasihat dan ancaman tidak harus dikaitkan 
dengan kemusyrikan. Disisi lain, bersangka baik terhadap anak Lugman 
jauh lebih baik daripada bersangka buruk. 

Kata ((&) bunnayya adalah patron yang menggambarkan kemungilan. 
Asalnya adalah ( &!! ) ibny, dari kata (ce!) ibn yakni anak lelaki. Pemungilan 
tersebut mengisyaratkan kasih sayang. Dari sini kita dapat berkata bahwa 
ayat di atas memberi isyarat bahwa mendidik hendaknya didasari oleh rasa 
kasih sayang terhadap peserta didik. 

Lugman memulai nasihatnya dengan menekankan perlunya 
menghindari syirik/mempersekutukan Allah. Larangan ini sekaligus 
mengandung pengajaran tentang wujud dan keesaan Tuhan. Bahwa redaksi 
pesannya berbentuk larangan, jangan mempersekutukan Allah untuk 
menekan perlunya meninggalkan sesuatu yang buruk sebelum 
melaksanakan yang baik. Memang “At-takhliyah mugaddamun 'ald at-tahliyah” 
(menyingkiran keburukan lebih utama daripada menyandang perhiasan). 

1 


AYAT 14 
Ki of aé A ag g Ja Ca ah Bas ly DSN a 
KP adi II INI) 


“Dan Kami wasiatkan manusia menyangkut kedua orang ibu-bapaknya, ibunya 
telah mengandungnya dalam keadaan kelemahan di atas kelemahan dan penyapiannya 
di dalam dua tabun: Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapak 
kamu, hanya kepada-Kulah kembali kamu.” 





Surah Lugmdn (31 Kelompok II ayat 14 
q 


Ayat di atas dan ayat berikut dinilaroleh banyak ulama bukan bagian 
dari pengajaran Lugman kepada anaknya. Ia disisipkan al-Our'in untuk « 
menunjukkan betapa penghormatan dan kebaktian kepada kedua orang 
tua menempati tempat kedua setelah pengagungan kepada Allah swt. 
Memang, al-Our'an sering kali menggandengkan perintah menyembah Allah 
dan perintah berbakti kepada kedua orang tua. (Lihat OS. al-An'am [6]: 
151 dan al-Isra' (17): 23). Tetapi kendati nasihat ini bukan nasihat Lugman, 
namun itu tidak berarti bahwa beliau tidak menasihati anaknya dengan 
nasihat serupa. Al-Biga'i menilainya sebagai lanjutan dari nasihat Lugman. 
Ayat ini menurutnya bagaikan menyatakan: Luqman menyatakan hal itu 
kepada anaknya sebagai nasihat kepadanya, padahal Kami telah 
mewasiatkan anaknya dengan wasiat itu seperti apa yang dinasihatkannya 
menyangkut hak Kami. Tetapi — lanjut al-Biqa“i — redaksinya diubah agar 
mencakup semua manusia. 

Thahir Ibn “Asyiir berpendapat bahwa jika kita menyatakan bahwa 
Lugman bukan seorang Nabi, maka ayat ini adalah sisipan yang sengaja 
diletakkan setelah wasiat Lugman yang lalu tentang keharusan mengesakan 
Allah dan mensyukuri-Nya. Dengan sisipan ini, Allah menggambarkan 
betapa Dia sejak dini telah melimpahkan anugerah kepada hamba-hamba- 
Nya dengan mewasiatkan anak agar berbakti kepada kedua orang tuanya. 
Dengan demikian, anugerah ini mencakup Luqman sebagai ganjaran atas 
perhatiannya memulai nasihatnya kepada anaknya agar memperhatikan hak 
, Allah, jangan sampai dipersekutukan. Di sini Allah menunjukkan bahwa 
Dia bersegera mendahului siapa pun untuk memberi anugerah kebajikan 
terhadap siapa yang memberi perhatian terhadap hak-Nya. Pendapat ini 
dikuatkan oleh disandingkannya perintah bersyukur kepada Allah dengan 
penghormatan kepada kedua ibu bapak. Demikian Ibn “Asyir yang 
selanjutnya menulis: “Kalas kiin kawyendrayen warana 4. rangah. CA 

seorang Nabi, maka ayat ini adalah bagian dari nasihatnya yang beliau 
sampaikan sesuai dengan bunyi wahyu yang beliau terima dan sejalan pula 
dengan redaksi ayat sebelumnya yang menyatakan: “ '.bersyukurlah kepada 
Allah.” Kemungkinan ini didukung oleh gaya redaksi ayat ini yang berbeda 
dengan gaya ayat al-Ankabut (29J: 8 dan al- Ahgaf (46): 15 yang juga 
berbicara tentang bakti kepada kedua orang tua. Perbedaan disebabkan 
karena konteks ayat surah Lugman ini adalah uraian tentang wasiat Allah 
bagi umat terdahulu, sedang ayat al-“Ankabit dan al-Ahgaf itu merupakan 
tuntunan bagi umat Nabi Muhammad saw. Dalam konteks ayat ini, Ibn 


Ia 





Kelompok II ayat 14 Surah Luqman (31) 


“Asyir mengemukakan riwayat bahwa Lugman ketika menyampaikan 
nasihat ini kepada anaknya, dia menyampaikan juga bahwa: “Sesungguhnya 
Allah telah menjadikan aku rela kepadamu, sehingga Dia tidak mewasiatkan 
aku terhadapmu, tetapi Dia belum menjadikan engkau rela kepadaku, maka 
Dia mewasiatkanmu berbakti kepadaku.” Demikian antara lain Ibn “Asyir. 

Apakah kandungan ayat di atas merupakan nasihat Luqman secara 
langsung atau tidak? Yang jelas ayat di atas bagaikan menyatakan: Dan 
Kami wasiatkan yakni berpesan dengan amat kukuh kepada semua manusia 
menyangkut kedua orang ibu-bapaknya; Pesan kami disebabkan karena ibunya 
telah mengandungnya dalam keadaan kelemahan di atas kelemahan, yakni 
kelemahan berganda dan dari saat ke saat bertambah-tambah. Lalu dia 
melahirkannya dengen susah payah, kemudian memelihara dan 
menyusukannya setiap saat, bahkan di tengah malam, ketika saat manusia 
lain tertidur nyenyak. Demikian hingga tiba masa menyapikannya dan 
penyapiannya di dalam dua tahun terhitung sejak hari kelahiran sang anak. Ini 
jika orang tuanya ingin menyempurnakan penyusuan. Wasiat kami itu adalah: 
Bersyukurlah kepada-Ku! karena Aku yang menciptakan kamu dan 
menyediakan semua sarana kebahagiaan kamu, dan bersyukur pulalah kepada 
dua orang ibu bapak kamu karena mereka yang Aku jadikan perantara 
kehadiran kamu di pentas bumi ini. Kesyukuran ini mutlak kamu lakukan 
karena hanya kepada-Kulah — tidak kepada selain Aku — kembali kamu semua 
wahai manusia, untuk kamu pertanggungjawabkan kesyukuran itu. 

Ayat di atas tidak menyebut jasa bapak, tetapi menekankan pada 
jasa ibu. Ini disebabkan karena ibu berpotensi untuk tidak dihiraukan oleh 
anak karena kelemahan ibu, berbeda dengan bapak. Di sisi lain, “peranan 
bapak” dalam konteks kelahiran anak, lebih ringan dibanding dengan 
peranan ibu. Setelah pembuahan, semua proses kelahiran anak dipikul 
sendirian oleh ibu. Bukan hanya sampai masa kelahirannya, tetapi berlanjut 
dengan penyusuan, bahkan lebih dari itu. Memang ayah pun bertanggung 
jawab menyiapkan dan membantu ibu agar beban yang dipikulnya tidak 
terlalu berat, tetapi ini tidak langsung menyentuh anak, berbeda dengan 
peranan ibu. Betapapun peranan tidak sebesar peranan ibu dalam proses 
kelahiran anak, namun jasanya tidak diabaikan karena itu anak betkewajiban 
berdoa untuk ayahnya, sebagaimana berdoa untuk ibunya: Perhatikanlah 
doa yang diajarkan al-Qur'an: Rabbi, Tubanku! Kasihilah keduanya, disebabkan 
karena mereka berdua telah mendidik aku di waktu kesil.” (OS. al-Isra” (17): 24). 

w 


- 


Surah Luqman (31) Kelompok II ayat 14 





Al-Qur'an hampir tidak berpesan kepada ibu bapak untuk berbuat 
baik kepada anaknya kecuali sangat terbatas, yaitu pada larangan membunuh : 
anak. Ini karena seperti riwayat yang dinisbahkan Ibn “Asyur kepada 
Luqman di atas, Allah telah menjadikan orang tua secara naluriah rela kepada 
anaknya. Kedua orang tua bersedia mengorbankan apa saja demi anaknya 
tanpa keluhan. Bahkan mereka “memberi kepada anak” namun dalam 
pemberian itu sang ayah atau ibu justru merasa “menerima dari anaknya.” 
Ini berbeda dengan anak, yang tidak jarang melupakan — sedikit atau banyak 
— jasa-jasa ibu bapaknya. 

Kata (tay) wahnan berarti kelemahan atau kerapuhan. Yang dimaksud 
di sini kurangnya kemampuan memikul beban kehamilan, penyusuan dan 
pemeliharaan anak. Patron kata yang digunakan ayat inilah mengisyaratkan 
betapa lemahnya sang bu sampai-sampai ia dilukiskan bagaikan kelemahan 
itu sendiri, yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan kelemahan telah 
menyatu pada dirinya dan dipikulnya. Jika Anda berkata bahwa Si A cantik, 
maka kecantikannya itu boleh jadi baru mencapai 60Yo atau katakanlah 
80% dari seluruh unsur kecantikan. Tetapi jika Anda menyifatinya dengan 
berkata “dia adalah kecantikan” maka Anda bagaikan telah meletakkan 
semua unsur kecantikan, yakni 1000 pada diri yang bersangkutan. 

Firman-Nya: (cwe $ Ulat3) wa fishaluhi ff Amain| dan penyapiannya di 
dalam dua, tahun, mengisyaratkan betapa penyusuan anak sangat penting 
dilakukan oleh ibu kandung. Tujuan penyusuan ini bukan sekadar untuk 
memelihara kelangsungan hidup anak, tetapi juga bahkan lebih-lebih untuk 
menumbuhkembangkan anak dalam kondisi fisik dan psikis yang prima. 
Kata #/di dalam, mengisyatkan bahwa masa itu tidak mutlak demikian, 
karena bila Anda berkata: pena di dalam saku, maka itu tidak beratti bahwa 
semua bagian dari pena telah masuk dan berada di dalam saku. Di sisi lain, 
dalam (IS. al-Bagarah (2): 233 ditegaskan bahwa masa dua tahun adalah 
bagi siapa yang hendak menyempurnakan penyusuan. 

Penggalan ayat ini, jika dihubungkan dengan firman-Nya pada OS. 
al-Ahgaf (46):15 yang menyatakan: “..mengandungnya sampai menyapihnya 
adalah tiga puluh bulan,” diperoleh kesimpulan bahwa masa kehamilan 
minimal adalah tiga puluh bulan kurang dua tahun yakni enam bulan. 

Di antara hal yang menarik dari pesan-pesan ayat di atas dan ayat 
sebelumnya adalah bahwa masing-masing pesan disertai dengan 
argumennya: “Jangan mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan- 
Nya adalah penganiayaan yang besar.” Sedang ketika mewasiati anak 

7 


Kelompok II ayat 15 Surah Luqman (31) 





menyangkut orang tuanya ditekankannya bahwa “Ibunya telah mengandungnya 
dalam keadaan kelemahan di atas kelemahan dan penyapiannya di dalam dua . 
tahun.” Demikianlah seharusnya materi petunjuk atau materi pendidikan 
yang disajikan. Ia dibuktikan kebenarannya dengan argumentasi yang 
dipaparkan atau yang dapat dibuktikan oleh manusia melalui penalaran 
akalnya. Metode ini bertujuan agar manusia merasa bahwa ia ikut berperan 
dalam menemukan kebenaran dan dengan demikian ia merasa memilikinya 
serta bertanggung jawab mempertahankannya. 


AYAT 15 


Ba gab S gie a aS G a 8, pd ot é e og 


1 sr 


su Lg KU pan ga C SA iy aa a ap JAN 
GP Dasi 


“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu 
yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah engkau mematuhi 
keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang 
yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembali kamu, maka 
Ku-beritakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” 


Setelah ayat yang lalu menekankan pentingnya berbakti kepada ibu 
bapak, maka kini diuraikan kasus yang merupakan pengecualian menaati 
perintah kedua orang tua, sekaligus menggarisbawahi wasiat Luqman kepada 
anaknya tentang keharusan meninggalkan kemusyrikan dalam bentuk serta 
kapan dan di mana pun. Ayat di atas menyatakan: Dan jika keduanya — 
apalagi kalau hanya salah satunya, lebih-lebih kalau orang lain — bersungguh- 
sungguh memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak 
ada pengetahuanmu tentang itu, apalagi setelah Aku dan rasul-rasul menjelaskan 
kebatilan mempersekutukan Allah, dan setelah engkau mengetahui bila 
menggunakan nalarmu, maka janganlah engkau mematuhi keduanya. Namun 
demikian jangan memutuskan hubungan dengannya atau tidak 
menghormatinya. Tetapi tetaplah berbakti kepada keduanya selama tidak 
bertentangan dengan ajaran agamamu, dan pergaulilah keduanya di dunia yakni 
selama mereka hidup dan dalam urusan keduniaan — bukan akidah — dengan 
cara pergaulan yang baik, tetapi jangan sampai hal ini mengorbankan prinsip 





Surah Luqman (31) Kelompok II ayat 15 


agamamu, karena itu perhatikan tutunan agama dan ikutilah jalan orang yang 
selalu kembali kepada-Ku dalam segala urusanmu, karena semua urusan 
dunia kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Ku-lah juga di akhirat nanti 
— bukan kepada siapa pun selain-Ku — kembali kamu semua, maka Ku- 
beritakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan dari kebaikan dan 
keburukan, lalu masing-masing Ku-beri balasan dan ganjaran. 

Kata (S!isat-) /4hadiika terambil dari kata (A4r) juhd yakni kemampuan. 
Patron kata yang digunakan ayat ini menggambarkan adanya upaya 
sungguh-sungguh. Kalau upaya sungguh-sungguh pun dilarangnya, yang 
dalam hal ini bisa dalam bentuk ancaman, maka tentu lebih-lebih lagi bila 
sekadar himbauan, atau peringatan. 

Yang dimaksud dengan ( 46 4 A ed) md laisa laka bihi 'ilm| yang 
tidak ada pengetahuanmu tentang itu, adalah tidak ada pengetahuan tentang 
kemungkinan terjadinya. Tiadanya pengetahuan berarti tidak adanya obyek 
yang diketahui. Ini berarti tidak wujudnya sesuatu yang dapat 
dipersekutukan dengan Allah swt. Di sisi lain, kalau sesuatu yang tidak 
diketahui duduk soalnya — boleh atau tidak — telah dilarang, maka tentu 
lebih terlarang lagi apabila telah terbukti adanya larangan atasnya. Bukti- 
bukti tentang keesaan Allah dan tiadanya sekutu bagi-Nya terlalu banyak, 
sehingga penggalan ayat ini merupakan penegasan tentang larangan 
mengikutt siapa pun — walau kedua orang tua — dan walau dengan memaksa 
anaknya mempersekutukan Allah. 

Kata (8, pe) ma riifan mencakup segala hal yang dinilai oleh masyarakat 
baik, selama tidak bertentangan dengan akidah Islamiah. Dalam konteks 
ini diriwayatkan bahwa Asma' putri Sayyidina Abu Bakr ra. pernah didatangi 
oleh ibunya yang ketika itu masih musyrikah. Asma” bertanya kepada Nabi 
bagaimana seharusnya ia bersikap. Maka Rasul saw. memerintahkannya 
untuk tetap menjalin hubungan baik, menerima dan memberinya hadiah 
serta mengunjungi dan menyambut kunjungannya. 

Kewajiban menghormati dan menjalin hubungan baik dengan ibu 
bapak, menjadikan sementara ulama bependapat bahwa seorang anak boleh 
saja membelikan buat ibu bapaknya yang kafir dan fakir minuman keras 
kalau mereka telah terbiasa dan senang meminumnya, karena meminum 
minuman keras buat orang kafir bukanlah sesuatu yang mungkar. Demikian 
Ibn “Asyur. ; 

Rujuklah ke OS. ar-Rum (30): 31 untuk memahami kata (uut) andha. 
Ibn “Asyur memahami firman-Nya: (JJ) Ul ya Jawan & 3) wa ittabi sabila 


Kelompok II ayat 16 Surah Lugmin (31) 


man andba ilayya, dalam arti ikutilah jalan orang-orang yang meninggalkan 
kemusyrikan serta larangan-larangan Allah yang lain, termasuk larangan 
mendurhakai kedua orang tua. Thabathaba'i berkomentar bahwa penggalan 
ayat ini merupakan kalimat yang singkat tetapi mengandung makna yang 
luas. Ulama ini menulis bahwa Allah berpesan agar setiap orang menyertai 
ibu bapaknya dalam urusan-urusan keduniaan, bukan agama — yang 
merupakan jalan Allah — dengan cara yang baik, sesuai dengan pergaulan 
yang dikenal, bukan yang mungkar sambil memperhatikan kondisi keduanya 
dengan lemah lembut tanpa kekasaran. Anak juga harus dapat memikul 
beban yang dipikulkan ke atas pundaknya oleh kedua ibu bapaknya itu, 
karena dunia tidak lain kecuali hari-hari yang terbatas dan masa yang berlalu. 
Adapun agama, maka jika keduanya termasuk orang yang senang kembali 
kepada Allah (mengikuti ajaran-Nya) maka hendaklah engkau mengikuti 
jalan kedua orang tuamu itu. Tetapi kalau tidak demikian, maka ikutilah 
jalan selain mereka yaitu jalan orang-orang yang kembali kepada Allah. 
Dengan demikian — tulis Thabathaba'i — kata (WI) ad-dunya mengandung 
pesan, yang pertama, bahwa mempergauli dengan baik itu, hanya dalam 
urusan keduniaan, bukan keagamaan. Kedua bertujuan meringankan beban 
tugas itu, karena ia hanya untuk sementara yakni selama hidup di dunia 
yang hari-harinya terbatas, sehingga tidak mengapalah memikul beban 
kebaktian kepada-Nya. Dan yang ketiga, bertujuan memperhadapkan kata 
dunia dengan hari kembali kepada Allah yang dinyatakan di atas dengan 
kalimat hanya kepada-Ku kembali kamu. 
Untuk melengkapi informasi Anda tentang pesan ayat ini, rujuklah 
ke OS. al-“Ankabut [29]: 8. , 
AYAT 16 
Peg 3 ji ap HSE IIA iya : ja A 
din yeh Gatal di ò ali ke at phi È 


“Wahai anakku, sesungguhnya jika ada seberat biji sawi, dan berada dalam batu 
karang atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, 
Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui.” 


Ayat di atas melanjutkan wasiat Luqman kepada anaknya. Kali ini, 
yang diuraikan adalah kedalaman ilmu Allah swt., yang diisyaratkan,pula 


h 





Dua 





Surah Lugmdn (31) Kelompok II ayat 16 


oleh penutup ayat lalu dengan pernyataan-Nya: “..maka Ku-beritakan kepada 
kamu apa yang telah kamu kerjakan.” Luqman berkata: “Wahai anakku, , 
sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan baik atau buruk walau seberat biji 
sawi, dan berada pada tempat yang paling tersembunyi, misalnya dalam batu 
karang sekecil, sesempit dan sekokoh apapun batu itu, atau di langit yang 
demikian luas dan tinggi, atax di dalam perut bumi yang sedemikian dalam — 
di mana pun keberadaannya — riscaya Allah akan mendatangkannya lalu 
memperhitungkan dan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus 
menjangkau segala sesuatu /agi Maha Mengetahui segala sesuatu, sehingga 
tidak satu pun luput dari-Nya. 

Ketika menafsirkan kata (J5 p) khardal pada OS. al-Anbiya' (211: 47, 
penulis mengutip penjelasan Tafsir al-Muntakhab yang melukiskan biji 
tersebut. Di sana dinyatakan bahwa satu kilogram biji #harda// moster terdiri 
atas 913.000 butir. Dengan demikian, berat satu butir biji moster hanya 
sekitar satu per seribu gram, atau t 1 mg., dan merupakan biji-bijian teringan 
yang diketahui umat manusia sampai sekarang. Oleh karena itu, biji ini 
sering digunakan oleh al-Qur'an untuk menunjuk sesuatu yang sangat kecil 
dan halus. Demikian komentar Tafsir al-Muntakhab. 

Kata (A ) lathif terambil dari akar kata ( ak ) /athafa yang huruf 
hurufnya terdiri dari (J) /4m, (&) thd' dan (4) få’. Kata ini mengandung 
makna /erubut, halus atau kecil. Dari makna ini kemudian lahir makna 
ketersembunyian dan ketelitian. 

Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa yang berhak menyandang sifat 
ini adalah yang mengetahui perincian kemaslahatan dan seluk beluk 
rahasianya, yang kecil dan yang halus, kemudian menempuh jalan untuk 
menyampaikannya kepada yang berhak secara lemah lembut bukan 
kekerasan. 

Kalau bertemu kelemahlembutan dalam perlakuan, dan perincian 
dalam pengetahuan, maka wujudlah apa yang dinamai al-luthf, dan 
menjadilah pelakunya wajar menyandang nama Lafthif. Ini tentunya tidak 
dapat dilakukan kecuali oleh Allah yang Maha Mengetahui itu. 

Sekelumit dari bukti “Kemaha-lemahlembutan” Ilahi (kalau istilah ini 
dapat dibenarkan) dapat terlihat bagaimana Dia memelihara janjn dalam 
perut ibu dan melindunginya dalam tiga kegelapan: kegelapan dalam perut, 
kegelapan dalam rahim, dan kegelapan dalam selaput yang menutup anak 
dalam rahim. Demikian juga memberinya makan melalui tali pusar sampai 
dia lahir kemudian mengilhaminya menyusu, tanpa diajar oleh siapa pun. 


Kelompok II ayat 16 Surah Luqmån (31) 





Termasuk juga dalam bukti-bukti kewajaran-Nya menyandang sifat ini apa 
yang dihamparkan-Nya di alam raya untuk makhluk-Nya, memberi melebihi 
kebutuhan, namun tidak membebani mereka dengan beban berat yang tidak $ 
terpikul. 

Pada akhirnya tidak keliru jika dikatakan bahwa Allah Lathif, karena 
Dia selalu menghendaki untuk makhluk-Nya, kemaslahatan dan kemudahan 
lagi menyiapkan sarana dan prasarana guna kemudahan meraihnya. Dia 
yang bergegas menyingkirkan kegelisahan pada saat terjadinya cobaan, serta 
melimpahkan anugerah sebelum terbetik dalam benak. Dalam konteks ayat 
ini, agaknya perintah berbuat baik, apalagi kepada orang tua yang berbeda 
agama, merupakan salah satu bentuk dari /uihf Allah swt. Karena 
betapapun perbedaan atau perselisihan antara anak dan ibu bapak, pasti 
hubungan darah yang terjalin antata mereka tetap berbekas di hati masing- 
masing. 

Kalau penjelasan di atas berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah, 
maka di kali lain ditemukan juga kata Lathif yang disandangkan kepada 
Allah, tetapi dalam konteks penjelasan tentang dzat dan sifat-Nya. Allah 
berfirman: 

bea adab ag AN Bj ph DA ga 9 
“Dia tidak dijangkau oleh pandangan mata, dan Dia menjangkau segala penglihatan 
(karena ) Dia Lathif lagi Khabir” (OS. al-An am [6]: 1032). 

Allah tidak dapat dilihat, paling tidak dalam kehidupan dunia ini. 
Nabi Musa as. pernah bermohon untuk melihat-Nya, tetapi begitu Allah 
menampakkan kebesaran dan kekuasan-Nya atau pancaran cahaya-Nya, 
ke sebuah gunung, gunung itu hancur berantakan (baca OS! al-A'raf 
(7):143). Allah juga Lathif dalam arti tidak dapat diketahui hakikat dzat 
dan sifat-Nya. Walhasil seperti tulis seorang alim “Dia tertutup dari 
pandangan mata dengan selendang keagungan-Nya, terlindungi dari 
jangkauan akal dengan pakaian kebesaran-Nya, terbatasi dari bayangan 
imajinasi oleh cahaya keindahan-Nya, dan karena cemerlangnya pancaran 
cahaya-Nya, maka Dia adalah Yang Maha Gaib.” 

Kata ( #*) Khabir, terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf- 
huruf (—-) kha', (— ) ba'dan () ) ra' yang maknanya berkisar pada dua 
hal, yaitu pengetahuan dan kelemahlembutan. Khabir dari segi bahasa dapat 
berarti yang mengetahui dan juga tumbuhan yang lunak. Sementara pakar 
berpendapat bahwa kata ini terambil dari kata (ye NY! De ) khabartu al: 

x 


Surah Luqman (31) Kelompok II ayat 17 





ardha dalam arti membelah bumi. Dan dari sinilah lahir pengertian 
“mengetahui”, seakan-akan yang bersangkutan membahas sesuatu sampai 
dia membelah bumi untuk menemukannya. Pakar dalam bidangnya yang “ 
memiliki pengetahuan mendalam rinci menyangkut hal-hal yang 
tersembunyi, dinamai £habir. Menurut Imam Ghazali, Allah adalah at 
Khabir, karena tidak tersembunyi bagi-Nya hal-hal yang sangat dalam dan 
yang disembunyikan, serta tidak terjadi sesuatu pun dalam kerajaan-Nya 
di bumi maupun di alam raya kecuali diketahui-Nya. Tidak bergerak satu 
garrah atau diam, tidak bergejolak jiwa, tidak juga tenang, kecuali ada 
beritanya di sisi-Nya. 

Selanjutnya dapat dikatakan bahwa kalau ayat yang lalu berbicara 
tentang keesaan Allah dan larangan mempersekutukan-Nya, maka ayat ini 
menggambarkan Kuasa Allah melakukan perhitungan atas amal-amal 
perbuatan manusia di akhirat nanti. Demikian, melalui keduanya tergabung 
uraian tentang keesaan Allah dan keniscayaan hari Kiamat. Dua prinsip 
dasar akidah Islam yang sering kali mewakili semua akidahnya. 


AYAT 17 

r 5. wa : 2.92 . b i 2 en - "Ar 
o auei u dé olg Ka é g galu jay BALA il AG 
EVP ii p iya 5 
“Wahai anakku, laksanakanlah shalat dan perintahkanlah mengerjakan yang ma ruf 


" dan cegahlah dari kemungkaran dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. 
Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal diutamakan.” 


# 


Lugman as. melanjutkan nasihatnya kepada anaknya nasihat yang 


dapat menjamin kesinambungan Tauhid serta kehadiran Ilahi dalam kalbu 
sang anak. Beliau berkata sambil tetap memanggilnya dengan panggilan 
mesra: Wahai anakku sayang, laksanakanlah shalat dengan sempurna syarat, 
rukun dan sunnah-sunnahnya. Dan di samping engkau memperhatikan 
dirimu dan membentenginya dari kekejian dan kemungkaran, anjurkan pula 
orang lain berlaku serupa. Karena itu, perintahkanlah secara baik-baik siapa 
pun yang mampu engkau ajak mengerjakan yang maruf dan cegahlah mereka 
dari kemungkaran. Memang, engkau akan mengalami banyak tantangan dan 
rintangan dalam melaksanakan tuntunan Allah, karena itu tabah dan 
bersabarlah terhadap apa yang menimpamu dalam melaksanakan aneka tugasmu. 
w 





Kelompok II ayat 17 Surah Luqman (31) sa 
Sa 


Sesungguhnya yang demikian ilu yang sangat tinggi kedudukannya dan jauh 
tingkatnya dalam kebaikan yakni shalat, amr ma'ruf dan nahi munkar atau 
dan kesabaran termasuk hal-hal yang diperintah Allah agar diutamakan, sehingga 
tidak ada alasan untuk mengabaikannya. 

Nasihat Lugman di atas menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan 
amal-amal saleh yang puncaknya adalah shalat, serta amal-amal kebajikan 
yang tecermin dalam arer ma'riif dan nahi munkar, jaga nasihat berupa perisai 
yang membentengi seseorang dari kegagalan yaitu sabar dan tabah. 

Menyuruh mengerjakan ma'ruf, mengandung pesan untuk 
mengerjakannya, karena tidaklah wajar menyuruh sebelum diri sendiri 
mengerjakannya. Demikian juga melarang kemungkaran, menuntut agar 
yang melarang terlebih dahulu mencegah dirinya. Itu agaknya yang menjadi 
sebab mengapa Lugmman tidak memerintahkan anaknya melaksanakan 
ma'ruf dan menjauhi mungkar, tetapi memerintahkan, menyuruh dan 
mencegah. Di sisi lain membiasakan anak melaksanakan tuntunan ini 
menimbulkan dalam dirinya jiwa kepemimpinan serta kepedulian sosial. 

Ma'rif adalah “Yang baik menurut pandangan umum suatu 
masyarakat dan telah mereka kenal luas”, selama sejalan dengan al-khair 
(kebajikan), yaitu nilai-nilai Ilahi. Mungkar adalah sesuatu yang dinilai buruk 
oleh mereka serta bertentangan dengan nilai-nilai Ilahi. Karena itu, OS. Al 
Imran [3]: 104 menekankan: 

KA gp big Asai byla pah d ag Sa R3, 
“Hendaklah semua kamu menjadi umat yang mengajak kepada kebaikan, 
memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar.” 

Ma'rif, karena telah merupakan kesepakatan umum, masyarakat, 
maka sewajarnya ia diperintahkan. Sebaliknya dengan mungkar yang juga 
telah menjadi kesepakatan bersama, ia perlu dicegah demi menjaga keutuhan 
masyarakat dan keharmonisannya. Di sisi lain, karena keduanya merupakan 
kesepakatan umum masyarakat maka ia bisa berbeda antara satu masyarakat 
muslim dengan masyarakat muslim yang lain, bahkan bisa berbeda antara 
satu waktu dan waktu yang lain dalam satu wilayah/masyarakat tertentu. 
Untuk jelasnya, rujuklah ke OS. Al Imran [3]: 104. 

Kata (5-?) shabr terambil dari akar kata yang terdiri darrhuruf-huruf 
( = ) shåd, ( =— ) bâ’ dan ( > ) rë. Maknanya berkisar pada tiga hal; 1) 
menahan, 2) ketinggian sesuatu, dan 3) sejenis batu. Dari makna menahan, lahir 
makna konsisten/ bertahan, karena yang bersabar bertahan menahan diri pada 


v 


Surah Luqman (31) Kelompok II ayat 18-19 





satu sikap. Seseorang yang menahan gejolak hatinya, dinamai bersabar. Yang 
ditahan di penjara sampai mati dinamai mashblirah. Dari makna kedua, lahir 
kata shubr, yang berarti puncak sesuatu. Dan dari makna ketiga, muncul kata 
ash-shubrah, yakni batu yang kukuh lagi kasar, atau potongan besi. 

Ketiga makna tersebut dapat kait-berkait, apalagi pelakunya manusia. 
Seorang yang sabar, akan menahan diri, dan untuk itu ia memerlukan 
kekukuhan jiwa, dan mental baja, agar dapat mencapai ketinggian yang 
diharapkannya. Sabar adalah menahan gejolak nafsu demi mencapai yang 
baik atau yang terbaik. 

Kata ( aje ) agm dari segi bahasa berarti keteguhan hati dan tekad untuk 
melakukan sesuatu. Kata ini berpatron mashdar, tetapi maksudnya adalah 
objek, sehingga makna penggalan ayat itu adalah shalat, amr ma'ruf dan 
nahi mungkar — serta kesabaran — merupakan hal-hal yang telah diwajibkan 
oleh Allah untuk dibulatkan atasnya tekad manusia. Thabathaba'i tidak 
memahami kesabaran sebagai salah satu yang ditunjuk oleh kata yang demikian 
itu, karena menurutnya Kesabaran telah masuk dalam bagian agm. Sekian 
banyak ayat yang menyebut sabar adalah bagian dari ‘agm al-umúûr seperti 
OS. Al “Imran (3): 186, asy-Syura (42): 43 dan lain-lain. Demikian 
Thabathaba'i. Maka atas dasar itu, bersabar yakni menahan diri termasuk 
dalam gm dari sisi bahwa ‘agm yakni tekad dan keteguhan akan terus 
bertahan selama masih ada sabar. Dengan demikian, kesabaran diperlukan 
oleh tekad serta kesimambungannya. Demikian lebih kurang Thabathaba'i. 


- AYAT 18-19 


h JS Ya ea AN b ai NG ad Bi jah NG 


+ 


go Kl iyang ya jarag Nda d abg Had oa 
OP sam ya 


“Dan janganlah engkan memalingkan pipimu dari manusia dan janganlah berjalan 
di bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 


sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah dalam berjalanmu dan 
lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.” 


Nasihat Lugman kali ini berkaitan dengan akhlak dan sopan santun 
berinteraksi dengan sesama manusia. Materi pelajaran akidah, beliau selingi 
€ 


Cai 


Kelompok II ayat 18-19 Surah Luqman (31) 





dengan materi pelajaran akhlak, bukan saja agar peserta didik tidak jenuh 
dengan satu materi, tetapi juga untuk mengisyaratkan bahwa ajaran akidah 
dan akhlak merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 

Beliau menasihati anaknya dengan berkata: Dan wahai anakku, di 
samping butir-butir nasihat yang lalu, janganlah juga engkau berkeras 
memalingkan pipimu yakni mukamu dari manusia — siapa pun dia — didorong 
oleh penghinaan dan kesombongan. Tetapi tampillah kepada setiap orang 
dengan wajah berseri penuh rendah hati. Dan bila engkau melangkah, 
janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh, tetapi berjalanlah dengan lemah 
lembut penuh wibawa. Sesungguhnya Allah tidak menyukai yakni tidak 
melimpahkan anugerah kasih sayang-Nya kepada orang-orang yang sombong 
lagi membanggakan diri. Dan bersikap sederhanalah dalam berjalanmu, yakni 
jangan membusungkan Sada dan jangan juga merunduk bagaikan orang 
sakit. Jangan berlari tergesa-gesa dan jangan juga sangat perlahan 
menghabiskan waktu. Dan lunakkanlah suaramu sehingga tidak terdengar 
kasar bagaikan teriakan keledai. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara 
keldai karena awalnya siulan yang tidak menarik dan akhirnya tarikan nafas 
yang buruk. 

Kata (as ) tusha'ir terambil dari kata ( ya) ) ash-sha'ar yaitu penyakit 
yang menimpa unta dan menjadikan lehernya keseleo, sehingga ia 
memaksakąn dia dan berupaya keras agar berpaling sehingga tekanan tidak 
tertuju kepada syaraf lehernya yang mengakibatkan rasa sakit. Dari kata 

inilah ayat di atas menggambarkan upaya keras dari seseorang untuk bersikap 
angkuh dan menghina orang lain. Memang sering kali penghinaan tecermin 
pada keengganan melihat siapa yang dihina. 

Kata ( 3d! å ) f alardh/di bumi disebut oleh ayat di atas, untuk 
mengisyaratkan bahwa asal kejadian manusia dari tanah, sehingga dia 
hendaknya jangan menyombongkan diri dan melangkah angkuh di tempat 
itu. Demikian kesan al-Biga'i. Sedang Ibn “Asyir memperoleh kesan bahwa 
bumi adalah tempat berjalan semua orang, yang kuat dan yang lemah, yang 
kaya dan yang miskin, penguasa dan rakyat jelata. Mereka semua sama 
sehingga tidak wajar bagi pejalan yang sama, menyombongkan diri dan 
merasa melebihi orang lain. 

Kata (Ye) mukhtdlan terambil dari akar kata yang sama dengan (Jt) 
kbayal/ khayal. Karenanya kata ini pada mulanya berarti orang yang tingkah 
lakunya diarahkan oleh khayalannya, bukan oleh kenyataan yang ada pada 
dirinya. Biasanya orang semacam ini berjalan angkuh dan merasa dirinya 

w 


a 


Surah Luqman (31) Kelompok II ayat 18-19 





memiliki kelebihan dibandingkan dengan orang lain. Dengan demikian, 
keangkuhannya tampak secara nyata dalam kesehariannya. Kuda dinamai 
(He) khail karena cara jalannya mengesankan keangkuhan. Seorang yang" 
mukhtdl membanggakan apa yang dimilikinya, bahkan tidak jarang 
membanggakan apa yang pada hakikatnya tidak ia miliki. Dan inilah yang 
ditunjuk oleh kata (|, god) fakhiiran, yakni sering kali membanggakan diri. 
Memang kedua kata ini yakni mukhtdl dan fakhir mengandung makna 
kesombongan, kata yang pertama bermakna kesombongan yang terlihat 
dalam tingkah laku, sedang yang kedua adalah kesombongan yang terdengar 
dari ucapan-ucapan. Di sisi lain, perlu dicatat bahwa penggabungan kedua 
hal itu bukan berarti bahwa ketidaksenangan Allah baru lahir bila keduanya 
tergabung bersama-sama dalam diri seseorang. Tidak! Jika salah satu dari 
kedua sifat itu disandang manusia maka hal itu telah mengundang murka- 
Nya. Penggabungan keduanya pada ayat ini atau ayat-ayat yang lain hanya 
bermaksud menggambarkan bahwa salah satu dari keduanya sering kali 
berbarengan dengan yang lain. 

Kata ( 2$) ughdhudh terambil dari kata ({yaż ) ghadhdh dalam arti 
penggunaan sesuatu tidak dalam potensinya yang sempurna. Mata dapat 
memandang ke kiri dan ke kanan secara bebas. Perintah ghadhdh jika 
ditujukan kepada mata maka kemampuan itu hendaknya dibatasi dan tidak 
digunakan secara maksimal. Demikian juga suara. Dengan perintah di atas, 
seseorang diminta untuk tidak berteriak sekuat kemampuannya, tetapi 
dengan suara perlahan namun tidak harus berbisik. 

Demikian Luqman al-Hakim mengakhiri nasihat yang mencakup 
pokok-pokok tuntunan agama. Di sana ada akidah, syariat dan akhlak, tiga 
unsur ajaran al-Qur'an. Di sana ada akhlak terhadap Allah, terhadap pihak 
lain dan terhadap diri sendiri. Ada juga perintah moderasi yang merupakan 
ciri dari segala macam kebajikan, serta perintah bersabar, yang merupakan 
syarat mutlak meraih sukses, duniawi dan ukhrawi. Demikian Luqman al- 
Hakim mendidik anaknya bahkan memberi tuntunan kepada siapa pun yang 
ingin menelusuri jalan kebajikan. 


KELOMPOK III 


(AYAT 20 - 34) 





AYAT 20 bar 
kadi Sa pah) Pi dg apa PU S ia i oiy aA 
ya LS Yr ea, me A aji $ Jatah J AA A) Kb) sab 

$Y% 


‘Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk 
kamu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan bagi kamu 
nikmat-Nya lahir dan batin, dan di antara manusia ada yang membantah tentang 
Allah, tanpa ilmu (pengetahuan) atau tanpa petunjuk atau tanpa Kitab yang 
bercahaya.” 


Ayat-ayat kelompok ini bukan lagi bagian dari nasihat Luqman. Ia 
kembali berbicara tentang keesaan dan kekuasaan Allah yang merupakan 
uraian terakhir sebelum memasuki uraian tentang nasihat Luqman. Anda 

jat 1Q-dan llah menguraikan kuasa- 


NE kk p] 

















Kelompok III ayat 22 Surah Lugman (31) 


“Ikutilah secara sungguh-sungguh apa yakni tuntunan yang telah diturunkan 
Allah, Pencipta dan Pemelihara alam semesta”, mereka menjawab dengan 
angkuh sambil berkata: “Tidak, kami enggan mengikutinya, tetapi kami 
hanya mengikuti secara sungguh-sungguh apa yang kami dapati atas dasar-nya 
bapak-bapak kami. Kami tidak akan mengerjakan apapun yang bertentangan 
dengan tradisi dan kebiasaan leluhur”. 

Mendengar jawaban ini, orang yang menasihati itu berkomentar heran: 
“Apakah mereka mengikuti bapak-bapak mereka padahal bapak-bapak 
mereka mengikuti setan dan apakah mereka mengikutinya walaupun setan 
yang terkutuk senantiasa dan sejak dahulu terus-menerus menyeru mereka 
mempercayai dan melakukan aneka aktivitas yang mengantar mereka masuk 
ke dalam siksa api neraka yang menyala-nyala?” 

Thabathaba'i menjelaskan bahwa kalimat: (4! J 5! te 1yedt) #tabid md 
angalallah/ ikutilah apa yang diturunkan Allah agaknya sengaja dipilih, bukan 
misalnya “ikutilah al-Kitab” atau “ikutilah al-Qur'an,” untuk mengisyaratkan 
bahwa ajakan ini adalah ajakan yang memiliki hujjah yang kuat, bukan 
ajakan tanpa dalil. Ini karena turunnya tuntunan Ilahi itu dikukuhkan oleh 
bukti kenabian. Ayat ini menurut ulama beraliran Syi'ah itu seakan-akan 
menyatakan: Apabila mereka diajak kepada agama tauhid yang dibuktikan 
oleh kitab suci yang turunnya dari Allah secara pasti, lalu disampaikan 
kepada mereka dengan bukti-bukti itu, mereka berkata tanpa bukti bahwa: 
“Kami mengikuti apa yang kami dapati dari leluhur kami.” 


AYAT 22 
AN IG BP NA SALA ih rubah jap AN Ke pi Ag 


kd TT 


. 


“Dan siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah sedang dia mubsin, maka 
sesungguhnya ia telah berpegang kepada bubul tali yang kukuh, dan hanya kepada 
Allah kesudahan segala urusan.” 


Setelah menampakkan keheranan dan keanehan menyangkut sikap 
para pendurhaka itu, ayat di atas bagaikan menyatakan: Demikianlah, siapa 
yang membantah keesaan Allah atau menolak agama-Nya, maka dialah 
yang tidak memiliki sedikit pegangan pun, dan siapa pada masa kini dan 
datang yang menyerahkan secara ikhlas wajahnya yakni seluruh hidup, dan 


wa 





r 


Surah Lugmdn (31) Kelompok III ayat 22 





totalitasnya kepada Allah, dan mengakui keesaan-Nya sedang dia mubsin yakni 
selalu berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh kepada, 
buhul tali yang kukuh. Orang itu akan kembali kepada Allah dalam keadaan 
selamat dan Allah akan menganugerahkan untuknya kesudahan yang baik. 
Dan hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. 

Wajah adalah bagian yang termulia dari jasmani manusia. Ia adalah 
gambaran identitas, sekaligus menjadi lambang seluruh totalitasnya. Wajah 
adalah bagian termulia dari tubuh manusia yang tampak. Kalau yang 
termulia telah diserahkan atau telah tunduk, maka yang lain pasti telah 
turut. Siapa yang menyerahkan wajahnya secara tulus kepada Allah, dalam 
arti ikhlas beramal dan amal itu adalah amal yang baik, maka keadaannya 
seperti yang dijelaskansayat di atas. Selanjutnya rujuklah ke OS. ar-Rum 
[30]: 38 dan al-Gashash (28): 88! 

Kata muhsin telah penulis jelaskan pada ayat 3 surah ini. Rujuklah ke 
sana! 

Kata (3, di) al urwah/ buhul atau gantungan tali adalah tempat tangan 
memegang tali, seperti yang digunakan pada timba guna mengambil air 
dari sumur. Ini memberi kesan bahwa yang berpegang dengan gantungan 
itu bagaikan menurunkan timba untuk mendapatkan air kehidupan. Manusia 
membutuhkan air (H,O) untuk kelangsungan hidup jasmaninya. Manusia 
juga membutuhkan air kehidupan yang merupakan syahadatain, yakni 
gabungan dari kepercayaan kepada Allah yang Maha Esa dan kepada 
kerasulan Nabi Muhammad saw. 

Ayat ini merupakan perumpamaan keadaan seseorang yang beriman. 
Betapapun sulitnya keadaan, walau ibarat menghadap ke suatu jurang yang 
amat curam, dia tidak akan jatuh binasa karena dia berpegang dengan kukuh 
pada seutas tali yang juga amat kukuh. Bahkan seandainya ia terjerumus 
masuk ke dalam jurang itu, ia masih dapat naik atau ditolong, karena ia 
tetap berpegang pada tali yang menghubungkannya dengan sesuatu yang di 
atas, bagaikan timba yang dipegang ujungnya, yaitu timba yang diturunkan 
guna mengambil air lalu ditarik ke atas. Demikian juga seorang mukmin 
yang terjerumus ke dalam kesulitan. Memang dia turun atau terjatuh, tetapi 
sebentar lagi dia akan ke atas membawa air kehidupan yang bermanfaat 
untuk dirinya dan orang lain. 


Kelompok HI ayat 23-24 Surah Luqman (31) 





AYAT 23-24 ih 


Dl Gale abi op Ilok Ga a a "A AS Ups Wi AS ja 
EYER Bb ig CES EPERRA Ke A 


“Dan siapa yang kafir T, maba Janganlah kekafirannya menyedihkanmu. Hanya 
kepada Kamilah tempat kembali mereka lalu Kami beritakan mereka apa yang 
telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala isi dada. 
Kami membiarkan mereka bersenang-senang sedikit, kemudian Kami paksa mereka 
ke siksa yang keras.” 


Setelah ayat yang lalu menyebut keadaan orang muslim, kini disebut 
lawannya. Ayat di atas menyatakan: Dan siapa yang kafir menutupi kebenaran 
dan keesaan Allah, tidak menyerahkan wajahnya kepada-Nya, maka 
sesungguhnya dia benar-benar tidak memiliki pegangan. Maka karena itu, 
janganlah kekafirannya — walau siapa pun — menyedihkan hati dan menyita 
perhatian we. Hanya kepada Kamilah tempat kembali mereka semua, lalu Kami 
beritakan mereka dan memberi balasan setimpal atas apa yang telah mereka 
kerjakan, baik amal lahiriah mereka maupun amal batiniahnya, karena 
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala isi dada, yakni hati, seperti niat, 
kedengkiar, makar dan lain-lain. Pengetahuan-Nya menyangkut hal itu 
serupa dengan pengetahuan-Nya tentang amal-amal lahiriah yang nampak 
.di permukaan. Tidak perlu tergesa-gesa meminta dijatuhkannya hukum 
atas mereka! Atau jangan duga bahwa keadaan mereka sekarang yang 
bersenang-senang dan berfoya-foya itu luput dari penguasaan Kami. Sama 
sekali tidak! Kini Kari sengaja — demikian juga beberapa waktu mendatang 
- membiarkan mereka bersenang-senang dengan kesenangan sementara. Tetapi 
itu hanya sedikit dan sebentar. Kemudian apabila masa yang Kami tentukan 
tiba, Kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Mereka pasti tidak 
luput dari kekuasaan dan siksa Kami. 

Penggunaan bentuk kata kerja mudhiri' masa kini dan datang untuk 
kata ( w) yuslim/ menyerahkan (wajahnya) dan bentuk madhy (masa lampau) 
untuk kata (4S ) Kafara mengisyaratkan bahwa yang kini dan di masa 
datang, ada dan akan ada dari anggota masyarakat yang menyerahkan 
wajahnya kepada Allah — memeluk agama Islam, sedang kekufuran tidak 
akan terjadi dari mereka yang telah memeluk Islam. Kekufuran telah berlalu, 


dan keislaman terus berkembang. y 





Surah Luqman (31) Kelompok IM ayat 25-26 


AYAT 25-26 : 

YK yi adi Kami BN SA SA dia Ya mel 3 
UP Andi HARI WAN SA Nyai dal “YOH o paly 

Dan an jika engkau D sa E E aa aa a langit 

dan bumi?” Pasti mereka akan menjawab: “Allah”. Katakanlah: “Segala puji bagi 


Allah”; tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Milik Allah apa yang di 
langit dan yang di bumi. Sesungguhnya Allah Dialah Yang Maha Kaya lagi Maha 


Terpuji. 


Ayat-ayat yang lalu menguraikan kekeraskepalaan kaum musyrikin 
yang mempertahankan kemusyrikan mereka — walau tanpa pegangan. 
Melalui ayat di atas, Allah melukiskan kebodohan dan inkonsistensi mereka. 
Ayat di atas menyatakan: sungguh aneh sikap kaum musyrikin yang 
mempersekutukan Allah itu. Mereka mempersekutukan-Nya dan berkeras 
mengikuti adat kebiasaan leluhur mereka. Dan yang lebih aneh lagi adalah 
sesungguhnya jika engkau tanyai mereka: “Siapakah yang menciptakan langit yang 
berlapis-lapis itu dan bumi yang terhampar ini?” Pasti mereka akan menjawab: 
“Allah”. Demikian mereka menjawab bahwa Allah Pencipta segala sesuatu 
tetapi mereka tidak mengikhlaskan diri menyembah-Nya. Bahkan justru 
sebaliknya, mereka mempersekutukan-Nya dengan berhala-berhala. 

Allah memerintahkan Nabi Muhammad mensyukuri pengakuan itu 
atau mensyukuri bukti-bukti yang mengantar kepada pengakuan itu: Allah 
berfirman: Katakanlah: “Segala puji bagi Allah”. Lalu Allah melanjutkan, 
bahwa kendati mereka mengakui hal itu, tetapi kebanyakan mereka tidak 
mengetahui hakikat pengetahuan yang benar, sehingga apa yang mereka 
ucapkan itu hanya sebatas lidah mereka. 

Jika memang telah diakui bahwa Allah adalah Pencipta langit dan 
bumi, maka itu berarti bahwa milik Allah, yakni Dia, di samping 
menciptakannya juga, menguasai dan mengatur segala apa yang di langit dan 
yang di bumi. Sesungguhnya Allah, Dialah saja, tidak ada selain-Nya Yang Maha 
Kaya, yakni tidak butuh kepada suatu apapun, /agi Maha Terpuji oleh 
penghuni langit dan bumi. 

Perintah mengucapkan a/-bamdulillah dipahami oleh al-Ourthubi dalam 
arti pyian atas hidayah-Nya, sehingga Nabi dan umat Islam mengesakan 

y 


- 





ARA 


Kelompok III ayat 27 Surah Lugmdn (31) za 


Allah dan mengikuti agama-Nya. Rujuklah ke awal surah al-Fatihah untuk 
memahami makna pujian itu, atau ke OS. an-Naml (27): 15. 

Kata (y ) huwa/ Dia pada ayat ini berfungsi membatasi kekayaan 
dan ketiadaan kebutuhan hanya bagi Allah semata-mata. Rujuklah ke ayat 
12 surah ini untuk memahami makna a/-Ghaniyy al-Hamid! 


AYAT 27 


Aras Aw A 


Dada ji Katun SA iya bani adi, ati Ei ig AN gp 
dy) Sup 2 o) adi us 


“Dan seandainya apa yang,di bumi dari pohon sena pena-pena dan Da 
ditambahkan kepadanya tinta sesudahnya tujuh laut (lagi), niscaya tidak akan habis 
kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” 


Berbeda-beda pendapat ulama tentang hubungan ayat ini dengan ayat 
sebelumnya. Ibn “Asytir berpendapat bahwa sebelum ini, telah berulang 
dikemukakan tentang keluasan ilmu Allah dan cakupannya terhadap yang 
lahir dan yang batin seperti pada ayat-ayat 16 dan 23. Nah, di sini diuraikan 
bahwa ilmu Allah swt., ada sebagian yang diwahyukan-Nya kepada siapa 
yang dipilih-Nya dari para rasul, dan sebagian yang lain tidak disampaikan- 
Nya, dan itu semua berdasar hikmah kebijaksanaan-Nya. Seandainya Dia 
hendak menyampaikan ilmu-Nya, maka makhluk-makhluknya yang dapat 
digunakan menulis tidak akan mampu menampungnya lebih-lebih 
menyampaikannya melalui ucapan. 

Ibn “Asyir melanjutkan bahwa riwayat sabab nuz4/ ayat ini yang 
dikemukakan pun mengarah kepada hubungan tersebut. Orang Yahudi 
mendorong musyrikin Mekah bertanya ketika mereka mendengar firman 
Allah: 


ai) pai a pial a a plan I JAGI gk NE 
Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah: “Ruh itu termasuk urusan 
Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit” (OS. gl-Isra 
(171: 85). Mereka bertanya: “Bagaimana hal itu demikian, padahal engkau 
membaca/menyampaikan dari apa yang engkau terima, bahwa kami telah 
dianugerahi Taurat yang menjelaskan segala sesuatu?” Maka Rasul saw. 
bersabda: “Itu sedikit dibandingkan dengan ilmu Allah.” Lalu turunlah ayat 

wW 


Surah Lugmin (31) Kelompok III ayat 27 





ini. Ada lagi riwayat yang menyatakan bahwa kaum musyrikin Mekah berkata 
bahwa banyak benar alå4m Muhammad. Maka turunlah ayat ini. Riwayat 
lain menyatakan bahwa kaum musyrikin itu berkata: “Akan berakhir kalim 
Muhammad dan akan surut, sehingga dia tidak akan menyampaikan lagi 
sesuatu”, maka turunlah ayat ini. 

Thabathaba'i melihat hubungan ayat ini dari sisi pembuktiannya 
tentang kuasa Allah melakukan pengaturan terhadap alam semesta. Ayat 
ini — tulisnya — menguraikan keluasan pengaturan-Nya. Banyaknya perintah- 
perintah dalam konteks penciptaan dan ciptaan-Nya, sampai-sampai — jika 
akan ditulis, tidak mungkin dapat tertulis walau sarananya seperti bunyi 
ayat di atas. 

Akhir ayat yang lalu berbicara tentang kekayaan Allah dan 
keterpujian-Nya. Dari sinilah al-Bigai bertitik tolak menghubungkannya. 
“Boleh jadi ada yang menduga kekayaan-Nya terbatas pada langit dan bumi, 
yang sebelum ayat ini telah disebut sebagai milik-Nya. Boleh jadi juga ada 
yang mengira demikian itu pujian atas-Nya. Nah, ayat di atas menyanggah 
dugaan ini dengan menyatakan seperti terbaca itu.” Demikian al-Biga'i. 

Apapun hubungan-Nya, yang jelas adalah Allah swt. Maha Kuasa. 
Nikmat-Nya tidak terbatas, pujian atas-Nya melimpah tanpa akhir. Ilmu 
dan pengaturan-Nya mencakup segala sesuatu. Nah, ayat di atas melanjutkan 
bahwa gan seandainya apa yang di bumi dari setiap pohon yang tumbuh yakni 
dahan-dahannya menjadi pena-pena yang demikian banyak sehingga tidak 
dapat terlukiskan banyaknya, dan laut menjadi tinta, lalu ditambahkan 
kepadanya tinta sesudah habis dan kering-nya laut pertama itu sebanyak tujuh 
yakni banyak /awt lagi dan kesemuanya dijadikan tinta, niscaya tidak akan 
habis dituliskan kalimat-kalimat Allah. Karena kalimat-kalimat:Nya tidak 
terbatas sedang selain-Nya semua terbatas. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa 
lagi Maha Bijaksana. 

Penggunaan bentuk tunggal pada kata (3 px&) syajarah/ pohon, untuk 
mengisyaratkan bahwa yang dimaksud adalah setiap pohon, tidak tersisa 
satu pohon pun. Kalau ia berbentuk jamak, maka boleh jadi dipahami bahwa 
pohon-pohon yang dimaksud bukan semua pohon tetapi hanya banyak 
pohon, yakni tiga pohon ke atas. Karena demikianlah makna jamgk (plural) 
dari segi bahasa Arab. 

Berbeda-beda pendapat ulama tentang arti “kalimdt Allah” pada ayat 
ini. Ada yang memahaminya dalam arti kuasa-Nya, atau apa yang dapat 
diwujudkan-Nya, atau £a/4m-Nya, atau ilmu-Nya. Al-Bigai memahaminya 


Kelompok I!I ayat 27 Surah Luqman (31) 





dalam arti kalimat yang berkaitan dengan penciptaan dan pengaturan-Nya 
sejalan dengan firman Allah: 

Sia BG 
“Sesungguhnya perintah-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata 
kepadanya: “Jadilah!”, maka terjadilah ia” ((9S. Yasin (36J: 82). 

Thahir Ibn “Asyir memahami kata ka/imdt adalah kalam yakni firman- 
firman-Nya. Yakni kalðm yang mengandung penyampaian kehendak Allah 
kepada sebagian makhluk-Nya seperti yang disampaikan-Nya kepada 
malaikat-malaikat atau selain mereka. Demikian juga kepada makhluk- 
makhluk atau unsur-unsur yang disiapkan untuk tercipta, yang dikatakan 
kepadanya “kun fa yakun.” Termasuk juga wahyu-wahyu yang telah 
disampaikan-Nya kepada para nabi dan rasul terdahulu dan yang akan 
disampaikan-Nya kepada Nabi Muhammad saw. Yakni, kalau itu semua 
akan ditulis dengan menggunakan pena dari dahan-dahan pohon kayu dan 
tinta yang terdiri dari banyak laut, maka kesemuanya tidak akan cukup 
untuk menulisnya. Thabathaba'i menulis bahwa: Kalimat adalah lafaz yang 
menunjuk satu makna. Al-Qur'an menggunakannya untuk menunjuk wujud 
yang dilimpahkan Allah kepada sesuatu berdasar perintah-Nya, seperti bunyi 
QS. Yasin (36): 82, dan dengannya juga Allah menunjuk “Isa al-Masih. “Dia 
adalah kalimat-Nya yang Dia campakkan kepada Maryam” (OS. an-Nisa' MJ: 
171). Demikian tulisnya. 

Kata (DLS) kalimdt adalah bentuk jamak, tetapi jamak gillah, yakni 
yang mengisyaratkan sedikit. Agaknya bentuk itu yang dipilih bukan jamak 
yang menunjuk banyak (yamak katsrah) yaitu («JS ) kalim. Kata yang berbentuk 
jamak gillah ini digunakan untuk mengisyaratkan bahwa jamak yang sedikit 
saja sudah tidak mampu ditampung oleh keseluruhan pena dan laut itu, 
apalagi kalau yang banyak. 

Kata ( ois ) yamudduhbu terambil dari kata ( side) midid yaitu tinta. 
Sehingga kata yang digunakan ayat ini berarti ditambahkan tinta. Ini berbeda 
jika ayat tersebut menyatakan (642) yumidduhu dengan dhammah pada huruf 
ya yang terambil dari kata (ui) amadda yang berarti mendukung dan 
menambahkan tanpa mengisyaratkan bentuk dukungan dan tambahan itu. 

Kata (Jay ) sab'ah/ tujuh pada ayat ini, bukan dimaksud dengannya 
angka yang di bawah delapan dan di atas enam, tetapi ia bermakna banyak. 
Dengan demikian, tidak pada tempatnya dikatakan bahwa jika 


mendatangkan delapan laut, maka ka/mdt Allah akan dapat tertulis. 
x 


“ 





as | 
Tk Surah Luqman (31) Kelompok III ayat 28 
AYAT 28 > : 

A .. A Pia r a” ri Tas 2 ae WAH -y 
ETAD ai Aram AIO) BAG S Yi Sana NG = ka 


“Tidaklah penciptaan kamu dan tidak juga pembangkitan kamu melainkan hanyalah 
seperti satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat.” 


Begitu hebat kuasa dan £alimdt Allah. Jumlah umat manusia yang 
demikian banyak. Apalagi sejak kelahiran yang pertama sampai dengan 
kematian yang terakhir. Jumlah itu sama sekali tidak berarti di sisi Allah. 
Tidaklah penciptaan kamu semua di pentas bumi ini dan tidak juga pembangkitan 
kamu dari dalam kubur setelah kematian kamu melainkan hanyalah seperti 
menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Memang, yang sedikit dan 
yang banyak, yang mudah dan sulit dalam pertimbangan kamu, sama saja 
di sisi Allah. Tiada yang susah bagi-Nya sebanyak apapun. Sesungguhnya 
Allah Maha Mendengar segala apa yang berpotensi didengar, lagi Muha Melihat 
segala sesuatu yang berpotensi dilihat. 

Ayat ini membantah dalih yang biasa diucapkan oleh kaum musyrikin 
menyangkut penolakan mereka atas keniscayaan hari Kiamat. “Allah 
menciptakan kita bertahap, dari nuthfah bertahap hingga sempurna kejadian, 
orang peyorang maka bagaimana bisa Dia membangkitkan kita semua 
sckaligus, padahal kita manusia begitu banyak?” Demikian keberatan 
sementara kaum musyrikin yang dibantah ayat di atas. 

Penyebutan penciptaan dan pembangkitan mengandung isyarat tentang 
kuasa Allah membangkitkan manusia, yakni kekuasaan-Nya mencipta 
adalah bukti kekuasaan-Nya membangkitan kembali. Bukankah 
membangkitkan kembali “lebih mudah” daripada mencipta pertama kali? 
(Baca OS. ar-Rum [30]: 27). 

Ayat di atas ditutup dengan: sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi 
Maha Melihat. Penutup ayat ini dapat dipahami dalam arti bahwa dalih- 
dalih yang kamu tampilkan, sikap dan kelakuan kamu yang menunjukkan 
penolakan dan kedurhakaan, semua di dengar dan dilihat oleh Allah swt. 
Bisa juga penutup ini merupakan dalil lain tentang kuasa-Nya 
membangkitkan manusia, dari sisi bahwa keberatan kaum musyrikin tentang 
adanya kebangkitan adalah keterbatasan pengetahuan Allah, dibandingkan 
dengan apa yang akan dihimpun dan dibangkitkan. Orang-orang yang 
meninggal dunia telah bercampur bagian-bagian badannya dengan berbagai 

w 





Kelompok III ayat 29 Surah Lugmin (31) 


hal yang lain. Ada yang diterkam dan ditelan binatang atau yang telah larut 
dalam tanah, atau terbagi dalam berbagai lokasi. Allah menjawab bahwa 
itu mudah bagi-Nya karena Dia Maha Melihat. 

Keberatan yang lain adalah pembalasan yang akan diberi Allah itu 
berkaitan dengan perbuatan manusia yang demikian banyak. Ia berkaitan 
dengan ucapan-ucapan dan niat-niatnya. Menjawab keberatan itu, ayat di 
atas menegaskan bahwa semua itu bukanlah hambatan, karena Allah Maha 
Mendengar lagi Maha Melihat. 


AYAT 29 
- oú z 7 NENI 3o -2 et AA r 
Aa JA a S a E d JAD la A o y j i 
” 7 D Ea A P La # a 
KAP ae nk ag kn Sh ALA Ja JI gadis 
“Tidakkah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam 
ke dalam siang, dan Dia memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia menundukkan 


matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, 
dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 


Ayat yang lalu menguraikan kuasa-Nya mencipta dan membangkitkan 
manusia dari kubur. Ayat di atas mengajukan pertanyaan yang mengandung 
makna keheranan sekaligus kecaman kepada siapa pun yang tidak 
memperhatikan kuasa Allah dan menyesuaikan amal-amal-Nya dengan hasil 
perhatiannya itu. Ayat di atas bagaikan menyatakan: Wahai yang meragukan 
kebangkitan setelah kematian!, Tidakkah engkau memperhatikan bahwa 
sesungguhnya Allah melalui sistem yang ditetapkan-Nya dan yang berada di 
bawah kendali-Nya senantiasa memasukkan sebagian dari malam ke dalam 
siang, sehingga berkurang waktu malam dan bertambah waktu siang. Dan 
Dia sendiri pula yang senantiasa memasukkan sebagian dari waktu siang ke 
dalam malam, sehingga bertambah waktu malam. Dan Dia menundukkan 
matahari dan bulan dengan menetapkan untuk keduanya hukum-hukum alam 
yang mengatur secara teliti perjalanannya, dan masing-masing berjalan sampai 
kepada waktu yang ditentukan. Matahari terbit dari sebelah Timur ke Barat, 
Bulan beredar mengelilingi matahari dengan kecepatan 30 km perdetik dan 
menyelesaikan sekali putaran sekitar 365,25 hari, dan lain-lain ketentuan- 
Nya. Dan apakah engkau tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan? Siapa yang mengatur malam dan 


+ 


ie Er r 


AN l Surah Luqman (31) Kelompok III ayat 30 
SP i B° 





siang demikian teliti, serta menundukkan matahari dan bulan, pastilah Maha 
Mengetahui. Kalau yang demikian teliti saja diketahui-Nya, maka pasti 
lebih-lebih amal-amal manusia. Rujuklah ke ayat 20 surah ini untuk 
memahami kata ( ew ) sakbkhara. 

Kalimat ( p— Jet Jl) 1/4 gjalin musamman, selain bermakna ketentuan 
waktu perjalanannya di alam raya ini, dapat juga berarti bahwa 
perjalanannya seperti itu akan berlanjut hingga waktu yang ditentukan. 
Menjelang Kiamat, matahari tidak akan terbit dari sebelah Timur. 
Kecepatannya akan berkurang dan akan terjadi tabrakan dengan benda- 
benda angkasa yang lain, sehingga tibalah waktu yang ditentukan Allah 
untuk kehancuran alam, lalu kebangkitan manusia dari kuburnya. 

Ayat di atas ditutup dengan firman-Nya: dan apakah engkau tidak 
memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan. Pertanyaan ini seandainya diketahui oleh yang ditanyai — yang 
dalam hal ini adalah para pendurhaka — mereka tetap dianggap tidak 
mengetahuinya, karena mereka durhaka. Mereka tidak merasa bahwa Allah 
melihatnya. Dan dengan demikian, mereka bagaikan tidak mengetahui 
bahwa Allah mengetahui semua kegiatannya. Nah, karena itu kepadanya 
diajukan pertanyaan yang mengandung keheranan dan kecaman itu. 

Selanjutnya rujuklah ke OS. al-Hajj (22: 61 dan QS. Al “Imran (3): 
27 untyk memahami lebih banyak makna ayat ini. 


AYAT 30 
SN Ai A abi ofa Joji wgs a a Oh gadi pan ok aah 
tr 


“Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah, Dialah Yang Haq dan 
sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah, dialah yang batil, dan 
sesungguhnya Allah, Dialah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar.” 


Kuasa Allah yang demikian itu yakni antara lain yang disebut pada 
ayat yang lalu menyangkut pengaturan malam dan siang, bahkan alam raya, 
adalah karena sesungguhnya Allah, hanya Dialah Tuhan Yang Hag yang wujud 
dan terlaksana apa yang Dia kehendaki. Dan sesungguhnya apa saja yang mereka 
seru selain Allah seperti berhala-berhala, dialah yang batil yang tidak mampu 
melakukan sesuatu lagi pasti akan lenyap, karena selain Allah adalah 

w 


=“ 


Kelompok III ayat 30 Surah Lugmin (31) 





makhluk. Dan sesungguhnya Allah, hanya Dialah Yang Maha Tinggi lagi Maha 
Besar. 

Kata (31) alagg maknanya berkisar pada kemantapan sesuatu dan 
kebenarannya. Lawan dari yang batil/ lenyap adalah Kag. Sesuatu yang mantap 
tidak berubah juga dinamai gag. Demikian juga yang mesti dilaksanakan atau 
yang wajib. 


Nilai-nilai agama adalah gag, karena nilai-nilai tersebut harus selalu 
mantap tidak dapat diubah-ubah. Sesuatu yang tidak berubah sifatnya pasti. 
Dan sesuatu yang pasti menjadi benar, dari sisi bahwa ia tidak mengalami 
perubahan. 


Allah adalah a/-Hag karena Dia tidak mengalami perubahan sedikit 
pun. Dia wujud dan wujud-Nya bersifat wajib. Tidak dapat tergambar dalam 
benak bahwa Dia dapat disentuh oleh ketiadaan atau perubahan, 
sebagaimana yang dialami oleh makhluk. Dia yang berhak (yang mesti) 
disembah. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Dia juga Hag karena 
segala yang bersumber darinya pasti benar, mantap dan tidak berubah. Dia 
juga Haq karena segala yang dibuatnya adalah bag dan Dia pun selalu 
melakukan yang kag. Karena itu adalah kog melakukan perhitungan terhadap 
manusia karena keadilan adalah nilai yang bag, dan karena kesempurnaan 
keadilan tidak?dapat terpenuhi dalam hidup dunia ini. Maka merupakan 
keniscayaan adanya hari di luar kehidupan dunia ini, yaitu hari Akhirat, 
dan di sanalah manusia akan dibangkitkan setelah kematiannya. Dan itu 
merupakan baq, yakni kepastian yang dilakukan oleh Yang Maha Haq. 

Kata (15!) al- Aliyy yang terdiri dari huruf-huruf (—5) Gain, (HJ) lam 
dan (4) y4' atau (4) wauw, menunjuk kepada makna ketinggian yang 
merupakan antonim dati kerendahan, material maupun immaterial. Dari sini 
kemudian lahir makna-makna lainnya seperti, sombong karena yang 
bersangkutan merasa dirinya lebih tinggi dari yang lain, menaklukkan dan 
mengalahkan karena keduanya berkedudukan lebih tinggi dari yang 
ditaklukkan dan yang dikalahkan. Allah swt. Maha Tinggi, sekaligus 
menaklukkan seluruh mahkluk-Nya. Allah Maha Tinggi dan tidak ada 
ketinggian, yang hampir menyamai apalagi yang sama atau melebihi 
ketinggian-Nya. Sedemikian tinggi-Nya sehingga Dia tidak dapat terjangkau 
dan tidak ada yang serupa dengan-Nya bahkan yang mendekati sifat dan 
kedudukan-Nya: 





Surah Lugmdn (31) Kelompok !II ayat 31 


Sementara ulama memerinci pengertian ketinggian-Nya pada 
ketinggian dzat-Nya dan ketinggian kedudukan-Nya. Ketinggian, 
kedudukan-Nya adalah kesempurnaan yang diniscayakan oleh sifat-sifat 
terbaik/al-Asm4” al-Husnd yang disandang-Nya. Adapun ketinggian-Nya 
dari segi dzat, adalah karena pengetahuan tentang siapa Dia tidak terjangkau 
kecuali oleh-Nya sendiri, dan karena Dia yang mencakup seluruh tempat, 
dan Dia yang wujud sebelum semua penciptaan yang masjid. 

Kata ( pe!) a/-kabir terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf- 
huruf kåf, bå? dan rå’ yang berarti antonim kecil. Sementara ulama 
berpendapat bahwa kebesaran adalah keagungan dan kekuasaan. Menurut al- 
Ghazali, kebesaran adalah kesempurnaan dzat. Dan yang dimaksud dengan 
dzat adalah wujud-Ņya, sehingga kesempurnaan dzat-Nya adalah 
kesempurnaan wujud-Nya. Selanjutnya, kesempurnaan wujud ditandai oleh 
dua hal, yaitu keabadian dan sumber wujud. 

Allah kekal abadi. Dia awal yang tanpa permulaan dan akhir yang 
tanpa akhir. Tidak dapat tergambar dalam benak, apalagi dalam kenyataan 
bahwa Dia pernah tiada atau satu ketika akan tiada. Allah adalah dzat 
yang wajib wujud-Nya. Berbeda dengan makhluk yang wujudnya didahului 
oleh ketiadaan dan diakhiri pula oleh ketiadaan. Dari segi sumber wujud, 
Dia adalah sumbernya, karena setiap yang maujud pasti ada yang 
mewujudkannya. Mustahil sesuatu dapat mewujudkan dirinya sebagaimana 
mustahil pula ketiadaan yang mewujudkannya. Jika demikian, benak kita 
pasti berhenti pada wujud yang wajib dan yang merupakan sumber dari 
segala yang wujud. Dialah Allah yang Maha Besar itu. 

Rujuk jugalah ke QS. al-Hajj [22]: 62 untuk mendapat informasi 
tambahan! 


AYAT 31 

HS A O aie a Abhi Tata ana PI ai lah oli di 
gri ? 5 Ka je J$ SS 

“Tidakkah kamu melihat bahwa sesungguhnya kapal berlayar di laut dengan nikmat 

Allah, supaya Dia memperlihatkan kepada kamu sebagian dari tanda-tanda-Nya. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua 


orang yang sangat sabar lagi banyak bersyukur.” 
Y 





Kelompok III ayat 31 Surah Lugmdn (31) 


Ayat di atas merupakan bukti lain dari kuasa Allah, setelah pada 
ayat yang lalu dikemukakan bukti-bukti yang berkaitan dengan tiga hal" 
yaitu siang, malam dan penundukan matahari dan bulan. Al-Biga'i 
menjadikan ayat ini sebagai bukti tentang ketiga hal yang disebut itu. Ulama 
ini menulis bahwa Allah di sini mengingatkan bahwa perjalanan kita dalam 
kehidupan ini seperti perjalanan bintang-bintang di garis edarnya dan seperti 
perjalanan umur kita dalam hari-hari yang kita lalui, sampai akhirnya Dia 
memasukkan kita ke laut kematian, serupa dengan keadaan malam dan 
siang yang masing-masing dimasukkan pada yang lain hingga menghilang, 
sehingga ia bagaikan tidak pernah ada. Kalau bukan karena keesaan Allah, 
serta sifat-Nya yang haq, maka semua itu tidak akan terlaksana. Demikian 
lebih kurang al-Biga'i.. - 

Apapun hubungannya, yang jelas ayat di atas bagaikan menyatakan: 
Tidakkah kamu melihat dan memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal yang 
kecil atau yang besar berlayar di laut dengan nikmat Allah, sambil membawa 
muatan yang bermanfaat buat kamu. Dia telah menetapkan sekian 
ketentuan sehingga betapa pun berat dan besarnya kapal, ia tetap akan 
mengapung. Allah melakukan itu supaya Dia memperlihatkan kepada kamu 
sebagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian 
hebat dan menakjubkannya 11x benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua 
orang yang sangat sabar lagi banyak bersyukur. 

Kata ( ù konu ) bi ni matillih dipahami oleh sementara ulama dalam 
arti igsn-Nya, yakni berkat hukum-hukum alam yang ditetapkan-Nya. 
Dengan pandangan sederhana, orang akan bertanya mengapa jarum 
tenggelam ke dasar laut, sedang kapal yang demikian besar dan berat dapat 
terapung dan berlayar? Jelas ada izin Allah sehingga hal itu menjadi 
demikian. Pasti ada hukum-hukum alam yang ditetapkan-Nya. Salah satunya 
adalah ketetapan yang kemudian ditemukan oleh Archimedes dan yang 
dikenal dengan hukum “Gaya Apung” atau Hukum Archimedes, serta masih 
banyak lagi hukum-hukum yang lain. Demikian pula misalnya jika cuaca 
tidak seperti dalam batas kadar yang ditetapkan Allah, niscaya laut akan 
membeku atau kering sama sekali. Dan masih banyak lainnya. 

Selanjutnya, karena hukum-hukum alam yang merupakan rahmat 
Allah itu dapat dimanfaatkan dengan baik oleh manusia, maka ia pun 
merupakan nikmat-Nya. Lebih dari itu, Allah pun masih tetap memelihara 
manusia dari sekian banyak bahaya yang dapat muncul dalam aneka situasi 
pelayaran. w 





Surah Luqman (31) Kelompok III ayat 32 


Ada juga yang memahami kata bi niSwatilldh dalam arti bersama nikmat 
Allah, yakni mengangkut aneka muatan yang merupakan nikmat Allah. 
Apapun maknanya, yang jelas penyebutan kata (10m ) 11 mah mengisyaratkan ` 
perlunya hal tersebut disyukuri manusia. 

Banyak tanda-tanda kekuasaan Allah yang dapat dipetik dengan 
memperhatikan pelayaran seperti angin, air, kepadatan kapal tanpa 
tenggelam, laut serta isinya yang beraneka ragam laut dan hukum-hukum 
alam yang berkaitan dengannya dan lain-lain. 

Kata (je) shabbar dan kata (S4) syakâr keduanya adalah bentuk 
hiperbol dari kata sh4bir/ penyabar dan syakir/ yang bersyukur. Kedua kata yang 
digabung tanpa kata penghubung itu mengisyaratkan bahwa kehidupan 
manusia tidak akan lupy dari anugerah yang menuntutnya banyak bersyukur, 
serta cobaan yang mengharuskannya banyak bersabar. Dalam konteks ini 
Nabi Saw. bersabda: “Aku takjub dengan keadaan seorang mukmin. Jika 
dia memperoleh nikmat, dia bersyukur. Dan jika dia ditimpa musibah, dia 
bersabar. Maka semua urusannya selalu baik.” 

Nikmat-nikmat yang demikian banyak dapat terlihat ketika berlayar, 
yang menuntut kesyukuran yang banyak. Apalagi laut jauh lebih luas dari 
daratan. Ancamannya pun yang relatif lebih besar. Nah, kesemua itu 
menuntut kesabaran dan kesyukuran berganda. Itulah agaknya yang menjadi 
sebab mengapa ayat ini ditutup dengan kedua sifat tersebut dalam bentuk 
hiperbol itu. 


AYAT 32 
2. p oa as, De o 5 P” zd wasr," (S 
PN SI Ata G Gg A alia A ES MEIS Ea a Nat 
7 za PE e r e an r2 A Apei? 
gry Tal y= JS 3! Wu A Lag asia Had 
“Dan apabila mereka dinaungi oleh ombak seperti gunung-gunung, mereka menyeru 
Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. Maka tatkala Allah 
menyelamatkan mereka ke daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan 


yang lurus. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami, selain orang-orang 
yang sangat tidak setia lagi sangat kufur.” 


Kaum musyrikin yang diajak memperhatikan tanda-tanda kekuasaan 


Allah yang diuraikan oleh ayat-ayat yang lalu, enggan memperhatikannya. 
Mereka melanjutkan kedurhakaan dan pengikaran terhadap keesaan Allah 
w 





Surah Lugmdn (31) Kelompok III ayat 32 


Ada juga yang memahami kata bi niSmatillah dalam arti bersama nikmat 
Allah, yakni mengangkut aneka muatan yang merupakan nikmat Allah. ` 
Apapun maknanya, yang jelas penyebutan kata (Zam) #i mah mengisyaratkan 
perlunya hal tersebut disyukuri manusia. 

Banyak tanda-tanda kekuasaan Allah yang dapat dipetik dengan 
memperhatikan pelayaran seperti angin, air, kepadatan kapal tanpa 
tenggelam, laut serta isinya yang beraneka ragam laut dan hukum-hukum 
alam yang berkaitan dengannya dan lain-lain. 

Kata (je) shabbdr dan kata (y X4) syakir keduanya adalah bentuk 
hiperbol dari kata sh4bir/ penyabar dan syakir/ yang bersyukur. Kedua kata yang 
digabung tanpa kata penghubung itu mengisyaratkan bahwa kehidupan 
manusia tidak akan lupug dari anugetah yang menuntutnya banyak bersyukur, 
serta cobaan yang mengharuskannya banyak bersabar. Dalam konteks ini 
Nabi Saw. bersabda: “Aku takjub dengan keadaan seorang mukmin. Jika 
dia memperoleh nikmat, dia bersyukur. Dan jika dia ditimpa musibah, dia 
bersabar. Maka semua urusannya selalu baik.” 

Nikmat-nikmat yang demikian banyak dapat terlihat ketika berlayar, 
yang menuntut kesyukuran yang banyak. Apalagi laut jauh lebih luas dari 
daratan. Ancamannya pun yang relatif lebih besar. Nah, kesemua itu 
menuntut kesabaran dan kesyukuran berganda. Itulah agaknya yang menjadi 
sebab mengapa ayat ini ditutup dengan kedua sifat tersebut dalam bentuk 
hiperbol itu. 


AYAT 32 
AI Ata Ladi gadi AI imah ANI 423 JENG a Br 
A Haa saa A -nA a 20 
ANI asa ep ya skor lag La to 
“Dan apabila mereka dinaungi oleh ombak seperti gunung-gunung, mereka menyeru 
Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. Maka tatkala Allah 
menyelamatkan mereka ke daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan 


yang lurus. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami, selain orang-orang 
yang sangat tidak setia lagi sangat kufur.” 


Kaum musyrikin yang diajak memperhatikan tanda-tanda kekuasaan 

Allah yang diuraikan oleh ayat-ayat yang lalu, enggan memperhatikannya. 

Mereka melanjutkan kedurhakaan dan pengikaran terhadap keesaan Allah 
w 


Kelompok III ayat 32 Surah Luqman (31) 





swt. Karena itu ayat di atas tidak lagi mengarahkan pembicaraan kepada 
mereka. Allah berpaling enggan melihat para pendurhaka, dan berfirman: 4 
Orang-orang beriman akan sabar dan bersyukur, karena menyadari betapa 
besar dan jelas tanda-tanda yang ditemukan pada ciptaan Allah itu. Sedang 
yang kafir tidak menarik pelajaran dan enggan menemukan bukti, karena 
itu mereka tidak bersabar dan tidak juga bersyukur. Dan apabila mereka 
berlayar lalu dinaungi dan diombang-ambingkan oleh ombak dan gelombang 
yang besar dan tingginya seperti gunung-gunung, atau awan, maka saat itu 
para pendurhaka demikian takut dan segera mencari perlindungan. Ketika 
itu mereka membuang berhala-berhala mereka lalu mereka menyeru Allah 
dan bermohon dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya sambil berjanji untuk 
taat dan patuh. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sehingga mereka 
sampai ke daratan, mereka semua bergembira /a/u mereka terbagi menjadi 
dua kelompok. Sebagian mereka yang jumlahnya tidak banyak tetap menempuh 
jalan yang lurus menepati tekadnya untuk mengesakan Allah, dan mensyukuri 
nikmat-Nya, dan sebagian yang lain yang merupakan kelompok besar 
mengingkari janji dan melupakan nikmat Allah. Kelompok pertama itulah 
yang sabar dan bersyukur sedang kelompok kedua tidak demikian. Dan 
memang demikianlah halnya, tidak ada yang mengingkari ayat-ayat, nikmat 
dan anugerah Kami — apalagi setelah diselamatkan — selain orang-orang yang 
sangat idak,setia lagi sangat kufur yakni berlebih-lebihan dalam kekufurannya. 

Kata (gak) ghasyiyahum terambil dari kata (stadt) alghisya” yakni 
, penutup. Sesuatu yang menutup berada di atas dan menyelubungi apa yang 
ditutupnya. Ayat di atas menggambarkan ombak yang demikian besar 
sehingga menyelimuti penumpang kapal. 

Kata ( HES ) azh-zhulal adalah jamak ( aib ) ghullah yaitu sesuatu yang 
menaungi. Awan menaungi seseorang, demikian juga gunung pada saat 
seseorang berada di lerengnya. Kedua makna ini dapat merupakan maksud 
kata ayat di atas. 

Kata («) min pada kata («4 ) fa minhum bermakna sebagian. Ayat 
di atas tidak menyebut sebagian yang lain. Ini mengisyaratkan bahwa 
sebagian yang disebut itu adalah sebagian kecil. Di sisi lain, penggunaan 
kata :/4 yang mengandung arti batas, bukan f7 yang mengesankan 
kemantapan, mengisyaratkan bahwa begitu mereka sampai di daratan — 
walau pada batas awal darinya — yakni di pantai dan belum lagi menetap 
secara mantap, mereka langsung melupakan nikmat keselamatan yang 


mereka peroleh. A 


Surah Lugmdn (31) Kelompok III ayat 33 





Kata ( asin) mugtashid terambil dari kata (4.08!) akgashd yaitu moderasi 
yakni yang hidup antara rasa takut dan harapan. Ada juga yang memahaminya, 
dalam arti peringkat pertengahan, yakni dia bukan termasuk orang durhaka, 
tetapi dalam saat yang sama bukan juga orang yang sangat taat beragama. 
Ini serupa dengan firman-Nya: 


GA pin Ini (Ain) bom ii Sei Wi A3 

sh “ra yk AS ali by ce 
“Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara 
hamba-hamba Kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, 
dan di antara mereka adg yang pertengahan, dan di antara mereka ada (pula) yang 
lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia 
yang amat besar” (OS. Fathir (35): 32). 

Atas dasar itu ada yang memahami penyifatan mugtashid pada ayat 
surah ini dalam arti teguran. Seakan-akan ayat ini menyatakan: “Kelompok 
kecil itu, kendati telah melihat marabahaya laut yang demikian dahsyat, 
namun masih biasa-biasa saja pengamalannya. Seharusnya mereka bergegas 
melaksanakan tuntunan Allah.” 

Kata (&) #hattdr terambil dari kata (ysx) khatara yang berarti sangat 
tidak sets. Patron kata ayat ini menunjukkan makna hiperbol, dengan 
demikian yang bersangkutan amat sangat tidak setia dan sering kali 
melakukan sifat buruk itu. 


AYAT 33 

A Siya Y3 oa) ye Mg ja Yg ; MASA AS | A Sm Arit 

du SAY) but Adi KAN ip adi 246 Ta 
ay 5, rat 


“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu, dan takutilah suatu bari di 
mana seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak, dia tidak 
akan dapat (pula) menolong bapaknya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah adalah 
benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan 
jangan (pula) penipu memperdayakan kamu terhadap Allah.” 


Kelompok III ayat 33 Surah Luqman (31) 





Setelah ayat-ayat yang lalu menguraikan aneka bukti keagungan-Nya, 
serta membuktikan pula keniscayaan kiamat, dan setelah menguraikan 
bencana yang dapat menimpa mereka di dunia berupa ombak yang seperti 
gunung-gunung, kini ayat di atas menyebutkan suatu peristiwa yang jauh 
lebih hebat dari ombak yang menggunung itu. Manusia seluruhnya diajak 
mempersiapkan diri menghadapinya: Wahai seluruh manusia, bertakwalah 
kepada Tuban Pemelihara dan Pembimbing kamu. Laksanakanlah perintah- 
Nya sepanjang kemampuan kamu, serta jauhi larangan-Nya, dan takutilah 
siksa yang akan terjadi pada suatu hari yang sungguh berbeda dengan hari- 
hari yang kamu kenal selama ini, di mana pada hari itu, seorang bapak — siapa 
pun bapak itu — tidak dapat menolong dan membela anaknya, dan seorang anak 
- dia — tidak akan dapat pula menolong dan membela bapaknya sedikit pun, 
walau pada salah satu salt pun ketika itu. Sesungguhnya janji Allah adalah 
benar adanya dan pasti akan sesuai dengan kenyataan. Maka janganlah sekali- 
kali kehidupan dunia yakni gemerlapannya memperdayakan kamu, dan jangan 
pula penipu yakni setan manusia dan jin memperdayakan kamu terhadap agama 
dan tuntunan Allah. 

Dalam QS. al-Baqarah [2]: 123, redaksi yang digunakan 
menginformasikan ketidakmampuan anak atau bapak dalam hal saling 
membantu adalah: 

aa G 
“Takutlah kamu kepada suatu hari di waktu satu jiwa (seseorang) tidak dapat 
“menggantikan jiwa (seorang) yang lain sedikit pun.” Perbedaan ini agaknya 
disebabkan karena ayat surah Lugman ini turun di Mekah, di mana ketika 
itu bercampur antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Ayah boleh jadi 
muslim dan anaknya kafir atau sebaliknya. Ketika itu boleh jadi ada di 
antara mereka yang menduga dapat saling membantu. Maka di sini 
ditegaskan ketiadaan bantuan itu, sambil menyebut “bapak dan anak.” 
Adapun ayat surah al-Bagarah, maka ia turun di Madinah, dan ketika itu 
kaum muslimin telah merupakan satu masyarakat tersendiri yang berpisah 
dengan kaum musyrikin. Perbedaan antara muslim dan kafir, telah demikian 
jelas. Ayat-ayat yang berbicara tentang keharusan memilih dan Rasul-Nya 
atas kepentingan apapun telah sekian banyak yang turun. (Baca misalnya 
QS. at-Taubah [9]: 24). Ini menjadikan dugaan yang muncul di Mekah itu, 
telah terkikis habis. Anak dan bapak pun telah menyatu, dan yang belum 
menyatu telah menyadari bahwa anak tidak dapat membantu ayahnya atau 


sebaliknya. x 


Surah Luqman (31) Kelompok III ayat 33 





Redaksi yang digunakan ayat di atas ketika berbicara tentang 
kemungkinan pembelaan dan pertolongan bapak, berbeda dengan 
redaksinya ketika berbicara tentang pertolongan anak kepada bapak. Ayah 
yang kasih sayangnya terhadap anak tidak pernah putus dan selalu siap 
membela setiap saat — sekarang hingga masa datang — dilukiskan 
pembelaannya dengan kata kerja masa kini dan datang (« &) yajzé. Di sisi 
lain, karena anak baru dapat membantu ayahnya pada saat dia dewasa, 
uraian tentang kemungkinan pembelaannya disebut kemudian, dan karena 
itu pula kata yang digunakan adalah yang menunjuk kesiapan di masa datang 
yakni (tr) jagin dalam arti akan membela. Di sisi lain, ada penekanan pada 
uraian tentang pembelaan anak. Redaksinya menggunakan jumlah ismiyah/ 
nominal sentence yang mengandung makna kemantapan, sedang pembelaan 
bapak dalam bentuk judMih f liyah/ verbal sentence. Ini agaknya mengisyaratkan 
kewajiban anak di dunia untuk membela dan menolong ayahnya, karena 
boleh jadi tidak timbul belas kasih kepada orang tuanya sehingga dia tampil 
tampil membelanya. 

Selanjutnya, ketika berbicara tentang anak, ayat di atas menambahkan 
kata (48) huwa/ dia, ini — menurut al-Biga4 — untuk mengisyaratkan bahwa 
yang tidak berperan membela sang ayah adalah diri sang anak. Tetapi boleh 
jadi Allah mengizinkan untuk memberi manfaat jika ada syarat-syarat yang 
memungkinkannya. 

Ayat di atas tidak menyebut ibu boleh jadi karena kelemahannya, 
sehingga kaum ibu walau memiliki rasa kasih yang sangat dalam tetapi 
karena pembelaan ayah lebih menonjol maka ayahlah yang disebutkan. 
Kalau ayahpun tidak mampu maka tentu lebih-lebih lagi ibu, dan yang 
lebih tidak mungkin adalah semua orang apalagi yang tidak memiliki 
hubungan darah dan kasih sayang dengan yang bermaksud ditolong. 

Ayat di atas mendahulukan penyebutan kata («& &) ygjgf menolong 
atas kata (“J4 ) wdlid/ bapak sehingga secara harfiah terjemahannya adalah: 
Tidak menolong seorang bapak anaknya. Begitu juga ketika berbicara tentang 
pertolongan anak terhadap ayahnya. Hal tersebut untuk menekankan bahwa 
pertolongan dalam bentuk apapun tidak akan dapat terlaksana. 

Ketika ayat di atas berbicara tentang pemerdayaan, kata ( MT ) 
taghurranakum mendahului kata (W4! 3Lb1) a-hayit ad-dunya. Demikian juga 
ketika berbicara tentang usaha pemerdayaan setan. Hal ini bertujuan 
menekan adanya pemerdayaan itu. Bahkan penekanan itu dipertegas lagi 
dengan mengulangi kata memperdayakan. Pertama, ketika berbicara tentang 


: è 


Kelompok III ayat 34 Surah Luqman (31) 





dunia, dan kali kedua ketika berbicara tentang setan. Ini mengisyatatkan 
bahwa gemerlapan dunia itu sendiri tanpa faktor lain, sudah cukup 
berpotensi memperdayakan seseorang, apalagi jika bergabung dengan 
pemerdayaan setan. Di sisi lain, setan dapat memperdaya, walaupun 
terhadap mereka yang tidak tepedaya oleh gemerlapan duniawi. Bukankah 
ada orang-orang yang zuhud, meninggalkan gemerlapan duniawi yang 
diperdaya setan, dengan berbagai cara? 

Kata ( j3) al-gharír terambil dari kata ( 5 ) ghirrah yang pada 
mulanya berarti lengah. Al-ghariir adalah yang menjebak seseorang saat 
kelengahannya. Yang dimaksud adalah setan. Ini antara lain terjadi bila 
seorang bersangka baik kepada Allah, tetapi amalnya tidak cukup atau buruk. 


AYAT 34 
s fst Ian a ae Take aa at aroa A 
Gadi 5 G II La (ag SNI J3 SA ade iis A oy 


EED E até I O E a o ieh di oei Gg KE G G 
“Sesungguhnya Allah, pada sisi-Nya pengetahuan tentang hari Kiamat, dan Dialah 
Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak 
satu jiwapum yang dapat mengetahui apa yang akan diusahakannya besok. Dan 


tidak satu jiwa dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah 
. Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” 


Setelah ayat yang lalu memperingatkan sekelumit dari apa yang 
terjadi di hari Kiamat, maka karena sering kali uraian tentang 
keniscayaannya dibarengi dengan pertanyaan kaum musyrikin tentang masa 
tibanya, maka ayat di atas melanjutkan sambil menunjukkan keluasan ilmu 
Allah swt. Ayat di atas menyatakan: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi- 
Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat. Tidak ada satu makhluk, 
betapapun tinggi kedudukannya, yang dapat mengetahui masa datangnya, 
dan Dialah Yang dari saat ke saat menurunkan hujan dalam berbagai bentuknya, 
cair atau membeku, dan di lokasi manapun Dia tetapkan, dar Dia pula 
yang terus menerus mengetahui apa yang ada dalam rahim. Bukan saja jenis 
kelaminnya, tetapi segala sesuatu yang berkaitan dengan janin, termasuk 
perincian nasibnya. Dan tidak satu jiwapun pandai atau bodoh yang dapat 
dengan pasti lagi rinci mengetahui apa yang akan diusahakannya besok serta 





Surah Lugmdn (31) Kelompok III ayat 34 





"ne 


dampak dan hasil usahanya itu. Dan tidak satu jiwa juga yang dapat mengetahui 
secara pasti di bumi mana, yakni di lokasi mana dan kapan dia akan mati. | 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. | 

Kata (ox) indah mengandung makna pengkhususan yakni hanya 
berada di sisi-Nya, tidak pada siapa pun selain-Nya. 

Kalimat (See! J4) yunasgilu aghaits/ Dia menurunkan hujan, dipahami 
oleh Ibn “Asyiir bukan sekadar dalam arti Allah yang menurunkan hujan, 
tetapi bahwa Dia Yang Mengetahui kapan turunnya hujan. Pendapat ini 
dapat didiskusikan. Betapapun sampai kini, Badan Meteorologi masih 
menggunakan istilah “Prakiraan Cuaca”, yakni mereka belum dapat 
memastikan. Yang mereka lakukan barulah berbentuk perkiraan, bahkan 
prakiraan. Penggunaan bentuk mudhari' atau kata kerja masa kini dan akan 
datang, untuk mengisyaratkan bahwa itu terjadi dari saat ke saat, kapan 
Allah menetapkanya. Di sisi lain, perlu diingat bahwa hingga kini, manusia 
belum — kalau enggan berkata “tidak mampu” — membendung hujan bila ia 
akan turun, terbukti dari bencana banjir yang terjadi di negara maju sekalipun, 
dan tidak juga mampu menurunkan hujan, terbukti masih banyaknya daerah- 
daerah di seantero dunia yang mengalami kekeringan. Kendati demikian, 
kita tidak harus memahami ayat ini dalam pengertian hanya Allah yang 
tahu kapan turunnya, apalagi menyatakan bahwa ini adalah salah satu gaib 
mutlak, yang tidak mungkin diketahui manusia. Memang Allah mengetahui 
turunnya hujan, bisa dipahami dalam arti kepastian kadar curahnya, dan 
| bahwa yang dimaksud dengan “hanya Allah yang menurunkannya “ adalah 
Dia yang menetapkan hukum-hukum alam dan sebab-sebab turunnya serta 
menciptakan bahan-bahan bagi turunnya hujan. 

Firman-Nya: ( pt> jju pin ) ya Tamu må fi al-arkåm/ mengetahui apa 
yang dalam rahim, dahulu dipahami banyak ulama dalam arti mengetahui jenis 
kelaminnya. Tetapi kini, ulama memahaminya lebih luas dari itu. Ini karena 
kata (te) m4 dapat mencakup segala sesuatu. Dalam konteks ayat ini adalah 
yang berkaitan dengan janin, misalnya, proses pertumbuhan janin, berat 
badan dan bentuknya, keindahanan dan keburukannya, usia dan rezekinya, 
masa kini dan masa depannya dan lain lain. 

Terasa ada perbedaan antara informasi ayat ini menyangkut 
pengetahuan-Nya tentang Kiamat, dengan pengetahuan-Nya tentang 
turunnya hujan serta apa yang di dalam rahim. Pengetahuan-Nya tentang 
Kiamat disertai dengan kata (0. ) Yndahu yang mengandung makna 
pengkhususan itu, sedang selainnya tidak secara mutlak demikian, sehingga 

ù 


Kelompok III ayat 34 Surah Luqman (31) 





dapat dipahami bahwa keduanya bukanlah termasuk gaib yang tidak 
diketahui kecuali oleh Allah. Perbedaan redaksi di atas boleh jadi 
mengisyaratkan bahwa manusia dapat mengetahui sekelumit tentang hal- 
hal yang disebut di sini, bila Allah menyampaikan kepadanya melalui salah 
satu cara penyampaian, misalnya penelitian ilmiah. Namun demikian, 
manusia dapat mengetahuinya dalam kadar pengetahuan manusia, bukan 
dalam kadar pengetahuan Allah. Karena pengetahuan-Nya sungguh berbeda 
dan tidak dapat dibandingkan dengan pengetahuan manusia, sebagaimana 
nanti akan penulis kemukakan. Adapun pengetahuan tentang masa 
datangnya Kiamat, maka ini, jangankan manusia biasa, manusia dan 
malaikat terpilih pun tidak akan mampu mengetahuinya. 

Dua hal terakhir yang disebut ayat di atas yakni tentang apa yang 
akan dikerjakan seseorang esok dan di mana dia akan mati, disajikan di 
sini bagaikan menyatakan kepada manusia: “Jangankan hal-hal yang sulit 
dan di luar diri kamu, hal yang berkaitan dengan diri kamu, menyangkut 
masa depan kamu yang terdekat, yakni besok, dan masa depan kamu yang 
terjauh — dalam kehidupan dunia ini dan yang sangat kamu khawatirkan 
kedatangannya yakni kematian — menyangkut kedua hal tersebut pun, kamu 
tidak mengetahuinya secara pasti dan rinci, apalagi hal-hal yang berada di 
luar diri kamu. 

Kata (2S) ) tadri/ mengetahui, tidak sepenuhnya sama dengan kata 
(ex) ya'lam yang juga diterjemahkan dengan mengetahui. Kata tadri 
mengandung makna upaya sungguh-sungguh, serta perhatian dan pemikiran. 
Karena itu, kata ini tidak digunakan menunjuk kepada pengatahuan Allah 
swt. Pengetahuan-Nya berbeda dengan pengetahuan manusia. 

Manusia tentu saja dapat meraih ilmu atau pengetahuan berkat 
bantuan Allah. Bahkan istilah “Alim pun digunakan al-Qur'an untuk manusia 
(QS. adz-Dzariyat (51): 28). Tetapi betapapun dalam dan luasnya ilmu 
manusia, terdapat sekian perbedaan antara ilmunya dan ilmu Allah. 

Pertama, dalam hal obyek pengetahuan. Allah mengetahui segala 
sesuatu, sedang manusia tidak mungkin dapat mendekati pengetahuan Allah. 
Pengetahuan manusia hanya bagian kecil dari setetes samudra ilmu-Nya. 
“Tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit” (OS. a-Isra” (17): 85). 

Kedua, kejelasan pengetahuan manusia tidak mungkin dapat mencapai 
kejelasan ilmu Allah. Penyaksian manusia yang paling jelas terhadap sesuatu 
hanya bagaikan melihatnya di balik tabir yang halus, tidak dapat menembus 


obyek yang disaksikan sampai ke batas terakhir. . 





Surah Luqman (31) Kelompok III ayat 34 


Ketiga, ilmu Allah bukan hasil dari sesuatu. Tetapi sesuatu itulah yang 
merupakan hasil dari ilmu-Nya. Sedang ilmu manusia dihasilkan dari adanya 
sesuatu. Untuk hal yang ketiga ini, Imam al-Ghazali memberi contoh dengan 
pengetahuan pemain catur dan pengetahuan pencipta permainan catur. Sang 
Pencipta adalah penyebab adanya catur, sedang keberadaan catur adalah 
sebab pengetahuan pemain. Pengetahuan Pencipta mendahului 
pengetahuan pemain, sedang pengetahuan pemain diperoleh jauh sesudah 
pengetahuan pencipta catur. Demikianlah ilmu Allah dan ilmu manusia. 

Keempat, ilmu Allah tidak berubah dengan perubahan obyek yang 
diketahui Nya. Karena itu, tidak ada kebetulan di sisi Allah, karena 
pengetahuan- Nya tentang apa yang akan terjadi dan saat kejadiannya sama 
saja di sisi-Nya. ih 

Kelima, Allah mengetahui tanpa alat, sedang ilmu manusia diraihnya 
dengan pancaindra, akal, dan hatinya, dan semuanya didahului oleh 
ketidaktahuan. 


Basi graig gati AST Jay K pala Y EAT oka an, 

ü yi “Saad 
“Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dalam keadaan tidak mengetahui 
sesuatu puh, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu 
bersyukur (dengan menggunakannya untuk meraih ilmu)” (OS. an-Nahl (16): 
78). 

Keenam, ilmu Allah kekal, tidak hilang dan tidak pula terlupakan. 
“Tuhanmu sekali-kali tidak lupa” (OS. Maryam (191: 64). Sedang manusia 
dapat melupakan ilmunya. 

Kata (mms$3) taksibu terambil dari kata (LS) kasb, yaitu apa yang 
diupayakan oleh manusia yang diduganya dapat menghasilkan manfaat atau 
menampik mudarat atau yang diduganya demikian, walau kenyataannya 
tidak demikian. Kasb dapat berbentuk ucapan, maupun perbuatan, bahkan 
niat dan motivasi seseorang. Bukankah Allah menyatakan bahwa Dia akan 
meminta pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan oleh hati kita? (Baca 
QS. al-Baqarah (2): 225). Jika demikian, kata («mg ) taksibu mengandung 
makna yang sangat luas. Di samping perbuatan dan ucapan, juga sebab- 
sebab dan faktor-faktor yang menyertainya dan motivasi serta niat ketika 
melakukannya. Manusia hanya dapat menguasai sekelumit dari masa kininya, 


Kelompok III ayat 34 Surah Luqman (31) 





untuk beberapa menit, atau bahkan detik. Sesudah itu, dia tidak lagi dapat 
memastikannya. Ini walaupun dia berupaya, memberi perhatian dan berpikir» 
untuk “mengetahuinya”, sebagaimana dipahami dari kata (i5 34} /adrí yang 
digunakan ayat di atas. 

Ayat-ayat di atas menggambarkan sekian hal yang tidak diketahui 
atau tidak sepenuhnya diketahui manusia. Sebenarnya, masih banyak lainnya 
yang tidak diketahui manusia, apalagi yang berkaitan dengan kehidupan 
ukhrawi atau metafisika. 

Ayat di atas ditutup dengan firman-Nya: (se eek? ği ol) inna Allah 
“Alimun Khabtr/ sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal, Ini 
agaknya untuk mengisyaratkan bahwa apa yang tidak diketahui oleh 
seseorang atau siapa prmn, diketahui dalam segala perinciannya oleh Allah 
swt. 

Kedua sifat Allah ini sering kali juga diterjemahkan dengan Maha 
Mengetahui, tetapi sebenarnya ada perbedaan antara keduanya. Alim 
berkaitan dengan pengetahuan-Nya tentang segala sesuatu ditinjau dari sisi- 
Nya bukan dari sisi sesuatu yang diketahui itu. Sedang Khabir adalah 
keluasan pengetahuan-Nya menyangkut perincian obyek yang diketahui 
itu. Di sini, sisi penekanannya bukan pada Dia Yang Maha Mengetahui, 
tetapi pada sesuatu yang diketahui itu. 

Terdapat tiga ayat dalam al-Guran yang merangkaikan sifat Khabir 
dengan “4/fm. Konteks ketiganya adalah hal-hal yang mustahil atau amat 
sangat sulit diketahui manusia. Pertama, tempat kematian yakni ayat yang 
ditafsirkan ini. (QS. Luqman (31): 34). Kedua, kualitas kemuliaan dan takwa 
seseorang, yaitu firman-Nya: 

nd ah NO SE ad as KA di 
“Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa, 
sesungghnya Allah Aftmun Khabir/ Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (OS. 
al-Hujurat (49):13). Ketiga, rahasia yang sangat dipendam. Dalam hal ini 
kasus pembicaraan rahasia antara istri-istri Nabi saw.; “Aisyah dan Hafshah 
ra. menyangkut sikap mereka kepada rasul yang lahir akibat kecemburuan 
mereka terhadap istri Nabi yang lain, Zainab ra.: Tatkala dia yakni Nabi 


Muhammad saw. memberitahukan pembicaraan antara Hafsah dan “Aisyah, 
lalu dia yakni Hafsah bertanya kepada Nabi saw.: 





Surah Lugmdn (31) Kelompok III ayat 34 


“Siapakah yang telah memberitahu hal ini kepadamu?” Dia yakni Nabi saw. 
menjawab: “Telah diberitahu kepadaku oleh al'Alim al-Khabir/ Yang Maha 
Mengetahui lagi Maha Mengenal” (OS. at-Tahrim (66): 3). 

Surah ini ditutup dengan menyebutkan hal-hal yang disembunyikan 
Allah bagi manusia, karena di sana terdapat hikmah. Banyak kemaslahatan 
yang akan terabaikan jika hal-hal itu diungkap. Ia diakhiri dengan 
menetapkan pengetahuan Allah yang menyeluruh dan rinci khususnya 
tentang kiamat. Awal surah ini berbicara tentang kitab-Nya yang penuh 
hikmah, serta yang merupakan petunjuk dan rahmat yang diterima baik 
oleh al-Muhksinin yang meyakini adanya kiamat. Demikian uraian awal surah 
bertemu dengan uraian akhirnya. Sungguh Maha Benar yang menurunkan 
kitab suci yang penuh,hikmah ini. Semoga kita memperoleh secercah 
cahayanya. Amin, Wa Allah Alam. 


Surah as-Sajdah 


Surah ini terdiri dari 30 ayat, 
termasuk golongan surah-surah Makkiyyah 
karena diturunkan di Mekah sebelum Hijrah. 
Surah ini dinamakan AS-SAJDAH 
yang berarti “Sujud”, 
karena pada ayat 15 
terdapat ayat sajdah. 





SURAH AS-SAJDAH 


urah as-Sajdah adalah surah Makkiyyah menurut mayoritas 
FS ulama. Ada yang mengecualikan empat ayat, yaitu ayat 18 

sampai dengan ayat-21 yang diriwayatkan turun berkaitan 
dengan duel antara Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib dengan al-Walid Ibn “Uqbah 
pada Perang Badr. Ada lagi yang mengecualikan ayat 16 dan 17, namun 
riwayat-riwayat itu tidak di dukung banyak ulama. 

Surah ini mempunyai banyak nama, yang paling populer adalah “Surah 
as-Sajdah” bukan sekadar as-sgjdah. Ada juga yang menamainya dengan Alif 
Lim Mim Tangi! sesuai bunyi ayat pertamanya dan kata pertama pada 
ayatnya yang kedua. Sahabat Nabi saw, Jabir Ibn “Abdillah ra. 
menyampaikan bahwa Nabi saw. tidak tidur kecuali setelah membaca “Alif 
Lim Mim Tang! dan Tabiraka Alladgf Biyadihi al-Mulk.” Abu Hurairah ra. 
menamainya Alif Ldm Mim Tanzflu as-Sajdah. Sahabat Nabi saw. itu berkata: 
“Pada hari Jumat, dalam shalat fajar Nabi saw membaca Alif Lam Mim 
Tangilu as-Sajdah dan Hal Ata 'ald al-Insan. Ada juga yang menamainya surah 
al-Madhijf' karena pada ayat 16 disebut kata ini. Juga dinamai Surah Sajdah 
Luqmån karena penempatannya sesudah surah Lugman. 

Tema utamanya, serupa dengan tema utama surah-surah Makkiyyah, 
yaitu ajakan tunduk kepada Allah Yang Maha Esa, Pencipta alam raya dan 
manusia, serta Pengaturnya. Juga tentang kebenaran Nabi Muhammad saw. 
yang kepada beliau diwahyukan al-Qur'an serta kepercayaan akan 
keniscayaan kiamat. Demikian pandangan Sayyid Quthub. Thabathaba'i 


171 





Surah as-Sajdah (32) 


menekankan temanya pada uraian tentang penciptaan, kebangkitan dan 
pembuktiannya, serta bantahan atas dalih yang terlintas dalam benak 
menyangkut hal tersebut sambil mengisyaratkan tentang kenabian dan kitab 
suci. 

Al-Biqa“i berpendapat bahwa tujuan utama surah ini adalah 
peringatan kepada orang-orang kafir menyangkut kitab al-Qur'an ini, yang 
menyampaikan berita gembira kepada yang berbakti bahwa mereka akan 
masuk ke surga dan terhindar dari neraka. Namanya as-Sgjdah mencerminkan 
hal tersebut, karena ayat-ayatnya mengajak kepada ketundukan dan 
melarang keangkuhan. Demikian juga namanya yang lain yakni Alif Lâm 
Mím Tanzil. Ini mengisyaratkan perlunya memperhatikan semua kandungan 
surah. Demikian pandangan al-Biqâʻ. 

Surah ini turun sesudah surah an-Nahl dan sebelum surah Nuh. Dia 
adalah surah ke 73 dati segi perurutan turunnya dan ke 32 dari segi 
penempatannya dalam Mushhaf. 


KELOMPOK I 


(AYAT 1 - 9) 





AYAT 1-2 
KP ali Tp add Ii pd 


“Alif, Ldm, Mim. Penurunan al-Kitab tidak ada keraguan padanya, dari Tuhan 
semesta alam.” 


Awal Surah yang lalu menguraikan tentang turunnya al-Qur'an dengan 
penuh hikmah, dan pada akhir surah berbicara tentang pengetahuan Allah 
yang mencakup segala sesuatu termasuk apa yang tidak terjangkau oleh 

- manusia. Pada surah ini sekali lagi Allah membuktikan hikmah dan keluasan 
ilmu-Nya serta kebenaran kitab suci yang diturunkan-Nya, yang siapa pun 
tidak akan mampu membuat semacamnya. Allah berfirman: Alif, Lim, Mim, 
adalah huruf-huruf yang membentuk kata dan kalimat al-Our'an yang juga 
kamu gunakan. Kalau kamu ragu tentang kebenarannya, maka buatlah 
semacam al-Qur'an dengan menggunakan huruf-huruf yang sama itu. Tetapi 
yakinlah bahwa kamu tidak akan mampu walau bekerja sama. Karena itu 
jangan meragukannya, karena penurunan al-Kit4h yakni al-Our'an ini tidak 
ada keraguan padanya. Ta turun dari Tuhan Pemelihara dan Pembimbing semesta 
alam. Dia pasti memberi petunjuk menuju kebahagiaan, karena Dia Maha 
Bijaksana. 

Rujuklah ke awal surah al-Bagarah dan Al “Imran untuk mengetahui 
lebih banyak tentang arti huruf-huruf alfabetis yang memulai surah-surah 
al-Qur'an. 


173 


Surah as-Sajdah (32) Kelompok I ayat 3 





Kata (Gay) rayb biasa diartikan ragu. Ragu yang dimaksud bukan 
hanya dalam arti syak, tetapi syak dan sangka buruk. Kalau sekadar syak . 
atau keraguan yang mendorong seseorang untuk berpikir positif, maka al- 
Ouran tidak melarangnya, karena keraguan semacam itu akan dapat 
mengantar seseorang menemukan kebenaran. Rujuklah ke awal surah al- 
Bagarah untuk memperoleh informasi lebih banyak tentang arti dan pesan 
kata ini. 

Kata ( gdi! ) a/- Glamin adalah bentuk jamak dari kata ($&) Glam 
yang digunakan al-Our'an untuk menunjuk makhluk hidup yakni yang 
memiliki rasa, gerak, dan atau pikiran. Karena itu, ada yang dinamai alam 
malaikat, alam manusia, alam tumbuhan, tetapi tidak ada istilah “alam batu”. 
Benar, bahwa para teolpg — dalam konteks teologi — menggunakan kata 
dlam dalam arti segala sesuatu selain Allah — tapi bukan itu yang dimaksud 
dengan istilah al-Qur'an ini, karena kalau demikian, tentu ia tidak 
ditampilkan dalam bentuk jamak. 

Penamaan Allah dengan Rabbul Alamin dipahami oleh Thabathaba'i 
sebagai bantahan tidak langsung kepada masyarakat Jahiliah yang — walau 
percaya kepada Allah sebagai Pencipta — tetapi menduga bahwa Allah telah 
memberi wewenang kepada tuhan-tuhan lain untuk mengatur dan 
memelihara bagian-bagian tertentu dari alam raya, dan Allah sendiri tidak 
lagi mengampuri urusannya. Dengan penegasan bahwa Allah Rabbul 
“Alamin, maka jelaslah bahwa segala sesuatu yang hidup — tentu lebih- 
lebih benda mati — semuanya berada dalam cakupan pemeliharaan dan 
pengaturan Allah swt. 

Awal surah ini sama dengan surah al-Bagarah, keduanya menyebut 
hurf-huruf Alif, Lam, Mim, awal ayat keduanya pun sama, tetapi akhirnya, 
pada al-Baqarah dinyatakan Hudan li al-Muttagin sedang di sini — seperti 
Anda baca di atas: Min Rabbi al-'Alamin. Hal ini agaknya karena surah al- 
Bagarah turun di Madinah, di mana komunitas muslim telah terbentuk, 
dan di sana ketika itu ada orang-orang yang diharapkan segera memeluk 
agama Islam, tetapi di sini, yang dihadapi adalah masyarakat Mekah yang 
mayoritas musyrik, tidak mengesakan Allah dan percaya adanya aneka tuhan 
yang mengendalikan bagian-bagian tertentu dari alam ini. 


AYAT 3 
sai ip ya AG Gs Ga YA DSA 


-4 - ” 





Kelompok I ayat 3 Surah as-Sajdah (32) 


KTP og ea 
“Tetapi mengapa mereka mengatakan: “Dia mengada-adakannya.” Sebenarnya ia 
adalah bag dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang 
belum datang kepada mereka sebelummu seorang pemberi peringatan, kiranya mereka 
mendapat petunjuk.” 


Bukti-bukti tentang kebenaran al-Our'an demikian gamblang, bahkan 
tantangan pun telah berulang disampaikan tetapi mengapa mereka yang kafir 
itu terus menerus mengatakan: “Dia yakni Nabi Muhammad saw. mengada- 
adakannya yakni al-Our'an. Dia yang membuatnya lalu menyatakan bahwa 
itu firman Allah “Sebenarnyawa yakni al-Our'an yang mereka ragukan itu 
adalah baq yakni kebenaran mutlak yang datang dari Tuhan Pemelihara dan 
Pembimbing-mu, wahai Nabi Muhammad agar engkau memberi peringatan 
kepada kaum yang belum datang kepada mereka dalam waktu yang cukup lama 
sebelummu seorang pemberi peringatan. Dengan peringatanmu itu engkau 
hendaknya mengharap kiranya mereka mendapat petunjuk sehingga mengakui 
keesaan Allah dan patuh pada tuntunan-Nya. 

Kata (vj ) gauman pada firman-Nya: (pb ce abf Le 4 ) gauman 
md atahum min nadgir/ kaum yang belum datang kepada mereka sebelummu seorang 
pemberi peringatan, dipahami oleh sementara ulama dalam arti suku Quraisy, 
karena merekalah yang belum pernah didatangi oleh nabi sebelum Nabi 
Muhammad saw. Ada juga yang memahaminya menunjuk kepada orang- 
otang Arab yang hidup pada masa itu dan beberapa waktu sebelum itu. 
Kata ( e ) win pada kalimat ( SU ya ) min gablika mengandung makna 
“waktu yang relatif lama”, bukan dalam arti sama sekali belum pernah 
ada. Dengan demikian, yang dinafikan bukanlah tidak adanya seorang 
pemberi peringatan yang diutus Allah kepada masyarakat Arab/Mekah sejak 
awal, tetapi tidak adanya pemberi peringatan itu dalam waktu yang relatif 
lama. Kalau kita memahami kata pemberi peringatan bermakna “nabi”, maka 
Nabi Ismatil as. merupakan nabi yang pernah diutus kepada orang Arab, 
namun kehadiran beliau itu dalam waktu yang sudah cukup lama, yakni 
lebih dari 2500 tahun sebelum kehadiran Nabi Muhammad saw. Sementara 
ulama berpendapat bahwa Nabi Isma'il wafat di Mekah sekitar 2686 
sebelum hijrah. 

Ada juga yang memahaminya dalam arti “Belum pernah didatangi 
oleh seorang pemberi peringatan/nabi sejak mereka dalam keadaan sesat” 


ù 


Surah as-Sajdah (32) Kelompok I ayat 4 





` 


HAN dé Sy Ma a Wa) PA Nyahi Gak Sa AN 


g Ka s Tani - 35. . a r 

tt? OSIS YA pak Yg dg Ia Ap ek 

Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya 
dalam enam hari, kemudian Dia bersemayam di atas Arsy. Tidak ada bagi kamu 


selain-Nya satu penolong pun dan tidak juga pemberi syafa'at. Maka apakah kamu 
tidak memperhatikan?” 


ta 


Tuhan yang menurunkan al-Qur'an dan Pemelihara semesta alam itu 
adalah Allah yang mencipjakan langit yang berlapis tujuh itu dan bumi tempat 
kamu berada dan Dia juga yang menciptakan apa yang ada di antara keduanya. 
Semua itu tercipta dalam enam hari — walau Dia kuasa menciptakan dalam 
sekejap, kemudian yang lebih hebat dari itu adalah bahwa Dig bersemayam di 
atas Arsy dengan cara yang layak bagi diri-Nya. Tidak ada bagi kamu selain- 
Nya satu penolong pun dan tidak ada juga satu pemberi syafa'at. Maka apakah 
kamu tidak memperhatikan dengan perhatian yang penuh? 

Perbedaan pendapat ulama tentang makna kata (4 4£w ) sittati ayyam/ 
enam hari telah dijelaskan ketika menafsirkan OS. al-A'raf (7): 54 dan OS. 
Hud (11)?7. Di sana penulis antara lain mengemukakan bahwa ada ulama 
yang memahami kalimat enam bari itu dalam arti enam kali 24 jam kendati 
ketika itu matahari, bahkan alam raya belum lagi tercipta dengan alasan 
ayat ini ditujukan kepada manusia dan menggunakan bahasa manusia, 
sedang manusia memahami kata sebari sama dengan 24 jam. Tetapi, menurut 
ulama lain, manusia mengenal aneka perhitungan. Perhitungan berdasar 
kecepatan cahaya, atau suara, atau kecepatan detik-detik jam. Bahkan — 
seperti tulis ilmuwan Mesir Zaghlůl an-Najjar — pada masa-masa silam 
peredaran bumi lebih cepat dari masa-masa sesudahnya, dan ini berarti 
juga pertambahan jumlah hari-hari dalam setahun bumi. Pada periode 
Cambrian — sekitar 600 miliun tahun yang lalu — setahun sama dengan 425 
hari, lalu pada pertengahan periode Ordovician — sekitar 450 miliun tahun 
yang lalu — sama dengan 415 hari. Pada periode Triassic — 200 miliun tahun 
yang lalu — jumlah hari dalam setahun sama dengan 385 hari, demikian 
bumi dari hari ke hari melambat peredarannya sehingga sekarang setahun 
sama dengan 365 hari atau 365 hari, lima jam, 49 menit dan 12 detik). 


r 


Kelompok I ayat 4 Surah as-Sajdah (32) 





Di sisi lain, kata hari tidak selalu diartikan berlalunya waktu selama 
24 jam, tetapi ia digunakan untuk menunjuk periode atau masa tertentu 
yang sangat panjang ataupun singkat. Atas dasar ini, sementara ulama 
memahami kata hari di sini dalam arti periode atau masa yang tidak secara 
pasti dapat ditentukan berapa lama waktu tersebut. 

Zaghlul an-Najjar mengemukakan bahwa pada awal masa penciptaan 
langit dan bumi, kecepatan edar bumi dalam porosnya sangat tinggi, 
sehingga jumlah hari dalam setahun melebihi 2200 hari dengan panjang 
malam dan siang hanya kurang dari empat jam. Kemudian sedikit demi 
sedikit kecepatannya berkurang di mana sekarang ini mencapai 24 jam. 

Ilmuwan Mesir ini juga menguraikan bahwa proses penciptaan alam 
raya yang melalui enamsperiode itu adalah sebagai berikut: 

Periode pertama, adalah periode ar-Ratg yakni gumpalan yang menyatu. 
Ini merupakan asal kejadian langit dan bumi. 

Periode kedua, adalah a/-Fatg yakni masa terjadinya dentuman dahsyat 
Big Bang yang mengakibatkan terjadinya awan/kabut asap. 

Periode ketiga, terciptanya unsur-unsur pembentukan langit yang 
terjadi melalui gas hidrogen dan helium. 

Periode keempat, terciptanya bumi dan benda-benda angkasa dengan 
berpisahnya awan berasap itu serta memadatnya akibat daya tarik. 

Periode kelima, adalah masa penghamparan bumi, serta pembentukan 
kulit bumi lalu pemecahannya, pergerakan oasis dan pembentukan benua- 
benua dan gunung-gunung setta sungai-sungai dan lain-lain. 

Periode keenam, adalah periode pembentukan kehidupan dalam 
bentuknya yang paling sederhana, hingga penciptaan manusia. 

Alam raya diperkirakan berumur antara 10 — sampai 15 billiun tahun. 
Sedang batu-batuan bumi yang tertua diperkirakan terbentuk sekitar 4,6 
billiun tahun — ini serupa dengan hasil penelitan batu-batu bulan dan aneka 
benda angkasa yang terjatuh ke bumi. Bekas-bekas kehidupan di bumi yang 
tertua diperkirakan sekitar 3.800 milliun tahun, dan jika demikian, masa 
penyiapan bumi untuk dapat dihuni makhluk hidup sekitar 800 milltun 
tahun. Kehidupan makhluk yang bernama manusia diperkirakan baru sekitar 
100.000 tahun. 

Demikian satu dari sekian pendapat ilmuwan. Ketika menafsirkan 
QS. Had [11]: 7 itu, penulis mengingatkan kiranya para ilmuwan jangan 
mengatasnamakan al-Our'an dalam pendapatnya itu, karena kata hari dapat 
mengandung sekian banyak makna. Di sisi lain, siapa yang menentukan 





Surah as-Sajdah (32) Kelompok I ayat 4 


kadar waktu untuk perbuatan-perbuatan Allah, ia pada hakikatnya hanya 
mengira-ngira dalam memahami makna kata, karena perbuatan Allah Maha 
Suci dan tidak dapat dipersamakan dengan perbuatan manusia yang memiliki 
aneka keterbatasan. , 

Firman-Nya: (| PA) SK Spb! $ ) tsumma istawa 'ald al-'arsy, juga 
menjadi bahasan para ulama. Ada yang enggan menafsirkannya, “Hanya 
Allah yang tahu maknanya” demikian ungkapan ulama-ulama salaf (abad 
I-III H). “Kata (Sg) istawd dikenal oleh bahasa, tetapi kaifiyat/ caranya 
tidak diketahui, mempercayainya adalah wajib dan menanyakannya adalah 
bid'ah”. Demikian ucapan Imam Malik ketika makna kata tersebut 
ditanyakan kepadanya. Ulama-ulama sesudah abad ke-III, berupaya 
menjelaskan maknanya dengan mengalihkan makna kata is'awd dari makna 
dasarnya, yaitu bersemayam ke makna majazi yaitu “berkuasa”, dan dengan 
demikian penggalan ayat ini bagaikan menegaskan tentang kekuasaan Allah 
swt. dalam mengatur dan mengendalikan alam raya, tetapi tentu saja hal 
tersebut sesuai dengan kebesaran dan kesucian-Nya dari segala sifat 
kekurangan atau kemakhlukan. 

Ketika menafsirkan OS. al-A'raf (7): 54 persoalan ini telah penulis 
kemukakan secara panjang lebar. Rujuklah ke sana! 

Kata ( 2) Isumma/ kemudian bukan dimaksudkan untuk menunjukkan 
jarak waktu, tetapi untuk menggambarkan betapa jauh tingkat penguasaan 
“Arsy, dibanding dengan penciptaan langit dan bumi. Penciptaan itu selesai 
. dengan selesainya kejadian langit dan bumi, sedang penguasaan-Nya 
berlanjut terus-menerus, pemeliharaan-Nya pun demikian. Ini selalu sejalan 
dengan hikmah kebijaksanaan yang membawa manfaat untuk seluruh 
makhluk-Nya. Di sisi lain, hal ini juga dapat merupakan bantahan kepada 
orang-orang Yahudi yang menyatakan, bahwa setelah Allah menciptakan 
langit dan bumi dalam enam hari, Dia beristirahat pada hari ketujuh. Maha 
Suci Allah atas kepercayaan sesat itu. 

Kata (gim) syaf" terambil dari akar kata (del!) asy-syaf yang berarti 
genap. Jika apa yang diharapkan seseorang — namailah A — dapat dipenuhi 
oleh pihak lain — katakanlah B, maka si A dapat menuju kepada orang lain 
— katakanlah C — dan menggenapkan dirinya bersama C untuk bersama- 
sama memohon kepada B agar apa yang diharapkan A dipenuhinya. Si C 
yang menjadi perantara untuk meraih apa yang diharapkan oleh A itu yang 
mengajukan permohonan. Upaya melakukan hal tersebut dinamai syafa'at. 
Persoalan ada tidaknya syafa'at di bari Kemudian telah dibahas panjang 


Kelompok I ayat 4 Surah as-Sajdah (32) 





lebar pada bagian-bagian yang lalu, antara lain pada QS. al-Baqarah [2]: 48. 
Yang menjadi masalah di sini, adalah ayat di atas mengesankan bahwa kelak 
Allah adalah satu-satunya Syafi' yakni dalam arti Dia yang menggenapkan 
untuk si A, atau dengan kata lain dia (C) di atas, bukannya (B) yang mampu 
memenuhi harapan itu. Atas dasar kesan ini, ulama berbeda pendapat 
menyangkut ayat di atas. 

Ada yang berpendapat bahwa karena kaum musyrikin yang menyembah 
berhala percaya bahwa berhala-berhala mereka akan menjadi perantara/ 
syafi' di hari Kemudian, maka ayat ini — menyesuaikan redaksinya dengan 
kepercayaan itu bagaikan menyatakan: “Kalau kalian mengharap adanya 
syafa'at dari berhala-berhala kalian di hari Kemudian, maka ketahuilah 
bahwa jika ketuhanan kamu kaitkan dengan permohonan syafa'at, maka 
ketahuilah bahwa tidak ada yang dapat melakukannya kecuali Allah swt., 
karena hanya Dia sendiri Tuhan lagi satu-satunya yang berhak disembah.” 

Ada juga yang berpendapat bahwa ayat ini bermakna tidak ada bagi 
kamu — saat kamu berada di sisi-Nya dan menghadap kepada-Nya, tidak 
ada seorang penolong atau pemberi syafa'at. Atau dalam arti: Tidak ada 
bagi kamu seorang penolong dan pembela pun di sisi-Nya. 

Thabathaba'i mendefinisikan syafa'at sebagai “Sesuatu yang 
bergabung dengan pihak lain yang memiliki kekurangan, lalu melalui sebab 
dan peranannya tersempurnakan kekurangan itu.” Kalau ini kita terapkan 
pada sebab dan akibat eksteren, maka aneka sebab yang terhimpun serta 
syarat-syaratnya merupakan “pemberi syafa'at” bagi kesempurnaan akibat. 
Awan, hujan, matahari, dan lain-lain kesemuanya adalah ( @i& ) syaff/ 
pemberi syafa'at bagi tumbuhan, karena faktor dan sebab itu, yang menjadi 
sebab-sebab tumbuhnya tumbuhan. Yang menciptakan sebab-sebab, bagian- 
bagiannya, serta yang menghubungkannya dengan akibat adalah Allah swt. 
Jika demikian Syaf“ yang sebenarnya adalah Allah swt. Demikian lebih 
kurang salah satu cara Thabathaba'i menyelesaikan masalah di atas. Cara 
kedua yang ditempuhnya adalah memahami Asma” Allah al-Husna sebagal 
perantara antara Dia Yang Maha Kuasa itu dengan makhluk-Nya guna 
melimpahkan anugerah-Nya kepada mereka. Allah memberi mereka rezeki 
karena Dia adalah Raz249 (Maha Pemberi rezeki), Ghaniyy (Maha Kaya), 
Jawad (Maha Pemurah), Rahim (Maha Penyayang). Dia menyembuhkan si 
sakit karena Dia Sydfin (Maha Penyembuh), Mz Gfin (Maha Pemberi afiat), 
Dia membinasakan pendurhaka karena Dia Dz4-intigim (Maha Pembalas), 
Aziz (Maha Perkasa). Demikian seterusnya. Tidak ada sesuatu pun dari 

` 


Surah as-Sajdah (32) Kelompok I ayat 5-6 





makhluk-makhluknya yang memperoleh anugerah terwujudnya sesuatu bagi 
sang makhluk kecuali ada perantara dari sekian Asma” (nama sifat-sifat) 
yang mulia itu. Allah sebagai asy-Syaff" misalnya menjadi perantara antara si 
sakit dengan sifat Rap'm-Nya, dan Rapim menjadi perantara antara sifat ini 
dengan sifat a/-Oadir (Maha Kuasa). Perantara ini, pada hakikatnya adalah 
penyempurnaan dari kekurangan yang dimaksud di atas. Demikian lebih 
kurang Thabathabzs'i. 

Al-Qur'an biasa menggunakan kata ( O5 5 JJ) zatadzakkarůn dengan 
dua /4' seperti antara lain pada ayat di atas, dan biasa juga hanya dengan 
satu /4 yakni (04 s Ji) tadgakkarfn seperti antara lain pada OS. ash-Shaffat 
[37]: 155. Penggunaan dua /4' itu mengesankan besar dan penuhnya 
perhatian yang dituntut. Demikian kesan al-Biga'i. 

kah 


AYAT 5-6 


d a Gi Bak OS ap d IA Pi Si Sai a AN "ah 
Op ea angan aah seh PO pai Ga 


3.3 


“Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian ia naik kepada-Nya dalam 
satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitungan kamu. Itulah 
Tuhan Yahg Maha Mengetahui yang gaib dan yang nyata, Yang Maha Perkasa lagi 
Maha Penyayang.” 


Agar tidak timbul kekeliruan tentang arti ( 5 swi) isiaw4 pada ayat 
yang lalu sambil menekankan pengaturan-Nya terhadap apa yang 
diciptakan-Nya dalam enam masa itu, ayat di atas menegaskan bahwa: Dia 
Yang Maha Kuasa itu senantiasa mengatur dengan sangat baik, semua urusan 
ciptaan-Nya dari langit yakni tempat yang amat tinggi ke bumi, kemudian ia 
yakni urusan itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya yakni lamanya 
adalah seribu tahun menurut perhitungan kamu. Itu Dia-lah Tuhan Yang Maha 
Mengetahui yang gaib dan yang nyata, Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, 

Kata ( psu) yudabbir terambil dari akar kata (#2) dubur yang berarti 
belakang. Kata ini digunakan untuk menjelaskan pemikiran atau pengaturan 
sedemikian rupa sehingga apa yang terjadi di belakang yakni kesudahan, 
dampak atau akibatnya telah diperhitungkan dengan matang, sehingga 
hasilnya sesuai dengan yang dikehendaki. 


Kelompok I ayat 5-6 Surah as-Sajdah (32) 





Yang dimaksud dengan (pY!) a-amrf urusan adalah kondisi sesuatu 
serta sifat dan ciri-cirinya sekaligus sistem yang mengaturnya. Huruf (J1) 
al pada kata ini mengandung arti jenis, sehingga mencakup semua makhluk. 

Kata (ye) ya ruju/ naik yang dimaksud adalah kembalinya penentuan 
segala sesuatu kepada Allah swt. Penggunaan kata ini merupakan ilustrasi. 
Sesuatu yang mempunyai kedudukan yang sangat terhormat, dilukiskan 
sebagai berada di tempat yang tinggi. Yang akan menemuinya diminta naik. 
Sedang yang terhormat itu bila akan bertemu dengan selainnya, ia dilukiskan 
dengan kata /urun. Itu sebabnya Allah melukiskan al-Our'an sebagai 
diturunkan oleh Allah. 

Ibn “Asyir memahami firman-Nya di atas dalam arti semua pengaturan 
makhluk dari langit sampai ke bumi sejak masa penciptaan langit dan bumi 
itu serta apa yang terdapat antara keduanya, masing-masing berada dengan 
mantap sebagaimana pengaturan Allah atasnya. Yang lenyap atau yang 
tinggal — sampai hancurnya langit dan bumi — semuanya pada akhirnya 
terhimpun dan kembali kepada Allah dengan cara kembali dan kesudahan 
akhir yang sesuai dengan ciri dan sifat-sifatnya masing-masing sebagaimana 
dikehendaki oleh Allah melalui pengaturan-Nya. Kesudahan itulah yang 
dimaksud dengan ya tuju ilaihi/ naik kepada-Nya. 

Menurut pakar tafsir al-Alisi, yang dimaksud dengan ya tuju ilaihi/ 
naik kepadg-Nya adalah kemantapan pengetahuan-Nya tentang semua 
urusan itu, atau tercatatnya amal-amal dalam catatan para malaikat. 

Thabathaba'i memahami kata (te) sam4' bukan dalam arti arah atas, 
tetapi magas kedekatan yakni hadirat-Nya. Di sanalah berakhir semua kendali 
persoalan. Allah mengatur segala persoalan. Dia menurunkan dan 
mengaturnya dari langit yakni dari agam yang tinggi di mana berakhir 
semua kendali persoalan. Atau — tulis Thabathab4'i — bisa juga kata sam4” 
berarti pusat pengendalian urusan duniawi adalah /angit. Allah mencakup 
seluruh arah dan segala sesuatu. Dia menurunkan pengaturan urusan 
duniawi di langit — pusat pengendalian urusan duniawi itu. Makna ini lebih 
dekat untuk dipahami apabila dikaitkan dengan firman-Nya dalam OS. 
Fushshilat (41): 12: 


aeaf oo Kh safe 
La jai aaa J Sd Pa si 4 
‘Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya.” 


Kata ( ê ) Summa berfungsi menggambarkan kehebatan dan keagungan 
yang dicapai oleh sesuatu dalam perjalanan dari bawah ke “atas”. 


Surah as-Sajdah (32) Kelompok 1 ayat 5-6 





Firman-Nya: (04205 Lema Ie HL eka OS ay ) fiyaumin kana 
migdirubu alfa sanatin mimmd ta'uddun| dalam satu hari yang kadarnya adalah 
seribu tahun menurut perbitungan kamu, diperselisihkan maknanya oleh para 
ulama. Bila Anda memahami kata samd' sebagai tempat, maka kadar seribu 
hari itu, dapat dipahami sebagai masa yang ditempuh oleh urusan tadi guna 
mencapai tempat itu. Tetapi jika Anda memahaminya dalam arti magdm 
yang tinggi sebagaimana dikemukakan di atas, maka ia bukan tempat dan 
dengan demikian, penggalan ayat itu sekadar memberi ilustrasi bahwa — jika 
itu — adalah tempat maka bila diukur dengan ukuran gerak benda-benda 
yang terjadi di dunia, maka ia membutuhkan waktu — untuk naik selama 
seribu tahun. 

Ibn “Asyir yang A Anda telah ketahui pendapatnya di atas, memahami 
penggalan ayat ini sebagai ilustrasi tentang kerja dan pengaturan Allah yang 
demikian banyak, sehingga kalau manusia yang mengerjakannya maka dia 
membutuhkan waktu seribu tahun guna penyelesaiannya atau waktu seribu 
tahun guna menempuh jarak yang demikian panjang. Betapapun, maksudnya 
adalah mengingatkan tentang betapa besar dan luas kuasa kerajaan Allah 
serta betapa hebat pengaturan-Nya. 

Kata (Hi) alf/ seribu dapat dipahami dalam arti angka yang di bawah 
seribu satu dan di atas 999, dan dapat juga diartikan banyak, seperti firman- 
Nya melykiskan orang Yahudi yang durhaka: “Masing-masing mereka ingin 
agar diberi umur seribu tahun” (QS. al-Baqarah (2): 96). Memang bahasa Arab 
menggunakan kata a@/f untuk angka yang terbanyak. Kalau melebihinya 
maka mereka menggunakan angka tambahan, misalnya sepuluh, seratus 
dan seribu-ribu. Pemakai bahasa Arab — dahulu — tidak menggunakan kata 
juta atau billiun. Kini pun kata yang menujuk bilangan jutaan itu, mereka 
pinjam dari bahasa asing. 

Angka seribu tahun yang disebut ayat ini, dihubungkan oleh sementara 
ulama dengan firman-Nya yang menyebut angka lima puluh ribu tahun. 


1 Jl apak SAKA NS agi Ser KA TA 

“Malaikat malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan dalam sebari yang 
kadarnya limapuluh ribu tahun” (QS. al-Ma'“arij (70): 4). 

Ada yang menjadikan perbedaan tersebut sebagai isyarat tentang 

relativitas waktu. Berbeda-beda makhluk dalam menempuh jarak yang sama. 


Suara lebih cepat dari batu yang Anda lemparkan guna mencapai sasaran 
yang sama. Tetapi kilat lebih cepat dari suara untuk mencapainya. Demikian 
b 





Kelompok I ayat 7-9 Surah as-Sajdah (32) 


seterusnya. Ada malaikat yang naik kepada Allah dengan menempuh lima 
puluh ribu tahun dan ada juga yang hanya setahun. 

Sementara ulama tafsir berpendapat bahwa ayat-ayat di atas berbicara 
tentang hari Kiamat, bagi orang kafir selama lima puluh ribu tahun dan 
selain mereka hanya setahun. Atau pada hari Kiamat nanti ada lima puluh 
tempat perhentian, setiap perhentian ditempuh dalam seribu tahun. 


AYAT 7-9 

AL Jaan gb La OLS le kag ili sag JE rab cs 

Sa An ea an MO cn s Bp 
KAP DSA UN Sa jua, 


“Yang membuat sebaik-baiknya segala sesuatu yang Dia ciptakan dan Dia telah 
memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya 
dari saripati air yang diremehkan. Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan 
ke dalamnya ruh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran dan 
penglihatan dan hati. (Tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur.” 


Allah swt. yang mengatur segala urusan dan Maha Pencipta itu serta 
Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, Dialah Yang membuat sebaik- 
` baiknya segala sesuatu yang Dia ciptakan sehingga semua berpotensi berfungsi 
sebaik mungkin sesuai dengan tujuan penciptaannya dan Dia telah memulai 
penciptaan manusia yakni Adam as. dari tanah. Kemudian Dia menjadikan 
keturunannya dari sedikit saripati air mani yang diremehkan bila dilihat kadarnya 
atau menjijikkan bila dipandang, atau lemah, tidak berdaya karena 
sedikitnya. Kemudian yang lebih hebat dari itu Dia menyempurnakan dan 
meniupkan ke dalam tubuh-nya ruh (ciptaan)-Nya dan setelah kelahirannya di 
pentas bumi Dia menjadikan bagi kamu wahai manusia pendengaran agar kamu 
dapat mendengar kebenaran dan penglihatan agar kamu dapat melihat tanda- 
tanda kebesaran Allah dan hati agar kamu dapat berpikir, dan beriman, 
tetapi sedikit sekali kamu bersyukur dan banyak di antara kamu yang kufur. 
Yakni kamu tidak memfungsikan anugerah-anugerah itu sebagaimana yang 
Allah kehendaki, tetapi memfungsikannya untuk hal-hal yang bertentangan 


dengan kehendak-Nya. 
> 





Surah as-Sajdah (32) Kelompok I ayat 7-9 


Kata (yel ) akhsana berarti membuat sesuatu menjadi baik. 
Kebaikannya diukur pada potensi dan kesiapannya secara sempurna 
mengemban fungsi yang dituntut darinya. Pisau yang baik adalah yang tajam, 
karena dia diciptakan untuk memotong. Kursi yang baik adalah yang dapat 
diduduki dengan nyaman, demikian seterusnya. Ayat di atas menyatakan 
bahwa Allah swt. telah menciptakan semua ciptaan-Nya dalam keadaan 
baik, yakni diciptakan-Nya secara sempurna agar masing-masing dapat 
berfungsi sebagaimana yang dikehendaki-Nya. Malaikat diciptakan Allah 
sebagai makhluk sempurna untuk tugas-tugas yang seharusnya mereka 
emban. Masing-masing binatang telah diciptakan Allah dengan sempurna 
untuk tujuan penciptaannya. Ada yang dapat dimakan, ada juga yang tidak. 
Ada yang jinak, ada pulg yang liar dan buas. Semua diciptakan sebaik dan 
sesempurna mungkin. Manusia dan jin pun demikian. Hanya saja untuk 
makhluk mukallaf ini, Allah memberi mereka tugas, dengan potensi 
sempurna untuk menyukseskan tugas masing-masing, tetapi dalam saat yang 
sama, mereka di uji, dan untuk ujian itu mereka pun diberi potensi sehingga 
pada akhirnya manusia dan jin berpotensi untuk menjadi baik dan buruk. 
Yang mengabaikan potensi baiknya dan mengikuti potensi buruk, gagal 
dalam ujian dan itulah yang menjadi setan. Sebaliknya, adalah manusia 
yang utuh dan yang berhasil lulus dalam ujian. Demikian Allah menciptakan 
semua m#khluk dalam keadaan sempurna sesuai dengan tujuan dan fungsi 
yang diembannya. Dengan demikian, tidaklah benar jika dikatakan bahwa 
manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Semua makhluk- 
Nya sempurna. Manusia adalah makhluk yang ditundukkan kepadanya alam 
raya, sebagai sarana untuk mengemban tugasnya. Dia telah dimuliakan Allah, 
tetapi bukan makhluk ini yang termulia. Dalam konteks ini Allah berfirman: 


Sia Sa a A PA Ad REA Pa HL AS, 
Kedai Wil yan ye 


“Sesungguhnya telah Kami muliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di 
daratan dan di lautan dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami 
lebihkan mereka atas banyak dari siapa yang telah Kami ciptakan, dengan kelebihan 
yang sempurna” (OS. al-Isra” (17): 70). Perhatikanlah ayat ini tidak menyatakan 
melebihkan atas semua tetapi melebihkan atas kebanyakan. Rujuklah ke ayat itu 
untuk memahami lebih banyak maksud ayat yang ditafsirkan ini. 


Kelompok I ayat 7-9 Surah as-Sajdah (32) 





Kata ( 2YXw ) s4/dlah terambil dari kata ( Ja ) salla yang antara lain 
berarti mengambil, mencabut. Patron kata ini mengandung makna sedikit, 
sehingga kata sx/dlah berarti mengambil sedikit atau saripati air mani yang 
memancar itu. 

Kata (O4 ) mahin jika disandangkan kepada orang, berarti leah. Kata 
itu juga dapat berarti sedikit. Dengan demikian, min md'in mahin berarti ‘air 
yang sedikit dan lemah”. Selain itu, kata mahana juga terbentuk dari huruf- 
huruf yang sama dengan kata Smahin” (—) m, (H)h, (0) njuga berarti 
“memerah susu'. Sehingga dapat dipahami pendapat sementara ulama yang 
memahaminya dalam air air yang memancar atau air yang sedikit, karena susu 
yang keluar dari perahan biasanya memancar dan sedikit. 

Kata (olyw ) sawwahy/ menyempurnakannya mengisyaratkan proses lebih 
lanjut dari kejadian manusia setelah terbentuk organ-organnya. Ini serupa 
dengan ahsan tagwim. Dalam OS. al-Infithar (82): 7 disebut tiga proses pokok 
penciptaan: Dra Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu 
lalu menjadikanmu seimbang. Tahap pertama mengisyaratkan pembentukan 
organ-organ tubuh secara umum, tahap kedua adalah tahap penghalusan 
dan penyempurnaan organ-organ itu, dan tahap ketiga adalah tahapan 
peniupan ruh Ilahi, yang menjadikan manusia memiliki potensi untuk tampil 
seimbang, memiliki kecenderungan kepada keadilan atau dalam istilah surah 
al-Infithar di atas ( Was ) gdalaka yakni menjadikanmu adil. 

Kata (43, ) min riihihi secara harfiah berarti dari ruh-Nya yakni 

Ruh Allah. Ini bukan berarti ada “bagian” Ilahi — yang dianugerahkan kepada 

manusia. Karena Allah tidak terbagi, tidak juga terdiri dari unsur-unsur. 
Dia adalah shamad tidak terbagi dan tidak berbilang. Yang dimaksud adalah 
ruh ciptaan-Nya. Penisbahan ruh itu kepada Allah adalah penisbahan 
pemuliaan dan penghormatan. Ayat ini bagaikan berkata: Dia meniupkan ke 
dalamnya ruh yang mulia dan terbormat dari (ciptaan)-Nya. 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memulai penciptaan manusia 
dari tanah. Menurut Sayyid Outhub, ini dapat juga dipahami dalam arti 
tanah adalah permulaan atau tahapnya yang pertama. Ayat ini tidak 
menjelaskan berapa tahap yang dilalui manusia sesudah tahap tanah itu, 
tidak juga dijelaskan berapa jauh dan berapa lamanya. Pintu terbuka lebar 
untuk penelitian yang seksama, apalagi jika ayat ini dikaitkan dengan ayat 
surah al-Mw'minun yang menyatakan bahwa manusia dari saripati tanah. 
Ini dapat merupakan isyarat tentang tahap kejadian manusia yang asalnya 
adalah tanah. Ini boleh jadi sebagai isyarat tentang awal kejadian sel pertama 





Sa Surah as-Sajdah (32) Kelompok 1 ayat 7-9 
AE | 

di bumi ini, dan bahwa sel itu lahir dari tanah dan bahwa tanah adalah 
periode yang mendahului peniupan ruh atas izin Allah. Ini adalah satu 
rahasia yang belum diungkap oleh seorang pun, tidak juga diketahui 
hakikatnya dan bagaimana keadaannya sebelum itu. Yang jelas dari sel hidup 
manusia lahir. Al-Qur'an tidak menjelaskan bagaimana kejadiannya dan 
berapa lama masa yang dilaluinya atau berapa jumlah tahap-tahapnya. Sekali 
lagi itu semua terpulang kepada hasil penelitian yang shahih. Tidak ada 
dari penelitian itu yang bertentangan dengan teks al-Qur'an yang pasti yang 
menyatakan bahwa asal usul manusia yang pertama adalah tanah. Demikian 
antara lain Sayyid Quthub. 

Selanjutnya rujuklah QS. al-Nabl [16]: 78 untuk mengetahui mengapa 
ayat di atas menggugakan kata ( Komedi) as-sam '/ pendengaran dengan bentuk 
tinggal dan menempatkannya sebelum kata ( jæ) a/-abshâra/ penglihatan- 
penglihatan yang berbentuk jamak serta ( 64391) aLaf 'idah yang juga berbentuk 
jamak. Dan rujuk juga ke OS. ar-Rum (30): 46 dan OS. Lugman (31): 12 
untuk memahami arti tasykurin. 

Ayat di atas melukiskan sekelumit dari substansi manusia. Makhluk 
ini terdiri dari tanah dan ruh Ilahi. Karena tanah, sehingga manusia 
dipengaruhi oleh kekuatan alam — sama halnya dengan makhluk-makhluk 
hidup di bumi lainnya. Ia butuh makan, minun, hubungan seks dan lain- 
lain. Dengan ruh, ia meningkat dari dimensi kebutuhan tanah itu — walau 
ia tidak dapat bahkan tidak boleh melepaskannya, karena tanah adalah 
bagian dari substansi kejadiannya. Ruh pun memiliki kebutuhan-kebutuhan, 
agar dapat terus menghiasi manusia. Dengan ruh, manusia diantar menuju 
tujuan non materi yang tidak dapat diukur di laboratorium, tidak juga dikenal 
oleh alam materi. Dimensi spiritual inilah yang mengantar manusia untuk 
cenderung kepada keindahan, pengorbanan, kesetiaan, pemujaan dan lain- 
lain. Itulah yang mengantar manusia menuju suatu realitas yang Maha 
Sempurna, tanpa cacat, tanpa batas, dan tanpa akhir, Inna ila Rabbika ar- 
Ruj'a/ sesungguhnya kepada Tuhanmu-lah kembalinya segala sesuatu (QS. al-“Alag 
(961: 8). Hai manusia, sesungguhnya engkau bekerja dengan sungguh-sungguh menuju. 
Tuhanmu, maka pasti engkau akan menemui-Nya (OS. al-Insyigag [84]: 6). 
Demikian manusia yang diciptakan Allah, disempurnakan ciptaannya dan 
dihembuskan kepadanya ruh ciptaan-Nya. Dengan gabungan unsur 
kejadiannya itu, manusia akan berada dalam satu alam yang hidup dan 
bermakna, yang dimensi melebar keluar, melampaui dimensi tanah dan 


dimensi material. 
b 


KELOMPOK II 


(AYAT 10 - 30) 





AYAT 10-11 

a 3 = DI. ĉa E t. EA BA i o A ai Ka 
SIS gig SUAL jeh Ji was al A ON b We NAH gg 

T arapo g% M La, $ SAN A e eire A x 

Ay Ogan yg SN) Sl SS gili Sya! ov eS bga 3 g) 9 
Dan mereka berkata: “Apakah bila kami telah lenyap di dalam bumi apakah kami 
benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru?” Bahkan mereka ingkar akan 
menemui Tuhannya. Katakanlah: “Kamu akan diwafatkan oleh malaikat maut 


yang disefahi untuk kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmu kamu akan 
dikembalikan.” 


Kaum musyrikin yang menolak kebenaran al-Our'an, serta 
mempersekutukan Allah dan tidak mensyukuri nikmat-nikmat-Nya itu, 
tidak juga mempercayai kebangkitan setelah kematian. Ayat di atas 
menguraikan dalih mereka. Ayat itu bagaikan menyatakan: Dan di samping 
penolakannya terhadap al-Qur'an serta keesaan Allah swt., mereka juga 
berkata dengan bertanya, pertanyaan yang mereka maksudkan sebagai 
pengingkaran bahwa: “Apakah bila kami telah lenyap hancur dan binasa di 
dalam bumi tempat kami dikubur, apakah kami benar-benar akan berada dalam 
ciptaan yang baru walau badan kami telah bercampur dengan tanah dan tulang 
belulang kami telah lapuk?” Bahkan sebenarnya, mereka tidak hanya 
mengingkari kebangkitan, tetapi mereka ingkar akan menemui Tuhannya yakni 
balasan dan ganjaran-Nya serta seluruh yang disampaikan Allah dan Rasul. 
Katakanlah: “Kamu akan diwafatkan yakni dimatikan dengan sangat mudah 


h 


187 


Surah as-Sajdah (32) Kelompok II ayat 10-11 





oleh satu malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawa kamu; lalu Allah 
menciptakan kamu kembali sebagaimana keadaan kamu dahulu kemudian 
hanya kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Untuk memperoleh balasan: 
dan ganjaran.” 

Kata (Wp) dhalaind terambil dari kata ( Je) dhalla yang dari segi 
pengertian bahasa berarti hilang, bingung tidak mengetahui arah, makna ini 
kemudian berkembang sehingga berarti binasa dan terkubur. 

Sepintas jawaban di atas tidak sesuai dengan dalih keberatan kaum 
musyrikin. Namun sebenarnya jawaban sangat tepat. Menurut Thahir Ibn 
“Asyir, jawaban itu tertuju kepada ucapan sementara kaum musyrikin yang 
menyatakan bahwa: 

p Beko aa dn ee Bg 
“Kehidupan tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini, kita mati dan kita 
hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi” (OS. al-Mw'minin (231: 
37). Nah, di sini disampaikan kepada mereka bahwa mereka tidak dapat 
keluar dan mengelak dari genggaman Allah walau sesaat. Tidak dalam 
keadaan hidup di dunia ini, tidak juga dalam keadaan mati. Dan kalau 
kematian mereka terlaksana melalui malaikat maut yang ditugaskan Allah, 
maka ini berarti bahwa arwah mereka akan dikembalikan kepada mereka 
kapan saja Allah kehendaki. 

Af-Biga'i mempunyai jawaban lain. Sebelum menjelaskan makna ayat 
di atas, ulama ini terlebih dahulu menggarisbawahi bahwa penolakan kaum 
musyrikin itu disebabkan karena mereka menduga bahwa manusia tidak 
mungkin dapat bangkit dari kematiannya setelah percampuran badan 
manusia yang telah lapuk dengan tanah. Nah, menurut al-Biga'i ayat ini 
menjawab keberatan tersebut. “Malaikat maut akan mencabut nyawa kamu 
secara sempurna dari jasad kamu setelah sebelumnya telah bercampur 
dengan bagian-bagian badan, dan yang dalam kehidupannya tidak dapat 
dipisahkan atau dibedakan satu dengan yang lain. Itu dilakukan dengan 
mudah oleh salah satu dari hamba-hamba Allah. Begitu ada perintah Allah 
kepada malaikat untuk mencabut ruh yang menyatu dengan badan itu, serta 
merta badan menjadi lunglai dan terjatuhlah tanpa gerak, walau badan itu 
sendiri masih dalam keadaan utuh.” Nah, kalau salah satu hamba-Nya dapat 
melakukan hal tersebut pada ruh yang demikian padat pecampurannya dengan 
badan menjadi melebihi pecampuran sisa-sisa badan manusia dengan tanah, 
maka bagaimana mungkin hal seperti itu mustahil bagi Tuhan semesta alam? 


b 


Kelompok II ayat 10-11 Surah as-Sajdah (32) 





Thabathaba'i memberi jawaban yang lebih baik. Menurutnya ayat di 
atas menjawab dalih mereka dengan menyatakan bahwa, “sebenarnya kalian 
tidak binasa. Kematian bukanlah kelenyapan diri kamu. Tidak juga 
terkuburnya kamu mengakibatkan kamu hilang dan binasa. Malaikat maut 
yang bertugas mengambil nyawa kamu sebenarnya mengambil kamu dari 
badan kamu dalam keadaan sempurna. Dia mencabut ruh kamu dari badan 
kamu, hanya dalam arti memutus hubungan ruh itu dengan badan kamu, 
sedang arwah kamu itulah hakikat kamu. “Kamu” sebenarnya terpelihara, 
tidak ada sesuatu dari “kamu” yang hilang atau binasa di bumi, yang hilang 
dan berubah hanya badan yang memang selama ini selalu berubah sejak 
kejadiannya. Kamu semua terpelihara sampai kamu kembali kepada Tuhan 
dengan kembalinya ruh ke jasad masing-masing.” Begitu lebih kurang tulis 
Thabathab2'i. Memang mianusia atau “aku” adalah substansi manusia atau 
kepribadian manusia. Bukan badannya. Badan hanya mengikuti kepribadian 
itu, dan yang ini tidak binasa dengan matinya manusia 

Ayat di atas menunjuk pencabut nyawa sebagai satu malaikat. Karena 
kata (Ale) malak menunjuk kepada tunggal, jamaknya adalah kata (15554) 
mald'ikah. Di tempat lain Allah berfirman: 


KI AI A AN AN 

“Allah mewafatkan jiwa ketika kematiannya, dan yang belum mati, ketika tidurnya” 

(OS. az-Zvmar (39J: 42). Di sini maknanya jelas, bahwa yang mewafatkan 
adalah Allah swt. Selanjutnya dalam OS. al-An am [6]: 61, dinyatakan: 


0529 bg Wan By Sapi st) 
“Apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan 
oleh utusan-utusan Kami.” Ayat ini mengandung makna “banyak malaikat 
yang mewafatkan”, berdasarkan penggunaan bentuk jamak dari kata rasul 
rasul. Persoalan pertama yang muncul adalah apakah malaikat maut hanya 
satu malaikat, atau banyak? Ini terjawab dengan penjelasan sahabat Nabi 
saw. Ibn “Abbas, yang menyatakan bahwa malaikat maut yang satu itu 
mempunyai pembantu-pembantu, dan itulah yang dimaksud oleh ayat di 
atas dengan rasul-rasul Kami. Demikian dikemukakan oleh pakar riwayat 
dan tafsir, Ibn Jarir ath-Thabari dan Abu asy-Syaikh. 
Jawaban lain adalah berdasar kaidah kebahasaan. Bahasa 
membenarkan untuk menggunakan bentuk jamak, bila yang dimaksud 


adalah tiap sesuatu yang disebut dalam kelompok. Karena konteks ayat ini 
b 


Surah as-Sajdah (32) Kelompok II ayat 12 





berbicara tentang manusia keseluruhannya, maka dari segi makna, jumlah 
mereka banyak. Selanjutnya karena setiap manusia itu dicabut ruhnya oleh 
satu malaikat — sedang manusia banyak — maka ayat ini dengan: 
menggunakan bentuk tunggal untuk yang diwafatkan bermaksud 
menyatakan bahwa masing-masing ditangani oleh satu malaikat yang 
bertugas mencabut ruhnya. Inilah makna yang ditunjuk oleh ayat di atas. 
Jawaban lain dikemukakan oleh al-Jamal dalam bukunya yang 
mengomentari Tafsir al-Jalalain, yaitu bahwa yang dimaksud dengan rusulund 
adalah satu malaikat saja, yaitu malaikat maut, tetapi penggunaan bentuk 
jamak itu untuk mengisyaratkan keagungan dan kehebatan malaikat tersebut. 
Pertanyaan kedua yang muncul dari perbandingan ayat-ayat di atas, 
OS. az-Zumar (39J: 42 menginformasikan bahwa Allah yang mewafatkan 
manusia pada saat kefnatian dan tidurnya. Sedang kedua ayat yang lain 
menyatakan bahwa yang mewafatkan adalah malaikat. Nah, pertanyaan 
yang muncul adalah siapa sebenarnya yang mewafatkan, malaikat atau 
Allah? Anda dapat menjawab dengan menyatakan bahwa yang mewafatkan 
adalah Allah swt. melalui perintah-Nya kepada malaikat maut agar 
mencabut nyawa, selanjutnya malaikat maut menugaskan pembantu- 
pembantunya untuk mencabut nyawa dan merekalah yang dimaksud dengan 
utusan-utusan Kami. Ini dapat diilustrasikan dengan hasil tulisan. Yang menulis 
adalah komputer atau pena, tetapi yang menggerakkan alat itu adalah jari- 
jari atau tangan, sedang di “belakang” tangan, ada otak yang memerintah 
kepada tangan dan jari-jari agar bergerak. Demikian salah satu jawaban. 


AYAT 12 

D Bai Ale paea gey WSU O a peili 31 P3 
GYS DS A Ú bat Yi 

“Dan seandainya engkau melihat ketika para pendurhaka itu menundukkan kepala 

mereka di sisi Tuhan mereka: “Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, 


maka kembalikanlah kami, kami akan mengamalkan yang saleh, sesungguhnya 
kami adalah orang-orang yakin.” 


Setelah menampik keberatan para pengingkar hari Kebangkitan 
sambil menjelaskan peranan malaikat maut, kini disingkap sedikit apa yang 
akan terjadi bagi para pendurhaka pada salah satu saat di hari Kebangkitan. 


b 


Kelompok II ayat 13 Surah as-Sajdah (32) 





Ayat di atas menyatakan: Seandainya engkau melihat mereka saat 
dibangkitkan dari kubur, engkau akan melihat hal yang sangat mengerikan 
dan seandainya engkau siapa pun engkau melihat ketika para pendurhaka itu 
menundukkan kepala mereka di sisi yakni di hadapan kekuasaan Tuhan mereka 
niscaya engkau akan melihat pemandangan yang tidak terlukiskan dengan 
kata-kata. Ketika itu, mereka berkata: “Tuhan kami, kami telah melihat apa 
yang disampaikan oleh para rasul-Mu dan mendengar suara neraka, atau 
hardikan malaikat yang dahulu kami ingkari, maka kembalikanlah kami ke 
dunia tempat beramal, nanti di sana, kami akan mengamalkan amal yang saleh, 
sesungguhnya kami adalah orang-orang yakin yang sungguh sempurna 
keyakinannya.” 

Kata (IywSU) ndkisi? terambil dari kata (S5) nakasa yang berarti 
menjadikan sesuatu yang di atas berada di bawah. Seorang yang bangga dan 
percaya diri, atau yang angkuh akan menegakkan kepala. Berbeda dengan 
orang yang takut atau merasa hina. Dia akan menundukkan kepala. 
Penundukan itu, serupa dengan menjadikan yang di atas berada di bawah. 
Dengan demikian kata tersebut dipahami dalam arti kehinaan dan 
penyesalan atas apa yang mereka lakukan selama ini. 

Sering kali kata (s) Ynda/di sisi bila menggambarkan keadaan 
seseorang di sisi Allah, seperti firman-Nya di atas ( ##) +£) inda Rabbihim, 
maka itumengandung makna penghormatan, seperti firman-Nya melukiskan 
para syuhada” bahwa mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki 
(RS. Al “Imran [3]: 169). Tetapi karena konteks ayat ini adalah para 
pendurhaka, maka kata di sisi pada ayat di atas, adalah di sisi kekuasaan 
atau pemeriksaan-Nya. 


AYAT 13 
kad iya ign S ia Ji g y A i JS E a 
G iai DN 


‘Dan kalau Kami menghendaki niscaya Kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa 
petunjuknya, akan tetapi telah berlalu perkataan dari-Ku, sesungguhnya Aku pasti 
akan penubi Jahannam dengan jin dan manusia bersama-sama.” 


Allah menjawab atau berkomentar terhadap ucapan para pendurhaka 
itu dengan berfirman: Kami tidak mengabulkan permohonan itu, bukan 


Surah as-Sajdah (32) Kelompok !! ayat 13 





karena Kami tak mampu, tetapi karena masa ujian telah berlalu, dan tujuan 
Kami mengajak manusia mengikuti hidayah bukanlah untuk memperbanyak 
yang taat, dan kalau Kami menghendaki memperbanyak yang taat niscaya Kami 
akan berikan secara otomatis kepada tiap-tiap jiwa baik yang mukmin maupun 
yang kafir, yang siap menerima iman maupun yang menolaknya — semua 
Kami berikan petunjuk bagi-nya sehingga mengamalkan tuntunan Kami tanpa 
pilihan dan tanpa ujian, akan tetapi telah berlalu perkataan sehingga telah 
menjadi ketetapan dari-Kx bahwa manusia harus diuji dalam kehidupan 
duniawi, dan sesungguhnya yang taat akan Aku anugerahi surga dan sesungguhnya 
Aku pasti akan penuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia yang durhaka 
dan gagal dalam ujiannya. Akan Ku-siksa mereka di sana bersama-sama. 
Thahir Ibn ‘Åsyår tidak menjadikan ayat di atas sebagai jawaban 
kepada kaum musyrikin. Adanya kata dan pada ayat di atas mengisyaratkan 
bahwa ia bukan jawaban terhadap mereka. Kedurhakaan telah menjadikan 
mereka tidak wajar dilayani dengan jawaban, apalagi memperoleh hikmah 
yang dikandung ayat di atas. Mereka lebih wajar diabaikan dan tidak ditoleh. 
Sebagaimana dalam QS. al-Mu'minin (23): 106 dan 108. Di sana mereka 
berkata: 
. ” A 2. ” ” s « ” . $r 
Opi Yp Gb IPA J dada up S3 Uks le uli ap ó 


“Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan adalah kami orang- 
orang yang sesat.” Allah berfirman: “Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan 
janganlah kamu berbicara dengan Aku.” Demikian Ibn “Asyir. Pendapat ini 
agaknya tidak didukung oleh lanjutan ayat berikutnya, yang justru secara 
jelas dan tegas ditujukan kepada mereka. Perhatikanlah ayat 14 sesudahnya. 

Penggunaan kata (($) minnf/ dari-Ku dan (“4 OKS) Ia amla'anna 
Jahannam) Aku pasti akan penuhi Jahannam, yang menunjukkan keakuan Allah 
swt. mengisyaratkan bahwa hal tersebut merupakan wewenang penuh Allah 
swt., tidak ada campur tangan siapa pun dalam hal penentuan ketetapan di 
maksud, yakni masuknya manusia dan jin durhaka ke dalam neraka. Tentu 
demikian juga sebaliknya. 

Perkataan yang berlalu di atas, adalah ketetapan Allah ketika iblis 
bersumpah saat menolak sujud kepada Adam bahwa: 


Salon ia Die) «ina ae La 
“Demi kemuhaan-Mu (aku bersumpah) aku akan menyesatkan mereka semuanya, 


kecuali hamba-hamba-Mu yang mukhlis. Allah menjawab dengan firman-Nya 
yang merupakan ketetapan itu bahwa: í 


Kelompok II ayat 14 Surah as-Sajdah (32) 





inaa ain Ulah Ujang lia Agan SIN «Ji Gali adu 
“Maka yang benar adalah (sumpah-Ku) dan hanya kebenaran itulah yang Ku- 
katakan. Sesungguhnya Aku pasti akan memenuhi neraka Jahannam dengan jenis 


kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka semuanya” 


(QS. Shâd [38]: 82-85). 

AYAT 14 

Pa - Ma ar SN aa Bara Te aa er hea 2, AR 
ES G UA Se are UI AA (Saga SU a Lag Na 


r 


4 td a 23 yrz 
Ta 9 kas 
“Maka rasakanlah, disebabkan kamu melupakan pertemuan dengan bari kamu 


ini, sesungguhnya Kami pun telah melupakan kamu dan rasakanlah siksa yang 
kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan.” 


Setelah menjelaskan sebab penolakan permohonan mereka, kini 
menjadi jelas pula keniscayaan jatuhnya siksa atas mereka. Karena itu, 
ayat di atas menyatakan: “Jika demikian itu halnya, yakni neraka harus 
dipenuhi oleh jin dan manusia durhaka — sedang kamu adalah sebagian 
dari niereka, maka rasakanlah oleh kamu siksa yang menimpa kamu 
disebabkan kamu melupakan yakni tidak percaya sehingga tidak melakukan 
persiapan — bagaikan orang yang melupakan pertemuan dengan hari kamu ini 
yakni hari Kiamat serta hari Perolehan surga dan neraka, sesungguhnya Kami 
pun telah melupakan kamu yakni menjadikan kamu bagaikan orang yang 
terlupakan sehingga kamu akan terus di dalam neraka, tanpa pertolongan, 
dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan ketika 
kamu hidup di dunia.” 

Kata (1,8 ) fa dz4g# terambil dari kata (53) dzaug yang pada 
mulanya berarti menyicipi/ merasakan dengan lidah. Ini biasa digunakan untuk 
mengetahui keadaan sesuatu, seperti halnya menyicipi makanan untuk 
diketahui apakah telah cukup manis, atau asin dan semacamnya. Ayat di 
atas merupakan isyarat kepada mereka bahwa apa yang sedang mereka 
alami itu barulah sedikit dari siksa yang menanti. Mereka dipersilakan untuk 
mencari tahu bagaimana kesudahannya, adakah jalan keluar dan lain-lain. 
Demikian mereka diejek dengan ucapan ini. Begitu juga halnya dengan 
kalimat ( Sa ») yaumikum| bari kamu adalah sebagai ejekan. Karena biasanya 





Surah as-Sajdah (32) Kelompok II ayat 15 


- “ . = - 
hari atau saat yang dinisbahkan kepada seseorang adalah saat-saat bahagia 
dan kemenangan. Namun di sini ia adalah saat kesengsaraan, atas dasar itu « 


ia dipahami sebagai ejekan. 


AYAT 15 


ehh gi) Ken Iga Naun Ngy Aga WS 151 Gadi WUL yap Lai 
Mop 355 LY 
“Yang beriman dengan ayat-ayat Kami hanyalah orang-orang yang apabila 


diperingatkan dengannya, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhan 
mereka, sedang mereka tidak menyombongkan diri.” 


Setelah ayat-ayat yang lalu menjelaskan keadaan orang-orang kafir, 
kini melalui ayat di atas dijelaskan keadaan dan ciri-ciri orang mukmin. 
Ayat di atas menyatakan: Yang beriman dengan ayat-ayat Kami hanyalah orang- 
orang yang apabila diperingatkan oleh siapa dan kapan pun dengannya yakni 
dengan ayat-ayat Allah itu, wereka bersegera menyungkur dalam keadaan sujud 
dan bertasbih serta memuji Tuhan mereka, sedang mereka tidak menyombongkan 
diri sebagaimana halnya orang-orang kafir itu. 

Kalau memperhatikan ciri-ciri yang disebut ayat ini, serta pujian yang 
disandangkan kepada mereka, maka tidaklah keliru jika kita berkata bahwa 
orang-orang yang dibicarakan ayat ini adalah mereka yang telah mantap 
imannya. Dengan demikian, mestinya kata yang digunakan adalah innamd 
al-mu 'minfn (bandingkan dengan OS. al-Anfal (8): 2). Tetapi ayat di atas 
menggunakan bentuk mudhdri' (kata kerja masa kini dan datang) pada kata 
(cek ) yu minu/ beriman, di mana sepintas mengesankan belum mantapnya 
iman mereka. Kesan tersebut tidaklah demikian, karena penggunaan bentuk 
mudhiri' itu — di sini — untuk mengisyaratkan bahwa keimanan mereka, 
dari saat ke saat mereka perbaharui dan tingkatkan. Keimanan mereka 
terus menerus bertambah akibat mendengar ayat-ayat Allah itu. Sekali lagi 
bandingkan dengan OS. al-Anfal yang penulis tunjuk di atas. 

Kata (14 5 > ) dzukkirůj diperingatkan berbentuk pasif, yakni tidak 
disebut siapa yang memberi peringatan tentang ayat-ayat Allah itu. Hal ini 
untuk mengisyaratkan bahwa bagi mereka kebenaran selalu harus diikuti 
dan diindahkan, terlepas siapa pun yang menyampaikannya. Mereka hanya 
melihat pada substansi peringatan, tidak melihat siapa yang menyampaikan. 


Kelompok II ayat 16 | Surah as-Sajdah (32) 





Kata ( 1 ) kharri terambil dari kata ('# ) kharra yang berarti 
terjatuh. Keterjatuhan dimaksud bukanlah dalam arti harfiahnya, tetapi ia 
digunakan untuk menggambarkan terjadinya perubahan dari keadaan 
semula, akibat sesuatu yang terjadi sebelumnya. Hamba-hamba Allah itu 
memberi perhatian yang sangat besar sehingga mereka membuka telinga 
lebih lebar untuk mendengar ayat-ayat Allah yang terbaca (al-Qur'an) dan 
mengarahkan pandangan mata lebih jauh lagi untuk melihat ayat-ayat-Nya 
yang terhampar. Inilah yang menjadikan keimanan mereka terus bertambah 
dari saat ke saat. 

Ayat 15 di atas, disepakati oleh ulama sebagai ayat Sajadah. Pembaca 
dan pendengarnya dianjurkan sujud saat membaca dan mendengarnya 
dengan harapan kiranya kita semua termasuk kelompok yang dipuji ini. 

Didahulukannya penyucian Allah atas pujian kepada-Nya — seperti 
bunyi ayat di atas — merupakan kebiasaan al-Qur'an dan as-Sunnah. Para 
malaikat — dalam dialog mereka dengan Allah tentang penciptaan manusia 
menggabung tasbih dan tahmid dengan menyatakan: “Padahal kami senantiasa 
bertasbih dengan memuji Engkau” (QS. al-Baqarah [2]: 30). Demikian juga 
“Dan guntur bertasbih sambil memuji-Nya” (QS. ar-Raʻd [13]: 13). Nabi saw. 
pun mengajarkan kita agar dalam ruku dan sujud mendahulukan ucapan 
tasbih baru tahmid, “Sxbhdna Rabbiyal Adzhimi Wa Bi Hamdih dan Subhdna 
Rabbiyal AJA Wa Bi Hamdih. Didahulukannya tasbih atas tahmid karena 
penyucian harus mendahului penghiasan. Menampik yang buruk, lebih utama 
| daripada mendatangkan yang baik. Kita menyucikan Allah — termasuk dalam 
memuji-Nya — khawatir jangan sampai pujian tersebut tidak tepat bagi-Nya. 

Ayat di atas menggambarkan dua dari sifat kaum mukminin yang 
menonjol. Pertama, pengetahuan dan pertambahan iman mereka setiap 
mendengar ayat-ayat Allah, dan kedua, kerendahan hati mereka, yang 
dicerminkan oleh tasbih dan tahmid serta dilukiskan dengan kalimat “Sedang 
mereka tidak menyombongkan diri.” 


AYAT 16 


kudea E ig 


pan 


“Menjauh lambung mereka dari tempat tidur, mereka berdoa kepada Tuhan mereka 
dengan rasa takut dan harap, dan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada 


mereka, mereka menafkahkan.” 
` 





Surah as-Sajdah (32) Kelompok Il ayat 16 


Ayat di atas masih merupakan lanjutan uraian tentang ciri-ciri orang- 
orang mukmin sejati. Ayat ini melukiskan amal perbuatan mereka, sedang 
ayat yang lalu melukiskan sifat-sifat batin mereka. Allah berfirman: Menjauh" 
lambung mereka dari tempat tidur mereka, yakni mereka tidur kecuali sedikit, 
tetapi ketiadaan tidur itu bukan untuk melakukan hal-hal yang tidak 
bermanfaat, tetapi pada saat-saat itu mereka senantiasa berdoa kepada Tuhan 
mereka dengan rasa takut dari siksa-Nya dan harap kepada ridha-Nya dan di 
samping itu sebagian dari regeki yang Kami berikan kepada mereka senantiasa 
mereka menafkahkan. 

Kata ( Stm ) tatajafa terambil dari kata (st) aljafa” yang berarti 
menjauh, meninggi sehingga tidak menyentuh. Bentuk mudhiri yang digunakan 
di sini mengisyaratkan berulang-ulangnya hal tersebut terjadi pada diri siapa 
yang dibicarakan ini. 

Kata (Aye ) junibuhum adalah bentuk jamak dari kata («we ) janb 
yaitu sisi. Sedang kata (@raM) al-madhdji' merupakan bentuk jamak dari 
kata ( gaa ) madhja‘ yakni kasur atau tempat pembaringan untuk beristirahat 
atau tidur. Penggalan ayat ini menggambarkan keadaan kaum mukminin 
itu seperti firman-Nya dalam QS. adz-Dzâriyât [51]: 17-18: 

DAE ph jaN at G K Ga Sa E 
“Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan pada waktu sahur mereka 
senantiasa beristighfar.” 

Penggunaan kata ( w p> ) junûb juga untuk melukiskan cara zidur/ 
berbaring yang baik, yakni tidur pada sisi badan sebelah kanan sebagaimana 
kebiasaan yang dianjurkan oleh Rasul saw. Hal tersebut dimaksudkan agar 
tidak terjadi tekanan terhadap jantung yang berada di bagian dada sebelah 
kiri seseorang dan agar seseorang sambil berbaring dapat menghadap ke 
kiblat. 

Pada ayat di atas terlukiskan sekali lagi sifat kejiwaan mereka, yakni 
kendati keimanan mereka bertambah dari saat ke saat, dan sekalipun mereka 
bangun tengah malam untuk berdoa, namun itu tidak menjadikan mereka 
merasa tenang. Mereka tetap takut kepada Allah, walau ketakutan tersebut 
dibarengi dengan optimisme dan sangka baik kepada-Nya. 

Di sisi lain mereka juga tetap memberi perhatian kepada kaum lemah, 
yaitu senantiasa menginfakkan sebagian dari rezeki yang mereka peroleh. 


Kelompok II ayat 17-18 Surah as-Sajdah (32) 





AYAT 17-18 ` 


AE OY Dki E a e Uya s ii D 
bye Y É OE ak G < 


“Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka dari 
yang menyedapkan mata, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. 
Maka apakah orang mukmin seperti orang yang fasik? Mereka tidak sama!” 


Setelah ayat-ayat yang lalu menggambarkan sekelumit dari sifat serta 
ciri orang-orang beriman, ayat di atas menjelaskan ganjaran yang akan 
mereka peroleh. Allah begfirman: Maka sebagai anugerah dari Allah, mereka 
akan masuk ke surga menikmati aneka kebahagiaan. Tidak seorang pun 
mengetahui yakni tidak terlintas dalam benak siapa pun serta tidak 
terbayangkan olehnya apa yang disembunyikan untuk mereka dari aneka 
kenikmatan yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa 
yang telah senantiasa mereka kerjakan sewaktu hidup di dunia. Maka apakah 
orang mukmin yang mantap dan kukuh imannya menyangkut apa saja yang 
disampaikan Rasul saw. seperti halnya orang yang fasik yang telah keluar secara 
jelas dari tuntunan agama? Pasti, mereka tidak sama! 

Kata (edi) nafi pada ayat di atas berbentuk nakirah/ indefinit dan 
dikemukakan dalam bentuk negasi. Ini berarti mencakup semua jiwa. 
. Kendati demikian, menurut Ibn “Asyur yang dimaksud adalah jiwa manusia 
saja. Pendapat ini didasarkannya pada hadits Nabi saw. yang diriwayatkan 
oleh Bukhari, Muslim dan Ahmad melalui Abu Hurairah, bahwa Nabi saw. 
bersabda: (dalam sebuah hadits Qudsi): “Allah berfirman: Aku telah siapkan 
untuk hamba-hamba-Ku yang saleh, apa yang belum pernah dilihat mata, didengar 
oleh telinga, tidak juga terlintas dalam benak manusia'” 

Manusia terbatas pengetahuannya pada apa yang dapat dijangkau 
oleh akal, pancaindra, serta imajinasinya yang terbentuk dari gabungan hal- 
hal yang pernah terjangkau oleh indranya. Di surga nanti terdapat hal-hal 
yang tidak pernah terlintas dalam benak manusia, seperti bunyi hadits di 
atas. 

Kata (3) gurrah pada mulanya berarti dingin. Yang dimaksud di sini 
adalah na Sementara ulama berpendapat bahwa air mata yang 
mengalir dingin, menunjukkan kegembiraan, sedang yang hangat 
menunjukkan kesedihan, dari sini kata tersebut digunakan untuk sesuatu 








Surah as-Sajdah (32) Kelompok II ayat 17-18 


yang menggembirakan. Ada juga yang-berpendapat bahwa masyarakat 
Mekah pada umumnya merasa sangat terganggu dengan teriknya panas 
matahari dan datangnya musim panas. Sebaliknya mereka menyambut 
gembira kedatangan musim dingin, apalagi dingin di daerah sana tidak 
terlalu menyengat. Apapun sebabnya, yang jelas istilah ini digunakan al- 
Qur'an dalam arti kegembiraan dan sukacita. 

Kata (3 ) gurrah di atas dikaitkan dengan ( «&!) ayun/ mata, bukannya 
dikatakan (et!) ayunubum| mata mereka mereka. Walaupun kata ayun 
berbentuk jamak, tetapi tidak dikaitkannya kata itu — di sini — dengan kata 
(& ) bum/ mereka mengisyaratkan bahwa kegembiraan tersebut disesuaikan 
dengan masing-masing penghuni surga. Demikian kesan Thabathaba'i. 
Memang, kegembiraag bersifat relatif. Apa yang menggembirakan Anda, 
boleh tentu menggembirakan saya, atau dia. Sehingga sangat wajar jika 
diisyaratkan sifat kegembiraan yang bersifat perorangan itu. Karena itu pula 
agaknya sehingga ayat 18 menggunakan bentuk tunggal ( taa $a) mu minan 
ketika menunjuk kepada orang mukmin bukan («aja ) mu minin| orang-orang 
mukmin. Penggunaan bentuk tunggal itu mengisyaratkan juga bahwa 
ganjaran dan balasan di hari Kemudian bersifat perorangan, bukan kolektif. 
Pada OS. Maryam ayat 93-95, dijelaskan gambaran keadaan manusia pada hari 
Kemudian, ayat ini menyebutkan: 


AA hai kai AA ARP II PON sanga A Tya JS Ol 

BÉ aah ky aai eA 
“Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, kecuali akan datang kepada Tuhan 
Yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Sesungguhnya Allah telah menentukan 
jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap 
mereka akan datang kepada Allah pada hari Kiamat dengan sendiri-sendiri” (QS. 
Maryam (19): 93-95). 

Dapat ditambahkan bahwa kendati yang dihidangkan kepada 
penghuni surga itu menggembirakan pribadi demi pribadi, tetapi dalam saat 
yang sama, semua mata — jika menyaksikannya — ikut menilai bahwa hal 
tersebut memang sangat indah dan nikmat. Itu juga salah satu yang dapat 
diangkat dari ketiadaan kata mereka pada kalimat gurrata ayun. Di sisi lain 
penggunaan kata ( Ls ĝe ) mu minan pada ayat ini menunjukkan kemantapan 
iman, walau yang dibicarakan adalah mereka yang pada ayat 15 yang lalu 
ditunjuk dengan kata ((P&) yu 'minu/ beriman. Ini karena seperti yang penulis 


Kelompok II ayat 19-20 Surah as-Sajdah (32) 


kemukakan, bentuk mudhiri' pada ayat T5 itu bertujuan mengisyaratkan 
bahwa keimanan mereka dari saat ke saat mereka perbaharui dan tingkatkan. 
Kata (Mist) fasigan terambil dari kata (3-4) fasaga yang digunakan 
oleh bahasa Arab untuk melukiskan keluar/terkelupasnya kulit buah yang 
telah matang. Seorang yang keluar dari koridor ajaran agama juga dinamai 
fasig kendati ia tetap mengaku beriman dan mengucapkan dengan lidahnya 
kedua kalimat syahadat, dan lebih-lebih lagi yang tidak mengakuinya. 


AYAT 19-20 

Dalang 1 bu Yi 2 wal hah pa l pals pi Gi 

iel Gi Gi r oftani uis yó AA Fæ sa ut, GAP 
tr OIS a (ES ai ya S3 e Jis tea 


Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, maka bagi 
mereka surga-surga tempat kediaman, sebagai ganjaran terbadap apa yang telah 
mereka kerjakan. Dan adapun orang-orang yang fasik maka tempat mereka adalah 
neraka. Setiap kali mereka hendak ke luar darinya, mereka dikembalikan (lagi) ke 
dalamnya dan dikatakan kepada mereka: “Rasakanlah siksa neraka yang dahulu 
kamu mendustakannya.” 


Setelah ayat yang lalu menyatakan ketidaksamaan mukmin dan fasig, 
kini dijelaskan perbedaan perolehan mereka kelak di hari Kemudian. Ayat- 
ayat di atas menyatakan: Adapun orang-orang yang beriman dan membuktikan 
keimanan mereka dengan mengerjakan amal-amal saleh sebagaimana diajarkan 
oleh Rasul saw., maka bagi mereka surga-surga yang merupakan tempat kediaman 
yang mantap sehingga mereka tidak beranjak bahkan tidak mau — walau 
ditawarkan ke tempat yang lain — karena kepuasan mereka. Itu sebagai 
ganjaran yang Kami anugerahkan dari kemurahan Kami terhadap apa yang 
telah senantiasa mereka kerjakan. Dan adapun orang-orang yang fasik yang telah 
keluar dari keimanan dan menyandang kekufuran maka tempat mereka adalah 
neraka. Setiap kali mereka walau bersama-sama hendak ke luar darinya, yakni 
dari neraka karena pedihnya siksaan, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya 
sambil diseret dan dipukul dan dikatakan kepada mereka: “Rasakanlah siksa 
neraka yang membakar ini yang dahulu kamu mendustakannya. Rasakanlah 


sebagai balasan kedurhakaan kamu.” i 





r 






N AA AN 


Sun Surah as-Sajdah (32) Kelompok II ayat 21 
44 : 

Kata (& 3) alma'wd terambil dari kata («&31) awd yang berarti kembali. 
Kata mawd berarti tempat kembali yakni tempat kediaman, karena rumah 
adalah tempat kembali seseorang untuk beristirahat. Penggunaan kata itu, 
mengisyaratkan bahwa tempat tersebut adalah tempat tinggal tetap yakni kekal. 

Kata (Ny ) nugulan pada mulanya berarti sesuatu yang dihidangkan 
kepada seorang yang baru datang. Katakanlah sebagai “Hidangan Selamat 
Datang”. Ia digunakan juga untuk tempat tinggal tamu. Lalu maknanya 
berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dihidangkan baik untuk 
tamu baru atau bukan. Al-Biga'i memahaminya sebagai “Hidangan Selamat 
Datang”, karena itu tulisnya: “Kalau ini baru hidangan awal, maka 
bagaimana sesudahnya? Tentu lebih lagi sebagaimana diisyaratkan oleh 
hadits Oudsi bahwa telah disiapkan buat mereka apa yang tidak terlintas 
dalam benak. Demikian al-Biga'i. 

Yang dimaksud orang yang fasig di sini adalah orang kafir, karena 
seandainya yang dimaksud adalah orang Islam yang durhaka, maka terhadap 
mereka masih ada kemungkinan untuk tidak kekal di neraka. Ucapan dua 
kalimat syahadat pada akhirnya diharapkan akan dapat mengantar mereka 
keluar dari siksa neraka. Itu agaknya disyaratkan pula oleh kata ma 'wdhum 
yang maknanya telah Anda baca sebelum ini. 

Keinginan dan harapan untuk keluar dari neraka — sambil dibiarkan 
berusaha” untuk itu, kemudian penangkapan dan pengembalian mereka, 
merupakan kekecewaan yang pada hakikatnya adalah siksa tersendiri. 


AYAT 21 
AP Dp alal Ni NAN ga PI Hii Tya Ha, 


“Dan Kami bersumpah akan merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat 
sebelum azab yang lebih besar, mudah-mudahan mereka kembali.” 


Kalau ayat yang lalu mengancam kaum musyrikin dan kafir 
menyangkut siksa neraka, maka di sini dinyatakan bahwa sebelum 
merasakan siksa itu, akan ada siksa sebelumnya. Ayat di atas menyatakan: 
Dan Kami bersumpah bahwa sebelum siksa neraka itu Kami akan merasakan 
kepada mereka secara langsung atau melalui kaum muslimin atau sebab lain 
sebagian azab yang dekat di dunia ini sebelum azab yang lebih besar di akhirat itu, 
mudah-mudahan yakni dengan tujuan kiranya mereka kembali ke jalan yang benar. 


” 





Kelompok II ayat 22 Surah as-Sajdah (32) 


Ayat di atas menggunakan redaksi ( 3541 old!) al adzdb aL-adnd dan 
yang dimaksud adalah azab dunia. Ini adalah ancaman tentang jatuhnya 
siksa di dunia terhadap mereka, seperti terbunuh, paceklik, kegelisahan 
hidup dan lain-lain. Al-Biqa“1 memasukkan dalam pengertian ayat ini azab 
di alam barzakh. Tetapi pendapat itu kurang tepat, karena seperti terbaca 
di atas, tujuan azab tersebut adalah semoga mereka kembali ke jalan yang 
benar. Tentu saja siapa yang telah berada di alam barzakh, dia tidak mungkin 
lagi kembali. 

Ayat di atas menamai siksa duniawi al-'adzab al-adnâ/ azab yang dekat 
bukan azab yang kecil walau ini dapat berhadapan dengan (SY! widali ) al 
adydh al-akbar/ azab yang besar yang digunakannya menunjuk siksa akhirat. 
Pemilihan kata azab yayg dekat agaknya disebabkan karena tujuan 
penyampaian ini adalah ancaman. Kesan ancaman akan sangat kurang jika 
siksa duniawi dinamai siksa yang kecil. Di sisi lain, siksa ukhrawi tidak dinamai 
siksa yang jauh karena kata jauh yang merupakan lawan dari siksa yang dekat, 
karena istilah si£sa yang jauh dapat mengesankan sulit atau bahkan mustahil, 
sekaligus mengundang pendengarnya mengundurkan taubat dengan dalih 
“masih jauh/lama atau bahkan mustahil”. 

Apa yang diancamkan menyangkut siksa duniawi terlaksana dengan 
pembunuhan tokoh musyrik dalam Perang Badr, juga dengan masa paceklik 
yang mereka rasakan di Mekah dan lain-lain sebagainya. Di sisi lain apa 
yang menjadi tujuan penyiksaan duniawi ini, tercapai pula dengan banyaknya 
: penganut syirik yang kemudian bertaubat dengan memeluk Islam secara 
baik. Memang ada di antara mereka yang enggan bertaubat sehingga mati 
dalam kemusyrikan. Mereka itulah yang memperoleh siksa ukhrawi itu. 


AYAT 22 


Sa 


Ba Pen si. 
Ay DEL 5S Iya b yas 

Kr 
‘Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan 


ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling darinya? Sesungguhnya Kami terhadap 
para pendurbaka akan memberikan pembalasan.” 


to 


ó 


Thahir Ibn “Asyar menghubungkan ayat ini dengan ayat 15 yang 
berbicara tentang orang-orang yang beriman yang bila diingatkan tentang 





Surah as-Sajdah (32) Kelompok II ayat 22 


ayat-ayat Allah mereka tersungkur sujud. Ini — tulisnya — karena apa yang 
dibicarakan ayat 10 tentang mereka yang berkata: “Apakah bila kami telah . 
lenyap di dalam bumi apakah kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang 
baru? tidak sama kedurhakaannya dengan mereka yang berpaling dari ayat- 
ayat Allah ketika dibacakan kepada mereka. 

Al-Bigai memahami kalimat mudah-mudahan mereka kembali pada 
penutup ayat yang lalu dalam arti agar mereka kembali meninggalkan kezaliman 
mereka. Nah, ayat ini melanjutkan dengan menyatakan: Dan siapakah yang 
lebih galim dari mereka. Hanya saja — tulis al-Biga'i — kata mereka diganti 
dengan kalimat orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, 
kemudian ia berpaling, untuk menjelaskan kezaliman yang mereka lakukan 
itu. h. 

Thabathaba'i berpendapat serupa. Menurutnya ayat ini adalah 
penjelasan tentang mengapa mereka tersiksa. 

Apapun hubungannya, yang jelas ayat di atas bagaikan menyatakan: 
Dan siapakah yang lebih galim daripada orang yang telah diperingatkan oleh 
pemberi ingat siapa pun dia — diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhan Pemelihara 
dan Pembimbing-nya, kemudian ia berpaling darinya sambil melecehkannya? 
Sungguh tidak ada yang lebih zalim dari orang semacam itu. Sesungguhnya 
Kami terhadap para pendurhaka akan memberikan pembalasan. 

Kata ( $ ) tsumma pada ayat di atas berfungsi menggambarkan betapa 
buruk peringkat keberpalingan mereka dan betapa aneh sikap itu. Betapa 
- tidak demikian? Ayat-ayat yang demikian jelas dan mempesona dan yang 
bersumber dari Tuhan yang selama ini berbuat baik dan melimpahkan aneka 
anugerah kepadanya itu justru diabaikan. 

Al-Bigai menganggap lebih baik memahami kata kemudian dalam 
pengertian “waktu yang lama”, yakni suatu ketika yang bersangkutan 
diperingatkan tentang ayat-ayat Allah, lalu dia memperhatikannya kemudian 
dia berpaling sesudah itu walau setelah seribu tahun. Orang ini adalah yang 
paling zalim, dan tentu selainnya yang kurang dari waktu itu lebih-lebih 
lagi, karena kedekatan waktu buat dia menjadikan ia lebih wajar untuk 
tidak melupakannya. Demikian al-Biga'i. 

Kata ( Usekis ) muntagimin terambil dari akar katayang terdiri dari 
huruf-huruf (—) "dn, (3) gif dan (—») mim. Maknanya berkisar pada tidak 
menyetujui sesuatu karena menilainya buruk. Dari sini lahir makna membalas 
siksaan| menyiksa, karena yang tidak menyetujui dan menilai buruk sesuatu, 
dapat marah dan mengancam, lalu menyiksa. Secara panjang lebar kata ini 


Kelompok II ayat 23 Surah as-Sajdah (32) 





telah penulis jelaskan ketika menafsirkan OS. ar-Rum (30): 47, rujuklah ke 
sana. 

Disebutnya lagi kata pendurhaka — walaupun menggantinya dengan 
kata mereka lebih singkat dan memberi makna yang sama, bertujuan 
menyebut kedurhakaan mereka dan sifatnya yang demikian mantap, serta 
memasukkan semua yang durhaka dalam ketetapan penyiksaan Ilahi itu. 
Di sisi lain disebutkannya kata tersebut sebelum kata muntagimin bertujuan 
menekankan jatuhnya siksa itu terhadap mereka secara khusus. 


AYAT 23 
BATA Ab eh bin AA La Up PS DS gaga Ci ia 


Aa 
tr 


“Dan sesungguhnya Kami telah menganugerahkan kepada Musa al-Kitib, maka 
janganlah engkau dalam keraguan dari pertemuannya dan Kami menjadikannya 


petunjuk bagi Bani 157471.” 


Kaum musyrikin dan pendurhaka berpaling dari ayat-ayat Allah yang 
diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. — sebagaimaa terbaca pada ayat- 
ayat yang, lalu. Nah, dalam konteks itu, semua pihak diingatkan tentang 
pengalaman penolakan kitab suci oleh generasi terdahulu. Nabi Muhammad 
saw. yang menerima al-Qur'an diingatkan tentang kesudahan dan sukses 
yang dicapai Nabi Musa as., sedang para pendurhaka yang berpaling 
meninggalkan al-Qur'an diingatkan tentang kaum Nabi Musa as. yang 
ditimpa siksa Allah akibat menolak tuntunan Taurat. Ayat di atas 
menyatakan: Dan sesungguhnya Kami telah menganugerahkan kepada MiisG al- 
Kitab yakni Taurat, maka janganlah engkau Hai Nabi Muhammad dalam 
keraguan yakni tetaplah seperti keadaanmu sekarang tidak ragu dari 
pertemuannya dan Kami menjadikannya yakni menjadikan Kitab Taurat itu 
petunjuk bagi Ban? 15737. 

Berbeda-beda pendapat ulama tentang maksud kalimat “Janganlah 
engkau dalam keraguan dari pertemuannya”. Ini karena kata ganti pada kata 
(and ) 4gd'ihi/ pertemuannya dapat mengandung beberapa kemungkinan arti. 

Pertama, pertemuan dimaksud adalah penerimaan Nabi Musa as. kitab 
suci Taurat. Yakni wahai Nabi Muhammad jangan ragukan adanya Taurat 
yang diterima dengan penuh suka cita oleh Nabi Musa, sebab ada di antara 
umatnya yang meragukan hal tersebut. Š 





Surah as-Sajdah (32) Kelompok II ayat 24 


Kedua, "pertemuan muka dengan muka. Penganut paham ini 
mengartikannya: Janganlah engkau wahai Nabi Muhammad meragukan: 
penerimaan kitab suci al-Qur'an, walau ada di antara umatmu yang 
meragukannya dan walau ada janji dan ancamannya yang belum terbukti. 
Yakinlah bahwa al-Qur'an akan menjadi petunjuk bagi umatmu sebagaimana 
Kitab Taurat menjadi petunjuk buat Bani Israil. 

Ketiga, janganlah engkau wahai Nabi Muhammad meragukan 
pertemuanmu dengan Nabi Masa — pada malam Isra” dan Mi'raj, atau pada 
hari Kiamat nanti. 

Keempat, janganlah engkau meragukan tentang akan bertemunya 
engkau dengan sekian gangguan dan tantangan sebagaimana Musa as. pernah 
menemukannya. EKA 

Thabathaba'i berpendapat bahwa pertemuan dimaksud adalah 
pertemuan dengan Allah. Yakni jangan ragukan akan adanya pertemuan 
dan kebangkitan di hari Kemudian. Dengan demikian — tulisnya — ayat ini 
bermakna “Sesungguhnya Kami telah menganugerahkan kepada Misa al- 
Kitab sebagaimana Kami anugerahkan kepadamu al-Qur'an, maka 
janganlah engkau dalam keraguan menyangkut hari Kebangkitan yang 
diuraikan oleh al-Qur'an, dengan meragukan al-Qur'an.” Memang — tulis 
Thabathaba'i — di beberapa tempat dalam al-Our'an ditemukan dukungan 
tentang mirunnya al-Our'an dengan uraian tentang kitab suci yang diterima 
oleh Misa as. 

Masih banyak pendapat lain yang kesemuanya dari segi substansi 
benar, tetapi sulit bagi penulis menentukan mana di antara pendapat- 
pendapat itu yang dimaksud ayat ini; atau boleh jadi semua kemungkinan 
tersebut dimaksudkannya. 

Firman-Nya: ( Jl pel ad sta otlar g) wa ja'alnâhu hudan libani Isrd'il/ 
dan kami menjadikannya petunjuk bagi Bani Isra, yang dijadikan petunjuk 
adalah Kitab Taurat itu, atau Nabi Musa as. Karena beliau tampil dengan aneka 
bukti, sehingga kehadiran beliau bagaikan kehadiran petunjuk itu sendiri. 


AYAT 24 
KEP OB D a a gia Ulat 
“Dan Kami jadikan di antara mereka teladan-teladan yang memberi petunjuk dengan 


perintah Kami, ketika mereka bersabar dan adalah mereka sejak dahulu terhadap 
ayat-ayat Kami selalu yakin.” 


Kelompok II ayat 24 Surah as-Sajdah (32) 


“ 





Petunjuk yang datang kepada Bani Isr2'il itu telah membuahkan antara 
lain lahirnya pemimpin-pemimpin yang wajar diteladani di antara mereka, 
walau demikian ada juga di kalangan Bani Isra'il yang menolaknya. Ayat di 
atas menyatakan: Dan Kami jadikan di antara mereka yakni Bani Isra'il itu 
teladan-teladan, baik sebagai nabi-nabi maupun ulama-ulama yang memberi 
petunjuk kepada masyarakatnya serta mengantar mereka menuju kebahagiaan 
dan kesejahteraan hidup dengan berdasar perintah Kami. Kami menjadikan 
mereka demikian ketika yakni disebabkan karena mereka bersabar dan tabah 
menghadapi tantangan dan melaksanakan tugas-tugas mereka dan adalah 
mereka sejak dahulu terhadap ayat-ayat Kami secara khusus selalu yakin. 

Kata (edit) minhum pada awal ayat di atas mengisyaratkan bahwa 
tidak semua Bani Isra'il itu Hijadikan teladan. Bahkan ada juga di antara 
mereka yang tidak demikian, bahkan menolak ajaran Nabi Musa, sehingga 
terjadi perbedaan pendapat di antara umat beliau dan baru akan diselesaikan 
perbedaan itu kelak di hari Kemudian sebagaimana terbaca pada ayat 
berikut. 

Kata (il) 2'7wmah adalah bentuk jamak dari kata ( 2b) imdm dan 
seakar dengan kata (ul) amdm yang berarti di depan dan ($) umm yang 
berarti ibu. Siapa yang di depan biasanya diikuti atau dirujuk. Dari sini (al) 
ummJibu menjadi tempat rujukan/kembali anak. Imim demikian juga, ia 
diteladani dalam sikap dan perbuatannya. Nabi saw. bersabda: “Tidak lain 
tujuan dari adanya imam, kecuali agar ia diteladani.” 

Kata (Ust ) yahdina pada ayat di atas tidak dirangkaikan dengan 
kata ( 3!) 24. Ini mengandung makna tersendiri karena seperti yang penulis 
kemukakan ketika menafsirkan firman-Nya: Ihdind ash-Shirdth al-Mustagim 
dalam surah al-Fatihah, bahwa sementara ulama berpendapat bahwa bila 
kata itu disertai dengan kata 1/4 (menuju/ kepada) maka ia mengisyaratkan 
bahwa yang diberi petunjuk belum berada dalam jalan yang benar, sedang 
bila tidak menggunakan kata 1/4, maka pada umumnya ini mengisyaratkan 
bahwa yang diberi petunjuk telah berada dalam jalan yang benar — kendati 
belum sampai pada tujuan — dan karena itu ia masih diberi petunjuk yang 
lebih jelas guna menjamin sampainya ke tujuan. Jika pendapat ini diterima, 
maka ayat di atas mengisyaratkan bahwa yang memberi petunjuk tersebut 
memiliki kemampuan yang melebih rata-rata anggota masyarakatnya, 
sehingga dia membimbing mereka ke arah yang lebih baik dan sempurna. 

Ada juga yang berpendapat bahwa kata (84 ) yahdina yang 
menggunakan kata 1/4, hanya mengandung makna pemberitahuan, tetapi 





Dg 


bila tanpa ilâ maka ketika itu pemberi hidayat tidak hanya menunjuk jalan 
yang seharusnya ditempuh, tetapi juga mengantar ke jalan tersebut. ` 

Dengan menggabung kedua pendapat di atas, kita dapat berkata 
bahwa seorang yang menjadi #wd4w haruslah memiliki keistimewaan melebihi 
para pengikutnya; dia tidak hanya memiliki kemampuan menjelaskan 
petunjuk tetapi juga kemampuan mengantar para pengikutnya menuju arah 


Surah as-Sajdah (32) Kelompok II ayat 25 


yang baik. 

Kalau yang dibicarakan ayat di atas adalah anugerah Allah kepada 
sementara umat Nabi Musa as. atas keteguhan mereka melaksanakan Taurat, 
maka hal serupa telah terjadi pula atas umat Nabi Muhammad saw. yang 
mengamalkan al-Qur'an. Masa kini pun, masih dapat tampil orang-orang 
yang dapat menjadi teladan dan tujukan kebaikan bagi umat manusia. 

Didahulukannya kata ( WuT ) dydtind/ayat-ayat Kami atas (Uu) 
yaginin| selalu yakin untuk menekankan pentingnya ayat-ayat itu bagi 
mereka. Ayat-ayat dimaksud dapat berarti tuntunan-tuntunan Taurat, dapat 
juga dalam arti bukti-bukti kebenaran yang disampaikan Nabi Musi as. 
Dalam arti bahwa mereka mempercayai mukjizat-mukjizat yang ditampilkan 
Nabi Misa as. lalu tabah dan bersabar melaksanakan konsekuensi 
kepercayaan itu, misalnya meninggalkan Mesir menuju Palestina, menderita 
akibat penindasan Fir'aun dan lain-lain. 

# 


AYAT 25 
“ 5 A 9 4 » a 
Ero O pa Ab AS Cah KALA ag gi aii yh G O 


‘Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang memisahkan di antara mereka pada hari 
Kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya.” 


Ayat yang lalu telah mengisyaratkan bahwa ada dari Bani Isra'il yang 
tidak menerima baik ajatan Taurat. Bahkan pada masa Nabi kelompok- 
kelompok yang mempercayai Nabi Musa as., sangatlah berbeda-beda dan 
berselisih. “Engkau menduga mereka satu, tetapi hati mereka bermacam-macam 
(QS. al-Hasyr (59): 14). Nah, ayat di atas menyampaikan kepada Nabi 
Muhammad saw. (agar beliau menyampaikan kepada umat) bahwa: 
Sesungguhnya Tuhan Pemelihara dan Pembimbing-mu wahai Nabi Muhammad 
Dialah — dan hanya Dia saja, tidak satu pun selain-Nya yang memisahkan 
yakni memberikan keputusan di anfara mereka yang berselisih itu. Putusan 


, 


Kelompok II ayat 26 Surah as-Sajdah (32) 





tersebut akan disampaikan-Nya pada hari Kiamat tentang apa yang selalu mereka 
perselisihkan padanya. 

Perselisihan yang dikecam di sini, bukanlah perselisihan menyangkut 
rincian ajaran agama, tetapi prinsip-prinsipnya. Demikian pendapat banyak 
ulama. Agaknya tidak mustahil juga dalam perincian ajaran agama, jika 
masing-masing berkeras memaksakan pendapatnya dan menilai pendapat 
lain salah. Di sana nanti Allah akan memutuskan yang benar tentang prinsip- 
prinsip ajaran, sedang dalam perincian ajaran, Allah akan menyampaikan 
tentang kebenaran semua selama masih dalam koridor ijtihad sekaligus akan 
menyampaikan kesalahan pihak yang bertengkar dan bersitegang dalam 
masalah ijtihad. Di sisi lain, apabila mereka sepakat dalam kesesatan, maka 
ini pun akan diputuskan Allah, tetapi bukan dalam konteks perselisihan 
antara para pendurhaka itu, tetapi perselisihan antara mereka dengan orang- 
orang mukmin. 


AYAT 26 
é Di A e n Iih a a rsa a amos’ wro 
A OLESEA A OAE OAN a ph a SANG Ge Ke al 
SPO jawani AHH 9 a 


“Dan apakah tidak menjadi petunjuk buat mereka berapa banyak Da Sa 
dari generasi-generasi yang telah Kami binasakan padahal mereka berjalan di tempat- 
tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda- 
tanda, maka apakah mereka tidak mendengarkan?” 


Ayat ini kembali berbicara tentang kaum musyrikin Mekah yang 
dibicarakan oleh ayat-ayat lalu. Di sana telah diuraikan bahwa di antara 
mereka ada yang mendustakan al-Qur’ân dan menuduh Nabi saw. mengada- 
adakannya, dan ada juga yang mengingkari keniscayaan kiamat. Nah, ayat 
di atas menyatakan: Apakah mereka menuduh Nabi Muhammad mengada- 
ada dan apakah tidak menjadi petunjuk yang dapat menjelaskan buat mereka 
berapa banyak yakni sungguh banyak sebelum mereka kaum musyrikin Mekah 
itu dari generasi-generasi yang telah Kami binasakan padahal mereka sendiri berjalan 
dan melihat dengan jelas di tempat-tempat kediaman mereka itu dalam perjalanan 
mereka ke Syam atau ke Yaman? Apakah itu semua belum cukup padahal 
sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah serta 
bukti-bukti kebenaran Rasul saw Maka apakah mereka tidak mendengarkan 
yakni memperhatikan dengan seksama apa yang mereka saksikan itu? 


Surah as-Sajdah (32) Kelompok II ayat 27 





Untuk jelasnya apa yang dapat dilihat dari tempat-tempat kediaman 
generasi terdahulu yang telah dibinasakan Allah, bacalah ayat OS. al“Ankabut : 
[29]: 38. 

Kata ( O4gaanng ) yasma An/ mendengar berbentuk mudbari / present tense 
mengisyaratkan bahwa terjadinya hal tersebut dari saat ke saat. Dalam arti 
mereka dikecam karena sebenarnya mereka dapat menarik pelajaran dari 
peristiwa-peristiwa lalu itu. Bukankah mereka mendengar beritanya dari 
saat ke saat? Boleh jadi pemilihan kata yasma'un/ mendengar yang ditekankan 
di sini karena berita tentang generasi terdahulu itu, lebih banyak yang mereka 
dengarkan dan lebih banyak yang mendengarnya daripada yang melihatnya. 


AYAT 27 saka 

Haa kta ITS) AAS YAI AN Ji WAS Ya ai 
GP Dyna MI ganing 

“Dan apakah mereka tidak melihat, bahwa Kami AN ke bumi yang 

tandus, lalu Kami keluarkan dengannya tanam-tanaman yang darinya makan 


binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka apakah mereka tidak 
memperhatikan?” 


Ayat yang lalu mengecam kaum musyrikin yang tidak mendengar 
dan menarik pelajaran dari perjalanan mereka melalui pemukiman dan 
peninggalan generasi terdahulu, kini melalui ayat di atas kecaman 
dilanjutkan dengan menyatakan: Apakah mereka mengingkari keniscayaan 
Kiamat dengan berdalih kalau mereka terkubur tidak mungkin akan hidup 
lagi, dan apakah mereka tidak melihat dan memperhatikan, bahwa Kami 
menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus baik karena ulah 
manusia maupun karena terjadinya kemarau panjang, lalu Kami keluarkan 
dari kedalaman tanah, yakni tumbuhkan dengannya yakni dengan air hujan 
itu Yanam-lanaman serta rerumputan yang darinya dapat makan binatang-binatang 
ternak mereka dan mereka sendiri pun dapat makan. Maka apakah mereka tidak 
memperhatikan bahwa siapa yang kuasa melakukan itu, kuasa pula 
menghidupkan yang telah terkubur di dalam perut bumi? 

Kata ( jl) aljurug terambil dari kata ()») jaraga yang berarti 
memotong. Jika kata ini menyifati bumi, maka yang dimaksud adalah ketiadaan 
tumbuhan atau rerumputannya, tetapi bukan akibat gersangnya tanah. 

, 


Kelompok II ayat 28-30 Surah as-Sajdah (32) 





Kata (&))) gar'an digunakan untuk tumbuhan yang tumbuh setelah 
ditanam bijinya seperti gandum, anggur dan lain-lain. Sebenarnya yang paling 
banyak dimakan binatang adalah rerumputan, karena itu di atas penulis 
sisipkan kata rerumputan. 

Pada ayat ini yang disebut terlebih dahulu adalah binatang ternak, 
baru manusia. Ini karena manusia memakan tumbuhan dan binatang itu, 
sedang binatang hanya memakan tumbuhan. Memang pada OS. ‘Abasa [80]: 
32 yang disebut terlebih dahulu adalah manusia. Allah berfirman setelah 
menyebut sekian ragam tumbuhan dan buah-buahan dinyatakan-Nya: 


ASRI ASI ta 
Untuk kesenangan kamu dan untuk binatang-binatang ternakmu.” Ini karena 


pembicaraan dan penekanan ayat itu adalah pada makanan manusia. Pada 
ayat 24 surah itu secara tegas dinyatakan: 


aib Ji besi fi 
“Hendaklah manusia memperhatikan makanannya”, sedang pada ayat ini 
penekanannya adalah pada kuasa Allah menumbuhkan, dan di sisi lain 


binatang sering kali memakan rerumputan dan dedaunan sebelum manusia. 
Maka tepat jika binatang disebut terlebih dahulu. 


AYAT 28-30 
sa ag Ji AP idak Sd mili a ga Oyi) 
TA Ah jadhi pd TO Da AV) UAS 


Dan mereka berkata: “Bilakah kemenangan ini jika kamu orang-orang yang dena” 
Katakanlah: “Pada hari Kemenangan itu tidak akan berguna bagi orang-orang kafir 
iman mereka dan tidak (bula) mereka diberi tangguh.” Maka berpalinglah dari 
mereka dan tunggulah, sesungguhnya mereka pun menunggu. 


Ayat ini bisa merupakan uraian lebih jauh tentang ucapan-ucapan 
kaum musyrikin, antara lain yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad 
saw. mengada-ada tentang al-Qur'an. Nah, ayat di atas menguraikan ucapan 
mereka yang lain, apalagi sebelum ini telah diuraikan tentang keniscayaan 
Kiamat serta akan adanya siksa yang menimpa mereka baik di dunia maupun 


di akhirat. Menanggapi hal-hal tersebut, ayat di atas menyatakan bahwa: 
» 


Surah as-Sajdah (32) Kelompok II ayat 28-30 





Dan di samping ucapan-ucapan mereka yang lalu mereka juga berkata sambil 
mencemoohkan Nabi Muhammad saw. dan kaum muslimin bahwa “Bilakah 
kemenangan ini atau putusan yang kamu janjikan itu datang dan terbukti? 
Jika kamu memang orang-orang yang benar pasti kamu dapat menentukan 
waktu kedatangannya. ” Katakanlah wahai Nabi Muhammad bahwa: “Pada 
hari Kemenangan dan putusan yang kamu lecehkan serta ingkari 1fx kamu 
akan beriman tetapi ketika itu tidak akan berguna bagi kamu dan orang-orang 
kafir yang seperti kamu iman mereka karena masa beriman kepada yang gaib 
telah berlalu dan pada hari itu tidak pula mereka diberi tangguh.” Maka jika 
demikian itu berpalinglah dari mereka yakni jangan hiraukan ejekan mereka 
dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu. 

Kata (ge!) al -fath terambil dari kata (ud) fataha yang pada dasarnya 
bermakna antonim tertutup. Karena itu ia bisa diartikan membuka. Makna 
kata ini berkembang menjadi kemenangan, karena dalam kemenangan tersirat 
sesuatu yang diperjuangkan menghadapi sesuatu yang dihalangi dan ditutup. 
Kata ini juga bermakna menetapkan hukum atau menyelesaikan perselisihan 
karena dengan ketetapan hukum, terbuka jalan penyelesaian. Untuk ayat 
ini, ada yang memahaminya dalam arti bari Kiamat, karena ketika itu putusan 
Allah ditetapkan. Semua perselisihan diselesaikan. Ketika itu, tidak berguna 
lagi keimanan, karena masa beriman terhadap yang gaib sudah berlalu. Apa 
yang tadinya gaib kini telah menjadi kenyataan. 

Ada juga yang memahaminya dalam arti kemenangan dan yang dimaksud 
kemenangan dalam peperangan Badr. Ketika itu tidak akan berguna 
keimanan mereka yang segera akan meninggal dunia, karena saat itu nyawa 
mereka sampai ke kerongkongan mereka. 

Pada ayat di atas, Nabi saw. (beserta umat Islam) dipersilakan menanti 
datangnya hari Kemenangan atau hari Kiamat. Mereka juga menanti, tetapi 
tentu bukan hari Kemenangan atau Kiamat yang mereka tidak percaya. 
Yang mereka nantikan adalah kematian Rasul saw. serta pudarnya cahaya 
Islam. 

Awal surah ini berbicara tentang turunnya al-Qur'an, sikap kaum 
musyrikin yang menolaknya serta tugas Nabi Muhammad saw. memberi 
peringatan. Akhir surah ini menguraikan ejekan kaum musyrikin terhadap 
kandungan al-Qur'an dan ancaman Allah atas mereka. Demikian awal surah 
ini bertemu dengan akhirnya dan sungguh Maha Benar Allah dalam segala 
firman-Nya. Wa Allah A'lam. 


Surah al-Ahzab 


Surah ini terdiri dari 73 ayat, 
termasuk golongan surah-surah Madaniyyah. 
Surah ini dinamakan AL-AHZAB 
yang berarti “Golongan yang Bersekutu”, 
karena dalam surah ini terdapat 
beberapa ayat yang menceritakan 
perang al-Ahzab. 





Surah al-Ahzab (33) 





SURAH AL-AHZAB 


hal itu. Ia turun pada akhir tahun V Hijrah, yaitu tahun terjadinya 

Gazwat/Perang al-Ahzab yang dinamai juga Perang Khandaq 
karena ketika itu atas usul sahabat Nabi saw.,Salman al-Fârisi, Nabi saw. 
bersama sahabat-sahabat beliau menggali parit (Khandag) pada arah utara 
kota Madinah, tempat yang ketika itu di duga keras akan menjadi arah 
serangan kaum musyrikin. Ini terjadi pada bulan Syawal tahun V Hijrah. 

Tidak ada nama lain dari kumpulan ayat-ayat ini kecuali al-Ahzab, 
dan yang telah dikenal sejak zaman Nabi saw. Penamaan itu lahir dari uraian 
surah ini yang menyebutkan koalisi sekian banyak kelompok suku kaum 
musyrikin di bawah pimpinan suku Quraisy di Mekah untuk menyerang 
Nabi saw. dan kaum muslimin di Madinah. 

Surah ini adalah surah ke 90 dari segi perurutan turunnya. Ia turun 
sebelum surah al-M2'idah dan sesudah surah al-Anfal. 

Sepakat para ulama dalam cara menghitung ayat-ayatnya dan semua 
menyatakan bahwa jumlahnya sebanyak 90 ayat. Memang ada riwayat bahwa 
istri Nabi saw., “Aisyah ra. menyatakan bahwa: “Tadinya surah ini berjumlah 
sekitar 200 ayat.” Sahabat Nabi saw., Ubayy Ibn Ka'b ra. mengatakan bahwa 
panjangnya sebanding dengan surah al-Baqarah (286 ayat) namun sebagian 
besar di antaranya telah wanskh yakni telah dihapus hukum dan bacaannya, 


sehingga tidak lagi tercantum dalam Mushhaf. Riwayat-riwayat itu amat 
ù 


P urah al-Ahzab adalah surah Madaniyyah. Sepakat ulama tentang 
9 


213 





Surah al-Ahzab (33) 


lemah. Demikian pendapat banyak ulama. Yang pasti adalah kaum muslimin 
— sejak masa sahabat hingga kini — bahkan orientalis yang obyektif pun — 
mengakui bahwa al-Qur'an yang ada sekarang tidak ada bedanya dengan 
al-Qur'an yang dibaca pada masa Rasul saw. 

Al-Biqa“i berpendapat bahwa tema utama dan tujuan pokok surah 
ini adalah anjuran untuk memantapkan keikhlasan kepada Allah swt., tanpa 
berpaling kepada makhluk. Cukuplah Allah sebagai Pelindung. Dia Maha 
Mengetahui kemaslahatan manusia. Maha Bijaksana dalam semua 
perbuatan-Nya. Dia yang meninggikan siapa yang dikehendaki-Nya, walau 
yang bersangkutan lemah, Dia juga yang merendahkan siapa yang Dia 
kehendaki walaupun kuat. Dengan memperhatikan nama surah ini dan kisah 
yang diuraikannya akanujelas tujuan itu. Demikian tulis al-Biga'i. 

Thahir Ibn “Asyir setelah memperhatikan awal surah yang menyeru 
Nabi saw. dengan gelar kenabian, berpendapat bahwa tema utama surah 
ini adalah uraian tentang Nabi Muhammad saw. selaku Nabi yang bertugas 
menyampaikan ajaran Ilahi serta melaksanakan kehendak-Nya dalam 
bentuk sesempurna mungkin, tanpa dikeruhkan upaya beliau oleh ulah 
musuh-musuh agama. 

Benar, surah ini dapat dikatakan berbicara tentang Nabi Muhammad 
saw. khususnya kehidupan beliau dengan masyarakat Islam, sejak Perang 
Badr (tahun II H) sampai menjelang Perjanjian Hudaibiyah (tahun VI H). 
Sekian banyak persoalan yang muncul, dan sekian banyak petunjuk yang 
dikandung surah ini, sekaligus sekian banyak kecaman yang ditujukan 
kepada orang-orang munafik yang pada masa itu telah mulai muncul di 
Madinah. Salah satu bukti tentang pembicaraan surah ini menyangkut Nabi 
saw. adalah banyaknya kata-kata yang menunjuk diri beliau melalui ayat- 
ayatnya. Panggilan Yg Ayyuhan Nab?y terulang sebanyak lima kali (ayat 1, 
28, 45, 50 dan 59). Kata Khdtaman Nabiyyin sekali (ayat 40), kata an-Nabiyy 
terulang 15 kali, Ras4/ terulang 13 kali. Selanjutnya kata-kata Sydhid, 
Mubasysyir, Nadgir, Dd'iyan Ild Allah dan Sirdjan Muniran yang kesemuanya 
menunjuk Nabi Muhammad saw. itu, terdapat sekali. 


KELOMPOK | 


(AYAT 1 - 8) 





AYAT 1-3 a 
A Lal og ali jé caai ASi ali Ya GA AD kalu 


ET aa Dale tag DÉ Dg NG Ya A ad CP 
tr Ag alu ag ali de JS) 


“Hai Nabi, berlakwalah kepada Allah dan janganlah mematuhi orang-orang kafir 
dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha 
Bijaksanap dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sesungguhnya 
Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan dan bertawakallah kepada 
Allah, dan cukuplah Allah sebagai Pemelihara.” 


Akhir surah yang lalu (surah as-Sajdah) memerintahkan Nabi saw. 
agar berpaling dari kaum musyrikin, tidak menghiraukan gangguan mereka 
sambil menanti putusan Allah. Itu disampaikan setelah menyatakan bahwa 
al-Qur'an adalah wahyu Ilahi yang bersumber dari Tuhan seru sekalian alam, 
dan agar beliau tetap konsisten, tidak meragukan wahyu Allah itu. Nah, — 
setelah uraian tersebut — surah ini memulai dengan mengukuhkan 
kandungan akhir surah tersebut dengan menyebutkan prinsip dasar yang 
harus selalu menjadi perhatian, yakni bertakwa kepada Allah, tidak patuh 
kepada ajakan kaum kafir dan munafik, serta mengikuti secara bersungguh- 
sungguh wahyu al-Our'an yang diturunkan Allah itu. 

Ayat-ayat di atas menyatakan: Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah 
yakni pertahankan dan tingkatkanlah ketakwaan yang selama ini engkau 


b 


215 


Surah al-Ahzab (33) Kelompok ! ayat 1-3 





lakukan dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya 
dan janganlah engkau mematuhi keinginan orang-orang kafir yang bermaksud 
mengalihkanmu dan kaum muslimin dari ketaatan kepada Allah dan jangan ` 
juga mengikuti kehendak orang-orang munafik yang hanya mencari keuntungan 
material tanpa menghiraukan nilai-nilai agama. Sesungguhnya Allah adalah 
Maha Mengetahui segala sesuatu lagi Maha Bijaksana, tidak mungkin Dia 
menyampaikan sesuatu yang salah atau melaksanakan sesuatu yang tidak 
tepat. Karena itu, perhatikanlah firman-firman-Nya dan ikutilah secara 
sungguh-sungguh apa yang diwahyukan Tuhan Pemelihara dan Pembimbing- 
mu yang disampaikan-Nya secara sangat lemah lembut kepadamu sebagai 
pertanda kasih-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang 
kamu semua kerjakan — baik kamu yang taat, maupun yang durhaka, karena 
itu tidak usah merisaukan gangguan kaum kafir dan munafik dan 
bertawakallah yakni berserah dirilah kepada Allah, setelah melakukan upaya 
maksimal, karena ketika itu Dia akan membela dan memeliharamu dan 
cukuplah Allah sebagai Pemelihara dirimu dan semua orang-orang beriman. 
Jangan bagi hatimu kepada selain-Nya. 

Pakar tafsir Abu Hayyan menyebutkan bahwa ketika Nabi saw. tiba 
di Madinah beliau sangat ingin kiranya orang-orang Yahudi memeluk Islam. 
Sebagian mereka berpura-pura lalu memberikan saran-saran kepada Nabi 
saw., yang ternyata dapat merugikan, karena itu turun peringatan di atas. 
Ada juga riwayat yang menyatakan bahwa beberapa orang tokoh kaum 
musytikin Mekah, mendapat izin dari Nabi untuk berkunjung ke Madinah. 
` Mereka mengusulkan agar jangan mencerca berhala-berhala mereka tetapi 
mengakui bahwa berhala itu dapat memberi syafaat. Usul mereka itu sangat 
mengganggu Nabi saw., sehingga Umar Ibn al-Khaththab bermaksud 
membunuh mereka, tetapi Nabi saw. melarang atas dasar beliau telah 
mengizinkan mereka datang, dan akhirnya mereka kembali ke Mekah, dan 
turunlah ayat-ayat di atas. 

Dalam surah ini, Rasul saw. diseru dengan panggilan kemuliaan yaitu 
“Wahai Nabi”. Panggilan semacam ini bertujuan mengajarkan umat Islam 
agar menghormati beliau dan tidak memanggil nama beliau terlepas dari 
gelar penghormatan memanggil beliau seperti memanggil sesama muslim 
yang lain. Surah an-Nir [24]: 63 mengingatkan; 


Can bahi ES AKSI Ja 263 Ud 


Kelompok 1 ayat 1-3 Surah al-Ahzab (33) 





“Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian 
kamu kepada sebagian (yang lain)” F 

Dalam al-Qur’ân pun nama beliau — Muhammad — disebut empat 
kah, tiga di antaranya disertai dengan gelar penghormatan yaitu Rasw/, yaitu 
OS. Al Imran (3): 144, OS. al-Fath (48): 29 dan OS. al-Ahzab (33: 40, 
sedang satu lainnya, yaitu OS. Muhammad (47): 2, walau tidak menyertakan 
gelar kenabian atau kerasulan tetapi menegaskan bahwa: Diturunkan 
kepada beliau kebenaran dari Allah swt. Sekali nama beliau “Ahmad” disebut 
dalam OS. ash-Shaff (61): 6. Ini juga disertai dengan pernyataan bahwa 
beliau adalah Rasul. 

Kata («6») yaha| diwahyukan terambil dari kata («$73) wahyu yaitu 
informasi yang disampaikan secara halus dan rahasia. Pengertian kebahasaan 
itu mengesankan adanya hubungan yang demikian mesra antara subyek 
dan obyek, sehingga pembicaraan disampaikan dengan lemah lembut serta 
dirahasiakan. Tentu saja perahasiaan itu tidak dimaksudkan agar kandungan 
wahyu dirahasiakan pula oleh Nabi saw, karena beliau ditugaskan Allah 
untuk menyampaikan kepada umat manusia apa yang beliau terima. Ini 
hanya mengesankan adanya hubungan khusus, antara lain bahwa yang diberi 
wahyu itulah yang secara khusus menjadi perantara Allah menyampaikan 
pesan-pesan-Nya, kepada umat manusia. Wahyu dari segi istilah adalah 
informasi Allah menyangkut ajaran agama atau semacamnya kepada manusia 
yang dipiih-Nya menjadi nabi atau informasi yang diterima seseorang 
disertai dengan keyakinan penuh bahwa sumbernya adalah Allah swt. 

Penggunaan bentuk mudhari' (kata kerja masa kini dan datang) pada 
kata (1? 8) y#ha/ diwahyukan, mengesankan adanya wahyu yang akan datang, 
dan itu hendaknya menjadi perhatian Nabi saw. agar benar-benar beliau 
ikuti. Boleh jadi yang dimaksud adalah ayat yang membicarakan perkawinan 
beliau dengan Zainab dan pembatalan sistem a/-Tabanny (adopsi) yang 
diuraikan oleh ayat 37 berikut. 

Perintah bertawakal telah penulis uraikan makna dan tujuannya secara 
cukup panjang ketika menafsirkan OS. al-Furgan (25J: 58. Rujuklah ke 
sana! 

Ibn Katsir mengingatkan bahwa ayat di atas yang redaksinya 
memerintahkan Nabi saw. agar bertakwa, sebenarnya ditujukan pula kepada 
umat beliau. Karena kalau puncak tertinggi masih juga diperintahkan 
dengan hal tersebut, tentu lebih-lebih lagi yang baru diperingkat bawah 
yakni umat Islam secara umum. 


Kelompok 1 ayat 4 





AYAT 4 | 
- ” a 3 g ` 2. 8. 
öy pala NI Keng Jar tag bp 2 cm A Je AMI Jaw La 
A a 2» 4 a- KA 7 Aa” A < d3 z- 
J si ANG SAN SA SS Sei SSE Jake ag PEGAT gia 
4: OP Ja af NA YU 
“Alah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang — dua buah bati dalam rongganya; 
dan Dia tidak menjadikan istri-istri kamu yang kamu xhihdr sebagai ibu-ibu kamu, 
dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkat kamu sebagai anak kandung kamu. 
Yang demikian itu hanyalah perkataan kamu di mulut kamu saja. Allah mengatakan 
yang bag dan Dia menunjukkan jalan.” 
(Ih 

Ayat yang lalu memerintahkan Nabi Muhammad saw. mengikuti 
tuntunan wahyu, dan tidak mematuhi saran-saran munafik dan kafir. Jangan 
juga mengikuti yang ini sebagian dan yang itu sebagian, yakni jangan bagi 
hatimu. Jangan menggabung wahyu Ilahi dan tuntunan setan, karena Allah 
tidak menjadikan dua hati bagi seseorang. Demikian beberapa ulama 
menghubungkan ayat ini dengan ayat yang lalu. Ayat di atas menyatakan 
bahwa Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dari putra-putri Adam 
— siapa Ipun dia, terhormat atau hina, pandal atau bodoh — tidak menjadikan 
baginya — dua buah hati dalam rongganya; yang satu mengarah ke kanan atau 
ke depan dan yang lainnya ke kiri atau ke belakang. Karena itu tidaklah 
benar mempersekutukan Allah, sekali menyembah-Nya dan di kali lain 
menyembah berhala, dan karena itu pula Dia tidak menjadikan yakni 
membenarkan dari segi hukum 1stri-istri kamu yang kamu ghihar yakni yang 
kamu katakan kepadanya bahwa: “Punggungmu bagiku seperti punggung 
ibuku” sebagai ibu-ibu kandung kamu, dalam keharaman menggaulinya, 
karena ucapan itu tidak mampu mengubah istri menjadi ibu dan Dia Yang 
Maha Kuasa itu tidak juga menjadikan dari segi hukum anak-anak angkat 
kamu sebagai anak kandung kamu sendiri yang memiliki hak dan kewajiban 
yang sama. Yang demikian itu hanyalah perkataan kamu di mulut kamu saja. 
Ucapan itu sama sekali tidak mengubah substansi dan hakikat sebenarnya 
dari istri dan anak-anak angkat. Itulah ketetapan Allah dan ketahuilah bahwa 
dalam semua ketetapan-Nya Allah selalu mengatakan yang bag dan Dia 
senantiasa menunjukkan jalan yang benar bagi seluruh umat. 


Kelompok I ayat 4 Surah al-Ahzab (33) 





Di atas telah penulis kemukakan hubungan ayat ini dengan ayat 
sebelumnya yang disinggung oleh banyak ulama. Ada juga beberapa ulama 
seperti Thabathab#'i dan Ibn “Asyir yang menjadikan ayat di atas sebagai 
mukaddimah dari perincian yang akan disebut tentang wahyu Ilahi yang 
harus Rasul saw. ikuti itu. Ibn “Asyir menjelaskan hal ini dengan sangat 
baik. Menurutnya ayat di atas menggarisbawahi pentingnya memperhatikan 
substansi sesuatu serta makna dasarnya. Sesuatu tidaklah berubah dengan 
melekatkan kepadanya nama-nama yang bertentangan dengan substansi 
dan hakikatnya. Penamaan-penamaan yang seperti itulah yang menutupi 
akal sehingga gagal memahami kebenaran dan mengelabui hati hingga 
mengotorinya. Ibn “Asyiir menyebutkan dua hakikat penting yang ditegaskan 
ayat di atas. ka 

Pertama: Berkaitan dengan hakikat kepercayaan guna menegakkan 
suatu agama yang memiliki akidah yang shahih dan membuang jauh 
kepercayaan yang bertentangan dengan kenyataan. Ini karena meluruskan 
pemikiran merupakan kunci baiknya amal perbuatan. Nah, untuk itu ayat 
di atas menegaskan bahwa Allah menetapkan satu sistem yang sama buat 
semua orang. “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang — dua buah hati 
dalam rongganya. 

Kedua: Berkaitan dengan substansi dan hakikat amal-amal perbuatan 
guna tegaknya syariat. Ini karena substansi dan hakikat-hakikat sesuatu 
adalah yang melekat pada dirinya, bukan atas dasar dugaan atau pengakuan 
seseorang. Inilah yang disyaratkan oleh Dia tidak menjadikan istri-istri kamu 
yang kamu gbihir itu sebagai ibu-ibu kamu. 

Tujuan ayat ini adalah mengingatkan tentang kepalsuan sekian banyak 
hal yang diakui atau dipercaya oleh masyarakat Jahiliah. Antara lain seperti 
pengakuan seseorang yang dikenal kuat hafalannya dan sangat licik yaitu 
Jamil Ibn Mw'ammar al-Jumahy yang mengaku memiliki dua hati — yakni 
akal — yang saling bekerja sama lalu mengaku dapat menghidangkan apa 
yang lebih baik dari apa yang disampaikan oleh Rasul saw. Ini serupa juga 
dengan pengakuan “Abdullah Ibn Khathal at-Timy. 

Kata (Jer)) raju! pada firman-Nya: (emt yy Jr Al Joe u) ma ja'ala 
Allah H rajulin min galbaini berbentuk nakirah/ indefinit yang ditampilkan 
dalam bentuk negasi. Ini berarti tidak seorang pun yang memiliki dua hati. 
Penggalan ayat ini sebagai mukaddimah untuk menyatakan bahwa anak 
angkat seseorang tidak bisa menjadi persis sama dengan anak kandungnya, 


sehingga memiliki hak yang sama, tidak juga istri yang dipersamakan dengan 
` 


Surah al-Ahzdb (33) Kelompok I ayat 4 





ibu kandung menjadi sama dengan ibu dalam keharaman “menggaulinya”. 
Kedua hal ini berlaku pada masa Jahiliah dan awal masa Islam tetapi 
dibatalkan melalui surah ini. 

Kata (3 yr) janf/rongga yakni sisi dalam tubuh manusia dan disebutkan 
untuk lebih mempertegas makna kalbu yang dimaksud ayat ini serta lebih 
memperjelas bantahan kepada yang mengaku atau percaya bahwa ada 
manusia yang memiliki dua jantung hati. 

Ayat ini menurut Sayyid Quthub menggarisbawahi bahwa selama 
manusia hanya memiliki satu kalbu, maka itu berarti 1a harus memiliki satu 
sistem yang harus diikutinya, satu pandangan menyeluruh bagi hidup dan 
wujud yang menjadi pegangannya, satu tolok ukur yang dijadikannya 
pengukur nilai-nilai, peristiwa-peristiwa dan segala sesuatu, karena kalau 
tidak, ia akan tercabik-@#bik, bercerai, menjadi munafik dan bergeliat, tidak 
memiliki arah. Ayat ini mengingatkan bahwa manusia tidak boleh 
mengambil akhlak dan sopan santun dari satu sumber, lalu mengambil 
ketetapan hukum dan undang-undang yang dipatuhinya dari sumber yang 
lain, kemudian mengambil lagi untuk persoalan sosial dan ekonominya dari 
sumber ketiga, dan masalah seninya dari sumber keempat. Percampuran 
semacam ini, tidak menghasilkan manusia yang memiliki satu kalbu. 
Selanjutnya Sayyid Outhub menegaskan bahwa seseorang yang memiliki 
akidah tidak bisa berkata bahwa saya melakukan perbuatan ini atas nama 
pribadi, “dan saya melakukan perbuatan itu sebagai seorang muslim — 
sebagaimana sering terdengar dari para politisi atau pelaku bisnis, atau 
pimpinan organisasi kemasyarakatan atau ilmiah. Dengan kalbu yang satu 
itu, sang muslim hidup sebagai seorang manusia, hidup di tengah keluarga, 
di tengah masyarakat, negara dan alam ini. Dalam keadaan tersembunyi 
sendirian atau nyata di hadapan umum. Demikian itu dia hidup sebagai 
buruh atau majikan, sebagai penguasa atau rakyat jelata, dalam keadaan 
susah atau senang. Tidak pernah bertukar tolok ukurnya, tidak berganti 
nilai-nilainya tidak juga pandangan hidupnya. Demikian lebih kurang Sayyid 
Outhub. 

Kata (04 ats ) tughdhiriin terambil dari kata (seb) ghahr yakni punggung. 
Dari akar kata inilah lahir kata (3146 ) ghihdr yang dari segi hukum — 
sekaligus yang dimaksud ayat di atas — adalah “Mempersamakan istri sendiri 
dengan ibu kandung atau dengan wanita lain yang haram dikawini oleh 
sang suami keharaman abadi — baik dengan mempersamakannya dengan 
punggung atau salah satu bagian badan wanita lain.” 


Kelompok I ayat 4 Surah al-Ahzab (33) 





Ini adalah adat kebiasaan Jahiliah untuk menganiaya wanita. Mereka 
tidak dicerai tapi dalam saat yang sama tidak memiliki hak-hak sebagai 
istri. Al-Qur'an turun melarang adat ini, dan siapa yang melakukannya dia 
tidak boleh menggauli istrinya sampai dia membayar kaffarat yang disebut 
pada OS. al-Mumtahanah (58): 3-4. Kalau dia enggan dan membiarkan 
istrinya tanpa dia gauli dan tidak juga dia membayar kaffarat itu, maka 
sang istri dapat menuntut dan suami dinilai melakukan 1/4: Selanjutnya 
apabila berlalu empat bulan sejak pengucapan ghihir dan suami masih tetap 
dalam posisinya, maka jatuh perceraian dengan /halag bain atas suami istri 
itu (baca QS. al-Baqarah |2): 226). 

Kata (ses!) ad'1yd'/ anak-anak angkat adalah bentuk jamak dari kata 
(13) da7 yang terambil dari kata ($3!) då yakni mengaku. Yang dimaksud 
dengan adfy’ adalah “Anak-anak yang diakui sebagai anak sendiri.” Tetapi 
biasanya kata ini menujuk pengakuan tersebut disertai dengan kesadaran 
dan pengakuan yang mengakuinya bahwa sang anak sebenarnya bukan 
anaknya, hanya dia yang mengangkatnya sebagai anak dan memberinya 
hak-hak sebagaimana lazimnya seorang anak kandung. 

Firman-Nya: (6S stul #S sbe3i Jae La) mdja'ala ad iya 'akum abnd'akum/ 
tidak menjadikan anak-anak angkat kamu sebagai anak kandung kamu, bukannya 
melarang pengangkatan anak angkat (adopsi), atau menjadi ayah/ibu asuh, 
yang dilarangnya adalah menjadikan anak-anak angkat itu memiliki hak 
serta status hukum seperti anak kandung. Pernyataan ( «S' sesal) ad'iyd'akum/ 
anak-anak angkat kamu, menunjukkan diakuinya eksistensi anak angkat, 
tetapi yang dicegah adalah mempersamakannya dengan anak kandung. 

Masyarakat Jahiliah, mengenal luas adopsi, dan anak yang diadopsi 
diperlakukan persis sama dengan anak kandung. Ayat ini turun berkenaan 
dengan kasus Zaid Ibn Haritsah yang diadopsi oleh Nabi Muhammad saw. 
Zaid yang meninggalkan ayahnya dan dipelihara oleh kakeknya, satu ketika 
diculik oleh segerombolan berkuda dari suku Tihamah. Anak muda itu 
dibawa ke Mekah dan dibeli oleh Hakim Ibn Hizam Ibn Khuawailid yang 
memberikannya kepada saudara perempuan ayahnya yakni Khadijah bint 
Khuwailid. Wanita mulia yang kemudian menjadi istri Nabi saw. itu, 
menghadiahkan Zaid kepada Nabi saw. Zaid tinggal bersama Rasul saw. 
sekian lama. Di samping itu usaha pencarian oleh kakeknya berhasil 
mengetahui bahwa Zaid berada di Mekah, maka mereka menemui Nabi 
saw. dan bersedia membayar tebusan bila beliau mengizinkan Zaid ra. 


kembali kepada keluarganya. Nabi saw menawarkan kepada mereka jalan 
b 


Surah al-Ahzdb (33) Kelompok I ayat 5 





yang lebih baik, yakni beliau bersedia mengizinkan Zaid kembali kepada 
keluarganya — tanpa tebusan — bila itu yang menjadi pilihannya, tetapi di 
sisi lain, para keluarga diminta untuk membiarkan Zaid tetap bersama Nabi 
saw., bila itu yang menjadi pilihan Zaid. Tawaran yang sangat simpatik ini 
diterima semua pihak. Ternyata Zaid ra. enggan bergabung dengan 
keluarganya dan memilih hidup bersama Nabi saw. Nah, ketika itulah Nabi 
saw. mengumumkan kepada masyarakat Mekah, bahwa Zaid adalah putra 
beliau, dan sejak itu pula ia dikenal dengan nama Zaid putra Muhammad. 

Ayat di atas, membatalkan adopsi Nabi itu, dan semua adopsi yang 
dilakukan masyarakat muslim. Dengan turunnya ayat ini, Nabi saw. 
memperingatkan semua orang agar tidak mengaku mempunyai garis 
keturunan dengan satu .pibak padahal hakikatnya tidak demikian. Beliau 
bersabda: “Siapa yang mengakui seseorang yang bukan bapaknya sebagai 
bapaknya, maka surga baginya haram.” (HR. Bukhari melalui Sa'id Ibn 
Waggash). 


AYAT 5 


z 


i a a hadi AS A 


Tage a a Tio, -Gug -o D a Riof s9. Pel nun rre 

os; ip ani a lya aT ad Nn a 
# ” Ja až 

“Panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada 

sisi Allah; dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka saudara- 

saudara kamu seagama dan maula-maula kamu. Dan tidak ada dosa atas kamu 


terhadap apa yang kamu khilaf padanya tetapi apa yang disengaja oleh hati kamu. 
Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 


Akhir uraian ayat yang lalu adalah larangan mempersamakan status 
hukum anak angkat dengan anak kandung. Nah, untuk mengikis habis tradisi 
Jahiliah itu, maka ayat ini memberi tuntunan dengan menyatakan bahwa: 
Panggillah mereka yakni anak-anak angkat itu dengan menggandengkan 
namanya dengan nama bapak-bapak kandung mereka, itulah yang lebih dekat 
untuk berlaku adil pada sisi dan pandangan Allah, dan jika kamu tidak 
mengetahui siapa atau apa nama bapak-bapak mereka dengan sebab apapun, 


maka panggillah mereka sebagai saudara-saudara kamu seagama bila anak 
w 


Kelompok I ayat 5 Surah al-Ahzab (33) 





angkat itu telah memeluk Islam dan yakni atau maula-maula kamu yakni 
orang-orang dekat kamu. Dan tidak ada dosa atas kamu terhadap apa yang 
kamu khilaf padanya antara lain bila kamu memanggilnya tidak seperti yang 
Kami perintahkan ini, tetapi yang ada dosanya ialah apa yang disengaja oleh 
hati kamu. Dan adalah Allah senantiasa Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

Ayat di atas adalah salah satu dari sekian ayat yang menggandengkan 
kata (O1 $1) ikhwin/ saudara dengan (cad!) ad-din/ seagama. Di tempat lain 
al-Qur'an menggunakan kata ( ¿i ) akh tanpa menyebut kata ad-din, bahkan 
secara jelas mereka yang dibicarakan itu adalah kaum nabi-nabi yang 
membangkang (lihat misalnya QS. Hud (11): 50, 61 dan 84). Ini berarti al- 
Qur'an mengakui adanya persaudaraan seagama di samping persaudaraan 
yang bukan didasarkan kepada agama. 

Kata (Jandi) aĝsath berbentuk superlatif. Ia terambil dari kata (Jams ) 
gisih yang biasa dipersamakan dengan kata adil. Sementara ulama 
memahaminya dalam arti adi/ dan ada juga yang memahaminya dalam arti 
lebih dekat kepada keadilan. Baik penganut pendapat pertama maupun kedua, 
semua menilai bahwa tidak ada yang melebihi keadilan. Itulah yang dituntut 
dari umat manusia. Ada juga yang berpendapat bahwa yang melebihi keadilan 
adalah zpsin. Berbuat lebih baik daripada yang diharapkan. 

Sementara ulama membedakan antara kata (Ja.d ) gisth dan (Jus) 'ad/ 
yang keduanya diterjemahkan adil. Mercka berkata bahwa kata gzisth 
digunakan untuk berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang 
menjadikan keduanya atau semua pihak senang. Sedang adil adalah berlaku 
baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tapi keadilan itu, bisa saja 
tidak menyenangkan salah satu pihak terkait. 

Kata (Jiwo) mawahi adalah bentuk jamak dari kata (Jp) mawld yang 
terambil dari akar kata (33) waliya yang makna dasarnya adalah adanya dua 
hal) pihak atau lebih yang tidak sesuatu pun yang berada di antara keduanya. Karena 
itu kata tersebut maknanya berkisar pada arti “dekat” baik dari segi tempat, 
kedudukan, agama, persahabatan, kepercayaan, pertolongan atau 
keturunan. Kamus-kamus bahasa mengartikan kata awl dengan berbagai 
arti, bahkan sering kali dalam arti yang bertolak belakang. Seperti uan atau 
hamba sahaya; pemilik atau yang dimiliki; yang memerdekakan hamba sahaya atau 
bekas hamba yang telah dimerdekakan, juga diartikan dengan junjungan; yang 
dicintai; tetangga; tamu; sekutu; anak; paman; ipar, pembantu, penolong dan lain- 
lain, yang kesemuanya bermuara pada arti dasar kata tersebut yakni 
kedekatan. Banyak ulama mengartikan kata itu di sini dalam arti bekas bagiba 





Surah al-Ahzab (33) Kelompok I ayat 6 


yang dimerdekakan, tetapi kita tidak harus memahaminya demikian, 
khususnya dewasa ini. Anda boleh memahaminya dalam arti penolong atau « 
orang dekat. 


AYAT 6 

Jl arah NI Ba BAR BAG et La Tesla SN Yi 

ska JUN Sp am Ga dh S ai 
KAP Vla SE 3 US 5 lia ai 


“Nabi lebih utama bagi omang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri, sedang 
istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan 
rahim satu sama lain lebih berhak di dalam Kitab Allah daripada orang-orang 
mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada 
awwliya” kamu. Adalah yang demikian itu pada Kitab Allah telah tertulis.” 


Setelah melarang adopsi, di mana larangan ini ditujukan juga kepada 
Nabi Muhammad saw., ayat di atas menjelaskan kedudukan Nabi saw. bagi 
seluruh kaum beriman. Ayat di atas menegaskan bahwa: Nabi Muhammad 
saw. mestinya lebih utama dan memiliki lebih banyak hak bagi orang-orang 
mukmin yang mantap imannya daripada hak diri mereka sendiri, sedang istri- 
— istrinya Nabi mulia itu adalah sama dengan ibu-ibu mereka yakni kaum 
mukminin secara khusus dari segi keharaman dikawini dan kewajiban 
menghormatinya. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan rahim yakni 
kekerabatan, satu sama lain lebih berhak waris-mewarisi di dalam Kitab yakni 
ketetapan Allah daripada orang-orang mukmin dari kelompok Al-Anshar, 
penduduk Madinah yang tidak mempunyai hubungan darah dan 
kekerabatan, dan demikian juga orang-orang mukmin dari kelompok Muhajirin 
yang berhijrah dari Mekah untuk mempertahankan keyakinan mereka, kecuali 
kalau kamu mau berbuat baik kepada auwliya yakni saudara-saudara atau 
teman-teman akrab kamu seperti bekas anak angkat kamu, atau hamba 
sahaya, atau siapa saja dan berapa saja selama dalam keadaan kamu sehat. 
Bila kamu sakit, maka wasiat tidak melebihi sepertiga harta kamu. Adalah 
yang demikian itu pada Kitab Allah yakni dalam al-Qur'an atau dalam Taurat, 
atau dalam Lauh Mahfuzh telah tertulis. 


Kelompok I ayat 6 Surah al-Ahzab (33) 





Kata (Gy! ) anwid seakar dengan kata ( Jw) mawid yang telah 
dijelaskan maknanya pada ayat yang lalu. Kata axw/4 di sini mengandung 
makna keutamaan dan kepemilikan hak yang melebihi orang-orang mukmin. 
Ibn “Asyar memahaminya dalam arti “Memiliki hak yang berlebih 
menyangkut kemanfaatan atau kemaslahatan kaum mukminin.” Dengan 
demikian penggalan ayat ini menyatakan bahwa Nabi saw. lebih berhak 
mengatur urusan kaum mukminin daripada pengaturan diri mereka atas 
urusan mereka. Makna ini sejalan dengan teguran Nabi saw. kepada 
Sayyidina Umar ra. ketika dia berkata: “Sesungguhnya engkau (wahai Nabi) 
lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri.” Rasul saw. 
meluruskan Umar dengan bersabda: “Tidaklah beriman (secara sempurna) 
salah seorang di antara kamu sampai aku lebih dia cintai daripada dirinya 
sendiri.” Setelah sekian lama Umar ra. berkata: “Demi yang menurunkan 
al-Qur'an kepadamu, sungguh (kini) engkau telah kucintai melebihi diriku 
sendiri” Demikian Ibn “Asyur. 

Banyak ulama yang menggarisbawahi bahwa keutamaan dan 
kelebihan hak itu menyangkut segala aspek kehidupan seseorang, baik 
duniawi maupun ukhrawi. Sayyid Outhub misalnya menulis bahwa 
keutamaan dan hak itu bersifat umum, termasuk pengaturan sistem hidup 
dalam segala perinciannya. Semua persoalan kaum mukminin harus kembali 
kepada Rasul saw. Mereka tidak memiliki hak memilih kecuali apa yang 
beliau pilihkan buat mereka berdasar wahyu dari Allah swt. “Tidaklah 
beriman salah seorang di antara kamu, hingga keinginannya tunduk 
mengikuti apa (ajaran) yang kubawa.” Ini juga termasuk perasaan mereka, 
sehingga Nabi saw. lebih mereka cintai daripada diri mereka sendiri. Tidak 
ada rasa tidak simpati kepada beliau, tidak juga ada dalam hati mereka 
seseorang atau sesuatu yang didahulukan atas beliau. Demikian lebih kurang 
pandangan Sayyid Outhub dan banyak ulama lain. 

Thabathaba'i juga menggarisbawahi bahwa hak Nabi yang dibicarakan 
ayat ini bersifat umum, dunia dan ahkhirat. Redaksi ayat ini tidak memberi 
pembatasan bahkan dia bersifat umum. Dengan demikian — tulisnya lebih 
jauh — sungguh sangat lemah pendapat yang mempersamakan maksud ayat 
ini dengan firman-Nya: 


Jaa Meat dit 1 pub 
“Taatlah kepada Allah dan Rasul” (OS. an-Nisa” (4): 59) atau firman-Nya: 
b 


Surah al-Ahzab (33) Kelompok I ayat 6 





, Wan a ` « Ar eta 
` Ái ody é bI Y Iya oa Ai ay 


‘Kami tidak mengutus seorang nabi kecuali agar ditaati dengan izin Allah” (QS. | 
an-Nisa' (4): 64) dan lain-lain. Demikian juga amat lemah pendapat yang 
mengatakan bahwa maksudnya adalah “Ketetapan hukum Nabi saw, harus 
dilaksanakan dan lebih utama daripada hukum yang mereka saling 
tetapkan.” 

Mendahulukan Nabi atas orang lain atau diri sendiri, teruji ketika 
bertentangan kehendak atau kepentingan seseorang dengan kehendak Nabi 
saw. Nah, ketika itu, kepentingan pribadi harus dikorbankan demi 
kepentingan dan kehendak serta pertimbangan Rasul saw. 

Anda jangan duga bahwa ini menjadikan Nabi saw. berlaku sewenang- 
wenang. Tidak! Beliau diperintahkan untuk bermusyawarah, dan di samping 
itu dalam banyak hal beliau memberi kelonggaran dengan menjadikan 
pendapatnya adalah pilihan yang tidak mengikat, beliau pun menganjurkan 
sahabat-sahabatnya untuk mengajukan usul dan saran-saran yang tidak 
jarang beliau terima dengan baik. 

Di sisi lain yang perlu digarisbawahi adalah beliau mengambil 
tanggung jawab kaum mukminin dalam hal-hal tertentu. Beliau bersabda: 
“Tidak seorang mukmin pun kecuali akulah orang yang paling berhak atasnya 
di dunia Yan di akhirat. Bacalah jika kamu mau firman Allah: Nabi lebih 
utama bagi orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri, maka siapa yang 
“ meninggalkan harta benda, biarlah ahli warisnya menerimanya, dan siapa 
yang meninggalkan hutang atau anak-anak, maka sayalah mau/dnya 
(penanggungnya)” (HR. Bukhari melalui Abu Hurairah). 

Allah swt. Maha Mengetahui betapa kasih Nabi saw. terhadap 
umatnya, dan betapa dalam pengetahuan beliau tentang kemaslahatan 
duniawi dan ukhrawi sehingga atas dasarnya Yang Maha Kuasa itu 
menetapkan ketentuan di atas. 

Firman-Nya: ( Ai dam Jj 3) wa agwdjuhu ummahdtuhum| istri-istrinya 
adalah ibu-ibu kamu. Penetapan istri-istri Nabi sebagai ibu-ibu kaum 
muslimin, hanya terbatas pada kaum pria saja. Seorang wanita pernah 
menamai “Aisyah “Wahai Ibu”, beliau menegurnya dengan berkata: “Saya 
hanya ibu kaum lelaki saja.” Ini karena tujuan persamaan itu ditekankan 
pada keharaman mengawini mereka serta penghormatan kepada mereka. 


Selain itu, maka istri-istri Nabi saw. sama dengan wanita-wanita lain. 
b 


Kelompok 1 ayat 7-8 Surah al-Ahzab (33) 





Al-Qurthubi lebih cenderung tidak membatasinya pada lelaki saja, tetapi 
mencakup juga wanita-wanita, karena mereka pun wajib menghormati istri- 
istri Nabi saw. sebagaimana kewajiban wanita. Di sisi lain, redaksi ayat ini 
bersifat umum. Bukankah kata a-muminin dan anfusihim mencakup pria 
dan wanita? Demikian Al-Ourthubi. 

Kata ( pt 391 ) aLarhim adalah bentuk jamak dari kata (3) rabi 
yakni peranakan atau dengan kata lain wadah yang menampung sperma 
hingga tumbuh menjadi janin. Banyak yang memahami firman-Nya: Dan 
orang-orang yang mempunyai hubungan rahim satu sama lain lebih berbak di dalam 
Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin — banyak 
yang memahaminya — sebagai pembatalan terhadap hak saling mewarisi 
antara teman sejawat yangumengikat perjanjian saling membela yang berlaku 
dalam masyarakat Jahiliah, atau saling mewarisi antar sesama muslim akibat 
hijrah. Ketika kaum muslimin berhijrah ke Madinah, Nabi saw. 
mempersaudarakan mereka dengan orang-orang Anshar. Misalnya 
mempersaudarakan Sayyidina Abu Bakr dengan Kharijah Ibn Zaid, juga 
Zubair dengan Ka'ab Ibn Malik, demikian juga yang lain. Dengan turunnya 
ayat ini, maka saling mewarisi yang berdasar tradisi atau ketentuan Nabi 
saw. itu menjadi batal dan tidak berlaku lagi. 

Firman-Nya: (By ya SIB) J) Ipa ol Y)) A8 an taf'alh id anwliyd ikum 
ma'rifan| kbcuali kalau kamu mau berbuat baik kepada auliya' kamu, merupakan 
izin untuk berwasiat menyangkut harta, baik memberinya pada masa hidup 
' maupun setelah kematian. Sementara ulama berpendapat bahwa penggalan 
ayat ini merupakan izin untuk berwasiat kepada orang Yahudi dan Nasrani. 
Tetapi ulama lain tidak membenarkan wasiat kepada non muslim. 
Penggunaan kata auliyd ikum yang ditujukan kepada kaum mukminin, serta 
adanya larangan menjadikan non muslim sebagai axliya” mendukung 
pendapat yang mensyaratkan keislaman yang diwasiati. Anda tentu masih 
ingat maksud kata auw/ya dengan memahami kata maw/4 dan auwla yang 
telah penulis jelaskan pada ayat 5 dan 6 yang lalu. 


AYAT 7-8 

BOK Gg ag ag iban Kar! Ga UAS SN 

sl) ngko ji adalah lag CV P BE Utan Akin Vit) ia 
EA Gaf iE y 





Surah al-Ahzab (33) Kelompok I ayat 7-8 


“Dan ketika Kami mengambil dari nabi-nabi perjanjian mereka dan darimu dari 
Nah, Ibrahim, Misd dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari '. 
mereka perjanjian yang teguh, yang kesudahannya Dia menanyakan kepada orang- 
orang yang benar tentang kebenaran mereka dan Dia menyediakan bagi orang-orang 


kafir siksa yang pedih.” 


Awal surah ini memerintahkan Nabi saw. agar mempertahankan 
ketakwaan, melarang mematuhi orang-orang kafir dan orang-orang munafik 
serta bertawakal kepada Allah. Itu disusul dengan perintah pembatalan 
tradisi Jahiliah, yakni adopsi, zhihar dan pelurusan sistem pewarisan. Nah, 
ayat di atas kembali berhubungan dengan ayat pertama itu. Yakni setelah 
perintah bertakwa hingga bertawakal, di sini dilanjutkan bahwa: Dan di 
samping itu ingatlah juga ketika Kami mengambil dari nabi-nabi perjanjian antara 
Allah dengan mereka yaitu menyampaikan risalah Ilahiah apapun risikonya 
dan juga untuk saling membenarkan dan mendukung dan ingat juga perjanjian 
yang diambil Allah darimu sendiri wahai Nabi Muhammad, juga dari Nih, 
Ibrahim, Misa dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka 
semua perjanjian yang teguh, dan yang kesudahannya nanti pada hari Kiamat 
Dia yakni Allah swt. menanyakan yakni meminta pertanggungjawaban kepada 
orang-orang yang benar menepati janjinya yakni orang-orang mukmin tentang 
kebenaraf mereka dan menanyakan kepada orang-orang kafir tentang 
kekufuran mereka. Allah menyediakan buat orang-orang mukmin ganjaran 
' yang besar dan Dia menyediakan bagi orang-orang kafir siksa yang pedih. 

Kata (Sts) mffsag terambil dari kata (54) watsaga yang berarti mengikat 
dengan kukuh. Yang dimaksud adalah perjanjian yang diikat dengan kukuh. 
Ayat di atas tidak menyebut lagi apa isi perjanjian yang kukuh. Ini — karena 
awal ayat-ayat ini telah mengisyaratkan kandungannya. Di sisi lain dari 
sekian banyak ayat yang menguraikan perjuangan para nabi dapat 
disimpulkan perjanjian kukuh itu yakni mengesakan Allah dan bertakwa 
kepada-Nya. 

Banyak ulama memahami mi!sdg yang pertama sama dengan mitsag 
yang kedua. Yakni Allah mengambil perjanjian yang kukuh itu dengan sangat 
kukuh lagi kuat. Ada juga yang berpendapat bahwa perjanjian tersebut 
adalah perjanjian di alam Dzarr, di mana semua manusia diambil janji-Nya 
untuk mengakui keesaan Allah. Rujuklah ke OS. al-A'raf (7): 172 sedang 
yang kedua adalah menyangkut kenabian. Ini merujuk kepada OS. Al Imran 
(3: 81. 


» 





Kelompok I ayat 7-8 Surah al-Ahzab (33) 


Ayat di atas menyebut Nabi Muhammad saw. pada urutan pertama 
nabi-nabi yaitu dengan kata ( 4a ) minka/ darimu sebagai penghormatan 
kepada beliau, baru sesudahnya menyebut secara berurut — sesuai masanya 
— tokoh para nabi yang merupakan Ulul Azmi. 

Kata (Jia) Æ yasala ada juga yang memahaminya berarti agar supaya 
Dia bertanya yakni pengambilan perjanjian itu bertujuan menanyakan kepada 
ash-shddigin dalam hal ini kaum beriman atau para nabi — tentang kebenaran 
mereka. Pertanyaan itu sendiri bertujuan menonjolkan keutamaan mereka 
di hadapan umum pada hari Kemudian nanti. 


KELOMPOK II 


(AYAT 9 - 27) 





AYAT 9-11 Ma 

ae dun 3 Sist 3 Ss Ta ali Kadi $ #5 BE Tai klu 
2 3 2 74 MERK ER IR F 

su ÉA D Pal yani Wg AI OS P Su Gy 


Oya) pid o eny Sat BN Sp AS dika ag SI 
$ s o 7 3 o - i 2 < g 3 
KAP ayah YG UI Oak PASI MUKA Keda y 


“Hai aa yang beriman, ingatlah nikmat Allah kepada kamu ketika datang 
kepada kamu tentara-tentara, lalu Kami kirimkan kepada mereka angin kencang 
dan tentara-tentara yang tidak kamu melihatnya. Dan adalah Allah Maha Melihat 
akan apa yang kamu kerjakan. Ketika itu, mereka datang kepada kamu dari atas 
dan dari bawah kamu, dan ketika tidak tetap lagi penglihatan dan hati telah melonjak 
naik sampai ke tenggorokan-tenggorokan dan kamu menyangka terbadap Allah dengan 
bermacam-macam purbasangka. Di situlah diuji orang-orang mukmin dan 
digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat.” 


Ayat yang lalu dapat dinilai sebagai mukaddimah dari uraian ayat ini 
dan ayat-ayat berikut. Ayat yang lalu dapat disimpulkan sebagai perintah 
melaksanakan tuntunan wahyu apapun risikonya, karena pada akhirnya 
bantuan Allah pasti datang. Untuk itu ayat di atas mengajak orang-orang 
beriman untuk mengingat satu peristiwa sangat besar yang mereka alami — 
yakni peristiwa Perang al-Ahzab. Dalam peristiwa ini terbukti dengan sangat 
jelas, campur tangan Allah, yang datang setelah kaum muslimin 
membuktikan ketaatan mereka kepada-Nya. v 


230 


Kelompok Il ayat 9-11 Surah al-Ahzab (33) 





Ayat di atas menyatakan: Hat orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat 
Allah yang telah dikaruniakan kepada kamu pada Perang al-Ahzab yakni £ 
Perang Khandag ketika datang kepada kamu tentara-tentara yang terdiri dari 
kaum musyrikin suku Quraisy Mekah dan suku-suku pendukungnya yang 
keseluruhannya berjumlah 12.000 orang sedang kamu hanya sekitar 3000 
orang, lalu Kami ilhami kamu membuat parit agar mereka tidak mudah 
menyerang kamu dan Kami kirimkan kepada mereka angin kencang yang sangat 
dingin sehingga menyengat mereka dan menghancurkan perbekalan mereka 
dan ada juga tentara-tentara yang tidak dapat kamu melihatnya dengan mata 
kepala yakni malaikat-malaikat yang menebarkan rasa takut di hati meeka. 
Dan adalah Allah senantiasa Maha Melihat akan apa yang dari saat ke saat 
kamu kerjakan. Dialah yang menjadi Pembela orang-orang beriman. 

Ketika itu, mereka datang kepada kamu untuk menyerbu kamu dari arah 
atas lembah yakni arah tercurahnya air di sebelah timur kamu dan juga dari 
arah bawah lembah di mana kamu berada, dan ketika itu juga tidak tetap lagi 
penglihatan yakni pandangan mata tidak lagi condong dari titik normal dan 
hati telah melonjak naik menyesakkan dada hingga sampai ke pangkal 
lenggorokan-tenggorokan kamu semua akibat panik dan rasa takut yang 
mencekam kamu dan kamu ketika itu dari saat ke saat menyangka terhadap 
Allah dengan bermacam-macam purbasangka. Di situlah dan dalam suasana 
demikianlah diuji mental dan ketabahan orang-orang mukmin dan digoncangkan 
hati mereka dengan goncangan yang dahsyat akibat banyaknya musuh dan 
beragamnya isu yang tidak menentu. 

Musuh yang datang dari arah atas adalah Bani Ouraizhah, Asad dan 
Gathafan, sedang yang dari arah bawah adalah suku Ouraisy itu. Ayat di 
atas ketika berbicara tentang yang datang dari arah atas menyatakan 
( SN $ cp) min fangikum, sedang ketika berbicara tentang musuh yang datang 
dari arah bawah, dikatakannya ( «Sa Jil oo ) min asfala minkum yakni 
dengan kata mn sebelum kata asfala. Kata min itu mengisyaratkan bahwa 
musuh sebenarnya tidak sepenuhnya menguasai arah bawah. Berbeda dengan 
arah atas karena ketika anak-anak kaum muslimin berada di bukit-bukit, 
musuh pun berada di atas. 

Kata (Pt ) alhandjir adalah bentuk jamak dari kata (3 PH) al 
banjarah yaitu pangkal tenggorokan. Penggunaan bentuk jamak itu 
mengesankan bahwa semua atau paling tidak pada umumnya tentara kaum 
muslimin dalam keadaan panik. 


b 


Surah al-Ahzab (33) Kelompok II ayat 12-13 





Bermacam-macam purbasangka di maksud akibat banyaknya anggota 
pasukan serta akibat keanekaragaman yang berpurbasangka, dan keragaman 
tingkat keimanan dan ketabahan mereka. Ada yang yakin tentang * 
kematiannya, ada yang harap cemas dengan pertolongan Allah. Ada juga 
yang merasa bahwa persiapan mereka tidak cukup sehingga Allah akan 
mengalahkan mereka. Ada juga yang karena tidak tahu lagi apa yang harus 
mereka ucapkan atau lakukan, lalu bertanya kepada Nabi saw. apa yang 
harus mereka ucapkan. Nabi saw. mengajar mereka berdoa: “aldhummd 
ustur Aurdtina. wa Gmin raw 'tind| ya Allah tutupilah kekurangan kami dan 
anugerahilah kami rasa aman dari ketakutan kami” (HR. ath-Thabari dalam 
tafsirnya melalui Abu Sa'id al-Khudri). 

Demikian mencekam keadaan ketika itu, sehingga kaum muslimin 
tidak dapat melaksanfkan shalat pada waktunya. Ketika salah seorang 
sahabat menyampaikan bahwa mereka belum shalat, Nabi saw. bersabda: 
“Aku pun belum shalat, sungguh mereka telah mengalihkan perhatian kita 
sehingga kita tidak melaksanakan shalat a/-wxsth4, shalat Ashar, semoga 
terpenuhi rongga dan hati mereka dengan api.” 

Bahkan, terjadi peperangan antara dua kelompok kaum muslimin 
yang keluar di tengah malam, tanpa saling mengenal atau sempat 
memperkenalkan diri. Nanti setelah masing-masing mendengar dari 
“lawannya” ucapan “Hd mim IG yunsharin” yang merupakan bacaan saat 
menghadapi musuh — nanti saat itulah baru mereka sadar bahwa mereka 
saling menyerang saudara sendiri. 


AYAT 12-13 

s PEE ag. s? a Pet 1 az aa Liust t E 

335 I A gag i EG G a a Suu J ai 

Ca Pie NN a a Ba e a a aa 

ia OAE ai aE Y O JANG gin tab JG yg NP 

Frant s a 2°’, meta 7 f rr Ppa , n? Ka E 330 

KATA NN Oni OL ES ea GG E pA OL O AA d ak 

Dan ketika berkata orang-orang munafik dan orang-orang yang di dalam hati mereka 

ada penyakit bahwa: “Allah dan Rasul-Nya tidak menjanjikan kepada kami 

melainkan tipu daya.” Dan ketika segolongan di antara mereka berkata: “Hai 


penduduk Yatsrib tidak ada tempat bagi kamu, maka kembalilah.” Dan sebagian 
dari mereka meminta izin kepada Nabi dengan berkata: “Sesungguhnya rumah- 


. 


Kelompok II ayat 12-13 Surah al-Ahzab (33) 





rumah kami terbuka”, padahal ia sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak 
menghendaki kecuali lari tunggang langgang. 


Setelah mengisyaratkan keadaan kaum mukminin, ayat di atas 
menguraikan sikap kaum munafik. Dan kaum beriman diminta juga agar 
mengingat ketika dari saat ke saat berkata orang-orang munafik yang 
menyembunyikan kekufuran mereka walau lidah mereka mengakui keesaan 
Allah dan kerasulan Nabi Muhammad dan orang-orang yang di dalam hati mereka 
ada penyakit yakni orang-orang yang selama ini masih diliputi keraguan bahwa: 
“Allah dan Rasul-Nya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya.” 
Dan ingatlah juga ketika segolongan di antara mereka yang munafik dan lemah 
imannya itu berkata: “Hg penduduk Yatsrib yakni Madinah tidak ada tempat 
bagi kamu yakni tidak ada alasan bagi kamu untuk tinggal bertahan di tempat 
ini, maka kembalilah ke tempat kediaman kamu masing-masing.” Dan sebagian 
dari mereka yang masih segan membuka kedok jiwa mereka meminta izin 
kepada Nabi untuk kembali pulang ke kediaman mereka dengan berkata: 
“Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka tidak ada penjaganya sehingga kami 
khawatir musuh menyerang dari sana.” Mereka mengatakan demikian 
padahal ia yakni rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak 
menghendaki suatu apapun kecuali hendak lari tunggang langgang. 

Ucapan kaum munafik dan lemah itu antara lain berkaitan dengan 
sabda Nabi saw. ketika para sahabat antara lain “Amr Ibn “Auf, Salman al- 
- Farisi, Hudzaifah al-Yaman dan Nu'man Ibn Muqrin menemukan batu 
karang bulat berwarna putih di dalam galian mereka dan mereka gagal 
memecahkannya bahkan kapak merekalah yang kalah. Lalu Salman memberi 
tahu hal tersebut kepada Rasul saw., yang datang mengapaknya, lalu 
memancarlah sinar yang sangat cemerlang, maka Rasulullah bertakbir dan 
para sahabat yang menyaksikan hal tersebut ikut bertakbir. Demikian Rasul 
saw, mengapak tiga kali hingga batu itu pecah dan setiap kali Rasul saw. 
bertakbir. Ketika Salman ra. bertanya tentang hal tersebut beliau menjawab: 
Yang pertama adalah isyarat bahwa Allah akan memudahkan penguasaan 
Yaman, Yang kedua penguasaan Syam, Maghrib (Byzantium) dan yang ketiga 
penguasaan al-Masyrig (Persia). Demikian diriwayatkan oleh Ibn Ishag. 
Nah, kaum munafikin dan yang lemah iman itu berkata: “(Nabi) Muhammad 
saw. menjanjikan kita menguasai Persia dan Byzantium, padahal sekarang 
untuk “ke belakang” saja kita takut. Sungguh itu adalah janji-janji palsu.” 

4 


Surah al-Ahzab (33) Kelompok II ayat 14 





Yatsrib (« pa) adalah nama kota Madinah pada awal Islam. Nabi saw 
yang mengubahnya menjadi Thabah, lalu Madinah. Ini karena kata Yatsrib 
mengandung makna kecaman dan penghinaan. Konon nama ini adalah nama 
seorang tokoh masa lampau yang tinggal di salah satu lokasi kota yang 
kemudian bernama Madinah. Kata (&&) /hdbah terambil dari kata 
(Gelas. kb) Ihdba-yathibu yang berarti baik dan menyenangkan. Kata (daa ) 
madinah, secara harfiah berarti tempat peradaban. Agaknya Nabi saw. memilih 
kata tersebut karena beliau mengharap bahwa dari sana akan lahir peradaban 
baru, yakni peradaban Islam yang memancar ke seluruh penjuru dunia. 
Harapan dan doa Nabi itu ternyata dikabulkan Allah swt. 

Penggunaan bentuk mudhiri/ present tense pada kata ( ösku} yasta dzin 
kendati peristiwa yang diuraikan al-Our'an ini telah sekian lama berlalu — 
bertujuan menggambarkan buruknya ulah mereka itu. Memang meminta 
izin pada saat genting dan diperlukan adalah sesuatu yang sangat tercela. 
Bahasa al-Our'an sering kali menggunakan bentuk kata kerja masa kini 
untuk peristiwa yang telah lalu untuk menggambarkan peristiwa tersebut 
bagaikan terlihat keburukannya — seperti pada ayat di atas, atau 
keindahannya seperti misalnya ketika menguraikan pembaiatan kaum pada 
peristiwa menjelang Perjanjian Hudaibiyah (baca antara lain OS. al-Fath 
(48): 10). 


AYAT 14° 
Va I) Ge 1A g A hah alea AS G “ya pegal A Ag 
gsp 


‘Kalau (kota) mereka diserang dari segala penjuru, kemudian diminta kepada mereka 
satu fitnah niscaya mereka mengerjakannya; dan mereka tiada akan menundanya 
kecuali sebentar.” 


Ayat ini cukup jelas hubungannya dengan ayat sebelumnya, yang 
masih berbicara tentang orang-orang yang meminta izin untuk kembali ke 
Madinah dengan dalih rumah mereka tidak terjaga. Isi hati mereka dibuka 
oleh Allah swt. dengan menyatakan: Kalau misalnya kota mereka yakni 
Yatsrib atau rumah-rumah mereka diserang dari segala penjuru, kemudian diminta 
kepada mereka satu fitnah yakni keluar dari Islam atau menyerah niscaya mereka 
mengerjakannya, dan mereka tiada akan menundanya kecuali sebentar yakni sekadar 


waktu untuk menjawab permintaan itu. 
b 


Kelompok II ayat 15 Surah al-Ahzab (33) 





Kata ( jUs3i ) agthdr adalah jamak (j3) guthr yakni arah satu tempat. 
Bentuk jamak itu mengisyaratkan bahwa musuh itu memasuki kota dari 
seluruh penjuru. " 

Kata (&) tsumma/ kemudian pada ayat di atas bukan berfungsi 
menggambarkan jarak waktu yang jauh, tetapi untuk menggambarkan bahwa 
apa yang terjadi sesudah kata kemudian itu jauh lebih buruk dari apa yang 
terjadi sebelumnya. Dalam hal ini adalah kepulangan mereka ke Yatsrib, 
masuknya musuh tanpa perlawanan mereka, itu belum apa-apa jika 
dibanding dengan kemurtadan mereka begitu diminta oleh musuh. 

Ibn “Asyir memahami kata (isl!) alfitnah bukan dalam arti murtad 
atau menyerah tetapi dalam arti menyebarkan isu yang melemahkan umat 
Islam. Menurutnya ayat di atas bagaikan menyatakan: “Seandainya tentara 
koalisi itu masuk menyerang kota Madinah, dan tentara kaum muslimin 
tetap berada di luar kota, lalu tentara koalisi itu meminta kepada mereka 
yang meminta izin kembali tadi agar mereka menaburkan isu dan 
melemahkan semangat kaum muslimin, niscaya mereka akan segera 
mengabulkannya. Ketika itu, rasa takut yang berkaitan dengan rumah 
mereka jangan sampai dicuri atau dirampok — sama sekali tidak menghalangi 
mereka mengabulkan permintaan tentara koalisi itu. Mereka merasa aman 
dan yakin tidak akan ditimpa bahaya oleh tentara yang menyerang masuk 
ke Madinah itu, karena memang mereka saling dukung-mendukung dan 
bekerja sama, atau karena kebencian mereka terhadap Islam begitu besar, 
sehingga mereka tidak mempedulikan walau rumah mereka dirampok.” 
Demikian lebih kurang Ibn “Asyir. 


AYAT 15 
$ ? D Be Oak aa Dome Aia a? Ba EA 
ye Nya Al ag OS JI OS T JA ye A aa is A 


“Padahal sesungguhnya mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah, Mereka 
tidak akan berbalik ke belakang. Dan adalah perjanjian dengan Allah akan diminta 
pertanggungjawabannya.” 


Demikianlah yang mereka lakukan padaha! Kami bersumpah bahwa 
sesungguhnya mereka sebelum itu yakni sebelum permintaan izin itu telah berjanji 
kepada Allah, mereka tidak akan berbalik ke belakang mundur atau menyerah. 
Dan adalah perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungjawabannya. 

k 





Surah al-Ahzab (33) Kelompok II ayat 16-17 





Sementara ulama menunjuk Banu Haritsah dan Bani Salimah yang 
meminta izin itu. Sewaktu Perang Uhud, mereka sudah menunjukkan tanda- 
tanda kemunafikan. Mereka enggan terlibat dalam perang tersebut, lalu 
mereka bertaubat dan berjanji kepada Nabi saw. tidak akan berpaling lagi 
dari peperangan di masa mendatang. 

Kata (gp) min yang dirangkaikan dengan (j3) gab/ mengisyaratkan 
dekatnya waktu janji itu. Seakan-akan ayat ini menyatakan mereka 
mengingkari janji mereka, padahal baru saja mereka berjanji. Yakni berjanji 
akan bertempur dan bertahan hingga mati. Memang boleh jadi janji itu 
pertama kali mereka sampaikan beberapa saat setelah peperangan Uhud 
yang terjadi pada bulan Syawal tahun III H, yakni dua tahun sebelum 
terjadinya Perang Khandak, tetapi janji tersebut masih terus mereka 
dengung-dengungkan sampai beberapa saat sebelum terjadinya Perang 
Khandag ini. Ada juga ulama yang memahami kata min gab/ dalam arti jauh 
sebelumnya. Betapapun, kata tersebut menunjukkan buruknya pengingkaran 
janji mereka. 


AYAT 16-17 
KAB VI o és Y g S jl Opal Ga dh Ol NAN Saat Ya 
AS T A is gu eSa S y a Uya Sah di Ni apa J3 UP 


CV? Tas Yg G3 AMI ogi Uya a Yg Aa 
Katakanlah: “Sekali-kali tidaklah berguna bagi kamu lari, jika kamu melarikan 
diri dari kematian atau pembunuhan, dan jika demikian, maka kamu tidak juga 
akan mengecap kesenangan kecuali sedikit saja.” Katakanlah: “Siapakah yang dapat 
melindungi kamu dari Allah jika Dia menghendaki atas kamu bencana atau 
menghendaki bagi kamu rahmat?” Dan tiadalah bagi mereka selain Allah satu 
pelindung dan penolong pun. 


Ayat di atas menyanggah mereka yang meminta izin itu yang 
tujuannya seperti ditekankan ayat 13 sebelum ini adalah ingin lari 
meninggalkan medan juang karena takut mati. Allah memerintahkan Nabi 
Muhammad saw.: Katakanlah kepada mereka yang enggan berperang dan 
lari dari medan juang bahwa: “Sekali-kali tidaklah berguna bagi kamu lari, jika 
kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan, dan jika demikian seandainya 

b 





Kelompok II ayat 16-17 Surah al-Ahzab (33) ED 
a 


kamu dengan lari itu terhindar dari kematian — tetapi ini hanya perandaian 

- maka kamu tidak juga akan mengecap kesenangan kecuali sedikit waktu dan 

sebentar kenikmatan saja karena pada akhirnya kamu pasti akan mati sebab f 
setiap yang bernyawa akan mati. Ini adalah salah satu ketetapan Allah bagi 

semua yang bernyawa. Katakanlah: “Siapakah yang dapat melindungi kamu 

dari ketetapan Allah jika Dia menghendaki jatuhnya atas kamu bencana baik 

akibat kematian maupun selainnya atau menghendaki turunnya bagi kamu 

rabmat baik dengan menghindarkan kamu dari sebab-sebab kematian 

maupun selainnya?” 

Selanjutnya Allah menegaskan kepada Nabi Muhammad saw. bahwa: 
Ketahuilah wahai Nabi bahwa pertolongan Allah akan tercurah kepadamu 
dan kepada kaum beriman dan tiadalah bagi mereka yakni orang-orang munafik 
itu kapan dan di mana'Pun selain Allah satu pelindung dalam urusan mereka 
dan tidak ada bagi mereka satu penolong pun dalam menghadapi bahaya perang 
dan semacamnya. 

Ayat di atas dapat juga dipahami dalam arti: Kalau kamu lari dan 
berhasil menghindari kematian yang kamu duga menimpa kamu di medan 
perang, maka sebenarnya keberhasilan itu hanya dugaan kamu. Sebenarnya 
memang Allah ketika itu belum menetapkan tibanya ajal kamu. Tetapi jika 
ajal kamu yang ditetapkan Allah telah tiba maka lari dari maut atau 
pembunuhan tidak akan berguna sedikit pun. Jika demikian, keselamatan 
dari maut yang bukan pada saat tibanya ajal kamu yang ditetapkan Allah, 
hanyalah bersifat sementara. Sebentar lagi ajal yang ditetapkan Allah pasti 
akan tiba. 

Yang dimaksud dengan maut pada ayat di atas adalah kematian oleh 
sebab yang normal tanpa campur tangan manusia, misalnya dengan sakit 
atau usia lanjut, sedang pembunuhan adalah tercabutnya ruh melalui 
perusakan yang dilakukan atas izin Allah oleh siapa pun. Kedua macam 
kematian ini, sama dari sisi ajal manusia. Yang mati terbunuh pun, telah 
tiba ajalnya. Memang sebab-sebab kematian beraneka ragam, tetapi 
semuanya sama dalam hal tibanya ajal. , 

Firman-Nya pada ayat 17 di atas: ( dil A Saan SAH 15 ya) man dzåâ 
alladxi ya'shimakum min Allab/ siapakah yang dapat melindungi kamu dari Allah” 
dan seterusnya, menggambarkan betapa kuasa Allah meliputi seluruh 
makhluk termasuk manusia. Allah dapat mengatur sehingga mengantar 
kepada lahirnya sebab yang membatalkan dampak sebab yang lain, baik 
yang berdampak positif maupun sebaliknya. Baik pembatalan itu melahi 


Surah al-Ahzab (33) Kelompok II ayat 18 





sunnatullah, maupun dengan “ndyatulldh atau madad. Sunnatullah adalah 
hukum-hukum alam dan kemasyarakatan yang kita ketahui dan biasa terjadi, 
sedang “ndyatulldh atau madad adalah turunnya tangan Allah untuk 
menganugerahkan rahmat bagi yang dikehendaki-Nya tanpa sunnatullah itu. 
Untuk jelasnya rujuklah ke QS. al-Fatihah ayat 5 atau OS. Al “Imran [3]: 
125. 


AYAT 18 

YI GAN ag Yg AS Ala GAY GA pEi a A di d 
GAP Yui 

“Sungguh Allah mengetahui penghalang-penghalang dari kamu dan orang-orang üe 


berkata kepada saudara-saudara mereka: ‘Marilah kepada kami? Dan mereka tidak 


mendatangi peperangan melainkan sedikit.” 


Ayat-ayat yang lalu membongkar rahasia hati orang munafik yang 
meminta izin untuk kembali ke rumah-rumah mereka. Ayat ini menekankan 
kepada semua pihak — termasuk para munafik itu — tentang kebenaran 
informasi Allah tersebut. Orang-orang munafik atau yang lemah iman tidak 
menduga rahasia hati mereka akan diangkat ke permukaan oleh Rasul saw. 
melalui wahyu Ilahi. Karena itu pulalah agaknya maka ayat di atas memulai 
penjelasannya dengan kata (33 ) gad yang mengandung makna kepastian 
agar keraguan atau kebodohan kaum munafik itu dapat ditampik. 

Ayat di atas menyatakan: Sungguh Allah senantiasa mengetahui orang- 
orang yang lemah atau yang memiliki uzur sehingga tidak mampu berperang, 
dan mengetahui pula penghalang-penghalang yakni yang selalu berusaha 
menyebarkan rasa tidak percaya diri sehingga menghalangi kaum muslimin 
melawan musuh, orang itu dari kamu yakni di antara kamu wahai kaum 
muslimin atau dari kelompok kamu wahai orang-orang munafik dan Allah 
mengetahui juga orang-orang yang selalu berkata secara mantap tanpa ragu 
kepada saudara-saudara mereka sesama munafik atau lemah iman bahwa 
“Tinggalkan pasukan dan marilah bergabung kepada kami.” Dan mereka yakni 
yang mengajak itu tidak mendatangi peperangan yakni tidak terlibat dalam 
peperangan melainkan sedikit yakni sebentar yaitu masa kehadiran awal 
mereka bersama pasukan kaum muslimin. 


Kelompok II ayat 19 Surah al-Ahzab (33) 





Kata (33) gad yang masuk pada kata kerja mudhdri — seperti pada 
ayat di atas — biasa mengandung arti sedikit. Al-Biga'i menduga 
penggunaannya di sini untuk mengisyaratkan bahwa dengan sedikit akal 
saja, seseorang mestinya telah takut dari keganasan siapa yang mengancam 
— walau seandainya baru pada tingkat kemungkinan dia mengetahui (apalagi 
yang mengancam di sini adalah Dia Maha Mengetahui segala sesuatu). Ibn 
“Asyur menggarisbawahi bahwa tidak semua gad yang masuk pada kata 
kerja mudhdri' berarti sedikit. Ini tergantung dari konteks, dan tentu dalam 
konteks pengetahuan Allah, kata sedikit itu tidaklah dimaksud di sini. 

Kata (dpi) almu'awwigin terambil dari kata (Gw) 'awwaga yang 
berarti sangat dan berulang-ulang kali mencegah atau merintangi. Patron kata 
yang digunakan ayat ini menunjukkan kemantapan upaya itu dari pelakunya. 

Al-Bigai memahami panggilan orang-orang munafik di atas adalah 
panggilan untuk bergabung dengan mereka sambil berusaha mengelabui 
yang dipanggil bahwa arah mereka, adalah ajang pertempuran, padahal 
sebenarnya yang mengajak itu tidak datang ke arena pertempuran atau tidak 
terlibat dalam pertempuran kecuali sedikit, sekadar untuk pamer, dan begitu 
pertempuran berkecamuk mereka melarikan diri. 


AYAT 19 
ANG EH 53 | gk ai Sad el IS ASUS basi 
jadi Jé Baf sia ih Si Idi CA NG gal aa ala 

MAP Tam ds Sa E osy hief bh yiu 


‘Mereka kikir terhadap kamu, lalu apabila datang ketakutan, kamu lihat mereka 
itu memandangmu dengan mata berputar-putar seperti orang yang pingsan karena 
akan mati, dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah 
yang tajam sedang mereka kikir atas kebaikan. Mereka itulah yang tidak beriman, 
maka Allah menghapuskan amal mereka. Dan yang demikian itu adalah mudah 
bagi Allah.” 


Ayat ini masih melanjutkan uraian tentang kaum munafik. Allah 
berfirman: Mereka kikir terhadap kamu yakni enggan mengeluarkan harta 
atau memberi bantuan apa saja pada situasi damai, lalu apabila datang 
ketakutan yakni suasana bahaya, kamu lihat mereka itu memandangnu wahai 





Surah al-Ahzab (33) Kelompok II ayat 19 


Nabi Muhammad dengan mata berputar-putar seperti orang yang pingsan tak 
sadarkan diri akibat sakaratul maut karena akan mati, dan apabila sebab- 
sebab ketakutan telah sirna dan hilang, mereka lupa keadaan mereka 
sebelumnya dan kini mereka balik mencaci dan menghujat kamu dengan lidah 
yang tajam yakni dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan hati, padahal 
sebelumnya tidak satu kata yang mereka ucapkan karena ketakutan mereka 
sedang mereka kikir enggan dan malas atas yakni berbuat kebaikan atau 
menyerahkan harta. Mereka itulah yang jauh peringkat kebejatannya adalah 
orang-orang yang tidak beriman, maka Allah menghapuskan amal mereka yakni 
tidak menerimanya. Dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. 

Kata ( asal ) asyihhah adalah bentuk jamak dari kata (gepea ) syahih 
yaitu kekikiran yang luarskiasa dan yang telah menjadi perangai seseorang. Firman- 
Nya: (#Sule Ius ) asyibhata 'alaikum) mereka kikir terbadap kamu, dapat juga 
berarti orang-orang munafik itu menampakkan perhatiannya kepada kamu, 
dan menunjukkan bahwa mereka takut jangan sampai kamu celaka. Itulah 
yang mereka jadikan dalih untuk mengajak kamu tidak terlibat dalam perang. 
Sedang kalimat ( p>! e Deal ) asyikhatan ‘alâ al-khair, dapat menjadi 
gambaran tentang keadaan mereka yang mencaci dan menghujat itu, yakni 
mereka enggan berbuat baik/memberi harta atau bahkan tidak rela dan 
senang bila kaum muslimin memperoleh kebaikan dan sukses, akibat 
kedengkian mereka terhadap Islam. 

Firman-Nya: (Da1 ya adi iie sis HA 534) tadiiru a yunubum 
" kalladgi yughsyd 'alaihi min al-mant| dengan mata berputar-putar seperti orang yang 
pingsan dikomentari oleh para penyusun Tafsir a-Muntakhab bahwa: Ayat 
ini menunjukkan satu fakta ilmiah yang belum ditemukan pada saat 
diturunkannya al-Our'an. Yaitu bahwa bola mata orang yang sedang dalam 
keadaan sakaratul maut atau dalam ketakutan akan berputar-putar. Kalau 
ditinjau secara lebih cermat, akan didapati bahwa perasaan takut yang 
mendalam akan dapat menghilangkan kesadaran dan merusak jaringan pusat 
urat saraf bawah sadar di bagian otak. Oleh karena itu, kondisi orang yang 
ketakutan mirip dengan orang yang sedang menghadapi sakaratul maut: 
matanya melotot dengan bola mata yang berputar-putar sampai mati. 

Kata (6S fl) salaqikum terambil dari kata ( WI) as-salg yaitu suara 
keras/ teriakan.Yang dimaksud di sini adalah memaki tanpa segan. 

Kata (dat) fa akbatha terambil dari kata ( Ja» ) kabitha yang biasa 
diartikan bata/ atau sia-sia. Kata tersebut pada mulanya digunakan untuk 
menjelaskan keadaan binatang yang ditimpa penyakit karena menelan sejenis 


r 


Kelompok i! ayat 20 Surah al-Ahzab (33) 





tumbuhan yang mengakibatkan perutnya kembung hingga ia menemui ajal. 
Dari luar, binatang itu diduga gemuk, sehat, tetapi gemuk yang 
mengagumkan itu pada hakikatnya adalah penyakit yang menjadikan 
dagingnya membengkak, atau katakanlah tumor ganas yang sangat 
berbahaya bagi kelangsungan hidupnya. Nah, demikian juga amal-amal 
seorang kafir atau munafik, amal-amal mereka kelihatannya baik, tetapi 
sebenarnya ia sia-sia dan tidak berguna. 


AYAT 20 

SO A S a OS N og Lari GI GP San 
IRERE A RAT TEA 

‘Mereka Rae baikan koalisi Bala pergi, dan ska pasukan koalisi ii datang 

kembali, niscaya mereka sangat ingin berada bersama-sama orang Badwi, sambil 


menanya-nanyakan tentang berita-berita kamu. Padahal sekiranya mereka berada 
bersama kamu mereka tidak akan berperang, melainkan sedikit.” 


Ayat-ayat yang lalu menggambarkan situasi yang dialami kaum 
muslimin serta sikap kaum munafik dan orang-orang lemah iman, menjelang 
terjadinya apa yang dinantikan yaitu serangan koalisi kaum musyrikin. Kini 
diuraikan keadaan kaum munafik itu setelah kegagalan para penyerang dan 
'mundur teraturnya mereka. Ayat di atas melukiskan kaum munafik itu 
dengan menyatakan: Mereka mengira — karena demikian besar rasa takut 
mereka bahwa pasukan koalisi yakni kaum musyrikin Mekah yang bersekutu 
itu belum pergi meninggalkan kota Yatsrib padahal sebenarnya mereka telah 
pergi: dan jika seandainya pasukan koalisi itu datang kembali, niscaya mereka 
karena demikian penakut sangat ingin serta berusaha keras berada di dusun- 
dusun bersama-sama orang Badwi, sambil setiap saat menanya-nanyakan tentang 
berita-berita kamu yang penting, untuk memata-matai kamu atau berpura- 
pura memberi perhatian terhadap kamu. Padahal sekiranya mereka berada 
bersama kamu yakni seandainya mereka tidak pergi ke dusun-dusun, maka 
kehadiran mereka bersama kamu wahai kaum muslimin tidak ada 
manfaatnya karena mereka tidak akan berperang bersama kamu, melainkan 
sedikit yakni sebentar saja yang sama sekali tidak ada artinya. 

Kata (o #4) al-arab adalah jamak dari kata (1s! $Á} arab yakni 
penduduk gunung atau pedesaan yang biasanya belum mengenal peradabah 


Kelompok II ayat 21 





kota. Kata ini bukan jamak dari kata “arab sebagaimana diduga oleh 
sementara orang. 


p -r Zar r 2e 
Sea Ker gal kanin byah al Jag d aS OE 
s . 

STIP IS AWI 533 

“Sesungguhnya telah ada bagi kamu pada Rasulullah suri teladan yang baik bagi 

orang yang mengharap Allah dan hari Kiamat, serta yang berzikir kepada Allah 
dengan banyak.” 

h> 

Setelah ayat-ayat yang lalu mengecam kaum munafik dan orang-orang 
yang lemah imannya, kini ayat di atas mengarah kepada orang-orang 
beriman, memuji sikap mereka yang meneladani Nabi saw. Ayat di atas 
menyatakan: Sesungguhnya telah ada bagi kamu pada diri Rasulullah yakni Nabi 
Muhammad saw. suri teladan yang baik bagi kamu yakni bagi orang yang 
senantiasa mengharap rahmat kasih sayang Allah dan kebahagiaan hari Kiamat, 
serta teladan bagi mereka yang berzikir mengingat kepada Allah dan menyebut- 
nyebut nama-Nya dengan banyak baik dalam suasana susah maupun senang. 

Bisa juga ayat ini masih merupakan kecaman kepada orang-orang 
munafik yang mengaku memeluk Islam, tetapi tidak mencerminkan ajaran 
Islam. Kecaman itu dikesankan oleh kata ( sā ) gad. Seakan-akan ayat itu 
menyatakan: “Kamu telah melakukan aneka kedurhakaan, padahal 
sesungguhnya di tengah kamu semua ada Nabi Muhammad yang mestinya 
kamu teladani.” 

Kalimat: ( > aad ùl yp OS A) iman kina yarji Allah wa al-yaum 
al-åkhir/ bagi orang yang mengharap Allah dan hari Kiamat, berfungsi menjelaskan 
sifat orang-orang yang mestinya meneladani Rasul saw. Memang, untuk 
meneladani Rasul saw. secara sempurna diperlukan kedua hal yang disebut 
ayat di atas. Demikian juga dengan zikir kepada Allah dan selalu mengingat- 
Nya. 

Kata ( ô gwl ) uswah atau iswah berarti teladan. Pakar tafsir az-Zamakhsyari 
ketika menafsirkan ayat di atas, mengemukakan dua kemungkinan tentang 
maksud keteladanan yang terdapat pada diri Rasul itu. Pertama dalam arti 
kepribadian beliau secara totalitasnya adalah teladan. Kedua dalam arti 
terdapat dalam kepribadian beliau hal-hal yang patut diteladani. Pendapat 


Kelompok II ayat 21 Surah al-Ahzab (33) 





pertama lebih kuat dan merupakan pilihan bariyak ulama. Kata (8 ) # 
dalam firman-Nya: (ahi | ses d ) F rasiilillah berfungsi “mengangkat” dari 
diri Rasul satu sifat yang hendaknya diteladani, tetapi ternyata yang 
diangkatnya adalah Rasul saw. sendiri dengan seluruh totalitas beliau. 
Demikian banyak ulama. 

Dalam konteks Perang Khandag ini, banyak sekali sikap dan 
perbuatan beliau yang perlu diteladani. Antara lain keterlibatan beliau secara 
langsung dalam kegiatan perang, bahkan menggali parit. Juga dalam 
membakar semangat dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan dan pujian 
kepada Allah. Juga dalam suka dan duka, haus dan dahaga yang dialami 
oleh seluruh pasukan kaum muslimin. 

Ayat ini, walau berbicara dalam konteks Perang Khandag, tetapi ia 
mencakup kewajiban atau anjuran meneladani beliau walau di luar konteks 
tersebut. Ini karena Allah swt. telah mempersiapkan tokoh agung ini untuk 
menjadi teladan bagi semua manusia. Yang Maha Kuasa itu sendiri yang 
mendidik beliau. “Addaban? Rabbi, fa aksana tadibi” (Tuhanku mendidikku, 
maka sungguh baik hasil pendidikanku). Demikian sabda Rasul saw. 

Pakar tafsir dan hukum, al-Ourthubi, mengemukakan bahwa dalam 
soal-soal agama, keteladanan itu merupakan kewajiban, tetapi dalam soal- 
soal keduniaan maka ia merupakan anjuran. Dalam soal keagamaan, beliau 
wajib diteladani selama tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ia adalah 
anjuran. Sementara ulama berpendapat bahwa dalam persoalan-persoalan 
keduniaan, Rasul saw. telah menyerahkan sepenuhnya kepada para pakar 
di bidang masing-masing, sehingga keteladanan terhadap beliau — yang 
dibicarakan ayat ini — bukanlah dalam dalam hal-hal yang berkaitan dengan 
soal-soal keduniaan. Ketika beliau menyampaikan bahwa pohon kurma 
tidak perlu “dikawinkan” untuk membuahkannya dan ternyata bahwa 
informasi beliau tidak terbukti di kalangan sekian banyak sahabat, Nabi 
menyampaikan bahwa: “Apa yang kusampaikan menyangkut ajaran agama, 
maka terimalah, sedang kamu lebih tahu persoalan keduniaan kamu.” 

Sementara pakar agama yang lain menolak pendapat di atas, al-Biqåʻi 
misalnya ketika menafsirkan QS. al-Anfal (8): 24-25 mengutip pendapat 
al-Harrali yang berbicara tentang hadits di atas, bahwa pernyataan Rasul 
saw. itu ditujukan kepada mereka yang tidak bersabar, tetapi yang bersabar 
mengikuti petunjuk itu, membuktikan setelah berlalu tiga tahun, bahwa 
pohon kurma mereka (yang tidak dikawinkan sebagaimana petunjuk Nabi 
itu) justru menghasilkan buah yang jauh lebih baik dibanding dengan buah 
pohon kurma yang dikawinkan. 





Surah al-Ahzab (33) Kelompok II ayat 21 


Terlepas dari benar tidaknya riwayat yang dikutip al-Biga'i ini, namun 
pada hakikatnya terdapat hadits-hadits lain yang menunjukkan bahwa para 
sahabat sendiri, telah memilah-milah ucapan dan perbuatan Nabi saw., ada 
yang mereka rasakan wajib dikuti dan ada pula yang tidak, ada yang mereka 
anggap sesuai dan ada pula yang mereka usulkan untuk beliau tinjau. Kasus 
pemilihan lokasi dalam peperangan Badr, merupakan salah satu contoh 
yang sering diketengahkan — walaupun haditsnya dinilai 4h4 5f/— yakni ketika 
sahabat Nabi saw, al-Khubbab Ibn al-Munzir, mengusulkan kepada Nabi 
agar memilih lokasi selain yang beliau tetapkan, setelah sahabat tadi 
mengetahui dari Nabi sendiri bahwa pemilihan tersebut berdasarkan 
pertimbangan nalar beliau dan strategi perang. Usul tersebut diterima baik 
oleh Nabi saw, karenaymemang ternyata lebih baik. 

“Abbas Mahmud al-Aggad dalam bukunya Abgariyat Muhammad 
menjelaskan: Ada empat tipe manusia, yaitu Pemikir, Pekerja, Seniman 
dan yang jiwanya larut di dalam ibadah. Jarang ditemukan satu pribadi 
yang berkumpul dalam dirinya dan dalam tingkat yang tinggi dua dari keempat 
kecenderungan atau tipe tersebut, dan mustahil keempatnya berkumpul 
pada diri seseorang. Namun yang mempelajari pribadi Muhammad saw. akan 
menemukan bahwa keempatnya bergabung dalam peringkatnya yang 
tertinggi pada kepribadian beliau. Berkumpulnya keempat kecenderungan 
atau tipe manusia itu dalam kepribadian Rasul, dimaksudkan agar seluruh 
manusia dapat meneladani sifat-sifat terpuji pada pribadi ini. 

Di atas telah penulis kemukakan pendapat az-Zamakhsyari ketika 
menafsirkan cakupan makna uswah/ keteladan itu. Timbul pertanyaan, yaitu 
jika kepribadian beliau secara totalitasnya adalah teladan, maka apakah itu 
berarti bahwa segala sesuatu yang bersumber dari pribadi ini — diucapkan, 
atau diperagakan — adalah baik, benar dan harus/wajar diteladani termasuk 
dalam perincian-perinciannya? Jawaban menyangkut pertanyaan di atas, 
berkaitan dengan pandangan tentang batas-batas Ishat (pemeliharaan Allah 
terhadap Nabinya, pemeliharaan yang menjadikan beliau tidak terjerumus 
dalam kesalahan). Bagi yang menjawab bahwa Nabi saw. mendapat Tshmat 
(pemeliharaan) dalam segala sesuatu, maka ini berarti bahwa segala apa yang 
bersumber dari Nabi saw. pasti benar, tetapi bagi yang membatasi “shmat 
hanya pada persoalan-persoalan agama, maka keteladanan dimaksud hanya 
pada soal-soal agama. 

Imam al-Garafi, merupakan ulama pertama, yang menegaskan 
pemilahan-pemilahan rinci menyangkut ucapan/sikap Nabi Muhammad 


Kelompok II ayat 21 Surah al-Ahzab (33) 





saw. Menurutnya, junjungan kita Muhammad saw, dapat berperan sebagai 
Rasul, atau Mufti, atau Hakim Agung atau Pemimpin masyarakat, dan dapat 
fuga sebagai seorang manusia, yang memiliki kekhususan-kekhususan yang 
membedakan belau dari manusia-manusia lain, sebagaimana perbedaan 
seseorang dengan lainnya. 

Beliau adalah Nabi dan Rasul, juga Mufti dan Hakim. Di samping itu 
sebagai pemimpin masyarakat, dan sebagai pribadi. Dalam kedudukan 
beliau sebagai 1) Nabi dan Rasul, maka ucapan dan sikapnya pasti benar, 
karena itu bersumber langsung dari Allah swt. atau merupakan penjelasan 
tentang maksud Allah. 2) Sebagai Mufti, fatwa-fatwa beliau berkedudukan 
setingkat dengan butir pertama di atas, karena fatwa beliau adalah berdasar 
pemahaman atas teks-teks Weagamaan, di mana beliau diberi wewenang 
oleh Allah untuk menjelaskannya (OS. an-Nahl (16): 44), fatwa beliau 
berlaku umum bagi semua manusia. 3) Adapun dalam kedudukan beliau 
sebagai Hakim, maka ketetapan hukum yang beliau putuskan — secara 
formal pasti benar, tetapi secara material ada kalanya keliru akibat 
kemampuan salah satu pihak yang berselisih menyembunyikan kebenaran 
atau kemampuannya berdalih dan mengajukan bukti-bukti palsu. 
Selanjutnya selaku 4) Pemimpin masyarakat maka tentu saja petunjuk- 
petunjuk beliau dalam hal kemasyarakatan disesuaikan dengan kondisi 
masyarakat dan perkembangannya, sehingga tidak tertutup kemungkinan 
lahirnya perbedaan tuntunan kemasyarakatan antara satu masyarakat dengan 
masyarakat lain, bahkan masyarakat yang sama dalam kurun waktu yang 
berbeda. Rasul saw. sendiri tidak jarang memberi petunjuk yang berbeda 
untuk sekian banyak orang yang berbeda dalam menyesuaikan dengan 
masing-masing mereka. Tidak jarang pula ada ketetapan bagi masyarakatnya 
yang beliau ubah akibat perkembangan masyarakat itu, misalnya dalam 
sabda beliau: “Saya pernah melarang kalian menziarahi kubur, kini silahkan 
menziarahinya.” Izin ini, disebabkan karena kondisi masyarakat telah 
berbeda dengan kondisi mereka pada saat larangan itu ditetapkan. Termasuk 
dalam kategori ini, hal-hal yang diperagakan beliau dalam kaitannya dengan 
budaya masyarakat di mana beliau hidup, seperti model pakaian, rambut, 
cara makan dan lainnya. Akhirnya, yang kelima adalah selaku pribadi dalam 
hal ini ia dapat dibagi dalam dua kategori besar. 2) Kekhususan-kekhususan 
beliau yang tidak boleh dan atau tidak harus diteladani, karena kekhususan 
tersebut berkaitan dengan fungsi beliau sebagai Rasul, misalnya kebolehan 
menghimpun lebih dari empat orang istri dalam saat yang sama, atau kewajiban: 


Surah al-Ahzab (33) Kelompok If ayat 22 





shalat malam, atau larangan menerima zakat dan lain-lain. b) Sebagai 
manusia (terlepas dari kerasulannya) seperti misalnya dalam soal selera. | 

Kembali kepada soal uswah/ keteladanan. “Apakah hal-hal yang bersifat 
pribadi, atau yang berkaitan dengan kondisi sosial budaya masyarakat, juga 
bagian dari yang diteladani? Salah satu jawaban yang dikemukakan para 
pakar adalah memilah-milah keteladanan itu sesuai dengan sikap Nabi 
seperti yang dijelaskan di atas, yakni dengan menyatakan: Apa yang 
dilakukan oleh pribadi agung itu, selama bukan merupakan kekhususan 
yang berkaitan dengan kerasulan (butir 5 a), dan bukan juga merupakan 
penjelasan ajaran agama (butir 1 dan 2), maka hal itu harus diteliti, apakah 
ia diperagakan dalam kaitan dengan upaya mendekatkan diri kepada Allah 
atau tidak. Jika dinilai berkaitan dengan upaya mendekatkan diri kepada 
Allah, seperti misalnya membuka alas kaki ketika shalat, maka ia termasuk 
bagian yang diteladani, tetapi jika tidak nampak adanya indikator bahwa 
hal tersebut dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah swt., 
seperti misalnya menggunakan pakaian tertentu, (misalnya memakai jubah, 
sandal berwarna kuning, rambut gondrong dan lain-lain), maka hal ini hanya 
menunjukkan bahwa yang demikian dapat diikuti, ia bersatus mubah. 
Namun bila ada yang mengikutinya dengan niat meneladani Nabi saw, 
maka mat keteladanan itu mendapat ganjaran dari Allah swt. 

Pexlu digarisbawahi bahwa ayat yang berbicara tentang uswah, 
dirangkaikan dengan kata Ras#/illah: (at Je S OS AD) lagad kdna lakum 
# Rasillullah) sesungguhnya telah ada buat kamu pada diri Rasulullah, namun 
demikian, tidak mudah memisahkan atau memilah, mana pekerjaan/ucapan 
yang bersumber dari kedudukan beliau sebagai Rasul dan mana pula dalam 
kedudukan-kedudukan lainnya. Bukankah Allah juga berfirman: 


Ipa) I a Gg 
“Muhammad tidak lain kecuali Rasul” (QS. Al “Imran (3): 144). 
AYAT 22 
Wi Saw ál gaya ABE UAE ta Id G II o pagal cl HS 
KS a ATIN 


Dan tatkala orang-orang mukmin melihat pasukan koalisi, mereka berkata: “Inilah 
yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita.” Dan Maha Benarlah Allah 


Kelompok II ayat 22 Surah al-Ahzab (33) 





dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah (kepada) mereka kecuali 


iman dan penyerahan diri. 


Ayat-ayat yang lalu telah membicarakan kaum munafik dan orang- 
orang yang lemah imannya dalam menghadapi situasi Perang Khandag. 
Kini diuraikan sikap orang-orang yang mantap imannya. Ayat di atas 
menyatakan: Ketika pasukan Ahzab (koalisi) datang menyerang dan situasi 
demikian berkecamuk, di situlah diuji orang-orang mukmin dan 
digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat (ayat 11) dan tatkala orang- 
orang mukmin yang mantap imannya itu melihat pasukan koalisi yakni golongan- 
golongan kaum musyrikin yang bersekutu itu, mereka berkata kendati hati 
mereka demikian goncangsw«Inilah yang sedang kita alami dari aneka hal 
yang mencekam yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita yaitu bahwa 
iman harus diuji dengan aneka cobaan.” Dar Maha Benarlah yakni terbuktilah 
dengan sangat jelas kebenaran firman “4//ah dan janji-Nya dan begitu juga 
terbukti ucapan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu yakni apa yang mereka 
alami itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan penyerahan diri. 

Firman-Nya: “Inilah yang dijanjikan” dipahami oleh banyak ulama 
sebagai janji tentang kemenangan yang akan diperoleh kaum mukminin. 
Setahun sebelum terjadinya Perang Khandag, turun firman-Nya yang 
menyatakan: e 


tas pr Sota san nana at, Naah sn Ia Ina 
spadly aJI aga Wai aa a ya 0 Sak 
Lag di yas yi Al jai Ha Ia Ngak ali Ja Jin 9353 
“Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang 
kepada kamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? 
Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan (dengan 
bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman 
bersamanya: ‘Bilakah datangnya pertolongan Allah?” Ingatlah, sesungguhnya 
pertolongan Allah itu amat dekat” (QS. al-Baqarah [2]: 214). Nah, ketika terjadi 
Perang Khandaq ini, dan mereka merasakan apa yang dilukiskan ayat al- 
Baqarah di atas, maka mereka langsung menyadati bahwa itulah ujian Allah 
dan bahwa sebentar lagi kemenangan akan tercapai. 
Thabathab2'i memahami kata jarji yang diucapkan kaum mukminin 
itu, adalah yang diisyaratkan oleh ayat al-Bagarah di atas — ini adalah janji 
Allah, sedang janji Rasul saw. adalah janji tentang kemenangan. Thabathaba'r 


h 


Surah al-Ahzdb (33) Kelompok II ayat 23-24 





menyinggung juga riwayat tentang batu yang dikapak Rasul dan 
memancarkan cahaya yang telah penulis kemukakan pada ayat 12 yang lalu. 

Sementara ulama seperti al-Aliusi merujuk ke satu riwayat yang" 
menyatakan bahwa sahabat Nabi saw. Ibn “Abbas menyatakan bahwa Nabi 
saw. menyampaikan kepada para sahabat beliau tentang rencana kaum 
musyrikin untuk menyerang dalam sembilan atau sepuluh hari. Maka ketika 
pasukan kaum musyrikin yang bersekutu itu datang, mereka berkata 
“Sungguh benar Allah dan Rasul-Nya.” 

Penyerahan diri yang dimaksud di atas adalah kepatuhan serta kerelaan 
hati menerima semua yang ditetapkan Rasul saw, yang tecermin dalam 
kesediaan mengorbankan jiwa dan raga guna membela agama. 


AYAT 23-24 Ma 


o- 0 230 2 ÀO ç -2 072 0 30 


A ig in sa a hiad aé A YAA G iia Jey ja Ga 
AUT E TE 


“Di antara orang-orang mukmin ada tokoh-tokoh yang menepati apa yang telah 
mereka janjikan kepada Allah; maka di antara mereka ada yang gugur, dan di 
antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka tidak mengubah sedikit 
perubahan pun. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar 
karena kebenaran mereka, dan menyiksa orang munafik jika Dia kehendaki, atau 
menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah senantiasa Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang.” 


Setelah ayat yang lalu memuji kaum mukminin khususnya yang 
terlibat dalam Perang Khandak itu, kini diuraikan pujian kepada sekelompok 
kaum mukminin yang telah gugur dan siap gugut untuk membela agama. 
Ayat di atas menyatakan: Di antara orang-orang mukmin yang sempurna 
imannya ada tokoh-tokoh yang demikian hebat kedudukannya di sisi Allah. 
Mereka adalah orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada 
Allah yaitu berjuang membela agama dan mematuhi Allah dan Rasul-Nya; 
maka di antara mereka ada yang gugur. Seperti Hamzah Ibn “Abdul Muththalib, 
Mash'ab Ibn Umair, , Abdullah Ibn Jahesy, Sa“id Ibn ar-Rabi' dan lain-lain, 
dan di antara mereka orang-orang mukmin sejati itu ada pula yang menunggu- 





Kelompok II ayat 23-24 Surah al-Ahzdb (33) | 2 
Wa 
nunggu giliran untuk gugur di medan juang atau meraih kemenangan. Mereka 
itu antara lain seperti Khulafa”? yang empat — Abu Bakr, “Umar, “Ustman dan 
Ali ra. dan sahabat-sahabat yang telah digembirakan oleh Rasul saw. dengan 
surga, seperti Thalhah, az-Zubair, dan lain-lain, dan mereka tidak mengubah 
janjinya, tidak juga kendor semangatnya sedikit perubahan pun. Itu semua 
agar Allah memberikan balasan di dunia dan di akhirat kepada orang-orang yang 
benar dalam sikap dan perbuatan mereka itu karena kebenaran mereka, dan 
agar Allah menyiksa orang munafik jika Dia kehendaki untuk menyiksa mereka, 
yakni apabila yang bersangkutan meninggal dalam kemunafikannya tanpa 
bertaubat, atau menerima taubat mereka jika mereka tulus dalam taubatnya. 
Sesungguhnya Allah senantiasa Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

Kata (Jr) rijdl biasa diterjemahkan dengan /elaki-lelaki. Namun 
tidak selalu harus dipahari demikian. Ia terambil dari kata (Jet) ar-rajl 
yang berarti kuat. Dari sini al-Qur'an tidak selalu menggunakannya untuk 
menunjuk jenis kelamin tertentu. Ia juga menunjuk tokoh-tokoh dan orang- 
orang terkemuka yang memiliki kekuatan mental dan sifat-sifat terpuji. 
Bacalah QS. al-A“raf [7]:46 

Kata ( 4£ ) mahbahi terambil dari kata ( a3! ) an-nakb yang pada 
mulanya berarti agar dan apa yang ditetapkan seseorang atas dirinya untuk 
dia lakukan. Kalimat ( 4£ (ed ) gadhd nabbahu berarti memenuhi janjinya. 
Para ulama memahami kalimat ini sebagai kiasan dari makna kematian dan 
perolehan syahadat. Ini karena setiap mukmin di medan perang bertekad 
meraih kemenangan atau gugur sebagai syahid. Salah satu contoh yang dapat 
diangkat di sini adalah sahabat Nabi saw. Anas Ibn an-Nadhr. Beliau tidak 
ikut dalam peperangan Badr, sehingga sangat menyesal. Lalu berkata: “Demi 
Allah, kalau Allah melibatkan aku bersama Rasul saw. dalam satu 
peperangan yang akan datang, niscaya Allah akan melihat apa yang 
kulakukan” (HR. Ahmad melalui Tsabit). Nah, ketika terjadi Perang Uhud, 
beliau terlibat dan gugur dalam pertempuran itu. Ada sekitar delapan puluh 
tusukan yang mengenai badannya, bahkan demikian besar dan parah 
keadaannya sampai-sampai saudara perempuannya tidak mengenalinya 
kecuali melalui tanda yang terdapat pada jari-jarinya. 

Huruf (3) lam pada kata («8 2m) li yajriya ada yang memahaminya 
dalam arti agar supaya, ada juga yang memahaminya dalam arti kesudahan 
yakni kesudahan dari sikap dan perbuatan orang-orang mukmin dan munafik 
itu adalah Allah memberi anugerah bagi yang mukmin dan menjatuhkan 
sanksi bagi yang munafik — bila Allah kehendaki. 


Surah al-Ahzab (33) Kelompok II ayat 25 





Sementara ulama berpendapat bahwa ayat di atas turun berkenaan 
dengan peperangan Uhud, di mana ketika itu, gugur sebanyak tujuh puluh 
orang sahabat Nabi saw. Nah, merekalah yang ditunjuk sebagai telah gugur, 
dan yang lain — yang bertahan bersama Rasul saw. itulah yang menanti giliran. 

Ketika pengumpulan naskah ayat-ayat al-Our'an pada masa Sayyidina 
Abu Bakr ra., Ketua Panitia Pengumpulan Mushhaf yakni Zaid Ibn Tsabit 
mencari ayat ini cukup lama — karena beliau menghafalnya dan banyak 
juga sahabat lain menghafalnya, namun naskah otentik yang ditulis di 
hadapan Nabi, mereka tidak temukan. Lalu ternyata kemudian bahwa 
naskah tersebut berada pada Abu Khuzaimah ra. Sementara orang menduga 
bahwa penemuannya pada sahabat tersebut menjadikan ayat di atas, tidak 
mutawatir yakni tidak disampaikan oleh banyak orang, yang menurut adat 
mereka tidak mungkin sepakat berbohong. Dugaan tersebut tidak benar, 
karena ia dihapal oleh banyak orang, dan yang dicari hanya naskah otentik 
yakni yang ditulis di hadapan Nabi saw. 


AYAT 25 
o6 JEA Sandi AI GAS AA LI Geli AS Gd AI 35 
ro% PFA uji ; ali 


“Dan Allah menghalau orang-orang yang kafir membawa kejengkelan mereka; mereka 
pun tidak memperoleh kebajikan. Dan Allah melepaskan orang-orang mukmin dari 
peperangan. Dan adalah Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.” 


Setelah selesai uraian tentang orang munafik dan lemah iman yang 
memasukkan diri mereka dalam kelompok kaum muslimin, kini disinggung 
tentang orang-orang kafir yang bersekutu itu, serta kesudahan perang 
tersebut. Allah berfirman: Dan Allah menghalau dari kota Madinah menuju 
ke tempat masing-masing orang-orang yang kafir yang berkoalisi itu, masing- 
masing kembali dengan membawa kejengkelan mereka, mereka pun tidak 
memperoleh kebajikan duniawi apalagi ukhrawi tetapi hanya kerugian. Apa 
yang terjadi itu semata-mata merupakan bantuan Allah. Dan demikianlah 
Allah melepaskan orang-orang mukmin dari kewajiban dan bencana peperangan 
melalui angin kencang yang dikirim-Nya serta malaikat yang diturunkan- 
Nya. Dan adalah Allah senantiasa Maha Kuat dalam mewujudkan kehendak- 
Nya lagi Maha Perkasa tidak tertundukkan oleh kekuatan apapun. 


Kelompok II ayat 26-27 Surah al- Ahzab (33) 





Kata (te) ghaizh berarti kemarahan dan kejengkelan. Ini karena mereka 
telah bersusah payah berangkat dari Mekah'dan tempat masing-masing 
mengeluarkan biaya dan tenaga mengepung kota Madinah, mengharap dapat 
menguasainya dan memperoleh harta rampasan, ternyata tidak berhasil, 
bahkan harta benda mereka porak-poranda akibat angin kencang yang begitu 
dingin. 

Kata (S5) wakafi pada ayat ini mengandung makna mengambil alih 
satu tugas, sehingga yang tadinya harus tampil dapat beristirahat karena 
yang mengambil alih telah melakukan sesuatu yang membebaskannya dari 
tugasnya. Dalam hal ini Allah swt. membebaskan kaum muslimin dari 
peperangan itu dengan kemenangan yang dianugerahkan Allah, antara Jain 
melalui angin kencang yang dingin itu. 

Kata (Vj) gawiyyamberarti keras, kuat atau antonim lemah. Kekuatan 
dimaksud — jika berkaitan dengan makhluk, maka ia dapat wujud dalam 
badan atau kalbu, dapat juga wujud dari faktor luar, misalnya bantuan pihak 
lain yang melahirkan kekuatan, atau bahkan bantuan Allah swt. sehingga 
makhluk yang dianugerahi-Nya mendapat kekuatan. 

Dalam al-Qur'an, kata Oawiyy terulang sebanyak sebelas kali. Tujuh 
ayat di antaranya yang menyifati Allah. Secara umum dapat dikatakan 
bahwa sifat Oawiyy atau Maha Kuat Allah swt. dipaparkan al-Qur'an dalam 
konteks menghadapi para pembangkang. 

Manusia pun dituntun-Nya agat memiliki kekuatan untuk menghadapi 
para pembangkang dan dengan tujuan menggentarkan lawan, bukan untuk 
menganiaya (baca OS. al-Anfal (8): 60). Kalau lawan telah gentar dan tidak 
lagi mengancam, maka ketika itu, kekuatan tidak boleh digunakan lagi. 
Demikian kesan yang diperoleh dari konteks ayat-ayat yang menggunakan 
kata guat/ kekuatan. 

Allah Yang Maha Kuat itu adalah Dia Yang sempurna kekuatan-Nya. 
Dalam genggaman tangan-Nya segala kekuatan, dan Dia pula Yang 
menganugerahkan kekuatan kepada makhluk-makhluk-Nya dalam tingkat 
yang berbeda-beda. 

Kata (Ia; ) agizan telah penulis jelaskan pada OS. asy-Syu'ara (26|: 
9. Rujuklah ke sana! 


AYAT 26-27 
cara “3 Mean e ...3 -Ar bba ea eea la ente 
EH ali A ONG teoteo ia i A oa AAG h J, 


Surah al-Ahzab (33) Kelompok II ayat 26-27 





Kei AGAN) RMS) ep Saga AP A po sali O yk Wp 
Pd eii JS Aé i Eg phi a 


“Dan Dia menurunkan orang-orang yang membantu kelompok koalisi dari Abl al- 
Kitab dari benteng-benteng mereka, dan Dia mencampakkan rasa takut dalam hati 
mereka. Sekelompok kamu bunuh, dan sekelompok yang lain kamu tawan. Dan 
Dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah mereka, dan rumah-rumah mereka dan 
harta benda mereka, dan tanah yang belum kamu injak dan adalah Allah terbadap 
segala sesuatu Maha Kuasa.” 


Ayat yang lalu menguraikan kesudahan yang dialami oleh kaum kafir 
yang dihalau kembali ke-Mekah dan sekitarnya. Di sini diuraikan apa yang 
terjadi atas sekelompok orang-orang Yahudi yang mengkhianati piagam 
Madinah dan memihak kepada kaum musyrikin. Ayat di atas menyatakan 
bahwa: Dan Dia Yang Maha Kuat dan Maha Perkasa itu menurunkan orang- 
orang yang membantu kelompok koalisi itu, yakni dari segolongan Ahl al-Kitab 
yaitu Bani Ouraizhah — menurunkan mereka dari benteng-benteng mereka, dan 
Dia mencampakkan rasa takut dalam hati mereka baik sebelum maupun sesudah 
mereka turun. Sekelompok dari mereka kamu bunuh, yaitu kaum pria yang 
menyandang senjata dan sekelompok yang lain kamu tawan yaitu anak-anak 
dan kauf wanita. Dan Dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah antara lain 
kebun-kebun mereka, dan demikian juga rumah-rumah tempat kediaman 
mereka dan harta benda mereka yang lain, dan begitu pula kamu akan 
dianugerahi /anah yakni wilayah lain yang belum kamu injak yakni kuasai — 
baik yang dihuni oleh Ahl al-Kitab seperti Khaibar, dan adalah Allah terhadap 
segala sesuatu Maha Kuasa. 

Di Madinah hidup sekian banyak suku Yahudi, antara lain Bani 
Quraizhah. Ketika Nabi saw. tiba di Madinah, beliau membentuk 
masyarakat Madani, di mana pemeluk-pemeluk berbagai agama hidup 
tenang. dan bekerja sama, serta bersatu padu menghadapi musuh dari luar. 
Wakil-wakil dari masyarakat menandatangani apa yang dinamai “Piagam 
Madinah”. Salah satu di antara kelompok adalah Bani Quraizhah. Tetapi 
ternyata kelompok itu berkhianat, dengan bergabung bersama kelompok- 
kelompok kaum musyrikin yang menyerang kota Madinah. Nah, ketika 
Nabi saw. kembali ke Madinah sebelum shalat Ashar — setelah kegagalan 
pasukan musyrik — Allah memerintahkan beliau untuk menyerang Bani 


Kelompok II ayat 26-27 Surah al-Ahzdb (33) 





Ouraizhah. Ketika itu mereka bermukim di sebelah tenggara kota Madinah. 
Rasul bersabda: “Janganlah ada salah seorang dari kamu yang shalat Ashar f 
kecuali di perkampungan Banî Quraizhah.” Orang-orang Yahudi itu 
dikepung, sehingga mereka berlindung di benteng-benteng tinggi mereka. 
Setelah berlalu dua puluh hari, mereka menawarkan perdamaian, mereka 
mengusulkan agar diperlakukan seperti kelompok Yahudi yang sebelumnya 
juga telah berkhianat yaitu kelompok Bani an-Nadhir. Mereka diizinkan 
meninggalkan tempat sambil membawa apa yang dapat dibawa oleh unta- 
unta mereka. Rasul saw. menolak tawaran mereka. Setelah perundingan 
yang alot, mereka akhirnya setuju untuk menetapkan seseorang yang 
disepakati kedua pihak untuk memutuskan apapun putusannya harus 
dilaksanakan. Kedua belah pihak akhirnya menerima Sa'id Ibn Mu'adz, 
salah seorang tokoh kaum muslimin yang menjadi hakim pemutus. Beliau 
memutuskan membunuh pasukan (lelaki) dan memperbudak wanita-wanita 
mereka. Rumah-rumah kediaman Bani Ouraizhah diserahkan kepada 
kelompok Muhajirin. 

Kata (#&retxe) shayashihim adalah bentuk jamak dari kata ( 1mame ) 
sbisbiyyah yang pada mulanya berarti tanduk kerbau. Makna ini kemudian 
berkembang menjadi benteng tempat perlindungan, bagaikan 
mempersamakannya dengan tanduk yang dijadikan alat untuk 
mempertahankan diri. 

Ayat di atas mendahulukan kata (W 4) farigan/ sekelompok yang menjadi 
obyek (Uu) tagtulin| kamu bunuh, sedang obyek (4 pet) tasirtin/ kamu 
tawan diletakkan sesudahnya. Didahulukannya penyebutan obyek yang 
dibunuh untuk menggambarkan betapa besar kemenangan Nabi dan 
sahabat-sahabat beliau, karena kekuatan Bani Ouraizhah benar-benar 
terpatahkan dengan terbunuhnya kaum pria yang berpotensi menyerang 
Nabi saw. 

Perlu digarisbawahi bahwa hukuman bunuh bagi para pengkhianat, 
masih dikenal dan berlaku hingga dewasa ini. Di sisi lain, telah menjadi 
kesepakatan antara Nabi Muhammad saw. dan Bani Ouraizhah itu untuk 
tunduk kepada putusan siapa pun yang telah disepakati sebagai wasit — 
suka atau tidak suka. Putusan yang ditetapkan Sa'id Ibn Mu'adz ra. itu 
sejalan dengan kebiasaan hukum yang berlaku pada masyarakat umat 
manusia ketika itu. Sehingga kini, tidak seorang pun yang wajar 
mengkritiknya dengan menggunakan tolok ukur kita dewasa ini. 


KELOMPOK III 


(AYAT 28 - 35) 





AYAT 28-29 ta- 
Si iui ga GI id os GAE op C JE ai NAN 
er - A AY 3 Srad S - f rr seri 
PERAK oa ES oy Aos Si SP pal 
ETAP Ulas Ve AS ob Sel io 
Hai Nabi, katakanlah kepada pasangan-pasanganmu: “Jika kamu menginginkan 
kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepada kamu 
mutah dân aku ceraikan kamu dengan perceraian yang baik. Dan jika kamu sekalian 


menghendaki Allah dan Rasul-Nya serta di negeri akhirat, maka sesungguhnya 
Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu pahala yang besar.” 


Kelompok ayat-ayat yang lalu berbicara tentang kegagalan kaum 
musyrikin dan sekutu-sekutunya menyerang dan mengalahkan Nabi saw. 
Kekalahan itu adalah karena bantuan Allah yang telah mengambil alih tugas 
kaum muslimin dengan mengirim angin kencang yang sangat dingin dan 
menurunkan “tentara-tentara” yang tidak terlihat. Hal tersebut menunjukkan 
betapa Allah mengatur segala sesuatu dan betapa Dia Maha Kuat lagi Maha 
Perkasa. Ini menuntut dari setiap orang untuk menghadapkan wajah hanya 
kepada-Nya, serta berpaling dari selain-Nya. Nah, dari sini Allah swt. 
mendidik dan memerintahkan Nabi Muhammad saw. sebagai makhluk yang 
paling dicintai-Nya agar berserah diri kepada-Nya, dan tidak mengambil 
dari kehidupan dunia kecuali sekadarnya, dan agar tetap hidup sederhana 
dan dengan puas hati. Untuk itulah ayat-ayat di atas memerintahkan pula 


254 


Kelompok III ayat 18-19 Surah al-Ahzab (33) 





beliau untuk memberi pilihan kepada orang-orang yang paling melekat/ 
dekat dengan beliau agar melakukan pilihan sebagaimana terbaca pada ayat 
di atas. Demikian lebih kurang al-Biga'i menghubungkan ayat di atas dengan 
uraian sebelumnya. 

Fakhruddin ar-Razi berpendapat bahwa akhlak mulia, hanya terdiri 
dari dua hal pokok. Pengagungan Allah dan kasih sayang terhadap makhluk- 
Nya. Allah swt. pada awal surah ini telah memerintahkan untuk 
mengagungkan dan bertakwa kepada-Nya, dan di sini Allah memerintahkan 
untuk mencurahkan kasih sayang kepada makhluk, bermula dengan 
memberi petunjuk untuk istri-istri beliau. 

Menurut Ibn “Asyir, beberapa ulama antara lain Ibn Athiyah dan 
Abu Hayyan mengemukakan bahwa hubungan ayat ini dengan ayat-ayat 
sebelumnya berkaitan dengan besarnya perolehan kaum muslimin dari 
kekayaan Bani Ouraizhah, yang dijatuhi hukuman oleh Nabi saw. 
sebagaimana terbaca pada bagian yang lalu. Sedang sebelum Bani 
Ouraizhah, kaum muslimin pun telah menguasai pula kekayaan kelompok 
Yahudi yang lain yaitu Bani an-Nadhir yang juga mengkhianati Nabi saw. 
Kekayaan yang melimpah itu, menjadikan istri-istri Nabi saw. merasa bahwa 
mereka pun akan memperoleh tambahan nafkah akibat perolehan itu — 
sebagaimana halnya keluarga lain bila suami mereka memperoleh 
kelapangan harta. Memang istri-istri Nabi itu, tidak pernah meminta 
tambahan sebelum peristiwa ini, mereka semua puas dengan kehidupan 
bersama Nabi saw. Akan tetapi ketika itu, dan setelah Allah menetapkan 
buat Rasul seperlima dari harta rampasan perang, maka keinginan untuk 
memperoleh tambahan itu, muncul. Allah swt. menghendaki dari Rasul- 
Nya agar hidup sederhana, hati beliau tidak terkait dengan kesenangan 
duniawi kecuali guna melanjutkan hidup. Nah, dari sini ayat ayat-ayat di 
atas turun untuk mendidik istri-istri Nabi saw. agar hidup sederhana, tidak 
menjadikan gemerlapan duniawi sebagai bahan perhatian yang besar. 

Jika pendapat ini ingin dijadikan hubungan, maka perlu ditambahkan 
bahwa sementara ulama menilai ayat di atas turun jauh setelah peristiwa 
penaklukan Bani GJuraizhah. Ini berarti ketika turunnya ayat di atas atau 
ketika pengajuan permintaan istri-istri Nabi itu, limpahan gemerlapan 
duniawi semakin banyak diraih oleh kaum muslimin, dan dengan demikian 
semakin keras dorongan hati untuk meraih kenyamanan hidup dan 
gemerlapan duniawi. 





Surah al-Ahzab (33) Kelompok Ill ayat 18-19 


Dapat juga dikatakan bahwa kelompok ayat-ayat yang lalu berbicara 
tentang Nabi Muhammad saw. — selaku panglima perang di medan juang, ` 
kini kelompok ayat-ayat ini berbicara tentang beliau sebagai kepala rumah 
tangga yang membimbing dan mendidik keluarga beliau. Atau dengan kata 
lain, uraian kelompok ayat-ayat ini dan kelompok ayat-ayat yang lalu 
kesemuanya menyatu pada pemaparan kepemimpinan Nabi Muhammad 
saw. di dalam keluarga kecil dan keluarga besar umat Islam. 

Ayat di atas menyatakan: Hai Nabi, katakanlah kepada pasangan- 
pasangan hidup-mu yakni istri-istrimu guna memberi mereka salah satu dari 
dua pilihan: “Jika kamu sekalian benar-benar menginginkan kelapangan 
kehidupan dunia, germerlapan dan perhiasannya yang berpotensi mengalihkan 
seseorang dari mengingat Allah, maka marilah dengan penuh kesadaran supaya 
kuberikan kepada kamu semua mut'ah yakni sebagian harta sebagai hadiah 
yang dapat meringankan dampak perceraian dan aku ceraikan kamu dengan 
cara perceraian yang baik tanpa rasa dengki atau amarah antar kita. Dan jika 
kamu sekalian menghendaki keridhaan Allah dan Rasul-Nya serta kesenangan 
di negeri akhirat tetapi bersabar hidup sederhana dalam ikatan perkawinan 
denganku, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik 
di antara kamu yakni yang rela hidup sederhana sebagaimana diajarkan Allah 
dan Rasul-Nya — menyediakan buat mereka — pahala yang besar. 

Ayat di atas dimulai juga dengan panggilan penghormatan kepada 
Nabi Muhammad saw. Ini antara lain bertujuan mengingatkan istri-istri 
beliau — yang kepada mereka ditujukan kandungan ayat di atas — agar 
menyadari kedudukan Nabi saw sebagai utusan Allah, satu kedudukan yang 
sangat tinggi, berbeda dengan manusia-manusia lain. Kedudukan tersebut 
menuntut konsekuensi dari beliau, dan juga dari keluarga beliau yaitu mereka 
semua harus tampil berbeda dan jauh lebih baik dari orang-orang lain. 

Istri-istri Nabi saw. yang dimaksud di sini adalah “Aisyah binti Abu 
Bakr, Hafshah binti “Umar, Ummu Habibah binti Abi Sufyan, Ummu 
Salamah binti Umayyah al-Makhzumiyah, Juwairiyah binti al-Harits al- 
Khuza'iyah, Maimunah binti al-Harits al-Hilaliyah, Saudah binti Zam'ah 
al-'Amiriyah, Zainab binti Jakesy dan Shafiyah binti Huyai al-Nadhiriyah. 
Selanjutnya rujuklah ke penafsiran OS. an-Nisa” (4): 3 untuk mengetahui 
istri-istri Nabi Muhammad yang lain serta latar belakang perkawinan beliau 
dengan wanita-wanita tersebut. 

Thabathaba'i menggarisbawahi bahwa yang dimaksud dengan 
‘Menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya” adalah menjadikannya 


Kelompok III ayat 18-19 Surah al-Ahz4b (33) 





sebagai pokok dalam ketergantungan dan kecenderungan hati kepadanya, 
baik kehidupan yang dialami benar-benar menjadi lapang dan nyaman, 
maupun tidak. Demikian tulisnya. Penulis tambahkan bahwa bisa saja 
seseorang memperoleh kelapangan hidup dan hiasan duniawi yang 
melimpah, tetapi jika itu tidak dijadikannya sebagai pokok sehingga 
mengutamakannya atas akhirat dan hatinya tidak tergantung dan tidak 
cenderung kepadanya kecenderungan yang besar, maka ini pun dapat ditoleransi. 

Kata ( www ) ta'dlaina terambil dari kata (Je) 4/ yakni tinggi. Kata 
ini pada mulanya adalah panggilan dari yang berada pada posisi tinggi kepada 
yang berada di posisi rendah, namun berkembang sehingga menjadi 
panggilan secara mutlak. Penggunaan kata /a'd/aina yang ditujukan kepada 
istri-istri Nabi saw. itu, mengesankan bahwa mereka — atas perintah Allah 
-diajak oleh Rasul saw. meningkat ke peringkat yang lebih tinggi dari posisi 
mereka ketika diajak itu. Orang-orang yang tenggelam dalam kenikmatan 
duniawi, berada dalam posisi rendah, sedang mereka yang tidak 
menjadikannya sebagai tuntutan pokok tetapi mengarah kepada Allah, 
mereka itulah yang berada pada posisi tinggi. 

Ketika ayat ini turun, Nabi saw memulai dengan “Aisyah ra. sambil 
memintanya agar bermusyawarah dengan ayahnya yakni Sayyidina Abu Bakr 
ra. Tanpa ragu dan tanpa menunggu, langsung “Aisyah ra. menjawab: 
“Apakah dalam hal semacan ini aku bermusyawarah kepada ayahku? 
(Tidak!) Sesungguhnya yang aku inginkan adalah Allah dan Rasul-Nya serta 

. kehidupan akhirat.” Demikian juga jawaban istri-istri beliau yang lain. 

Ada beberapa hal dari kandungan ayat dan latar belakangnya yang 
perlu digarisbawahi. 

Pertama, bahwa istri-istri Nabi adalah manusia biasa juga seperti 
semua manusia. Mereka adalah wanita sebagaimana wanita yang lain. Ada 
kecenderungan mereka untuk memperoleh hiasan hidup, dan untuk itu 
mereka “menuntut” Nabi saw. Permintaan mereka itu, tidak dipersalahkan 
Nabi saw, namun itu menyedihkan beliau, sampai-sampai beliau menyendiri 
enggan menerima tamu. Demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad. 
Kesedihan tersebut karena beliau ingin agar istri-istrinya pun mencapai 
peringkat tinggi dalam pandangan Allah, dengan jalan tidak menjadikan 
perhatian pokoknya pada kehidupan duniawi. 

Kedua, permintaan itu beliau tolak, bukannya karena beliau tidak 
memiliki peluang untuk mendapatkan harta. Bukankah kekuasaan telah 
beliau dapatkan? Tetapi apa yang beliau miliki, diberikan untuk hal-hal 






IIA Surah ak Ahzab (33) Kelompok III ayat 30 
yang lebih penting, dan karena itu, beliau dan keluarga hidup sederhana. 
Lebih-lebih karena yang demikian itulah yang dikehendaki Allah buat beliau, 
dan istri-istri beliau. Dalam konteks ini Sayyid Quthub menulis bahwa 
setelah Nabi saw. memberi pilihan kepada istri-istrinya dan mereka semua 
memilih hidup bersama Rasul saw. — setelah itu — mereka pun bersepakat 
untuk tidak lagi akan menuntut apa yang berada di luar kemampuan Nabi. 
Nah, tulis Sayyid Quthub lebih jauh, masalahnya bukanlah ada atau tidaknya 
kemampuan Nabi saw., tetapi masalahnya adalah memilih Allah dan Rasul 
serta kehidupan akhirat secara keseluruhan atau memilih perhiasan duniawi 
dan kenyamanannya — baik gudang-gudang gemerlapan duniawi ada di 
tangan mereka maupun tumah-rumah mereka kosong dan sedikit bekal 
pun. Ternyata Rasul saw. memilih akhirat, dan beliau pun akhirnya sangat 
bergembira ketika istri-istri beliau itu, menjatuhkan pilihan yang sama. 
Ketiga, hubungan kekeluargaan dengan Nabi saw., baik sebagai istri 
atau anak cucu, sama sekali tidak membatalkan prinsip dasar bahwa “Yang 
termulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kemuliaan 
diperoleh dengan ketakwaan”, karena itu pula ketika berbicara tentang 
ketidaksamaan istri-istri Nabi saw. dengan wanita-wanita lain, ditegaskan- 
Nya bahwa: Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, 
rika kamu bertakwa (ayat 32). 
4 


AYAT 30 

GG ikan ONJA Gd Hibah KA Kontan GI ai Ya TA SN 
Kd Ceng abi é 

“Hai istri-istri Nabi, siapa di antara kamu yang mengerjakan perbuatan keji yang 


nyata, niscaya akan dilipatgandakan siksaan kepadanya dua kali lipat dan adalah 
yang demikian itu mudah bagi Allah.” 


Kedudukan sebagai istri Nabi tidaklah ringan. Ia menuntut 
keteladanan dan tanggung jawab melebihi tanggung jawab wanita-wanita 
muslimah biasa, karena itu — setelah ayat yang lalu memberi pilihan dan 
ternyata para istri Nabi itu memilih Allah dan Rasul-Nya, maka di sini 
Allah berdialog langsung dengan mereka, dan memanggil mereka dengan 
kata Y4 nisd' an-Nabil hai istri-istri Nabi, siapa di antara kamu yang mengerjakan 
perbuatan keji baik berupa ucapan maupun perbuatan dosa yang nyata sifatnya 


Kelompok III ayat 30 Surah al-Ahzab (33) 





sebagai dosa, niscaya akan dilipatgandakan siksaan kepadanya dua kali lipat 
dibandingkan dengan siksa wanita-wanita yang bukan istri Nabi. Dar adalah 
yang demikian hebat itu mudah bagi Allah. 

Kata (444) fabisyah biasa diartikan perbuatan yang sangat keji. Sementara 
ulama berpendapat bahwa jika kata tersebut berbentuk deffnitif/ ma rifah, 
yakni dibubuhi pada awal katanya huruf al dan 4m yakni (sei) a 
fahisyah rnaka yang dimaksud adalah perginahan dan semacamnya, sedang bila 
tanpa alif dan 44m maka yang dimaksud adalah dosa secara umum. . 

Memang, manusia tidak dapat luput dari dosa. Istri-istri Nabi pun 
demikian. Allah membuka kemungkinan tersebut pada diri mereka. Perlu 
digarisbawahi bahwa ancaman ayat di atas adalah bila mereka melakukan 
dosa yang demikian jelas, lwkan dosa yang merupakan hal-hal kecil, apalagi 
yang tidak jelas. Dosa dimaksud antara lain nxsyzg yakni bersifat angkuh 
dan membangkang perintah Nabi saw. dalam kedudukan beliau sebagai 
suami. 

Firman-Nya: ( ha? di BG Ust) yudhi'af lahd al adzdb dhi'fain/ 
akan dilipatgandakan siksaan kepadanya dua kali lipat, dipahami oleh sementara 
ulama — antara lain tim Penyusun Tafsir a-Muntakhab — dalam arti “Akan 
mendapatkan tiga kali lipat siksa wanita biasa yang melakukan dosa yang 
sama.” Ini karena mereka memahami kata (4st) yudhd'af dalam arti 
menambah dån ( ha ) dhi'fain dalam arti dua kali. Dengan demikian, satu 
siksa yang diperoleh oleh selain istri Nabi itu yudd'af yakni ditambah dengan 
'( gån ) dhi fain yakni dua siksa lagi sehingga jumlahnya adalah tiga kali lipat. 
Hemat penulis pendapat ini sangat berlebihan. Pada ayat berikut kita melihat 
bahwa Allah hanya memberi ( oya ) marratain/ dua kali pahala orang biasa. 
Adalah tidak sejalan dengan kemurahan — kalau enggan berkata keadilan- 
Nya — jika siksa-Nya Dia jatuhkan tiga kali lipat, sedang ganjaran-Nya 
hanya dua kali. 

Firman-Nya: (1 yg ah Ae NS OS) wa kêna dzêlika 'ala Allah yasiran/ 
dan adalah yang demikian itu mudah bagi Allah, mengisyaratkan bahwa Allah 
tidak menghiraukan kedudukan mereka sebagai istri seorang agung dan 
dimuliakan Allah. Istri Nabi Nih dan Luth as. pun disiksa Allah. Status 
mereka sebagai istri Nabi tidak berpengaruh dalam keputusan Allah 
menyiksa mereka (baca OS. at-Tahrim (66): 10). 





Surah al-Ahzab (33) Kelompok Il ayat 31 


` 
` 


< JUZ XXII 


Sá 


AYAT 31 

G E SA Al GY GLa Yak Aan a Sa SA ji 
(usu, 

“Dan barang siapa di antara kamu ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya, Ia 


mengerjakan amal saleh, "miscaya Kami memberikan kepadanya pahala dua kali 
dan Kami sediakan baginya rezeki yang mulia.” 


Ayat yang lalu mengancam istri-istri Nabi Muhammad saw. yang boleh 
jadi melakukan dosa. Nah, sebagaimana kebiasaan al-Qur'an, 
mendampingkan sesuatu dengan lawannya maka di sini mereka di hibur 
dengan janji baik — scimbang dengan ancaman yang lalu. 

Dapat juga dikatakan bahwa ayat yang lalu mengandung perintah 
untuk meninggalkan keburukan, sedang ayat ini adalah perintah melakukan 
kebaikan? Ini ditempatkan sesudah yang lalu, karena meninggalkan 
keburukan, lebih utama dan perlu didahulukan daripada melaksanakan 
kebaikan. Di sini Allah berfirman: Dan sebaliknya barang siapa di antara 
kamu sekalian wahai istri-istri Nabi ikhlas kepada Allah serta selalu merasakan 
kehadiran-Nya dan begitu juga kepada Rasx/-Nya, tidak menimbulkan amarah 
dan kejengkelan di dalam hati beliau dan di samping itu senantiasa 
mengerjakan amal saleh, niscaya Kami memberikan kepadanya yakni kepada sang 
istri pahala dua kali lipat dibandingkan dengan wanita-wanita lain dan Kami 
sediakan baginya rezeki yang mulia di dunia dan di akhirat. 

Kata (x.4 ) yagnut berarti kesinambungan dalam ketaatan disertai dengan 
ketundukan dan rasa hormat. Ini mengisyaratkan makna rela dan puas dengan 
ketetapan Allah dan Rasul-Nya serta berusaha untuk selalu menjadikan 
Allah dan Rasul-Nya rela dan menerima dengan baik amalan-amalan mereka. 

Pemberian pahala dua kali itu, adalah sekali karena amal kebaikan 
mereka, dan di kali lain karena kerelaan mereka hidup bersama Nabi dalam 
kesederhanaan serta imbalan atas kewajiban mereka yang berbeda dengan 
wanita-wanita lain. 


Kelompok III ayat 32 . Surah al-Ahzab (33) 





` 


AYAT 32 

gil gabi Jya ai SÉ GEE o sL ya NS AN AI SEN 
Erra daja Yi alih pi adi A 

“Hai istri-istri Nabi! Kamu tidaklah seperti wanita yang lain jika kamu bertakwa. 


Maka janganlah kamu (bersikap) lemah lembuh dalam berbicara sehingga berkeinginan 
orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik.” 


Ketetapan Allah di atas menyangkut siksa dan ancaman yang melebihi 
wanita-wanita lain, disebabkan karena istri seorang nabi memang berbeda 
dari segi tanggung jawabnya dengan wanita-wanita lain. Hal tersebut 
dijelaskan oleh ayat di atas dengan firman-Nya: Hai istri-istri Nabi! 
Sesungguhnya kedudukan kamu sebagai istri Nabi menjadikan masing- 
masing kamu tidaklah seperti wanita yang lain dalam kedudukan dan 
keutamaannya. Itu jika kamu bertakwa yakni menghindari segala yang 
mengundang murka Allah dan Rasul-Nya. Maka karena itu guna 
mempertahankan dan meningkatkan takwa kamu, janganlah kamu bersikap 
terlalu lemah lembut dan Junak yang dibuat-buat dalam berbicara apalagi dengan 
yang bukan mahyam kamu sehingga berkeinginan buruk dan menarik perhatian 
orang yang ada penyakit dan kekotoran dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan 
yang baik dan dengan cara wajar, tidak dibuat-buat. 

Ayat di atas mengulangi panggilan kepada istri-istri Nabi, untuk 
mengundang perhatian mereka terhadap pesan-pesan ayat ini. 

Ketinggian kedudukan istri-istri Nabi itu, mereka peroleh karena 
kedekatan mereka kepada Nabi. Kedekatan ini menjadikan mereka 
mendapat bimbingan khusus yakni kesempatan lebih banyak untuk 
mengenal Nabi dan meneladani beliau. Di sisi lain, Nabi pun memperlakukan 
mereka melebihi wanita-wanita lain, dalam kedudukan beliau sebagai suami. 
Perlu dicatat, bahwa walaupun semua istri Nabi mendapat kehormatan 
yang sama, namun antar mereka terjadi perbedaan peringkat, bukan saja 
akibat kedekatan Nabi kepadanya, tetapi juga akibat berbedanya 
pengabdian dan ketakwaan mereka. Istri Nabi yang paling utama adalah 
Khadijah yang melahirkan buat beliau semua anak-anaknya (kecuali satu 
yaitu putra beliau Ibrahim). Khadijah as. mendampingi beliau saat kritis 
serta mencurahkan segala yang dimilikinya untuk Nabi Muhammad saw. 
Aisyah adalah satu-satunya gadis yang beliau kawini, dan beliau memiliki 





Surah al Ahzab (33) Kelompok III ayat 33 


banyak pengetahuan sampai-sampai dinyatakan dalam satu riwayat bahwa 
setengah tuntunan agama diperoleh melalui “Aisyah ra. 

Firman-Nya: ( AB Oo) ) inillaqgaitunna/ jika kamu bertakwa bertujuan 
mendorong mereka untuk lebih meningkatkan ketakwaan, bukannya isyarat 
bahwa ada di antara mereka yang belum bertakwa. 

Kata ( ypwa) takhda'na terambil dari kata (£ pe) khwdhd' yang pada 
mulanya berarti /unduk. Kata ini bila dikaitkan dengan ucapan, maka yang 
dimaksud adalah merendahkan suara. Wanita menurut kodratnya memiliki 
suara lemah lembut. Atas dasar itu, maka larangan di sini harus dipahami 
dalam arti membuat-buat suara lebih lembut lagi melebihi kodrat dan 
kebiasaannya berbicara. Cara berbicara demikian, bisa dipahami sebagai 
menampakkan kemarffaan kepada lawan bicara yang pada gilirannya dapat 
menimbulkan hal-hal yang tidak direstui agama. Larangan ini tertuju kepada 
mereka jika berbicara kepada yang bukan mahram. Adapun jika berbicara 
di hadapan suami, maka pada dasarnya ia tidak terlarang. 

Kata ( so ) yathma' digunakan untuk menggambarkan keinginan 
pada sesuatu yang biasanya akibat dorongan nafsu. Al-Bigai memperoleh 
kesan dari penggunaan kata tersebut oleh ayat ini sebagai isyarat bahwa 
sebenarnya keinginan yang bersangkutan itu, tidak memiliki dasar, karena 
kelemah-lembutan memang merupakan ciri suara wanita. Atas dasar itu — 
menurutnya — istri-istri Nabi saw. diperintahkan untuk berusaha sedapat 
mungkin melakukan lawan kelemah-lembutan itu. Begitu tulis al-Biga'i. 
Pendapat ini, hemat penulis berlebihan, karena ini pun menjadikan suara 
mereka ketika itu dibuat-buat, dan tidak seperti biasa, padahal akhir ayat 
ini meminta agar berbicara secara ma'ruf. 

Kata (8, ) marijan di sini dipahami dalam arti yang dikenal oleh 
kebiasaan masyarakat. Perintah mengucapkan yang ma'ruf, mencakup cara 
pengucapan, kalimat-kalimat yang diucapkan serta gaya pembicaraan. 
Dengan demikian, ini menuntut suara yang wajar, gerak gerik yang sopan 
dan kalimat-kalimat yang diucapkan baik, benar dan sesuai sasaran, tidak 
menyinggung perasaan atau mengundang rangsangan. 


AYAT 33 


bego #9. 


3S 25183 Wa) Su SI alali 2 Ca aa YG sg 2 Oo 
Sab CI Bi S3 CA Ali ba Lasi AS yaa A cab, 


Kelompok III ayat 33 





“Dan tetaplah kamu di rumah kamu dan janganlah kamu bertabarruj seperti tabarruj 
Jahiliah yang lalu dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah gakat serta taatilah 
Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dari 
kamu kekotoran, hai Ahl al-Bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” 


Setelah ayat yang lalu memberi tuntunan kepada istri-istri Nabi saw. 
menyangkut ucapan, kini dilanjutkan dengan bimbingan menyangkut 
perbuatan dan tingkah laku. Allah berfirman: Dar di samping itu tetaplah 
kamu tinggal di rumah kamu kecuali jika ada keperluan untuk keluar yang 
dapat dibenarkan oleh agat atau agama dan berilah perhatian yang besar 
terhadap rumah tangga kamu dan janganlah kamu bertabarruj yakni berhias 
dan bertingkah laku seperti tabarruj Jahiliah yang lalu dan laksanakanlah secara 
bersinambung serta dengan baik dan benar ibadah sha/at, baik yang wajib 
maupun yang sunnah, dan tunaikanlah secara sempurna kewajiban zakat 
serta taatilah Allah dan Rasul-Nya dalam semua perintah dan larangan-Nya. 
Sesungguhnya Allah dengan tuntunan-tuntunan-Nya ini sama sekali tidak 
berkepentingan tetapi tidak lain tujuannya hanya bermaksud hendak 
menghilangkan dari kamu dosa dan kekotoran serta kebejatan moral, bai Ab! 
al-Bait, dah membersihkan kamu sebersih-bersibnya. 

Kata ( o$ ) garna — begitu di baca oleh “Ashim dan Abu Ja'far — 
terambil dari kata (Y) 8!) igrarna dalam arti tinggallah dan beradalah di tempat 
secara mantap. Ada juga yang berpendapat bahwa kata tersebut terambil 
dari kata (««# 3) gurrat “ain dan yang ini berarti sesuatu yang menyenangkan 
bati. Dengan demikian perintah ayat ini berarti: Biarlah rumah kamu menjadi 
tempal yang menyenangkan bali kamu. Ini dapat juga mengandung tuntunan 
untuk berada di rumah, dan tidak keluar rumah kecuali ada kepentingan. 

Banyak ulama membaca ayat di atas dengan kasrah pada huruf gdf 
yakni girna. Ini terambil dari kata (13) garar yakni berada di tempat. Dengan 
demikian ayat ini memerintahkan istri-istri Nabi saw. itu untuk berada di 
tempat yang dalam hal ini adalah rumah-rumah mereka. Ibn “Athiyyah 
membuka kemungkinan memahami kata girna terambil dari kata (84) 
wagar yakni wibawa dan hormat. Ini berarti perintah untuk berada di rumah 
karena itu mengundang wibawa dan kehormatan buat kamu. 

Sebentar kita akan kembali membahas hukum perintah ini. 









ii Surah al-Ahzab (33) Kelompok III ayat 33 
Kata ( P) tabarrajna dan ( CN ) tabarruj terambil dari kata (T x) 
baraja yaitu nampak dan meninggi. Dari sini kemudian ia dipahami juga dalam 
arti kejelasan dan keterbukaan karena demikian itulah keadaan sesuatu yang ` 
nampak dan tinggi. Larangan ber-fabarrwj berarti larangan menampakkan 
“perhiasan” dalam pengertiannya yang umum yang biasanya tidak 
dinampakkan oleh wanita baik-baik, atau memakai sesuatu yang tidak wajar 
dipakai. Seperti berdandan secara berlebihan, atau berjalan dengan 
berlenggak-lenggok dan sebagainya. Menampakkan sesuatu yang biasanya 
tidak dinampakkan — kecuali kepada suami — dapat mengundang decak 
kagum pria lain yang pada gilirannya dapat menimbulkan rangsangan atau 
mengakibatkan gangguan dari yang usil. Rujuklah ke OS. an-Nur [24]: 60. 

Kata ( alat ) alidhiliyyah terambil dari kata (ker) jahl yang digunakan 
al-Qur'an untuk menggambarkan suatu kondisi di mana masyarakatnya 
mengabaikan nilai-nilai ajaran Ilahi, melakukan hal-hal yang tidak wajar, 
baik atas dorongan nafsu, kepentingan sementara, maupun kepicikan 
pandangan. Karena itu istilah ini secara berdiri sendiri tidak menunjuk ke 
masa sebelum Islam, tetapi menunjuk masa yang ciri-ciri masyarakatnya 
bertentangan dengan ajaran Islam, kapan dan di mana pun. 

Ayat di atas menyifati 74hiliyyah tersebut dengan a/-4/4. Yakni masa 
lalu. Bermacam-macam penafsiran tentang masa lalu itu. Ada yang 
menunjuk masa Nabi Nuh as., atau sebelum Nabi Ibrahim as. Agaknya 
yang lebih tepat adalah menyatakan masa sebelum datangnya Islam yang 
dibawa oleh Nabi Muhammad — selama pada masa itu — masyarakatnya 
mengabaikan tuntunan Ilahi. Di sisi lain, adanya apa yang dinamai “Jahiliah 
yang lalu”, mengisyaratkan akan adanya “Jahiliah kemudian”. Ini tentu 
setelah masa Nabi Muhammad saw. Masa kini dinilai oleh Sayyid Guthub 
dan banyak ulama lain, sebagai Jahiliah modern. 

Kata (#31) ar-rijs pada mulanya berarti kotoran. Ini dapat mencakup 
empat hal. Kekotoran berdasar pandangan agama, atau akal, atau tabiat 
manusia, atau ketiga hal tersebut. Khamr dan perjudian adalah kotoran 
menurut pandangan agama dan akal. Khamr yang melekat pada badan 
adalah kotoran dari segi syara”, meminumnya adalah kotoran dalam 
pandangan agama dan akal. Debu di baju dan keringat yang melekat adalah 
kotoran dalam pandangan tabiat manusia. Sedang bangkai adalah kotoran 
dalam pandangan agama, akal dan juga tabiat manusia. 

Kata (Swi) a-bait secara harfiah berarti rumah. Yang dimaksud di sini 
adalah rumah tempat tinggal istri-istri Nabi Muhammad saw. Rumah itu 


Kelompok III ayat 33 Surah al-Ahzab (33) 





beliau bangun berdampingan atau menyatu dengan masjid. Ia terdiri dari 
sembilan kamar yang sangat sederhana. 

Berbeda pendapat ulama tentang siapa saja yang dicakup oleh 4h/ 
al-Baif pada ayat ini. Melihat konteks ayat, maka istri-istri Nabi Muhammad 
saw. termasuk di dalamnya, bahkan merekalah yang pertama dituju oleh 
konteks ayat ini. Sementara ulama memperluas dengan memahami kata ak 
Bait dalam arti Baitullah al-Hjaram sehingga Ah/ 4/-Bait adalah penduduk 
Mekah yang bertakwa. Namun pendapat ini jelas keluar dari konteks 
pembicaraan ayat. Namun dari sisi lain, tidak dapat juga dikatakan bahwa 
Abhi al-Bait hanya istri-istri Nabi saw. saja. Ini karena redaksi ayat yang 
digunakan sebagai mitra bicara dalam konteks uraian .4p/ al-Bait bukannya 
bentuk yang digunakan khusus buat perempuan (muannats/ feminin) tetapi 
justru mudyakkar/ maskulin 5 yang dapat juga digunakan untuk pria bersama 
wanita. Anda lihat ayat tersebut tidak menggunakan istilah (1x5 cad ) 
li yudghiba 'ankunna yang digunakan terhadap mitra bicara perempuan, tetapi 
redaksi yang digunakannya adalah ( Ke metik) /i yudghiba 'ankum dalam 
bentuk mudzakkar itu. Ini berarti bahwa .4h/ a/-Bait bukan hanya istri-sitri 
Nabi tetapi mencakup pula sekian banyak pria. Pandangan ini didukung 
oleh riwayat yang menyatakan bahwa ayat ini turun di rumah istri Nabi 
saw. Ummu Salamah. Ketika itu Nabi saw. memanggil Fathimah, putri 
beliau, bersama suaminya yakni “Ali Ibn Abi Thalib dan kedua putra mereka 
(cucu Nabi saw.) yakni al-Hasan dan al-Husain. Nabi saw. menyelubungi 
. mereka dengan kerudung sambil berdoa: “Ya Allah mereka itulah Ahl Bait- 
ku, bersihkanlah mereka dari dosa dan sucikanlah mereka sesuci-sucinya.” 
Ummu Salamah yang melihat peristiwa ini berkata: “Aku ingin bergabung 
ke dalam kerudung itu, tetapi Nabi saw. mencegahku sambil bersabda: 
Engkau dalam kebajikan... engkau dalam kebajikan.” (HR. ath-Thabarani 
dan Ibn Katsir melalui Ummu Salamah ta.). 

Agaknya Nabi saw. menolak memasukkan Ummu Salamah ke dalam 
kerudung itu, bukan karena beliau bukan .4h/ a/-Bait, tetapi karena yang 
masuk di kerudung itu adalah yang didoakan Nabi saw. secara khusus, 
sedang Ummu Salamah sudah termasuk sejak awal dalam kelompok Ah/ 
al-Bait melalui konteks ayat ini. Atas dasar ini ulama-ulama salaf 
berpendapat bahwa .4)/ a/-Bait adalah seluruh istri Nabi saw. bersama 
Fathimah, “Ali Ibn Abi Thalib serta al-Hasan dan al-Husain. Ulama Syi'ah 
kenamaan, Thabithaba'i membatasi pengertian 4h/ a/-Bait pada ayat ini 
hanya terbatas pada lima orang yarig masuk dalam kerudung itu, yaitu Nabi 


Surah al-Ahzab (33) Kelompok III ayat 33 





Muhammad saw, “Ali Ibn Abi Thalib, Fathimah az-Zahra” serta al-Hasan 
dan al-Husain. Sedang pembersihan mereka dari dosa dan penyucian mereka 
dipahaminya dalam arti Yshzaf yakni keterpeliharaan mereka dari perbuatan dosa. i 

Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa 4%/ al-Bait adalah 
semua anggota keluarga Nabi Muhammad saw. yang bergaris keturunan 
sampai kepada Hasyim yaitu ayah kakek Nabi Muhammad saw., putra 
Abdullah, putra Abdul Muthtalib, putra Hasyim. 

Kini penulis kembali kepada aspek hukum yang dikandung oleh 
perintah wagarna atau wagirna ff buyitikum. Perintah di atas sebagaimana 
terbaca ditujukan kepada istri-istri Nabi Muhammad saw. Persoalan yang 
dibicarakan ulama adalah apakah wanita-wanita muslimah selain istri-istri 
Nabi dicakup juga oleh perintah tersebut? Al-Ourthubi (w 671 H) — yang 
dikenal sebagai salah seorang pakar tafsir khususnya dalam bidang hukum 
— menulis antara lain: “Makna ayat di atas adalah perintah untuk menetap 
di rumah. Walaupun redaksi ayat ini ditujukan kepada istri-istri Nabi 
Muhammad saw, tetapi selain dari mereka juga tercakup dalam perintah 
tersebut.” Selanjutnya al-OJurthubi menegaskan bahwa agama dipenuhi oleh 
tuntunan agar wanita-wanita tinggal di rumah, dan tidak ke luar rumah 
kecuali karena keadaan darurat. Pendapat yang sama dikemukakan juga 
oleh Ibn al-'Arabi (1076-1148 M) dalam tafsir Ayat-ayat al-Abkam-nya. 
Sementarg itu, penafsiran Ibn Katsir sedikit lebih longgar. Menurutnya ayat 
tersebut merupakan larangan bagi wanita untuk keluar rumah, jika tidak 
. ada kebutuhan yang dibenarkan agama, seperti shalat, misalnya. 

Al-Maudidi, pemikir Muslim Pakistan kontemporer menganut paham 
yang mirip dengan pendapat di atas. Dalam bukunya a4-Hijáb ulama ini 
antara lain menulis bahwa “Tempat wanita adalah di rumah, mereka tidak 
dibebaskan dari pekerjaan luar rumah kecuali agar mereka selalu berada di 
rumah dengan tenang dan hormat, sehingga mereka dapat melaksanakan 
kewajiban rumah tangga. Adapun kalau ada hajat keperluannya untuk ke 
luar, maka boleh saja mereka ke luar rumah dengan syarat memperhatikan 
segi kesucian diri dan memelihara rasa malu.” Terbaca bahwa al-Maududi 
tidak menggunakan kata “darurat” tetapi “kebutuhan atau keperluan”. Hal 
serupa dikemukakan oleh tim yang menyusun tafsir yang diterbitkan oleh 
Departemen Agama RI. 

Thahir Ibn “Asyiir menggarisbawahi bahwa perintah ayat ini ditujukan 
kepada istri-istri Nabi sebagai kewajiban, sedang bagi wanita-wanita 
muslimah selain mereka sifatnya adalah kesempurnaan. Yakni tidak wajib, 


Kelompok III ayat 34 Surah al-Ahzab (33) 





tetapi sangat baik dan menjadikan wanita-wanita yang mengindahkannya, 
menjadi lebih sempurna. 

Persoalannya adalah dalam batas-batas apa saja izin tersebut? 
Misalnya, “Bolehkah mereka bekerja?” Muhammad Outhub, salah seorang 
pemikir Ikhwan al-Muslimin menulis, dalam bukunya ma'rakah at-Tagdlid, 
bahwa: “Ayat itu bukan berarti bahwa wanita tidak boleh bekerja karena 
Islam tidak melarang wanita bekerja. Hanya saja Islam tidak senang dan 
tidak mendorong hal tersebut. Islam membenarkan mereka bekerja sebagai 
darurat dan tidak menjadikannya sebagai dasar.” 

Dalam bukunya Syubuhdt Haula al-Islam, Muhammad @uthub lebih 
menjelaskan bahwa: Perempuan pada awal zaman Islam pun bekerja, ketika 
kondisi menuntut mereka untuk bekerja. Masalahnya bukan terletak pada 
ada atau tidaknya hak mereka untuk bekerja, masalahnya adalah bahwa 
Islam tidak cenderung mendorong wanita keluar rumah kecuali untuk 
pekerjaan-pekerjaan yang sangat perlu, yang dibutuhkan oleh masyarakat, 
atau atas dasar kebutuhan wanita tertentu. Misalnya kebutuhan untuk 
bekerja karena tidak ada yang membiayai hidupnya, atau karena yang 
menanggung hidupnya tidak mampu mencukupi kebutuhannya. 

Sayyid Outhub, menulis bahwa arti wagarna dalam firman Allah: 
Wagarna ff buyitikunna, berarti “Berat, mantap, dan menetap”. Tetapi, 
tulisnya lebih jauh, “Ini bukan berarti bahwa mereka tidak boleh 
meninggalkan rumah. Ini mengisyaratkan bahwa rumah tangga adalah tugas 
pokoknya, sedangkan selain itu adalah tempat ia tidak menetap atau bukan 
tugas pokoknya.” 

Sa'id Hawa — salah seorang ulama Mesir kontemporer — memberikan 
contoh tentang apa yang dimaksud dengan kebutuhan, seperti mengunjungi 
orang tua dan belajar yang sifatnya fardhu ‘ain atau kifayah, dan bekerja 
untuk memenuhi kebutuhan hidup karena tidak ada orang yang dapat 
menanggungnya. 

Adapun ( zy ) Zabarruj, maka walaupun seandainya kita mendukung 
pendapat yang menyatakan ayat ini khusus buat istri-istri Nabi, tetapi 
larangan ber-tabarruj buat seluruh wanita ditemukan dalam ayat yang lain 
yaitu pada OS. an-Nur (24J: 60. 


AYAT 34 
KTE vré Gi O6 ii b aadi ab oa Ka a 






È 
Š 


= ta r 
Lan 


as 


JANG a 
t 


Surah al-Ahzab (33) Kelompok III ayat 34 


2 


“Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kamu dari ayat-ayat Allah dan 
hikmah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui.” 


Pesan Allah kepada istri-istri Nabi Muhammad saw. dilanjutkan 
dengan menyatakan: Dan di samping itu, irgaf yakni hafalkan, pelihara serta 
laksanakan-lah apa yang dibacakan di rumah-rumah kamu dari ayat-ayat Allah 
yakni al-Guran dan hikmah yakni sunnah Nabi. Sesungguhnya Allah adalah 
Maha Lembut lagi Maha Mengetahui. 

Kata (S5) dzikr dapat berarti kondisi yang menjadikan seseorang 
memelihara pengetahuan/informasi yang telah diperolehnya. Ini sama 
dengan menghafal, hanya saja menghafal penekanannya pada aspek 
perolehan pengetahuan itu, sedang dgi&r yakni mengingat adalah aspek 
menghadirkannya. Kart#fa itu ada dzikir dengan lidah dan ada dengan hati. 
Lalu masing-masing bisa akibat lupa dan bisa juga bukan karena lupa, tetapi 
dalam konteks memelihara ingatan/hapalan. 

Penggunaan bentuk mudhiri' (kata kerja masa kini dan datang) pada 
kata («de ) yutid, mengisyaratkan perlunya mengingat dan memelihara apa 
yang sedang dan akan dibaca dari ayat-ayat al-Qur'an dan hikmah. 

Kata (1.5) hikmah pada ayat ini diperselisihkan oleh ulama. Ada 
yang memahaminya dalam arti sunnah Nabi, ada juga yang memahaminya 
dalam artj umum mencakup segala macam ilmu amaliah dan amal ilmiah 
(Rujuklah ke QS. Luqman (31): 12), dan ada lagi yang mempersempit 

maknanya sehingga hanya mencakup pesan-pesan dan hukum-hukum agama 
; yang secara khusus terdapat dalam al-Our'an. 

Rujuklah ke OS. Lugman [31]: 16 untuk memperoleh informasi 
tentang makna (1 » Via) ) latbifan khabiran. 

Ayat ini berpesan agar memperhatikan apa yang dibaca di rumah- 
rumah tentang petunjuk-petunjuk Allah dan Rasul-Nya agar tidak lengah 
atau terbawa menyimpang dari tuntunan-tuntunan tersebut. 

Ayat di atas tidak memerintahkan membaca tetapi mengingat dan 
memelihara bacaan dan hikmah itu. Dalam konteks ini Rasul saw. bersabda: 
“Seorang penghafal al-Qur'an bagaikan pemilik unta, kalau dia 
memperhatikannya unta itu akan selalu bersamanya dan bila dia 
melepaskannya ia akan pergi menjauh” (HR. Bukhari dan Muslim melalui 
Ibn Umar). Di sisi lain, Allah langsung yang menjanjikan kemudahan 
memelihara dan memahami al-Qur'an bagi siapa yang bermaksud 
memelihara, mengingat dan memahaminya: 


Kelompok III ayat 35 Surah al-Ahzab (33) 





Kau KU Se Aa 
“Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan al-Our'an untuk peringatan dan 
pelajaran, maka adakah orang yang mau mengingat dan mengambil pelajaran?” 
(QS. al-Qamar [54]: 17). 

Ayat di atas tidak menunjuk siapa yang membaca ayat-ayat itu, namun 
yang jelas, Rasul saw. membacakannya kepada keluarga beliau. Kini umat 
Islam dituntut untuk membaca atau mendengarkan — melalui apa atau siapa 
pun — ayat-ayat al-Qur'an dan hikmah di rumah-rumah mereka, lalu 
memperhatikan dan memelihara pesan-pesannya. “Seseorang yang tidak 


ada di dalam dirinya beberapa ayat al-Qur'an adalah seperti rumah yang 
hancur” Demikian sabda Nabi (HR. at-Tirmdzi melalui Ibn “Abbas). 
w- 


AYAT 35 

Soal, SAI HN, oai iaag oaii igati o) 

iaig anain eg Sa aaay DÉC 

basi La H aai DKÉ nada SEAL 
$ fo p kni (ehh Sa Aa AI 16 i osii S ai Sii 


‘Sesungguhnya laki-laki muslim dan perempuan muslimah, laki-laki mukmin dan 
perempuan mukminah, laki-laki yang taat dan perempuan yang taat, laki-laki yang 
benar dan perempuan yang benar, laki-laki penyabar dan perempuan penyabar, laki- 
laki yang khusyu’ dan perempuan yang khusyu’, laki-laki yang bersedekah dan 
perempuan yang bersedekah, laki-laki yang berpuasa dan perempuan yang berpuasa, 
laki-laki yang memelihara kemaluannya dan perempuan yang (juga) memelihara, 
laki-laki yang banyak berdzikir (menyebut) Allah dan perempuan yang banyak 
berdzikir (menyebut) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan 
pahala yang besar.” 


Setelah ayat-ayat yang lalu berbicara secara khusus tentang wanita- 
wanita yang merupakan istri-istri Nabi Muhammad saw., maka kini diuraikan 
tentang wanita-wanita muslimah secara umum, apalagi sebelum ini telah 
dikemukakan bahwa istri-istri Nabi saw. itu tidak sama dengan wanita- 
wanita lain, dan bahwa ganjaran yang mereka peroleh berlipat ganda dari 


Surah al-Ahzab (33) Kelompok Ili ayat 35 





ganjaran yang diperoleh selain mereka. Di sisi lain sekian banyak yang 
mempertanyakan mengapa wanita tidak disebut dalam al-Our'an? Maka 
turunlah ayat ini. Riwayat-riwayat mencatat beberapa nama, seperti Ummu 
Salamah, Asma binti “Umais, Um “Umarah al-Anshariyah. Masing-masing 
menemui Nabi dan menanyakan hal tersebut. Allah berfirman: Sesungguhnya 
laki-laki muslim dan perempuan muslimah yakni kedua jenis itu yang patuh 
kepada Allah, laki-laki mukmin dan perempuan mukminah yakni yang kukuh 
imannya, laki-laki yang taat dengan penuh hormat lagi secara mantap dan 
mukhlis dan perempuan yang taat demikian pula, laki-laki yang benar dalam 
sikap, ucapan dan perbuatannya dan demikian juga perempuan yang benar, 
laki-laki penyabar dan perempuan penyabar yakni sabar menghadapi cobaan 
dan tugas serta tanggung jawab, laki-laki yang khusyu? dan perempuan yang 
khusyu), laki-laki yang gefhar bersedekah dan perempuan yang gemar bersedekah, 
laki-laki yang sering kali berpuasa dan perempuan yang sering kali berpuasa, 
laki-laki yang selalu memelihara kemaluannya dan perempuan yang selalu juga 
memelihara kehormatannya, laki-laki yang banyak berdzikir menyebut nama 
Allah dan perempuan yang banyak berdzikir menyebut nama Allah, Allah telah 
menyediakan untuk tiap-tiap orang dari mereka ampunan dan pahala yang besar. 

Ayat di atas menyebut laki-laki dan perempuan dalam sifat-sifat yang 
sama. Sebenarnya — melihat sabah nug4/ ayat ini — kita dapat berkata bahwa 
firman Aljah di atas, bermaksud menekankan peranan perempuan. Tetapi 
jika hanya perempuan yang disebut, maka bisa jadi ada kesan, bahwa mereka 

tidak sama dengan lelaki dalam hal keberagamaan. Nah, untuk menekankan 
; persamaan itu, Allah menyebut juga laki-laki dalam rangkaian ayat-ayat di 
atas, dan mempersamakannya dengan perempuan dalam segala amal 
kebajikan yang disebutnya serta dalam ganjaran yang menanti kedua jenis 
kelamin itu. Atas dasar itu pula — agaknya — sehingga ayat ini dimulai dengan 
kata yang menunjukkan penekanan yaitu inna/ sesungguhnya. 

Penyebutan sifat-sifat tersebut satu setelah lainnya amat serasi. Al- 
Biga'i menulis bahwa: Ayat ini memulai dengan menyebut sifat umum yang 
melekat pada penganut agama yang dibawa Nabi Muhammad saw. sambil 
menekankannya (dengan kata sesungguhnya), karena banyak orang munafik 
yang dapat masuk dalam kategori apa yang diberitakan ini. Selanjutnya 
karena keislaman kendati merupakan sifat yang tertinggi, namun karena 
boleh jadi ia hanya bersifat lahiriah, maka sifat berikut yang disebut adalah 
yang mewujudkan secara hakiki keislaman itu, yaitu keislaman batin berupa 
iman yang sempurna disertai oleh ketundukan yang mantap. Ini dihubungkan 


Kelompok III ayat 35 Surah al-Ahzdb (33) 





dengan huruf (3 ) wauw — demikian juga dengan sifat-sifat berikutnya — 
untuk mengisyaratkan kemantapan mereka yang dibicarakan ayat ini pada 
setiap sifat yang disebutnya. Selanjutnya karena yang muslim dan yang 
mukmin, bisa saja dalam beberapa amalnya tidak mukhlis, maka disebutlah 
sifat al-gdnitin dan a-gdnitdt untuk menggambarkan keikhlasan mereka dalam 
iman dan islamnya. Selanjutnya karena kata gun#t yang membentuk kata 
al-gdnitin dan al-gdnitat bisa berarti keikhlasan dan kesinambungan beramal, 
bisa juga hanya berarti Zaat, maka sifat berikutnya yang disebut adalah ash- 
shddigin yakni orang-orang yang bersikap benar dalam seluruh sifat yang 
disebut di atas serta ash-shddigdt dalam keikhlasan mereka taat. Selanjutnya 
karena ash-shidg/ kebenaran yang merupakan ucapan dan perbuatan yang 
bebas dari segala kekurangamsatau kekotoran — bisa jadi tidak bersinambung, 
maka sifat berikutnya mengisyaratkan bahwa yang tidak bersinambung 
tidaklah benar dalam kenyataan, karena itu sifat yang disebut sesudahnya 
adalah ash-shdbirin dan ash-shabirdt. Selanjutnya karena kesabaran bisa saja 
merupakan bawaan dan tabiat manusia, maka sifat selanjutnya 
menggarisbawahi bahwa kesabaran tersebut mereka arahkan demi karena 
Allah. Ini dilukiskan dengan sifat kekhusyuan yakni al-&hdsyiin dan al- 
khasyi'at. Selanjutnya karena kekhusyuan yang mengandung makna 
ketundukan dan ketenangan, bisa jadi tidak terpenuhi dengan banyaknya 
harta, maka Ayat di atas melanjutkan dengan menyebut a/-mutashaddigin 
dan al-mutashaddigat yakni yang menafkahkan harta mereka guna mencari 
keridhaan Allah — menafkahkannya dengan upaya sungguh-sungguh 
sebagaimana diisyaratkan oleh huruf 14? pada kata al-mutashaddigin baik 
yang disedekahkan itu bersifat wajib maupun sunnah, secara rahasia atau 
terang-terangan. Selanjutnya karena pemberian harta boleh jadi bukan 
disebabkan oleh dorongan keinginan untuk mengutamakan orang lain, sifat 
berikutnya menekankan motivasi pengutamaan itu yakni ash-shdimin dan 
ash-shdimdt. Selanjutnya karena puasa dapat menekankan nafsu seksual dan 
dapat juga membangkitkannya, maka disebutlah sifat a-hdfighina furiijahum 
wa al-hdfizghdt yakni yang selalu memelihara kemaluannya dan perempuan yang 
juga selalu memelihara — yakni kehormatannya. Selanjutnya karena 
pemeliharaan ini hampir-hampir tidak dapat terlaksana secara sempurna 
kecuali dengan dzikir, yaitu pengawasan secara terus-menerus yang 
mengantar kepada “hudhir” kehadiran Allah yang pasti dan “musyahadah” 
penyaksian-Nya dalam benak, maka sifat terakhir yang disebutnya adalah 
adz-dzakirin Allah yakni “Mengingat Allah dengan hati dan menyebut dengan 


Surah al-Ahzab (33) Kelompok III ayat 35 





lidah sambil menghadirkan sifat-sifat-Nya yang sempurna dan agung.” 
Demikian lebih kurang al-Biga'. 

Sayyid Outhub ketika menafsirkan ayat ini menguraikan bahwa sifat- 
sifat yang disebut ayat di atas saling dukung-mendukung dalam pembentukan 
jiwa seorang muslim. Islam adalah penyerahan diri, dan iman adalah 
pembenaran. Terdapat hubungan yang erat antara keduanya, atau salah 
satu dari keduanya merupakan wajah dari yang lain. Penyerahan diri (Islam) 
adalah konsekuensi dari pembenaran (iman), sedang pembenaran yang tulus 
(iman) melahirkan penyerahan diri. Qunôt adalah ketaatan yang dilahirkan 
oleh Islam dan Iman, ketaatan yang lahir dari kerelaan internal bukan akibat 
paksaan eksternal. Ash-shidg/ kebenaran dan ketulusan adalah yang menjadikan 
siapa yang tidak menyandangnya berada di luar barisan umat Islam berdasar 
firman-Nya: 

di aan SR AI gadi Lt Sa AN 
“Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak 
beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah para pendusta” (OS. an-Nahl 
(16): 105). Dengan demikian, pembohong terusir dari barisan umat yang 
selalu bersikap benar. Selanjutnya ash-shabr (kesabaran) adalah sifat yang 
mutlak dimiliki oleh setiap yang ingin menyandang akidah Islamiah, dan 
memikul aneka konsekuensinya. Sang muslim memerlukan kesabaran dalam 
setiap langkahnya. Kesabaran menghadapi syahwatnya, kesabaran 
menghadapi tugas-tugas dakwah terhadap gangguan manusia, terhadap 
geliat, kelemahan, keterbolakbalikan nafsu, terhadap ujian dan fitnah — 
dalam kesenangan dan kesusahan. Khxsy#' adalah sifat kalbu dan anggota 
badan yang membuktikan keterpengaruhan hati merasakan kebesaran dan 
keagungan Allah swt. Ar-tashaddug (bersedekah) adalah bukti kesucian hati 
dari kekikiran serta rasa iba dan kasih sayang terhadap kaum lemah, juga 
sebagai pertanda solidaritas sosial di samping penunaian hak harta dan 
kesyukuran kepada Allah atas anugerah-Nya. Ash-shaum yang dijadikan oleh 
redaksi ayat di atas sebagai salah satu sifat dari sifat-sifat yang disebutnya, 
mengisyaratkan kelanggengan dan keteraturannya. Ini adalah keterbebasan 
dari kebutuhan pokok, kesabaran menyangkut hajat-hajat primer dalam 
kehidupan. Ia adalah penegasan tentang tekad yang kuat, serta kemenangan 
manusia atas sifat kebinatangan. “Memelihara kemaluan” adalah kesucian 
serta pengendalian dorongan yang paling kuat dan paling dalam pada diri 
manusia. Ia adalah penguasaan atas dorongan itu, yang tidak dapat dilakukan 


Kelompok III ayat 35 Surah al-Ahzab (33) 





kecuali oleh seorang bertakwa yang mendapat pertolongan Allah. Sedang 
dzikr adalah yang menghubungkan antara semua kegiatan manusia dengan 
akidahnya. Ia adalah getaran jiwa yang menghubungkan manusia dengan 
Allah pada setiap saat, sehingga tiada ingatan, tiada juga gerak yang terputus 
dari tali Allah yang kukuh itu. Mereka itulah yang terhimpun dalam dirinya 
sifat-sifat ini, dan yang bekerja sama dalam pembentukan kepribadian 
muslim — mereka itulah yang telah disiapkan oleh Allah buat mereka 
pengampunan dan ganjaran yang besar.” Demikian lebih kurang Sayyid 
Quthub. 

Thahir Ibn “Asyir menilai ayat ini dengan kesepuluh sifat yang 
disebutnya telah mengisyaratkan pokok syariat Islam. 

Pertama, Islam. Mendtkup Rukun Islam yang lima — syahadatain, 
shalat, zakat, puasa dan haji yang merupakan amal-amal wajib. 

Kedua, Iman. Mencakup semua kewajiban hati, mencakup akidah 
yang wajib dipercayai dan yang merupakan syarat sahnya amal-amal Islam. 

Ketiga, Own. Ini mencakup semua jenis ketaatan — yang wajib dan 
yang sunnah, serta mencakup juga kewajiban meninggalkan segala larangan 
atau menghentikannya bagi yang melakukan pelanggaran dengan bertaubat. 
Dengan demikian gun#t adalah kesempurnaan ketaatan atau ketakwaan. 

Keempat, ash-Shidg yang menghimpun semua amal. Ini merupakan 
persesuaian ucapan dan perbuatan yang terlaksana dalam pengadilan, 
kesaksian, dalam aqad, serta komitmen. Demikian juga dalam mu'amalah 
(hubungan timbal balik) serta kewajiban memenuhinya tanpa sedikit khianat 
pun, bahkan persesuaian lahir dan batin dalam segala tingkatannya. 

Kelima, ash-Shabr (kesabaran) berkaitan dengan memikul amal-amal 
yang merupakan beban berat, seperi Jihad, Hisbah, Amr Ma'ruf dan Nahi 
Munkar, perhatian terhadap kaum muslimin, dan lain-lain. 

Keenam, Khusyu‘ yaitu keikhlasan lahir dan batin. Ini adalah 
ketundukan dan penghindaran dari kedurhakaan. Termasuk juga di 
dalamnya 44s4n yaitu yang dijelaskan oleh “Hadits Jibril” bahwa Ihsan adalah 
“Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat-Nya, dan bila 
engkau tidak (dapat seakan-akan) melihat-Nya, maka (yakinlah) bahwa 
Dia melihatmu.” Termasuk juga di sini semua amal-amal sunnah dan yang 
mendekatkan kepada Allah — karena itu semua adalah dampak kekhusyuan 
— sebagaimana termasuk juga taubat atas segala kesalahan. 

Ketujuh, Sedekah. Ini mencakup segala macam sedekah, pemberian 
serta anugerah kebaikan. 





| 


SEE Surah ak Ahza6 (33) Kelompok HI ayat 35 
K a 4 á 


Kedelapan, Shaum. Ini secara khusus disebut — walau telah termasuk 
dalam Islam karena dia merupakan ibadah yang sangat agung. Memang — 
tulis Ibn “Asyit — dalam hadits, Nabi saw. bersabda bahwa Allah berfirman: 
“Puasa untuk-Ku dan Aku yang akan memberi ganjarannya.” 

Kesembilan, memelihara kemaluan, yakni memeliharanya sebagaimana 
diajarkan oleh syariat. Termasuk dalam bagian ini, semua hukum nikah 
dan cabang-cabangnya serta sarana-sarananya. 

Kesepuluh, Dzikr. Ini mengandung dua hal. 1) Dzikir dengan lidah. 
Termasuk di dalamnya membaca al-Qur'an, menuntut ilmu serta melakukan 
studi dan penelitian. 2) Dzikir dengan hati, yakni mengingat Allah dalam 
semua perintah dan larangan-Nya. Ini yang diisyaratkan oleh firman-Nya: 


A Di, ee a 24 » . Sh " 

AG Tg meta NAME UI 1333 An Kent 16) Gal 
d gal ig gkah G d Nyang eda AN NI Ga ga 

“Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri 
sendiri, mereka mengingat Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka 
dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka 
tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui” (QS. Al “Imran 
(3): 135). Dengan demikian, termasuk di sini taubat, penghindaran diri dari 
segala m4cam penganiayaan, seperti membunuh, mengambil harta orang 
lain serta segala yang merugikan mereka. Demikian lebih kurang Ibn “Asyur. 


KELOMPOK IV 


(AYAT 36 - 48) 





AYAT 36 

Lori GAP AE aa ai KE NG ae UNY ee 

Sa ee o oi Wah 4) puna Wi ad Isi ika ga Ng a NS lag 

” Aa Tik: e as BAM ea .. 

ETIP GA Wo Ji a yah jag Aah ya 

“Dan tiadalah bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (bula) bagi perempuan yang 

mukminah, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan — 

(tiadalah) — bagi mereka pilihan tentang urusan mereka. Dan barang siapa 


mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguh dia telah sesat, kesesatan yang 
nyata.” 


Pada kelompok ayat yang lalu telah ditegaskan bahwa Rasul saw. 
lebih utama bagi orang-orang mukmin atas diri mereka sendiri (ayat 6) dari 
sini dipahami bahwa jika demikian itu kedudukan Nabi saw., maka tentu 
saja tidaklah sepatutnya bahkan tidak mungkin akan ada bagi mereka 
seorang pelindung pun selain Nabi saw. Kesimpulan ini tidak tercantum 
dalam ayat karena demikian jelasnya, namun itu dibuktikan oleh kandungan 
ayat dan kisah al-Ahzab sebelumnya, dan disusul dengan natijahnya yaitu 
pendidikan bagi para istri Nabi saw. dan akhirnya ditutup dengan kesepuluh 
sifat yang telah diuraikan oleh akhir ayat kelompok yang lalu dan yang 
diakhiri dengan dzikir. Nah, dampak dari dzikir itu antara lain adalah apa 
yang diuraikan oleh ayat 36 di atas. Demikian al-Biga'i menghubungkan 
ayat ini dengan ayat yang lalu. 

Thahir Ibn “Asyir menulis bahwa setelah ayat yang lalu memuji orang- 
orang yang menyandang sifat-sifat yang disebut sebagai cerminan dari 


215 





nga Surah GARENG (33) Kelompok IV ayat 36 
ketaatan kepada Allah, di sini ditekankan kewajiban taat kepada Rasul 
saw., dan bahwa ketaatan itu adalah bagian dari ketaatan kepada Allah « 
swt., dan bahwa hal tersebut mencakup lelaki dan perempuan. 

Apapun hubungannya, yang jelas ayat di atas menegaskan bahwa: 
“Dan tiadalah kepatutan bahkan tidak akan ada wujudnya bagi laki-laki yang 
mukmin siapa pun dia dan tidak pula bagi perempuan yang mukminah, apabila 
Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan hukum, tiadalah bagi 
mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka yang bersifat pribadi sekalipun 
setelah ketetapan Allah dan Rasul-Nya itu. Ini bila Allah dan Rasul-Nya 
tidak memberi mereka pilihan lain. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan 
Rasul-Nya dengan menolak ketetapan-Nya maka sungguh dia telah sesat, 
kesesatan yang nyata”. 

Ayat ini turun berkenaan dengan kasus Zainab Ibn Jahesy yang 
dipinang oleh Rasul saw. untuk mantan anak yang diadopsinya yakni Zaid 
Ibn Haritsah. Zainab pada mulanya menolak demikian juga saudara Zainab, 
Abdullah. Keduanya merasa memiliki garis keturunan terhormat dari suku 
Ouraisy, sedang status Zaid sebelum diadopsi Nabi adalah seorang budak. 
Ada beberapa riwayat tentang sikap Zainab ketika itu. Ada yang mengatakan 
bahwa dia meminta agar diberi waktu untuk istikharah. Yang jelas begitu 
ayat ini turun, dia menerima pinangan Rasul saw. walau dengan berat hati. 

Ada riwayat lain yang menyatakan bahwa ayat ini turun berkenaan 
dengan Ummu Kaltsum binti “Uqbah Ibn Abi Mu'ith — yang merupakan 
wanita pertama yang berhijrah setelah Perjanjian Hudaibiyah. Wanita itu 
datang kepada Nabi saw. menyerahkan diri (mengharap dikawini). Rasul 
saw. menerima dan mengawinkannya dengan Zaid Ibn Haritsah (boleh jadi 
setelah perceraiannya dengan Zainab). Wanita tersebut demikian juga 
saudaranya marah atas perkawinan itu. Saudaranya berkata: “Kami 
mengharapkan Rasul, tetapi ternyata dia kawinkan dengan bekas budaknya.” 

Sayyid Outhub yang menguraikan beberapa riwayat tentang sabåb 
nuzul ayat ini menyimpulkan bahwa pesan dan kandungan ayat ini tidak 
terbatas pada kasus-kasus tertentu, tetapi lebih luas dan umum dari semua 
itu. Boleh jadi ia mempunyai hubungan dengan pembatalan dampak-dampak 
adopsi, dan penghalalan bekas istri anak angkat bagi bekas ayah angkatnya. 
Begitu tulis Sayyid. 

Thabathaba'i juga berpendapat bahwa ayat ini bagaikan mukaddimah 
dari uraian tentang “Bukanlah Nabi Muhammad ayah dari seorang lelaki 
pun” (ayat 40). Ini karena ada sementara orang yang mencerca Nabi saw. 


Kelompok IV ayat 36 Surah al-Ahzdb (33) 





akibat perkawinan beliau dengan bekas istri Zaid yang merupakan bekas 
anak yang beliau adopsi. 

Kalimat ( 084) md kina biasa diterjemahkan dengan tidaklah patut. 
Tetapi terjemahan ini tidak sepenuhnya tepat. Kata kêna mengandung 
makna wujudnya sesuatu, dengan demikian bila kata tersebut didahului 
oleh negasi, maka itu berarti “Tidak ada wujudnya”. Memang bila Anda 
berkata: “Tidak patut” maka ini masih dapat mengesankan wujudnya 
sesuatu yang dinafikan itu. Tetapi jika Anda berkata: “Tidak ada wujudnya” 
maka ia sama sekali tidak pernah akan ada. Ini juga berarti bahwa selama 
seorang mukmin dan mukminah yang sempurna imannya, maka penolakan 
terhadap ketentuan Allah dan Rasul-Nya tidak mungkin akan terdapat dalam 
tingkah lakunya. 

Menurut al-Ourthubi, kali (0S) wé kêna mengandung makna 
“larangan” dan “keharaman”. Seperti pada ayat ini. Bisa juga kalimat ini 
berarti “Mustahil dalam pandangan akal” seperti firman-Nya dalam QS. 
an-Naml (27): 60 yang berbicara tentang penumbuhan pepohonan. Atau 
bermakna tidak mungkin dalam pandangan syara”, seperti penggunaan 
kalimat itu ketika menafikan adanya manusia yang dianugerahi Allah kitab 
suci dan kenabian lalu menyuruh menyembah dirinya bukan menyembah 
Allah (OS. Al Imran (3): 79). 

Seperti ygng penulis kemukakan dalam penjelasan di atas, bahwa 
tiadanya pilihan itu, berkaitan dengan hal-hal di mana Allah dan Rasul- 
Nya tidak memberi pilihan kepada manusia. Pada hakikatnya ayat-ayat al- 
Our'in yang bersifat Zhanny, sering kali mengandung berbagai makna 
sehingga pada prinsipnya makna-makna itu merupakan pilihan-pilihan yang 
dianugerahkan Allah. Demikian juga halnya dengan sabda-sabda Rasul saw. 
Bahkan sekian banyak sabda beliau yang demikian tegas maknanya, namun 
para sahabat memahaminya dalam koridor pilihan, sehingga mereka 
mendiskusikannya, mengajukan usul perubahan atau bahkan penolakan. 
Seorang wanita bernama Burairah berselisih dengan suaminya yang bernama 
Mughits. Nabi menganjurkan kepada wanita itu untuk rujuk kembali. Dia 
bertanya “Apakah ini perintah atau saran?” Nabi menjawab: “Saya sekadar 
menyarankan.” Burairah menolak sambil berkata: “Aku tidak butuh lagi 
kepadanya.” 

Al-Bigai mengomentari ayat ini, antara lain bahwa ketaatan Zainab 
ra. kepada putusan Allah dan Rasul-Nya itu, mendapat imbalan yang luar 
biasa, yakni perkawinan beliau dengan Rasul — setelah dicerai oleh Zaid — 
dan ini juga yang mengantar beliau akan bersama Rasul saw. di surga kelak. 


Surah al-Ahzab (33) Kelompok IV ayat 37 





AYAT 37 ` 

ai 3 We a ala an ale Wi ai sii Ji 31 

UB das Ka Di ae Ar Sa Ar aga Al Gp ad, 

Ci SIP ba WE a Gi 15 ga 
ke Yin ai La OS 13 gia a Nyah SI mete 


“Dan ketika engkau berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat 
kepadanya dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya: “Pertahankanlah 
istrimu dan bertakwalah'kepada Allah”, sedang engkau menyembunyikan di dalam 
hatimu apa yang Allah akan menyatakannya dan engkau takut kepada manusia, 
padahal Allah yang lebih berhak untuk engkau takuti. Maka tatkala Zaid telah 
mengakhiri keperluan terhadap istrinya, Kami mengawinkanmu dengan dia supaya 
tidak ada keberatan bagi orang mukmin terhadap istri-istri anak-anak angkat mereka, 
apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dari istrinya. Dan 
adalah ketetapan Allah pasti terjadi.” 


Apapun sabab nugil ayat yang lalu, namun yang jelas, perkawinan 
Nabi saw. dengan bekas istri Zaid Ibn Haritsah yakni Zainab binti Jahesy 
telah menimbulkan isu dan tanggapan negatif. Sebenarnya Nabi Muhammad 
saw. sendiri telah menyadari akan timbulnya tanggapan negatif itu, namun 
Allah bermaksud membatalkan dampak adopsi secara amaliah dan yang 
langsung dilakukan oleh Nabi sendiri, sehingga menjadi jelas bagi semua 
pihak. Memang Allah telah mewahyukan kepada Nabi Muhammad saw. 
melalui mimpi bahwa beliau akan diperintahkan mengawini Zainab, tetapi 
karena mempertimbangkan dampak negatif itu, beliau tidak menyampaikan 
kepada siapa pun tentang hal tersebut. Ini di samping karena memang beliau 
tidak/belum diperintahkan untuk menyampaikannya. Nah, ayat di atas 
memerintahkan beliau mengingat dengan menyatakan: Dan ingat jugalah 
di samping hal-hal lain yang engkau harus ingat ketika engkau berkata kepada 
orang yakni Zaid Ibn Haritsah yang Allah telah melimpahkan nikmat Irman dan 
Islam kepadanya dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya dengan 
mengasuh, mendidik dan memerdekakan bahkan mencintainya: 
“Pertahankanlah istrimu Zainab, jangan putuskan hubungan perkawinanmu 


Kelompok IV ayat 37 Surah al-Ahzdb (33) 





dan bertakwalah kepada Allah serta bersabarlah menghadapi sikapnya yang 
engkau nilai tidak mendukung kelanjutan perkawinan. ” 

Setelah Allah menguraikan apa yang terjadi, Allah menegur Nabi- 
Nya bagaikan berfirman: “Engkau wahai Nabi Muhammad menyampaikan 
apa yang engkau sampaikan itu, sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu 
apa yang telah engkau ketahui yakni bahwa Zainab akan menjadi salah 
seorang istrimu. Sesuatu yang engkau sembunyikan itu kelak Allah akan 
menyatakan dan memperlihatkan-rya di depan umum sehingga diketahui 
semua orang, dan engkau menyembunyikan hal itu karena engkau takut yakni 
segan atau malu kepada manusia khususnya orang Yahudi dan munafik jangan 
sampai mereka mengejek dan menghujatmu sehingga memperburuk citra 
diri dan ajaranmu, padaha/ hanya Allah Yang Maha Kuasa dan Maha Perkasa 
saja yang lebih berhak untuk engkau takuti dan malu kepada-Nya. 

Setelah Allah menegur Nabi Muhammad saw., ayat di atas 
melanjutkan bahwa Zaid tidak menerima saran Nabi ini, dan berkeras untuk 
memutuskan tali perkawinannya, muka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan 
terhadap istrinya yakni menceraikannya dan telah berlalu pula masa “iddah 
bekas istrinya itu, Kami Allah Yang Maha Kuasa mengawinkanmu dengan dia 
yakni Zainab — tanpa wali dan tanpa saksi — supaya tidak ada keberatan bagi 
orang mukmin, tidak juga mereka merasa rikuh atau berdosa terhadap bekas 
istri-istri anak-gnak angkat mereka bila mereka bermaksud kawin sesuai syarat- 
syarat perkawinan yang berlaku, apabila anak-anak angkat itu telah 
menyelesaikan keperluannya dari istrinya yakni telah menceraikan dan bekas 
istri itu telah melampaui masa “iddahnya. Dan adalah ketetapan Allah dan 
segala apa yang dikehendaki-Nya pasti terjadi. 

Bentuk kata kerja mudhari pada (J &i ) tag#lu bertujuan menghadirkan 
ucapan itu ke dalam benak mitra bicara dan pendengarnya sekaligus 
mengisyaratkan berulangnya nasihat Nabi itu beberapa kali. 

Ayat di atas melukiskan Zaid Ibn Haritsah ra. sebagai orang yang 
telah diberi nikmat oleh Nabi, tanpa menyebut namanya — walaupun 
kemudian baru disebut. Penyebutan anugerah Nabi itu untuk 
mengisyaratkan bahwa sebenarnya Nabi saw. sangat dekat dan akrab kepada 
Zaid ra. — dia adalah bekas anak angkat beliau — sehingga tentu 
menginginkan kemaslahatan dan kebahagiaannya. 

Firman-Nya: (slam 3 A tukhfi fi nafsika/ engkau menyembunyikan 
di dalam batimu, menjadi bahasan yang panjang lebar dan bahan yang sangat 
empuk bagi orang-orang yang bermaksud mengejek Nabi Muhammad saw. 


Surah al-Ahzab (33) Kelompok IV ayat 37 





Ini digunakan oleh orang-orang munafik, para pembuat cerita dan juga para 
orientalis untuk membuat hal-hal yang sungguh jauh dari kebenaran. 
Misalnya ada yang menyatakan bahwa yang disembunyikan Nabi saw. adalah" 
perasaan cinta beliau kepada Zainab. Dari sini kemudian mereka 
melanjutkan imajinasinya dengan mengatakan suatu ketika Nabi saw 
berkunjung ke rumah Zainab, kemudian ada angin yang menjadikan bajunya 
terbuka sehingga kecantikannya terlihat oleh Nabi saw. dan ketika itulah 
beliau jatuh cinta. Anehnya pendapat ini pun dinukil oleh guru para 
mufassir ath-Thabari. 

Dari satu sisi, kita dapat berkata bahwa kecantikan dan keparasan 
Zainab pastilah tidak asing bagi beliau, karena Zainab — yang bernama 
Barrah — sebelum kawin dengan Nabi — telah beliau kenal sejak kecil. Ibunya 
adalah Umaimah bifti Abdul Muththalib, yang merupakan saudara 
perempuan dari ayah Nabi Muhammad saw. sendiri (tante beliau). Juga 
karena beliau sendiri yang mengawinkannya dengan Zaid. Ditambah lagi 
bahwa pastilah Zaid telah berkali-kali mengadu kepada Nabi saw, karena 
perkawinan mereka sejak semula di Mekah — sebelum hijrah — sudah tidak 
harmonis dan ini berlangsung bertahun-tahun, karena perceraian itu terjadi 
setelah Perang Khandag yakni sekitar lima tahun sejak hijrah, apalagi buah 
yang dapat mengukuhkan perkawinan yakni anak, mereka pun tidak 
dapatkan. 

Firman-Nya: ( akan ail ta Ladi H (3) wa tukhfi fi nafiika md Allah 
mubdihil engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan 
menyatakannya, pastilah bukan cinta itu, karena cinta tidak dapat 
dinampakkan secara jelas dalam alam nyata, sebab cinta terpendam di dalam 
hati. Yang dapat dinampakkan hanyalah perkawinan itu sendiri — dan yang 
memang tidak diketahui sebelumnya oleh siapa pun. 

Kata ( 4$) takhgal engkau takut yang ditujukan kepada Nabi saw, 
dipahami oleh Ibn “Asyor dalam arti “tidak senang” yakni mendengar ocehan 
kaum munafikin bila perkawinan itu terlaksana. 

Kalimat ( i ga) takhgd an-nds/ engkau takut pada manusia, dipahami 
oleh banyak ulama sebagai teguran keras kepada Nabi Muhammad saw. 
Bahkan ayat ini dinilai merupakan yang terkeras terhadap beliau, sampai- 
sampai “Aisyah ra. berkata bahwa: “Seandainya ada sesuatu yang 
disembunyikan Nabi dari wahyu-wahyu Ilahi, niscaya ayat inilah” (HR. at- 
Tirmidzi). Thabathab2'i menilai firman-Nya: “Engkau takut kepada manusia 
padahal Allah yang lebih berhak untuk engkau takuti”, sebagai pembelaan kepada 


Kelompok IV ayat 37 Surah al-Ahzab (33) 





Nabi saw. dan dukungan kepada beliau menghadapi ocehan dan kritik para 
pengkritik tetapi dalam bentuk dan gaya teguran halus. Buktinya tulis 
Thabathabz'1 adalah lanjutan ayat itu yang menyatakan bahwa Allah sendiri 
yang mengawinkan beliau, seakan-akan apa yang terjadi itu di luar kehendak 
dan pilihan beliau, tetapi karena itu adalah kehendak Allah maka terjadilah 
ia. Ini dikuatkan lagi dengan penutup ayat di atas yang menyatakan “Dan 
adalah ketetapan Allah pasti terjadi.” Demikian Thabathaba'i. 

Thahir Ibn “Asyiir juga menilainya bukan teguran halus kepada Nabi. 
“Para mufassir yang berpendapat demikian saya nilai keliru.” Demikian 
tulsnya. Ini adalah dukungan kepada beliau dan penghinaan terhadap 
musuh-musuh agama serta pengajaran agar beliau tampil melanjutkan tugas 
di jalan Allah dan mengambil apa yang beliau sukai dan senangi dalam 
batas yang dibolehkan Alih, selama hal itu tidak menghalangi ketaatan 
kepada-Nya. Ini sejalan dengan firman-Nya: pada ayat 38-39 yang akan 
datang. 

Betapapun, yang jelas adalah bahwa Rasul saw. mengalami suatu 
kesulitan yang besar untuk menghadapi umat dengan apa yang diilhamkan 
Allah kepada beliau menyangkut perceraian Zaid dengan Zainab, dan 
perkawinan beliau dengannya. Itu rasanya tidak kurang beratnya daripada 
menghadapi kaum musyrikin dengan segala tantangan mereka. Hal tersebut 
disebabkan karena persoalan kali ini berkaitan langsung dengan pribadi 
beliau dan menyangkut sesuatu yang sangat peka dalam pandangan 
masyarakat. 

Zaid adalah satu-satunya sahabat Nabi Muhammad saw. yang disebut 
namanya dalam al-Qur'an. Bacalah sekelumit sejarahnya pada ayat 4 yang 
lalu. Beliau digelar Hibba Ras#lillah yakni “Kekasih Rasulullah”. Beliau 
terlibat dalam semua peperangan bersama Rasul saw. dan gugur pada Perang 
Mu'tah tahun VIII H dalam usia 55 tahun. 

Kata (1,b,) warharan dari segi bahasa berarti kebutuhan penting atau 
keinginan yang besar. Yang dimaksud dengan (1 by Wa 43 3) gadhd zaidun 
minhd watharan adalah telah sempurnanya kebutuhan Zaid kepada Zainab, yakni 
dia tidak berminat lagi melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama 
istrinya itu, dan dengan demikian dia menceraikannya. 

Di dalam riwayat Muslim dinyatakan bahwa setelah selesainya “iddah 
Zainab, Nabi Muhammad saw. meminta kepada bekas anak angkatnya 
sekaligus bekas suami Zainab yakni Zaid untuk pergi meminang Zainab 
buat Nabi saw. Zaid pun pergi. Dia berkata: “Ketika aku melihatnya, terasa 





Surah al-Ahzab (33) Kelompok IV ayat 38-39 


keagungannya oleh dadaku, maka aku membelakanginya lalu kusampaikan 
kepadanya bahwa Rasul saw mengutusku untuk meminangmu.” Zainab 
menjawab: “Saya tidak akan melakukan sesuatu sebelum aku bermohon 
kepada Tuhanku.” Dia kemudian masuk ke tempat shalatnya (melaksanakan 
shalat istikharah dan berketetapan hati untuk menerima pinangan Nabi). 
Dan ketika itu turunlah ayat ini, dan Rasul saw. masuk menemuinya tanpa 
meminta izin lagi. 

Perintah Rasul agar yang meminang untuk beliau adalah bekas suami 
Zainab sendiri, di samping untuk melihat kesan Zaid, juga untuk 
membuktikan kepada khalayak bahwa sebenarnya beliau mengawininya — 
setelah Zaid benar-benar tidak berminat bahkan tidak memiliki sedikit 
kecemburuan pun. 

Kata ( (et 3 5) gawwajnd kahd/ Kami mengawinkanmu kepadanya, 
menunjukkan bahwa Allah telah memberi izin kepada beliau untuk menjalin 
hubungan perkawinan dengan Zainab. Ini berarti tidak diperlukan lagi syarat 
dan rukun-rukun perkawinan yang diperlukan oleh selain beliau. Karena 
itu diriwayatkan, bahwa Zainab ra. membanggakan diri di hadapan istri- 
istri Nabi yang lain dengan menyatakan: “Kalian dikawinkan oleh orang 
tua/keluarga kalian, sedang aku dikawinkan langsung oleh Allah swt. dari 
atas langit yang tujuh” (HR. Bukhari dan an-Nas#'i melalui Anas Ibn Malik). 

4 


AYAT 38-39 

a a i pih o A E a JEG 

S, NAN Au AL, Oka sa ETAP NG Aka Iyah ali al GG 
TA a a Bang 


“Tidak ada atas Nabi suatu dosa pun menyangkut apa yang telah ditetapkan Allah 
baginya sebagai sunnah Allah pada orang-orang yang telah berlalu dahulu. Dan 
adalah keputusan Allah suatu ketetapan yang pasti berlaku. Orang-orang yang 
menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepada-Nya dan mereka tidak 
merasa takut kepada seorang (pun) selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai 
Pembuat Perhitungan.” 


Setelah menjadi jelas duduk soal perkawinan Nabi saw. dengan janda 
bekas anak angkat beliau, dan telah ringan pula apa yang tadinya berat 


Kelompok IV ayat 38-39 Surah al-Ahzab (33) 





beliau pikul, hilang pula rasa takut, segan atau ketidaksenangan yang tadinya 
memenuhi hati beliau, kini Allah menegaskan sambil membimbing kekasih- 
Nya bahwa: Tidak ada atas Nabi Muhammad suatu dosa dan rasa berat pun 
menyangkut apa yang telah ditetapkan yakni dikodratkan dan dibolehkan Allah 
baginya seperti halnya kawin walau dengan janda bekas anak angkat. 
Ketiadaan dosa dan rasa berat melakukan hal-hal yang dibenarkan Allah 
itu telah ditetapkan Allah bukan hanya khusus bagi Nabi Muhammad tetapi 
ia adalah sebagai sunnah Allah yakni ketetapan-ketetapan yang berlaku umum 
dan terus terjadi pada orang-orang yakni nabi-nabi yang telah berlalu dahulu. 
Dan adalah keputusan Allah termasuk keputusan-Nya mengawinkan Nabi 
Muhammad dengan Zainab adalah suatu ketetapan yang pasti berlaku. Orang- 
orang yang telah berlalu itu, adalah orang-orang yang menyampaikan kepada 
umat mereka masing-maftng risalah-risalah Allah, sebagaimana yang 
diperintahkan kepada mereka, baik berkaitan dengan pernikahan atau 
selainnya, berat maupun ringan. Mereka semua takut kepada-Nya dan mereka 
tidak merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah 
sebagai Pembuat Perhitungan dan Pemberi balasan dan ganjaran yang sesuai. 

Ibn “Asyir menulis bahwa ayat ini adalah penjelasan tambahan tentang 
persamaan Nabi Muhammad saw. dalam hal kebolehan mengawini janda 
bekas anak angkat, dan bahwa hal itu tidak mengurangi nilai kenabian, 
karena melakukan hal-hal mubah merupakan kebiasaan para nabi-nabi 
sebelum beliau. Nabi apabila menginginkan sesuatu yang bersifat mubah, 
maka tidak ada halangan baginya untuk melakukannya, karena dalam 
masalah ini ia tidak harus bermujahadah yakni menekan dorongan 
keinginannya dalam hal-hal yang tidak diperintahkan Allah untuk 
melakukan mujahadah terhadapnya. Dia justru hendaknya menggunakan 
potensinya untuk bermujahadah menangkal apa yang dilarang Allah. 

Kawin merupakan sunnah para nabi. Nabi Ibrahim as. kawin, bahkan 
konon Nabi Daud dan Sulaiman mempunyai banyak istri, karena itu 
bukanlah suatu yang aib bila Nabi saw pun kawin. 

Firman-Nya melukiskan nabi-nabi yang lalu sebagai: “Mereka takut 
kepada-Nya dan mereka tidak merasa takut kepada seorang (pun) selain kepada 
Allah”, menunjukkan bahwa rasa takut yang dialami Nabi Muhammad saw. 
sebagaimana dilukiskan oleh ayat yang lalu, bukanlah takut menyangkut 
diri beliau, tetapi takut — yang pernah dialami oleh nabi-nabi yang lalu, 
yakni menyangkut dampak buruk terhadap ajaran Ilahi yang mereka 
sampaikan. Takut yang dialami Nabi Muhammad saw. adalah rasa takut 


Surah al-Ahzab (33) Kelompok IV ayat 38-39 





yang lahir dari dugaan sikap negatif kaum munafikin. Atas dasar itu, firman- 
Nya di atas sama sekali bukan sindiran kepada Nabi Muhammad saw. bahwa 
satu ketika beliau pernah takut sedang nabi-nabi yang lain tidak pernah: 
takut. 

Kata (bemo) basiêban yang terdiri akarnya dari huruf-huruf ba, sên dan 
bå’ mempunyai empat kisaran makna, yakni menghitung, mencukupkan, bantal 
kecil dan penyakit yang menimpa kulit sehingga memutih. Tentu saja makna ketiga 
dan keempat mustahil dikaitkan atau disandang oleh Allah swt. 

Dalam al-Qur'an kata ( GG ) basib terulang sebanyak empat kali, 
tiga di antaranya menjadi sifat Allah dan yang keempat tertuju kepada 
manusia yakni firman-Nya dalam OS. al-Isra” (17): 14: 


, r NG ay 65) Pia A CS F 
‘Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab 
terhadapmu.” 

Kata Hasib yang menjadi sifat Allah, dua di antaranya didahului oleh 
kata kafd yang berarti cukup sehingga pasibd lebih cenderung dipahami dalam 


arti Yang memberi kecukupan, sedang ayat ketiga bersifat umum, yakni firman- 
Nya: 

Kang ega IS AE OS Ab Oh Waah GI Aga ia Land Kena ia BN 
“Apabild kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan 
itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (dengan yang serupa). Sesungguhnya 


Allah atas segala sesuatu Blasiban (Maha Memperhitungkan)” (OS. an-Nisa' MI: 
86). 


Imam Ghazali menguraikan bahwa a/-Hasih bermakna Dia yang 
mencukupi siapa yang mengandalkannya. Sifat ini, tidak dapat disandang kecuali 
Allah sendiri, karena hanya Allah yang dapat mencukupi lagi diandalkan 
oleh setiap makhluk. Allah sendiri yang dapat mencukupi semua makhluk, 
mewujudkan kebutuhan mereka, melanggengkannya bahkan 
menyempurnakannya. 

Seseorang yang meyakini bahwa Allah adalah Hasib bagi dirinya, akan 
selalu merasa tentram, tidak terusik oleh gangguan, tidak kecewa oleh 
kehilangan materi atau kesempatan, karena selalu merasa cukup dengan 
Allah. 

Kalau kata pasih dipahamai dalam arti menghitung, maka Allah, antara 
lain adalah Yang melakukan perhitungan menyangkut amal-amal baik dan 


Kelompok IV ayat 40 Surah al-Ahzab (33) 





buruk manusia secara amat teliti, lagi amat cepat. Dalam konteks ini Allah 
berfirman: 


Jag ia ka ur dg yg La a a 4 
irt G E G G a 


‘Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari Kiamat, maka tiadalah 
dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika (amalan itu) hanya seberat biji 
sawi pun pasti Kami mendatangkan (pahala)nya. Dan cukuplah Kami sebagai 
Pembuat perhitungan” (OS. al-Anbiya' (21): 47). 


AYAT 40 Tn 

Hi a Ang AWI Japan Ng eng a G 
I 

“Muhammad sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, 

tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha 


Mengetahui segala sesuatu.” 


Kauna musyrikin, orang Yahudi dan kaum munafikin menganggap 
perkawinan Nabi Muhammad dengan Zainab sebagai perkawinan ayah 
terhadap istri anaknya (HR. at-Tirmidzi melalui “Aisyah ra.), karena mereka 
menganggap bahwa anak angkat sama statusnya dengan anak kandung, 
padahal al-Qur'an telah membatalkan tradisi itu melalui awal surah ini (ayat 
4). Di sini sekali lagi ditegaskan bahwa: Mxhammad saw. kendati mempunyai 
sekian istri dan sekian anak kandung laki-laki, sekali-kali bukanlah bapak 
dari seorang laki-laki dewasa di antara kamu yang hidup dewasa ini. Dengan 
demikian tidaklah benar jika perkawinannya dengan Zainab dinilai 
perkawinan terhadap bekas istri anaknya, tetapi dia adalah Rasulullah yakni 
bapak umat yang memelihara dan membimbing mereka dan yang harus 
diagungkan serta dihormati dan penutup nabi-nabi dan dengan demikian tidak 
ada lagi nabi sesudah beliau. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. 

Kata (Jtr)) rijd/ adalah bentuk jamak dari kata (Jr)) rajul yang pada 
umumnya diartikan /elaki dewasa. Penggunaan kata ini penting, karena Nabi 
Muhammad saw. adalah bapak dari sekian banyak anak-anak kandung 
perempuan. Di sisi lain, beliau mempunyai empat anak lelaki yaitu al-Gasim, 





Surah al-Ahzab (33) Kelompok IV ayat 40 


ath-Thayyib, ath-Thahir dan Ibrahim, atau paling tidak dua orang yaitu al- 
Oasim dan Ibrahim — bagi ulama yang berpendapat bahwa ath-Thayyib 
dan ath-Thahir adalah gelar bagi al-Gasim. Namun mereka semua wafat" 
sebelum dewasa. Penisbahan kata r7j4/ kepada mitra bicara ( Iv 3) rijalikum/ 
laki-laki dewasa kamu menurut sementara ulama mengisyaratkan bahwa yang 
dimaksud adalah yang dewasa pada masa turunnya ayat ini. Karena 
Sayyidina al-Hasan dan al-Husain, cucu Nabi saw. juga dinamai anak beliau, 
namun ketika itu mereka masih kanak-kanak. 

Ulama lain tidak pergi terlalu jauh ke sana hingga menjadikan ayat 
ini mengisyaratkan pula tentang al-Hasan dan al-Husain ra., karena mereka 
berpendapat bahwa kata bapak yang dimaksud di sini adalah bapak kandung 
yang secara langsung, bukan bapak tidak langsung/kakek. 

Kalimat (&1 J my) Rasiilullah sengaja disebut untuk mengisyaratkan 
bahwa walaupun Nabi Muhammad saw. bukan bapak dari lelaki, tetapi itu 
bukan berarti hubungan kasih sayang dan bimbingan kepada mereka 
terputus. Beliau buat umat adalah bapak ruhani mereka. Beliau yang 
membimbing dan beliau pula yang wajar memperoleh penghormatan dan 
ketaatan dari umat. 

Kata ( #bx) khdtam terambil dari kata (e ) £hatm yakni mencap atau 
menyetempel, dan memberi bekas kepada sesuatu. Ia juga digunakan dalam arti 
jaminan kebenaran sesuatu, serupa dengan stempel buat surat. Kata ini 
digunakan juga dalam arti mencapai batas akhir seperti jika Anda berkata: 
“Mengkhatamkan al-Gur'an” yakni mencapai batas akhirnya. Nabi 
Muhammad saw. adalah Nabi terakhir. Perjalanan para nabi sejak Adam as. 
mencapai batas akhirnya dengan kehadiran Nabi Muhammad saw. 

Penyebutan kalimat ( x3! FR) khdtam an-nabiyyin| penutup para nabi 
dalam konteks menafikan adanya anak buat beliau — menurut Ibn “Asyit — 
merupakan penyempurnaan dan ungkapan tentang ketinggian derajat beliau 
sekaligus sebagai isyarat bahwa ketiadaan anak beliau merupakan hikmah 
yang telah ditetapkan Allah, yakni agar beliau menjadi seperti para nabi 
yang lalu atau bahkan lebih utama dari mereka dalam semua keistimewaan. 
Para rasul yang lalu, anak-anak andalan mereka tidak luput dari kenabian, 
tetapi kedudukan beliau sebagai penutup para nabi mengharuskan beliau 
tidak memiliki anak-anak lelaki setelah beliau wafat, karena kalau anak- 
anak itu hidup setelah beliau wafat, lalu tidak dianugerahi kenabian hal ini 
dapat merupakan pengurangan kedudukan beliau dibanding dengan para 
nabi yang lalu. Ini tidak dikehendaki Allah. Allah pun ketika memutus 





Yeh A BAS Sah TU Im 





Surah al-Ahzab (33) Kelompok IV ayat 45-46 


“Hai Nabi sesungguhnya Kami mengutusmu “sebagai saksi dan pembawa berita 
gembira dan pemberi peringatan serta penyeru kepada Allah dengan izin-Nya dan 
cabaya yang menerangi.” 


Ini adalah panggilan ketiga yang ditujukan kepada Nabi Muhammad 
saw. dalam surah ini. Kalau yang pertama berkaitan dengan keadaan beliau 
secara pribadi dalam konteks pembatalan adopsi dan yang kedua berkaitan 
dengan istri-istri beliau, maka yang ketiga ini berkaitan dengan tugas-tugas 
beliau di tengah umatnya. 

Sayyid Outhub menghubungkan ayat ini dengan ayat yang lalu dengan 
memahami ayat yang lalu sebagai keterangan tentang Allah yang harus 
disucikan dan diingat, sedang ayat di atas adalah penjelasan tentang Nabi 
Muhammad saw. Ulama ini menulis bahwa: “Itulah Tuhan yang menetapkan 
syariat dan memilihkannya buat mereka. Siapakah yang enggan menerima 
pilihan itu? Adapun Nabi yang menyampaikan kepada mereka pilihan Allah 
itu, serta menerapkan dengan sunnah amaliahnya apa yang dipilih dan 
disyariatkan Allah itu, maka di sini (ayat 45-46) dijelaskan siapa dia sambil 
menjelaskan fungsi, keutamaan serta jasa-jasanya terhadap orang-orang 
mukmin.” Demikian lebih kurang tulis Sayyid Guthub 

Ayat di atas menegaskan bahwa: Hai Nabi Muhammad sesungguhnya 
Kami mengutusmu kepada seluruh umat manusia sebagai yakni untuk menjadi 
saksi kebenaran, dan pembawa berita gembira bagi orang-orang beriman berupa 
` kebahagiaan duniawi dan ukhrawi dan pemberi peringatan kepada siapa pun 
yang enggan menerima tuntunan Allah, serta di samping itu engkau juga 
menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izin-Nya sehingga dengan restu 
dan izin-Nya itu ringanlah beban tugas ini atas dirimu dan juga engkau 
merupakan cahaya yang menerangi jalan manusia yang diliputi oleh kegelapan 
syirik dan kedurhakaan. 

Kata (lati) syåhidan/ saksi adalah siapa yang mendukung kebenaran 
yang benar dan menampik pengakuan yang batil/salah. Dengan demikian 
Nabi Muhammad saw. — dalam kedudukan beliau sebagai sydhid menjadi 
bukti kebenaran agama Islam dan kebenaran yang disampaikan sebelumnya, 
sekaligus beliau adalah saksi yang menampik kebatilan yang ada. Ia dapat 
juga berarti bahwa menjadi saksi atas umat beliau dalam pelaksanaan 
mereka terhadap ajaran Islam, sekaligus saksi atas para nabi sebelum beliau 
atas penyampaian ajaran para nabi itu kepada umatnya masing-masing. 


Kelompok IV ayat 47-48 Surah al-Ahzab (33) 





Kata (| aa ) mubasysyiran/ pembawa berita gembira, adalah penyampaian 
janji-janji Allah yang menggembirakan siapa yang menyambut ajaran Islam. 
Lawannya adalah ( 1,4) madziran/ pemberi peringatan. Kalau kata mubasysyir 
mengandung makna tuntutan untuk mengamalkan amal-amal kebajikan, 
maka kata nadzfr mengandung pesan agar meninggalkan amal-amal buruk. 

Kalimat ( di J} yeis ) dd'iyan ild Allah| penyeru kepada Allah yakni 
penyeru untuk menuju pengamalan agama Allah, dengan jalan menyembah 
Allah swt. semata-mata sambil meninggalkan segala yang bertentangan 
dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Kata (434) bi idznihi/ dengan izin-Nya di samping mengandung janji 
kemudahan bagi Rasul saw. dalam melaksanakan tugas dakwah, juga 
mengisyatatkan bahwa apa yang beliau serukan itu telah mendapat restu 
dan izin Allah swt. Seruan beliau bukan lahir dari benak dan pemikiran 
beliau. 

Kata (bete) sirdjan berarti pelita/ lampu. Lampu bisa saja tidak menyala 
atau nyalanya redup. Nah, dari sini ayat di atas menambahkan kata (14) 
muntran yakni bercahaya, secara terus-menerus. Karena itu — tulis al-Biga'i — 
ayat ini tidak menggunakan kata matahari karena pada waktu-waktu tertentu 
matahari tidak memancarkan cahaya. Penyifatan Rasul saw. sebagai pelita 
yang bercahaya setelah menjelaskan kedudukan beliau sebagai penyeru, 
mengisyaratkan bahwa seruan beliau sangat terang dan dapat dilihat oleh 
siapa pun yang membuka matanya. 


AYAT 47-48 
al Ch a gkah KEP TS Ga Ol aah pi) 
KEP au all Je IS P3 AS P3 


“Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya 
bagi mereka dari Allah karunia yang besar. Dan janganlah engkau mengikuti orang- 
orang yang kafir dan orang-orang munafik, serta biarkan saja gangguan mereka dan 
bertawakallah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai Pelindung.” 


Setelah menjelaskan fungsi-fungsi Nabi Muhammad saw., ayat di atas 
menekankan sekali lagi secara lebih rinci fungsi beliau sebagai mubasysyir 
untuk lebih mengingatkan kaum muslimin tentang anugerah Allah atas 
mereka melalui Nabi yang membawa syariat Ilahi dan yang mengantar 


Surah al-Ahzab (33) Kelompok IV ayat 47-48 





mereka memperoleh kegembiraan dan keutamaan besar itu. Demikian Sayyid 
Quthub menghubungkan ayat ini dengan ayat yang lalu. s 

Dapat juga ayat di atas menjelaskan akibat dari fungsi-fungsi yang 
disebut oleh ayat yang lalu. Seakan-akan Allah berfirman: Karena engkau 
berfungsi sebagai syahid, mubasysyir, nadzir lagi då fy dan pelita yang terang, 
maka laksanakanlah fungsi-fungsi itu dan sampaikanlah berita gembira kepada 
orang-orang mukmin yang mantap imannya karena itu salah satu fungsimu. 
Sampaikanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya bagi mereka secara khusus 
dari Allah Yang Maha Agung karunia yang besar. Dan sampaikan juga 
peringatan kepada para pembangkang dan janganlah engkau mengikuti 
keinginan orang-orang yang kafir dan orang-orang munafik yang selama ini 
mengabaikan ajakanmis dan mengejek ajaranmu, serta biarkan saja yakni 
janganlah engkau hiraukan gangguan mereka. Tetapi bersabarlah 
menghadapinya sambil terus melanjutkan dakwahmu dan bertawakallah 
kepada Allah setelah mencurahkan seluruh kemampuanmu. Dan cukuplah 
Allah sebagai Pelindung. 

Kata (kab) fadhlan/ anugerah pada mulanya berarti kelebihan yakni 
kelebihan dari apa yang tadinya akan diberikan. Kalau tadinya Allah telah 
menjanjikan sesuatu kepada orang-orang mukmin, maka dengan kelebihan 
itu, Dia menganugerahkan tambahan atas apa yang dijanjikan sebelumnya. 
Ini serupa dengan firman-Nya: 


3959 gami | gah Gg) 
“Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (surga) dan 
tambahannya” (QS. Yûnus [10]: 26). Tambahan itu menjadi lebih banyak 
lagi dengan adanya kata (1S ) kabiran yakni besar. Ada juga yang memahami 


kata besar di sini dalam arti banyak atau istimewa. 
Fadblan/ anugerah ini dijelaskan oleh firman-Nya: 


5 a si e è nes ,; - MAK AN plan AN 

3 gi) Ai galan Va aa IU OP) Su a Gaet 

Sh Kak yh 

“Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh (berada) di dalam taman-taman 

surga, mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhan mereka. Yang 
demikian itu adalah al-fahdl al-kabir” (OS. asy-Syu'ara” (42): 22). 


Ada empat fungsi Nabi ditambah satu keterangan yang disebutkan 
oleh ayat 45 dan 46, yaitu 1) Saksi, 2) Pembawa berita gembira, 3) Pemberi 


Kelompok IV ayat 47-48 Surah al-Ahzab (33) 





peringatan dan 4) Penyeru kepada Allah dengan izin-Nya sedang 
keterangannya adalah bahwa dalam hal itu beliau adalah “Cahaya yang 
menerangi”. Ayat 47 dan 48 menyebut juga empat hal, ditambah dengan 
satu keterangan. Yaitu 1) Penyampatan berita gembira kepada orang-orang 
mukmin, 2) Larangan mengikuti orang-orang kafir dan munafik, 3) 
Membiarkan gangguan mereka dan 4) Bertawakal kepada Allah. 
Keterangannya adalah “Cukuplah Allah sebagai Pelindung”. Dengan 
demikian kandungan ayat 45 dan 46 dapat dinilai berhadapan dengan 
kandungan 47 dan 48. 

Fungsi beliau sebagai Pembawa berita gembira berhadapan dengan tugas 
menggembirakan kaum beriman, sedang fungsi pemberi peringatan terlaksana 
secara amaliah dengan menampakkan keburukan amal-amal kaum kafir 
dan munafikin serta “laraRgan mengikuti mereka” karena amal mereka 
mengantar ke neraka. Fungsi beliau sebagai penyeru kepada Allah 
diperhadapkan dengan perintah bertawakal kepada-Nya, sedang fungsi 
beliau sebagai saksi diperhadapkan dengan membiarkan gangguan kaum 
kafir dan munafikin, karena beliau hanya menjadi saksi tidak bertugas 
menyiksa atau membalas. Kesaksian beliau itulah yang akan memberatkan 
siksaan yang akan dijatuhkan Allah atas mereka kelak, baik di dunia maupun 
di akhirat. Karena itu pula beliau diperintahkan untuk bertawakal kepada 
Allah, karena siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, pasti Allah 
membelanya. Dengan demikian, firman-Nya cukuplah Allah sebagai Pelindung 
merupakan keterangan tentang perintah bertawakal yang disebut 
sebelumnya, persis serupa kedudukannya dengan pelita yang menerangi bagi 
fungsi beliau sebagai då îy kepada Allah yang juga disebut sebelumnya. 

Rujuklah ke QS. al-Furqan [25]: 58 untuk memperoleh penjelasan 
tentang makna perintah bertawakkal. 

Sayyid Quthub menggarisbawahi bahwa perintah ayat-ayat di atas 
persis sama dengan perintah awal surah ini sebelum adanya penetapan 
hukum dan petunjuk-petunjuk rinci dalam mengatur kehidupan sosial umat 
Islam. Ditambah di sini dengan petunjuk kepada Nabi saw. agar tidak 
menghiraukan gangguan orang kafir dan munafik dan tidak mengandalkan 
mereka sama sekali, tetapi berserah kepada Allah. Demikian, panjang 
pendahuluan dan komentar yang diberikan al-Qur'an menyangkut persoalan 
perkawinan beliau dengan Zainab, pembatalan adat Jahiliah tentang adopsi, 
sejalan dengan kompleks dan sulitnya persoalan ini, serta sejalan pula 
dengan kebutuhan jiwa terhadap pengukuhan Allah dan penjelasan-Nya, 


Surah al-Ahzab (33) Kelompok IV ayat 47-48 





kebutuhannya kepada hubungan dengan Allah guna merasakan betapa 
banyak rahmat dan bimbingan dalam tuntunan-tuntunan-Nya. Itu semua : 
agar jiwa menerima perintah Allah itu dengan ridha, dan penerimaan yang 
tulus. Demikian Sayyid Guthub. 


KELOMPOK V 


(AYAT 49 - 62) 





AYAT 49 
hpa oÍ JS e A iilh a Puah a Pa Cpi Gg 
(AP Ia GI Gp pay Ch yah UG ini BG Uya Cek SI ui 


“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan 
mukminah, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menyentuhnya maka 
tiada (kewajiban) atas mereka ber'iddah buat kamu, yang dapat kamu minta mereka 
menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka dengan 
cara yang sebaik-baiknya.” 


Dengan selesainya kelompok yang lalu, selesai sudah juga uraian 
tentang adopsi, dengan menempatkan anak angkat pada tempat yang 
semestinya. Kini, surah al-Ahzab kembali berbicara tentang masalah lain 
yang juga berkaitan dengan perkawinan. Uraian yang dikemukakan pada 
awal surah selain adopsi adalah masalah zhihar, yang pada akhirnya dapat 
menimbulkan perceraian. Nah, kini dibicarakan masalah lain yang juga 
berkaitan dengan perceraian. Allah berfirman: Hai orang-orang yang beriman, 
apabila kamu menikahi yakni melakukan akad nikah dengan perempuan- 
perempuan mukminah yang mantap imannya, kemudian walau berlalu waktu 
yang lama baru kamu ceraikan mereka sebelum kamu menyentuhnya yakni sebelum 
kamu melakukan hubungan suami istri dengannya (jima'), maka sekali-kali 
fiada kewajiban atas mereka ber'iddah buat kamu, yang dapat kamu minta mereka 
menyempurnakannya. Maka karena itu lakukan perceraian itu secara baik- 


297 


Suraf al-Jihza6 (33) Kelompok V ayat 50 
X w 
baik dan berilak' mereka mut'ah yakni imbalan material sebagai penghibur 
hati mereka atas perceraian itu dan lepaskanlah mereka yakni talaklah mereka 
dengan carayang sebaik-baiknya melalui ucapan dan tingkah laku kamu, dan 
biarkan mereka menempuh jalan yang mereka inginkan. 

Ayat di atas menyifati wanita-wanita yang dikawini dengan sifat 
mukminah yakni yang sempurna imannya. Ini mengisyaratkan bahwa seorang 
yang beriman hendaknya mencari pasangan yang saleh dan sempurna 
imannya. 

Kata ( f) tsumma/ kemudian pada ayat di atas mengisyaratkan bahwa 
perceraian hendaknya tidak dilakukan tergesa-gesa apalagi baru saja 
menikah. Perceraian kalaupun harus terjadi, maka itu setelah berpikir 
panjang dan setelah berl^lu waktu yang cukup lama untuk mencari jalan 
keluar dari problem yang dihadapi. Di sisi lain itu juga mengisyaratkan 


Surah al-Ahzab (33) Kelompok V ayat 50 





Firman-Nya: ( Ulas O rta) hdjarna ma'akal yang telah berhijrah bersamamu 
ada yang memahaminya dalam arti yang meninggalkan Mekah menuju 
Madinah demi karena Allah, dan ada juga yang memahaminya dalam arti 
wanita muslimah. Betapapun kata wa'aka/ bersamamu bukan dalam arti 
bersama-sama Nabi berhijrah meninggalkan kota Mekah, karena hanya 
Sayyidina Abu Bakr bersama seorang penunjuk jalan yang non muslim 
menemani beliau dalam hijrahnya itu. 

Firman-Nya: ( das Otuy Dos Ltu, ) wa bandti ammika wa banati 
ammdtika yang pertama berbentuk tunggal yakni 4m sedang yang kedua 
berbentuk jamak yakni ( wes) amat. Ini karena kata («& ) am sama dengan 
kata( Jt) khd/ digunakan oleh bahasa Arab dalam arti tunggal dan jamak, 
berbeda dengan kata (ke) 'ammdt yang bila dikehendaki menunjuk 
banyak orang, maka harus digunakan bentuk jamaknya seperti pada ayat 
ini. Demikian al-Qurthubi. 

Firman-Nya: (| (SB 44 Ca Oo) La jo öl el) ira atan mu minatan in 
wahabat nafsahd li an-nabiyyi/ perempuan mukminah yang menghibahkan dirinya 
kepada Nabi. Sementara ulama berpendapat bahwa Nabi saw. tidak pernah 
memiliki pasangan hidup yang merupakan wanita-wanita yang menyerahkan 
diri dan bermohon agar beliau kawini. Memang ada yang menawarkan diri, 
tetapi Nabi saw. menolaknya secara halus. Ada juga ulama yang berpendapat 
sebaliknya Mereka menguatkan pendapatnya dengan hadits “Aisyah ra. 
yang menyatakan bahwa: “Aku tadinya cemburu terhadap wanita-wanita 
.yang menghibahkan diri kepada Rasul saw. Aku berkata: Apakah seorang 
wanita tidak malu menyerahkan diri kepada seorang lelaki. Demikian kataku 
hingga turun firman Allah: ‘Engkau boleh menangguhkan (menggauli) siapa 
yang engkau kehendaki di antara mereka (istri-istrimu) dan (boleh pula) menggauli 
siapa yang engkau kehendaki.” Nah, ketika itu aku berkata kepada Nabi saw.: 
“Aku tidak berpendapat selain bahwa Tuhanmu -— selalu bersegera 
memenuhi keinginanmu” (HR. Muslim). “Aisyah juga berkata Khaulat binti 
Hakim adalah salah seorang yang menghibahkan dirinya kepada Nabi (HR. 
Bukhari). 

Firman-Nya: ( ua A òg y MW aal) kehdlishatan laka min dfini al- 
mu minin| banya khusus bagimu, bukan untuk semua orang mukmin, rnerupakan 
penegasan bahwa hal tersebut hanya khusus buat Nabi Muhammad saw. 
Bahkan melakukan akad nikah dengan menggunakan kata hibah pun tidak 
dibenarkan oleh ulama-ulama kecuali ulama bermadzhab Abu Hanifah. 


Kelompok V ayat 50 Surah al-Ahzab (33) 





Tetapi seorang wanita bila menawarkan diri agar dikawini, maka bukanlah 
hal yang terlarang selama syarat dan rukun perkawinan terpenuhi. 

Firman-Nya: (115cang Ol (3! 3 Of) in ardda an-nabiyyu an yastankibaha/ 
kalau Nabi mau mengawininya, merupakan pilihan buat Nabi saw. 
Dibenarkannya pilihan tersebut bertujuan menghindarkan rasa tidak enak 
bagi Nabi saw. jika beliau enggan atau menolak. Karena tidaklah wajar 
menolak suatu hadiah, apalagi dari seorang yang menghibahkan diri. 
Bukankah dia dengan menghibahkan diri itu telah menghilangkan air 
mukanya, serta menunjukkan kebutuhan kepada perlindungan? Pada masa 
Jahiliah, seorang tidak boleh menolak tawaran hibah dari seorang wanita. 

Penggunaan kata (g) an-nabiyy bahkan penyebutannya dua kali 
dalam konteks perkawinan ini, bertujuan menekankan pengkhususan 
tersebut sekaligus mengisyaratkan bahwa penerimaan beliau — jika 
menerimanya — adalah terdorong oleh kedudukan beliau sebagai Nabi yang 
mengayomi umatnya. Di sisi lain mengisyaratkan pula bahwa kekhususan 
ini, disebabkan oleh kedudukan beliau sebagai manusia agung di sisi Allah, 
yang dianugerahi Allah keistimewaan sebagaimana dibebani pula tugas- 
tugas khusus yang tidak dibebankan kepada selain beliau. Beliau misalnya 
wajib melaksanakan shalat Tahajjud, Dhuha, dan Witir. Wajib juga 
membayar hutang umatnya yang meninggal dalam keadaan bangkrut. 
Diharamkan bagi beliau dan keluarga menerima sedekah dan zakat. Tidak 

. boleh juga membatalkan niat perang, atau memberi isyarat dengan mata, 
atau mengawini wanita yang enggan kawin dengan beliau. Dan masih banyak 
lainnya. Rujuklah ke Tafsir al-Qurthubi untuk mengetahui perinciannya. 

Kata ( g ) karaj/ kesempitan yang dimaksud adalah kesempitan 
apapun. Ini berkaitan dengan kedudukan Nabi saw. Allah pun menghilangkan 
baraj buat seluruh penganut agama Islam (baca al-Ma'idah [5]: 6 dan al- 
Hajj [22]: 78), tetapi posisi dan kondisi yang dialami setiap orang dapat 
berbeda-beda sehingga kesempitan dan keluasan pun dapat berbeda antara 
seorang dengan yang lain. Untuk itulah sehingga ada kemudahan bagi orang- 
orang tertentu yang tidak perlu diperoleh orang lain yang bukan dalam 
posisinya. 

Perlu diingat bahwa walaupun Allah swt. telah membenarkan buat 
Nabi sekian banyak kemudahan di atas, namun beliau tidak 
menggunakannya kecuali dalam batas-batas yang sangat wajar dan yang 
bertujuan mendukung misi dakwah beliau. 


Surah ab Ahzab (33) Kelompok V ayat 51 





` 
` 


AYAT 51 


2... Un tua o 7 040. 27 Pangan aan, L 8 40 RN 0 oA 
Tur W CIJE a Sakadi ag sê ya SIN GP sasa ry 
Na 83 aka Tag PE s £ Yao £ La EX T aitite 
g AE Eis o Co g O V9 ERI E O di NS aké 
ig el r z 4 AA ý + 

Enp KA GAE A OEG aK d G l 
‘Engkau boleh menangguhkan siapa yang engkau kehendaki di antara mereka dan 
menggauli siapa yang engkau kehendaki. Dan siapa saja yang engkau inginkan yang 
telah engkau tinggalkan maka tidak ada dosa bagimu. Itu adalah lebih dekat untuk 
menyenangkan hati mereka, dan mereka tidak merasa sedih dan semua rela dengan 


apa yang telah engkau beilan kepada mereka dan Allah mengetahui apa yang 
dalam hati kamu. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” 


Ayat yang lalu menguraikan beberapa keistimewaan dan kemudahan 
yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Muhammad saw. dan yang diakhiri 
dengan penegasan bahwa hal itu ditetapkan Allah “Supaya tidak ada atas 
dirimu kesempitan.” Nah, di sini dijabarkan sedikit dari kelapangan yang 
dianugerahkan-Nya itu dengan menyatakan bahwa: Engkau wahai Nabi 
Muhammad boleh menangguhkan giliran untuk menggauli siapa yang engkau 
kehendaki di antara mereka yakni istri-istrimu dan boleh juga menggauli siapa 
yang engkau kehendaki di antara mereka tanpa harus terikat dengan keadilan 
pergilirannya, sebagaimana yang diharuskan terhadap umatmu. Dan siapa 
saja dari istri-istrimu yang engkau inginkan untuk menggaulinya kembali yang 
tadinya telah engkau tinggalkan untuk tidak menggaulinya lalu engkau ingin 
— atas kehendak hatimu atau permintaan mereka — agar didahulukan 
gilirannya maka tidak ada dosa bagimu untuk memenuhi keinginan itu. Yang 
demikian ifx yakni kebebasan yang dianugerahkan Allah ini kepadamu dalam 
hal pergiliran dan pembagian itu adalah lebih dekat untuk menyenangkan hati 
mereka, karena mereka mengetahui bahwa hal tersebut adalah pengaturan 
Allah dan mereka tidak merasa sedih akibat penolakan atau ketidakhadiranmu 
bersama mereka dan semua yakni tidak satu pun yang tidak rela dengan apa 
yang telah engkau berikan kepada mereka baik nafkah atau hadiah, atau apapun 
yang lahir dan yang batin. Allah mengetahui apa yang dikandung hati mereka 
dan Allah mengetahui juga apa yang tersimpan dalam hati kamu. Dan adalah 
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun maka teladanilah sifat Allah itu. 


Kelompok V ayat 51 Surah al-Ahzab (33) 





Kata («7) turji terambil dari kata ( teji ) arja'a yakni menunda/ 
mengundurkan atau mengesampingkan. Sedang kata (38) tu wf terambil dari 
kata (31) dwd yaitu menggabung, mengembalikan ke tempat semula atau 
mendekatkan. Atas dasar pengertian kebahasaan ini, ulama berbeda pendapat 
tentang maksud ayat di atas. Sementara ulama berpendapat bahwa ayat ini 
berbicara tentang perceraian. Yakni engkau wahai Nabi Muhammad dapat 
menceraikan siapa yang engkau kehendaki dari istri-istrimu dan dapat juga 
mempertahankannya. Ada juga yang berpendapat bahwa ayat ini berbicara 
tentang wanita yang menghibahkan dirinya. Yakni engkau dapat menolak 
siapa yang menghibahkan dirinya dan dapat juga menerima dan 
mendekatkannya kepadamu. 

Apapun makna yang dipilih, yang jelas ayat di atas merupakan 
anugerah kemudahan kepada Nabi saw. dalam mengatur pergiliran 
kunjungan/tidur beliau dengan istri-istri beliau. 

Sekali lagi kendati Allah swt. memberi kebebasan kepada Rasul saw. 
untuk menentukan sendiri kebijaksanaannya menyangkut pembagian waktu 
bagi istri-istri beliau, tetapi beliau tetap mengaturnya secara adil dan 
bergiliran. “Aisyah ra. berkata: “Rasul saw. tetap meminta izin dari kami 
(istri-istrinya) bila beliau akan mengambil giliran yang bersangkutan, kendati 
setelah turunnya ayat ini” (HR. Bukhari). Dengan demikian, kalaupun ada 
yang mendapat keltbihan maka itu pada dasarnya adalah pemberian pemilik 
hak kepadanya, seperti halnya “Aisyah ra. yang mendapat giliran melebihi 
yang lain karena istri Nabi Saudah menyerahkan haknya untuk “Aisyah ra. 

Salah satu doa Rasul dalam konteks istri-istri beliau adalah: “Ya Allah, 
inilah yang dapat kulakukan dalam batas kemampuanku (menyangkut 
keadilan terhadap istri), maka janganlah tuntut aku menyangkut apa yang 
di luar kemampuanku dan yang berada dalam wewenang-Mu” (yakni yang 
berkaitan dengan kecenderungan hati) HR. Abu Daud, dan an-Nasi'i 
melalui “Aisyah ra. 

Kata (ear) palfm terambil dari akar kata (ee) Lim yang maksudnya 
adalah tidak tergesa-gesa. Ada beberapa hal yang harus terpenuhi agar 
seseorang dapat menyandang sifat ini. Yang pertama adalah pengetahuan, 
karena bisa saja ketidaktergesa-gesaan itu lahir dari ketidaktahuan atau 
keraguannya, dan bila demikian ia tidak dapat dinamai Lalim, walaupun ia 
tidak tergesa-gesa. Kedua, kemampuan menjatuhkan sanksi, karena bisa 
juga ia menunda jatuhnya sanksi akibat ketidakmampuannya. Ketiga, 
penyandangnya Bijaksana yakni mampu menempatkan setiap kasus pada 


Surah al-Ahzab (33) Kelompok V ayat 52 





` 


tempat yang semestinya, antara lain mengetahui sampai batas mana setiap 
kasus ditangguhkan. 

Perlu dicatat bahwa sifat ini, tidak berarti tidak dijatuhkannya sanksi 
— karena ia tidak sama dengan sifat Pemaaf atau Pengampun. Sanksi di 
sini hanya ditunda dengan harapan, kiranya yang bersalah dapat 
memperbaiki diri, meminta maaf atau penundaannya itu untuk menutup 
dalih-dalih sı pembangkang. 

Allah yang menyandang sifat a-flalim, menurut Imam al-Ghazali, 
adalah: “Dia yang menyaksikan kedurhakaan para pendurhaka, melihat 
pembangkangan mereka, tetapi kemarahan tidak mengundangnya bertindak, 
tidak juga Dia disentuh oleh kemurkaan atau didorong untuk bergegas 
menjatuhkan sanksi —“padahal Dia amat mampu dan kuasa.” Manusia 
hendaknya mampu meneladani sifat Allah, lebih-lebih bagi suami istri, demi 
langgengnya kehidupan rumah tangga. 


AYAT 52 


Ba. 3 ale AA 


P a 
A JA Ag Ani Lp dh J3 
TAHAN Pasai 9 


“Tidak palal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu. Dan tidak (pula) 
mengganti mereka dengan istri-istri (yang lain), meskipun kecantikannya menarik 
hatimu kecuali apa yang menjadi milikmu. Dan adalah Allah atas segala sesuatu 
Maha Pengawas.” 


Setelah memberi kelonggaran di atas, Allah menutup persoalan 
pernikahan Nabi Muhammad dengan menyatakan bahwa: Tidak halal bagimu 
wahai Nabi Muhammad mengawini perempuan-perempuan sesudah yang kini 
hidup bersamamu yakni yang sembilan wanita //x. Karena mereka telah 
menyatakan cinta dan kesiapannya untuk hidup bersamamu walau dalam 
kesederhanaan. Selanjutnya agar tidak dipahami bahwa yang terlarang hanya 
melebihi jumlah sembilan itu, maka ayat di atas melanjutkan: Dan tidak 
boleh pula menceraikannya lalu mengganti mereka dengan istri-istri yang lain, 
meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali apa yang menjadi milikmu yakni 
perempuan yang merupakan hamba sahaya. Dan adalah Allah atas segala 
sesuatu Maha Pengawas. 


Kelompok V ayat 52 Surah al-Ahzab (33) 





Firman-Nya: ( zì ao g diy oi Y3 ) wa Jd an tabaddala bibinna min 
awdj| tidak (pula) mengganti mereka dengan istri-istri (yang lain), dipahami oleh 
sementara orang sebagai larangan mempertukarkan istri antar dua orang 
suami. Al-Ourthubi mengemukakan pendapat sementara ulama serta riwayat 
dari ad-Daraguthni bahwa Abu Hurairah ra. menyatakan bahwa pada masa 
Jahiliah pergantian tersebut adalah dengan ucapan seorang suami kepada 
pria lain bahwa: “Tukarkanlah istrimu kepadaku dan aku pun menukarkan 
istriku kepadamu, nanti kutambahkan sesuatu untukmu”, lalu turunlah ayat 
ini. Pendapat yang disinggung oleh al-Ourthubi dan ditampiknya ini, 
sungguh tidak tepat karena cara hubungan seperti ini sama sekali tidak 
dikenal pada masa Jahiliah. Lebih buruk lagi pendapat itu, jika dikatakan 
larangan tersebut ditujukan kepada Nabi. Sungguh jauh dari kesopanan 
siapa pun yang berpendapat demikian. 

Firman-Nya: ( Ig thsi J4) walau a'jabaka bhusnuhunna| meskipun 
kecantikannya menarik hatimu merupakan salah satu dalil tentang bolehnya 
memandang calon istri. Karena tentu saja tidak mungkin timbul kekaguman 
dan ketertarikan hati kalau hanya melihat sekali lihat. Atas dasar ini pula 
Rasul saw. menasihati sahabatnya al-Mughirah Ibn Syu'bah agar melihat 
terlebih dahulu calon istrinya karena itu menurut Nabi saw. “lebih 
mendukung kelanggengan perkawinan.” Penulis tambahkan bahwa untuk 
masa kini kelanggengan perkawinan ditentukan pula oleh persesuaian sifat 
. dan tingkat pendidikan serta kecenderungan masing-masing. Karena itu, 
berkenalan sebelum perkawinan dalam batas-batas terhormat dapat 
dijadikan penjabaran dari tujuan mehhat yang dinyatakan Nabi itu. Pendapat 
ini jauh lebih baik daripada pendapat Daud azh-Zhahiri yang membolehkan 
calon suami melihat seluruh tubuh calon istrinya. Di sisi lain, kalau 
kelanggengan itu yang didambakan, maka tentu saja, “melihat” yang 
dimaksud, bukan saja menjadi hak calon suami, tetapi juga calon istri. 

Kata ( Wi, ) ragiban, yang akar katanya terdiri dari huruf-huruf ra, 
gaf dan bd', makna dasarnya adalah tampil tegak lurus untuk memelihara sesuatu. 
Pengawas adalah ragib, karena Dia tampil memperhatikan dan mengawasi 
untuk memelihara yang diawasi. 

Allah yang bersifat Ragib, adalah Dia yang mengawasi, atau yang 
menyaksikan, atau mengamati dari saat ke saat, makhluk-Nya. Demikian tiga 
makna yang dikemukakan al-Gurthubi. Allah Ragib terhadap segala sesuatu. 
Mengawasi, menyaksikan dan mengamati segala yang dilihat dengan 


Surah al-Ahzab (33) Kelompok V ayat 53 





pandangan-Nya, segala yang didengar dengan pendengaran-Nya, serta segala 
yang wujud dengan ilmu-Nya. 

Imam Ghazali mengartikan Ragib sebagai Yang Maha Mengetahui lagi 
Maha memelihara. Tulisnya: “Siapa yang memelihara sesuatu dan tidak lengah 
terhadapnya, memperhatikannya dengan perhatian bersinambung, yang 
menjadikan yang disaksikan bila dilarang melakukan sesuatu tidak akan 
melakukannya, maka siapa yang demikian itu halnya dinamai Raqib. Karena 
itu sifat ini berkaitan erat dengan ilmu serta pemeliharaan, tetapi dati sisi 
bahwa hal tersebut terlaksana secara bersinambung.” 

Perlu pula ditambahkan bahwa pengawasan ini, bukan bertujuan 
mencari kesalahan atau menjerumuskan yang diawasi, tetapi justru 
sebaliknya. Perhatikan Tembali makna Ragib dari segi bahasa! 

Ayat-ayat al-Qur'an yang menampilkan sifat Allah ini, memberi kesan 
pengawasan yang mengandung makna pemeliharaan, demi kebaikan yang 
diawasi, sejalan dengan makna kebahasaan yang dikemukakan di atas. 


AYAT 53 

ape b ato IS Opi IIA Dep a Saad gu 

| add Gonta Yg Ngga Dab S aiii pi S3 SL bu 

ag Sah ya AA IN Pad Ar 

Gg aliy pS Aa ab RSI otaa sr A Ca Apt 

I S a aak ga RT LSS Of Y a Uya) Sy ol ng 
KOP Labs ali ts DS 


.. 


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi 
kecuali bila kamu diizinkan untuk (datang) ke hidangan dengan tidak menunggu- 
nunggu waktu masaknya, tetapi jika kamu diundang, maka masuklah dan bila 
kamu selesai makan bertebaranlah tanpa asyik memperpanjang percakapan. 
Sesungguhnya itu mengganggu Nabi lalu dia malu kepada kamu dan Allah tidak 
malu menyangkut kebenaran. Apabila kamu meminta sesuatu kepada mereka maka 
mintalah dari belakang tabir. Itu lebih suci bagi bati kamu dan hati mereka. Dan 
tidak ada wujudnya kamu menyakiti Rasulullah dan tidak (pula) mengawini istri- 


Kelompok V ayat 53 Surah al-Ahzdb (33) 





istrinya untuk selama-lamanya sesudahnya. Sesungguhnya itu di sisi Allah adalah 
amat besar.” 


Setelah ayat-ayat yang lalu berbicara tentang istri Nabi — yang boleh 
dan tidak boleh dikawini, serta pengaturannya yang berkaitan dengan pribadi 
Nabi saw., kini ayat-ayat di atas menetapkan peraturan yang berkaitan 
dengan kaum muslimin dalam hubungan mereka dengan rumah tangga Nabi 
saw. Ayat di atas menyatakan: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan yakni diundang oleh 
yang berwenang untuk datang ke hidangan dengan tidak tinggal berlama-lama 
menunggu-nunggu waktu masaknya makanan yang akan dihidangkan, tetapi jika 
kamu diundang oleh yang berhak waka masuklah berdasar undangan itu serta 
tepat waktu dan bila kamu selesai makan dan minum, bertebaranlah keluar 
menuju tempat lain sesuka kamu zanpa duduk lebih lama dan asyik 
memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itx yakni berlama- 
lama di rumah Nabi mengganggu Nabi, sehingga beliau bermaksud meminta 
kamu pulang /a/u dia yakni Nabi Muhammad malu kepada kamu untuk 
menyuruh kamu ke luar, dan Allah tidak malu yakni tidak ada yang dapat 
menghalangi-Nya menegur kamu menyangkut kebenaran. 

Setelah memberi tuntunan menyangkut kehadiran memenuhi 
undangan than rumah, kini dijelaskan bagaimana seharusnya sikap seseorang 
bila ada satu keperluan di rumah Rasul. Ayat di atas melanjutkan, apabila 
` kamu meminta sesuatu kepada mereka yakni istri-istri Nabi itu, maka mintalah 
dari belakang tabir yang menutupi kamu dan mereka. Cara yang demikian itu 
lebih suci bagi hati kamu dan hati mereka sehingga tidak gampang dimasuki 
oleh gangguan setan. Dan tidak ada wujudnya yakni tidak boleh sama sekali 
kamu menyakiti hati Rasulullah yang selama ini demikian besar jasanya dengan 
membimbing dan mengajar kamu dan tidak pula mengawini di masa datang 
istri-istrinya untuk. selama-lamanya sesudahnya yakni sesudah beliau wafat. 
Sesungguhnya perbuatan fx yakni menyakiti hati Nabi dan mengawini istri 
beliau sesudah wafatnya Nabi saw. Di sisi Allah adalah amat besar dosanya. 

Ayat ini mengandung dua tuntunan pokok. Pertama menyangkut etika 
mengunjungi Nabi (rumah) dan kedua menyangkut hijab. Bagian pertama 
ayat ini menurut sahabat Nabi saw, Anas Ibn Malik ra., turun berkaitan 
dengan perkawinan Nabi saw. dengan Zainab binti Jahesy. Ketika itu Nabi 
menyiapkan makanan untuk para undangan. Namun setelah mereka makan, 
sebagian undangan — dalam riwayat ini dikatakan tiga orang — masih tetap 





Surah al-Ahzab (33) Kelompok V ayat 53 


duduk berbincang-bincang. Nabi saw. masuk ke kamar “Aisyah lalu keluar, 
dengan harapan para tamu yang masih tinggal itu telah pulang, tetapi belum 
juga, maka beliau masuk lagi ke kamar istri yang lain, demikian seterusnya, 
silih berganti masuk dan keluar ke kamar-kamar semua istri beliau. Akhirnya 
mereka keluar juga setelah sekian lama Rasul saw menanti. Anas Ibn Malik 
yang menuturkan kisah ini berkata: “Maka aku menyampaikan hal tersebut 
kepada Nabi saw Maka beliau masuk. Aku pun ketika itu akan masuk 
tetapi telah dipasang hijab antara aku dengan beliau, lalu turunlah ayat ini” 
(HR. Bukhari melalui Anas Ibn Malik). 

Dalam riwayat lain sahabat Nabi saw. Anas Ibn Malik menyatakan 
bahwa Sayyidina Umar ra. mengusulkan kepada Nabi saw. bahwa: “Wahai 
Rasul, orang baik dag tidak baik masuk ke rumahmu, apakah tidak 
sebaiknya engkau memerintahkan Ummahdt al-Mu 'minin (istri-istri Nabi) 
memasang ijab?” Maka turunlah ayat ini memerintah penggunaan tabir. 
Kedua riwayat di atas tidak harus dipertentangkan. Bisa saja Sayyidina 
Umar mengusulkannya beberapa saat sebelum terjadinya undangan Nabi 
merayakan perkawinan beliau dengan Zainab ra. itu. 

Firman-Nya: (06) op P6 y$ plab J!) 14 tha amin ghaira ndghirin indhul 
kecuali bila kamu diizinkan untuk (datang) ke hidangan, berkedudukan sebagai 
penjelasan larangan masuk dalam keadaan “kamu diiginkan untuk (datang) 
ke hidangan”, yakni tidak masuk kecuali ada undangan makan. Ini bukan 
berarti tidak boleh masuk kecuah bila ada undangan makan. Tetapi itu 
adalah salah satu contoh. Dalam praktik sebelum dan sesudah turunnya 
ayat ini, sekian banyak sahabat Nabi saw. yang datang berkunjung — baik 
untuk makan maupun selainnya — tetapi setelah mendapat izin dari Rasul 
saw. Dengan menggabung sebab #27! yang menggambarkan keterlambatan 
pulang setelah makan, dengan teks ayat yang menggambarkan kedatangan 
terlalu cepat sebelum tibanya waktu makan atau katakanlah sebelum “jam 
undangan”, maka ayat ini mengajarkan umat Islam untuk datang tepat waktu 
dalam memenuhi undangan. Jangan terlambat datang sehingga menjadikan 
orang lain yang tepat waktu menanti, dan jangan juga terlalu cepat sehingga 
mengganggu tuan rumah. Di sisi lain, jangan lambat kembali, karena ini 
pun mengganggu tuan rumah. Prinsip ini tentu saja tidak hanya terbatas 
pada undangan makan, tetapi dalam segala hal. 

Al-Biga'i menafsirkan kata ('gke48Y 1yale cai! keilt) ya ayyuhd al-ladzena 
dmani Id tadkhulii pada ayat ini dengan: Wahai orang-orang yang mengaku 
beriman, buktikanlah kebenaran imanmu dengan tidak masuk walau 





Kelompok V ayat 53 Surah al-Ahzab (33) 


beramai-ramai apalagi sendirian. Ini menurutnya karena almukminiin pasti 
telah memenuhi etika ini, sehingga yang perlu diberi tuntunan adalah orang 
yang belum mantap imannya yakni al-ladgzina dmanh itu. 

Kata (05& ) yudzana pada mulanya berarti diizinkan, sedang kata 
( 5 ) akum yang menyertainya menjadikan kata itu berarti “diundang 
ke”. Dengan demikian penggalan ayat ini mengisyaratkan dua hal, yang 
pertama adanya undangan, dan kedua adanya izin. Ini berarti yang diundang 
harus memperhatikan kapan dia diizinkan datang. Tidak sekadar dengan 
adanya undangan, lalu dia datang seenaknya. 

Kata ( Cewilime ) musta'nisina terambil dari kata (et) uns yakni 
kesenangan/ keasyikan. Patton kata yang digunakan ayat ini menggambarkan 
upaya dari yang bersangkytan untuk memperoleh sebanyak mungkin 
kesenangan dalam percakapan mereka dengan orang lain. Ini berarti 
bersenang-senang dan asyik dalam percakapan tidak terlarang, jika itu tidak 
terlalu lama sehingga tidak menyita waktu tuan rumah atau tamu lainnya. 

Firman-Nya: (pzesb 13) fa idgd thu'imtum| apabila kamu telah selesai 
makan mengisyaratkan bahwa undangan tersebut hanya untuk makan pada 
waktu itu. Dengan demikian tidaklah dibenarkan para tamu mengambil 
sesuatu dan membawanya pulang, baik untuk dia makan pada waktu yang 
lain, maupun untuk dia berikan kepada orang lain — tanpa izin tuan rumah. 

Kata (dy it) fantasyirii/ bertebaranlah yakni keluarlah merupakan 
perintah wajib. Menghadiri undangan sifatnya sunnah, meminta izin sifatnya 
wajib, dan berlama-lama sehingga mengganggu hukumnya haram, karena 
itu, perintah ini merupakan perintah wajib. 

Ayat ini menunjukkan betapa luhur akhlak Nabi Muhammad saw. 
Beliau malu mengusir tamu, kendati kehadiran mereka mengganggu beliau. 
Sebenarnya jika para tamu itu mengerti, cukuplah mereka melihat Nabi 
berdiri dan keluar masuk ke kamar-kamar — cukuplah hal tersebut sebagai 
isyarat agar mereka pulang. 

Rujuklah ke ayat 36 surah ini untuk memahami lebih banyak tentang 
makna («SI USU) 74 kdna lakum. 

Al-Ourthubi menyebutkan bahwa larangan mengawini istri Nabi saw. 
pada ayat di atas lahir karena ada ucapan seorang munafik yang berkata 
bahwa: “Kalau Muhammad meninggal maka saya akan kawini “Aisyah.” 
Riwayat lain mengatakan bahwa yang mengucapkan adalah seorang 
mukmin, dan ketika turun ayat ini dia bertaubat, lalu melaksanakan ibadah 
haji dengan berjalan kaki. 





z Surah al-Ahzab (33) Kelompok V ayat 54-55 


AYAT 54 ` 


KAL Ula a JK E Al D pad i AD a o 


“Jika kamu melahirkan sesuatri atau menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah 
terhadap segala sesuatu Maha Mengetahui.” 


Boleh jadi seorang bermaksud menyakiti, tetapi dia tidak mampu, 
boleh jadi juga dia melakukan sesuatu yang maksudnya baik, tetapi ternyata 
buruk dan menyakitkan, atau dia menampakkan kebaikan padahal hatinya 
buruk, maka bagi semua pihak Allah mengingatkan bahwa: Jika kamu 
melahirkan sesuatu, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan sehingga 
nampak di alam nyata Suu kamu menyembunyikannya di dalam hati kamu, 
maka sesungguhnya Allah mengetahuinya karena Dia terhadap segala sesuatu 
Maha Mengetahui. 


AYAT 55 


-0f 


ING Gel EEI bpr I e al y YG gil aa PI 


og 


Kura AI Gi saa wu Lg Get YG LA 
4003 aa su 
| “Tidak ada dosa atas mereka (berjumpa tanpa tabir) dengan bapak-bapak mereka, 


anak-anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara 
laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara mereka yang perempuan, perempuan- 
perempuan mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki, dan bertakwalah kamu 


kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.” 


Ayat yang lalu menetapkan perlunya tabir agar tidak terjadi pertemuan 
langsung antara istri-istri Nabi dengan kaum pria. Ayat di atas mengecualikan 
ketentuan tersebut terhadap sekian banyak orang dengan menyatakan: Tidak 
ada dosa atas mereka yakni atas istri-istri Nabi untuk berjumpa tanpa tabir 
dengan bapak-bapak mereka, dan demikian juga anak-anak laki-laki mereka 
baik anak kandung maupun yang disusukan, saudara laki-laki mereka, anak 
laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara mereka yang 
perempuan, perempuan-perempuan mereka yakni kaum muslimat — baik keluarga 


Kelompok V ayat 56 Surah al-Ahzab (33) 





maupun bukan, dan hamba sahaya yang mereka miliki, dan bertakwalah yakni 
pertahankan dan tingkatkanlah hai istri-istri Nabi ketakwaan kamu kepada 
Allah. Sesungguhnya Allah senantiasa Maha Menyaksikan segala sesuatu. 

Ayat di atas tidak menyebut saudara bapak dan saudara ibu. Mereka 
dinilai sebagai bapak dan ibu. Al-Qur'an pun menamai Azar yang 
merupakan paman Nabi Ibrahim as. sebagai ayahnya (baca OS. al-An am 
(6): 74). Al-Our'an juga merekam dan membenarkan ucapan anak-anak 
Nabi Ya'gub as. yang menamai Isma'il as. sebagai bapak Nabi Ya'gub putra 
Ishag itu, padahal Isma'il as. adalah saudara Ishag as., yakni pamannya 
(baca OS. al-Baqarah [2]: 133). 

Kata (4g) syahid yang menjadi sifat Allah — sejalan dengan sifat 
Alim/ Maha Mengetahui, dengan kekhususan tersendiri. Allah Maha 
Mengetahui yang gaib dan yang nyata. Yang gaib adalah yang tersembunyi, 
sedang syahadah adalah antonim yang gaib, yakni yang nyata. Maka jika Allah 
dengan sifat Alm mengetahui yang gaib dan nyata, maka dengan sifat a/l- 
Khabir Dia mengetahui yang gaib dan hal-hal yang bersifat batiniah. Sedang 
asy-Syahid adalah pengetahuan-Nya menyangkut hal-hal nyata. Demikian 
tulis al-Ghazali. 


AYAT 56 
e 2 - p -< e 8 2, p s3 
iyeka aki Ngko Nga Gg NANG Ladi AE O gitar AIA, AI OI 
KOP Lead 


“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai 
orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuknya dan bersalamlah yang 
sempurna.” 


Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah terhadap kaum muslimin 
berkaitan dengan Nabi Muhammad saw. dan istri-istri beliau, demikian juga 
keistimewaan dan kemudahan yang Allah anugerahkan kepada beliau semua 
itu disebabkan karena agungnya pribadi Nabi Muhammad saw. Itulah yang 
dikesankan oleh penempatan ayat di atas setelah ketentuan yang lalu dan 
sebelum pernyataan tentang siksa yang menanti mereka yang menyakiti 
Nabi. Sungguh kita tidak dapat membayangkan betapa tinggi kedudukan 
Nabi itu dan betapa cinta Allah kepada beliau. 











RI 

“314 

Sana 

Sesim Surah al-Ahzab (33) Kelompok V ayat 56 
R 

Ayat dan perintah Allah ini sungguh unik. Tidak ada satu perintah 
pun yang diperintahkan Allah — yang sebelum memerintahkannya — Yang 
Maha Kuasa itu menyampaikan bahwa Dia pun melakukan, bahkan telah 
melakukan apa yang diperintahkannya itu — tidak ada satu yang demikian 
— kecuali shalawat kepada Nabi Muhammad saw. 

Ayat ini bagaikan menyatakan: Sesungguhnya Allah Yang Maha Agung 
lagi Maha Kuasa bahkan menghimpun segala sifat terpuji, dan demikian 
pula malaikat-malaikat-Nya yang merupakan makhluk-makhluk suci, sangat 
cinta dan kagum kepada Nabi Muhammad saw, karena itu mereka, yakni 
Allah swt. bersama semua malaikat, terus-menetus bershalawat untuk Nabi, 
yakni Allah melimpahkan rahmat dan aneka anugerah dan malaikat 
bermohon kiranya dipertinggi lagi derajat dan dicurahkan maghfirah atas 
Nabi Muhammad saw yang merupakan makhluk Allah yang termulia dan 
yang paling banyak jasanya kepada umat manusia dalam memperkenalkan 
Allah dan jalan lurus menuju kebahagiaan. Karena itu hai orang-orang yang 
beriman, bershalawatlah kamu semua untuknya yakni mohonlah kepada Allah 
kiranya shalawat pun lebih dicurahkan lagi kepada beliau, dan di samping 
itu hai orang-orang beriman hindarkanlah dari beliau segala aib dan 
kekurangan serta sebut-sebutlah keistimewaan dan jasa beliau dan bersalamlah 
yakni ucapkanlah salam penghormatan kepada beliau yang sempurna lagi 
penuhi tuntunan beliau. 

erintah Allah kepada orang-orang beriman ini, setelah sebelumnya 
menyatakan diri-Nya dan para malaikat bershalawat adalah untuk 
menggambarkan bahwa penghuni langit dari para malaikat mengagungkan 
Nabi Muhammad saw., maka hendaknya kaum muslimin yang merupakan 
penghuni bumi mengagungkan beliau pula. 

Ayat ini menunjukkan bahwa seseorang bukan saja dituntut untuk 
tidak merendahkan Nabi Muhammad saw., tetapi lebih dati itu, dia dituntut 
untuk mengagungkan beliau dan mengakui jasa-jasanya, karena kalau kita 
tidak mampu mengakui dan memberi penghormatan kepada para tokoh, 
maka kepada siapa lagi penghormatan itu kita berikan? Kalau kita enggan 
memberi hak-hak manusia agung, maka mungkinkah kita bersedia memberi 
hak orang-orang kecil? Karena jasa dan pengorbanan Rasul, serta atas dasat 
pemberian hak penghormatan itulah sehingga Allah swt. mencurahkan 
rahmat dan para malaikat memohonkan maghfirah untuk beliau serta 
menganjurkan umat Islam untuk menyampaikan shalawat dan salam 
sejahtera kepada Nabi Muhammad dan segenap keluarga beliau. 


Kelompok V ayat 56 Surah al-Ahzab (33) 





Jangan duga bahwa perintah Allah ini tidak diamalkan oleh Rasul 
saw, walaupun ini berkaitan dengan diri beliau. Putri yang paling mirip 
wajahnya dengan beliau lagi paling dicintai beliau menginformasikan bahwa 
Rasulullah saw. apabila masuk ke masjid, beliau bershalawat dan bersalam 
sambil berucap, “Ya Allah, ampunilah dosaku dan bukalah bagiku pintu- 
pintu anugerah-Mu.” (HR. at-Tirmidzi). 

Kata (| ska) shalli dalam ayat ini terambil dari kata (3Y.p) shaldh yang 
bermakna juga menyebut-nyebut yang baik serta ucapan-ucapan yang mengundang 
kebajikan, dan tentu saja doa dan curahan rahmat merupakan sebagian 
maknanya. Sedang kata (| sakan) sallimh terambil dari kata (8Ytw) saldm yang 
terambil dari akar kata yang terdiri dari tiga huruf Sin, 4m dan Mim. Makna 
dasar dari kata yang terangkai dari huruf-huruf ini adalah /uput dari 
kekurangan, kerusakan dan aib. Dari sini kata selamat, diucapkan misalnya 
bila terjadi hal yang tidak diinginkan, namun tidak mengakibatkan 
kekurangan atau kecelakaan. Sa/4m atau damai semacam ini adalah damai 
pasif. Ada juga damai positif. Ketika Anda mengucapkan selamat kepada 
seseorang yang sukses dalam usahanya, maka ucapan itu adalah cermin 
dari keselamatan positif. 

Imam Bukhari, Muslim dan lain-lain meriwayatkan bahwa sahabat 
Nabi, Ka'ab Ibn “Ujrah berkata: Ketika turunnya ayat ini di atas, kami 
bertanya kepada Nabi saw.: “Wahai Rasul, kami telah mengetahui salam, 
maka bagaimanakah shalawat untukmu?” Beliau bersabda: Ucapkanlah: 
. “Allahumma Shalli “Ala Mukammad Wa Ala Ali Muhammad, Kama Shallaita 
Ala Ibrahim Wa Ala Ali I brahim, Innaka Hamldum Majid. Allahumma Barik 
Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Kama Barakta Aid Ibrahim Wa Ala 
Ali 1 brahtm, Innaka Hamidum Majid.” 

Ulama-ulama membahas hukum melaksanakan perintah Ilahi ini. 
Minimal, semua ulama menyatakan bahwa semakin banyak shalawat 
semakin baik. Dalam konteks ini Nabi saw. bersabda: “Siapa yang 
bershalawat kepadaku satu shalawat, malaikat terus-menerus bershalawat 
kepadanya selama malaikat itu bershalawat kepadaku. Maka silahkanlah 
memilih, persedikit atau perbanyaklah” (HR. Ahmad dan Ibn Majah melalui 
“Amir Ibn Rabi'ah). 

Ulama berbeda pendapat tentang hukum bershalawat. Ada yang 
berpendapat wajib setiap disebut nama beliau, ada yang berpendapat 
sunnah. Ada lagi yang mewajibkan sekali seumur hidup. Imam Syafi'i 
berpendapat bahwa shalawat wajib setiap melakukan shalat, saat 


Surah al-Ahzab (33) Kelompok V ayat 56 





bertasyahhud. Dan dengan demikian, tidak sah salat jika tidak mengucapkan 
shalawat, bahkan menurut sementara ulama, walau penyebabnya adalah 
lupa. 

Shalawat minimal adalah Allahumma Shalli Ala Muhammad, tetapi 
sebaiknya minimal yang bernilai baik seperti yang diajarkan Nabi di atas. 
Yakni termasuk bershalawat untuk keluarga beliau. 

Ada juga riwayat yang menyatakan bahwa beliau bertanya kepada 
para sahabatnya: “Tahukah kalian siapa yang kikir?” Mereka menjawab: 
“Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.” Beliau menjawab: “Dia adalah 
yang bershalawat kepadaku tanpa menyebut keluargaku.” 

Menurut Ibn “Asyur, dia tidak menemukan referensi yang menyatakan 
bahwa para sahabat Nabi Muhammad saw., selalu bershalawat setiap 
mendengar nama Nabi disebut, tidak juga menulisnya ketika menulis nama 
beliau. Mereka hanya bershalawat bila mereka teringat salah satu hal yang 
berkaitan dengan beliau. Tetapi tulis ulama itu lebih jauh: “Penulisan nama 
Nabi pada mukaddimah buku-buku dikenal pada masa Harun ar-Rasyid. 
Ini ditulis oleh Ibn al-Atsir dalam bukunya a/Kgmi/ tahun 181 H, juga oleh 
al-Oadhu Iyadh dalam bukunya asy-Syifa. Tidak dapat disangkal bahwa sejak 
abad IV Hijriah, nama Nabi Muhammad saw. selalu diikuti oleh shalawat 
dalam buku-buku Tafsir dan Hadits. Rupanya yang menetapkan tradisi ini 
adalah,ulama hadits. An-Nawawi menganjurkan menulis kata Azza Wa 
Jalla, atau Ta'la atau Subhdnahu Wa Ta'ala dan semacamnya setelah menulis 
lafaz “Allah” dan demikian juga shalla Allah 'alaihi wa sallam setelah menulis 
nama Nabi. An-Nawawi menganjurkan agar tidak mempersingkat tulisannya 
atau sekadar melambangkannya, bahkan kalaupun dia menyalin dari satu 
buku yang tidak mencantumkannya, maka sebaiknya penyalin 
mencantumkan. “Seseorang hendaknya jangan bosan mengulanginya, siapa 
yang mengabaikan hal ini, maka dia telah luput meraih kebajikan yang 
banyak.” Begitu tulis an-Nawawi dalam mukaddimah Shahih Muslim 
sebagaimana dikutip oleh Ibn “Asyur. 

Penulis penah mendapat beberapa surat dan pertanyaan lisan yang 
intinya mengadu bahwa sementara non muslim sering berkata: Bagaimana 
seorang muslim akan memperoleh keselamatan kalau Nabinya saja masih 
minta didoakan selamat melalui ketika shalat dan dengan bershalawat? 

Penulis menjawab bahwa banyak dan panjang jawaban yang dapat 
diberikan menyangkut pertanyaan ini. Pertama sekali perlu diingat bahwa 
sejak dini Allah telah menegaskan kepada beliau melalui wahyu yang 










317; 
Dan 


kesebelas, yakni QS. adh-Dhuha (93): 5, bahwa: “Dan pasti kelak Kami akan 
menganugerahkan kepadamu (aneka anugerah) sampai engkau benar-benar puas.” 
Jika demikian, keliru yang menduga bahwa Nabi Muhammad saw. belum 


memperoleh jaminan keselamatan. Bahkan sekian banyak sahabat beliau 


Kelompok V ayat 56 Surah al-Ahzab (33) 


pun dikenal sebagai g/-Mubasysyarin bi al-Jannati orang-orang yang telah 
digembirakan sebagai penghuni surga. Di sisi lain terdapat puluhan ayat al- 
Ouran yang menyampaikan janji-janji Allah yang pasti terhadap siapa pun 
yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. 

Selanjutnya harus disadari oleh siapa pun bahwa umat Islam 
mempercayai keesaan Allah yang sangat murni, dan menyadari sepenuhnya 
bahwa Allah Maha Kuasa, anugerah-Nya tidak terbatas atau bertepi. Di 
sisi lain, umat Islam juga,percaya bahwa makhluk apapun dan betapapun 
tinggi derajat dan kedudukannya, mantap iman dan ketakwaannya, ia tetap 
adalah makhluk yang membutuhkan Allah swt. Kedua hal di atas jelas 
berbeda dengan kepercayaan agama lain, apalagi kepercayaan Kristen yang 
meyakini Nabi “Isa as. bukan saja sebagai Nabi dan Rasul, tetapi juga “tuhan 
anak” yang konon diturunkan-Nya ke bumi untuk membawa keselamatan. 
Karena dalam ajaran Islam — seperti dikemukakan di atas — Allah Maha 
Kaya dan anugerah-Nya tidak terbatas, sedang Nabi Muhammad saw. 
walaupun Nabi dan utusan Allah, tetap saja adalah makhluk Allah yang 
juga membutuhkan rahmat-Nya. Kendati beliau telah mendapat jaminan 
surga dan aneka anugerah, namun berapa banyak pun yang beliau telah 

dan akan peroleh, itu semua baru sekelumit dari apa yang dimiliki Allah 
swt. Dengan demikian sungguh wajar jika beliau tetap bermohon dan kita 
pun diperintah oleh Allah agar memohonkan untuk beliau. 

Di sisi lain perlu diingat apa yang penulis kemukakan di atas bahwa 
keselamatan bukan hanya keterhindaran dari bencana, yang demikian ini 
adalah keselamatan pasif. Selain ini ada keselamatan aktif, berupa perolehan 
anugerah. Bukankah kita juga mengucapkan selamat bagi yang memperoleh 
kedudukan, lulus ujian dan sebagainya, bukan hanya kepada yang terhindar 
dari marabahaya? 

Berdoa dan memohon keselamatan dan kesejahteraan kepada Nabi 
Muhammad saw. juga bertujuan sebagai pengajaran agar kita pandai 
berterima kasih kepada yang telah berjasa mengantar kita menuju ke pintu 
gerbang kebahagiaan dunia dan akhirat, sekaligus ia merupakan peringatan 
buat setiap orang agar tidak mengandalkan amal kebajikan yang telah 
dilakukannya, karena jangankan manusia biasa, manusia teragung pun yakni 





Surah al-Ahzab (33) Kelompok V ayat 57-58 


Nabi Muhammad saw. tidak masuk ke surga karena amal beliau, tetapi 
“Semata-mata karena rahmat Allah”, begitu sabda beliau. Seseorang yang 
merasa puas dan yakin akan memperoleh keselamatan, tidak akan 
meningkatkan upayanya, bahkan boleh jadi lengah, padahal Allah 
menjanjikan akan menambah nikmat dan anugerah-Nya terhadap siapa pun 
yang telah diberi-Nya anugerah (baca QS. Ibrahim [14]: 7). 


AYAT 57-58 
Kaga WAE rai aa bag KAN a ail ad yang ad Said DN 
3 aa 6 . a å a 
Vig MASA ih Nga NA gka SAN ajali OE aliy CoV D 
Keng Bea 


“Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah melaknat 
mereka di dunia dan di akhirat, dan menyediakan bagi mereka siksa yang 
menghinakan. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat 
tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul 
kebohongan dan dosa yang nyata.” 


Setelah ayat-ayat yang lalu melarang menyakiti hati Nabi saw. dan 
ayat sebelum ini memerintahkan bershalawat kepada beliau, kini melalui 
ayat di atas, ditegaskan ancaman bagi mereka yang mengganggu dan 
menyakiti beliau. Allah berfirman: Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti 
yakni bersikap, atau berucap atau melakukan hal-hal yang mengandung 
makna pelecehan terhadap Allah dan Rasul-Nya, maka Allah melaknat mereka 
yakni menjauhkannya dari rahmat dan kasih sayang-Nya di dunia dan di 
akhirat, dan menyediakan bagi mereka siksa yang menghinakan. 

Orang-orang mukmin adalah pengikut-pengikut Nabi yang mencintai 
beliau serta yang beliau cintai, maka menyakiti orang mukmin berarti pula 
menyakiti Rasul saw. Karena itu ayat di atas melanjutkan bahwa: Dan orang- 
orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat yang sempurna imannya 
apalagi tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah 
memikul kebohongan yang melampaui batas dan dosa yang nyata. 

Sebenarnya tidak ada satu pun yang dapat “menyakiti Allah,” karena 
itu penggabungan nama Allah dan Rasul saw. pada ayat di atas, bertujuan 
menggambarkan bahwa menyakiti hati Rasul saw. mengundang murka Allah. 





Kelompok V ayat 59 Surah al-Ahzab (33) 


Di sisi lain, penggabungan itu mengisyaratkan bahwa menghina Rasul saw. 
dipersamakan Allah dengan menghina diri-Nya, dan dengan demikian yang 
akan membalas adalah Allah sendiri sebagai terbaca di atas. 

Kata (1 yymsS1) #ktasabi) terambil dari kata («.—S ) kasaba yang digunakan 
a-Our'an untuk menunjuk perbuatan manusia yang disengaja. Patron kata 
iktasabii digunakan untuk menunjuk perbuatan buruk. Rujuklah ke OS. al- 
Bagarah (2): 286. Perlu dicatat bahwa penyebutan kata itu di sini, bukanlah 
berarti bahwa jika seorang mukmin melakukan satu perbuatan buruk maka 
ia boleh dihina atau dilecehkan apalagi diganggu. 

Kata (' glow!) ihtamalii terambil dari kata (J3) Jamal yakni memikul. 
Penambahan huruf 44'— sebagaimana pada kata iktasab# — menunjuk adanya 
kesungguhan, serta usahawekstra. Maksudnya mereka membebani diri 
mereka dengan suatu beban yang mestinya mereka tidak perlu pikul, tetapi 
karena mereka melakukan penghinaan dan gangguan itu, maka terpaksalah 
mereka memikulnya dan itu terlaksana dengan susah payah. 


AYAT 59 
En ê ore - ə - a s = 2. Aee A -o É -3j ra. 
CA La PE Tiki Ca jadi sig Ig UN Bi gih 
2 2 E i ia b 33 a ” 7 0 eg 5 ” 
EAP ur pu a 
“Hai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita- 
wanita orang-orang mukmin agar mereka mengulurkan atas diri mereka jilbab mereka. 


Itu menjadikan mereka lebih mudah dikenal, sehingga mereka tidak diganggu. Dan 
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 


Setelah ayat-ayat yang lalu melarang siapa pun mengganggu dan 
menyakiti Nabi saw. bersama kaum mukminin dan mukminat, kini secara 
khusus kepada kaum mukminat — bermula dari istri Nabi Muhammad saw. 
— diperintahkan untuk menghindari sebab-sebab yang dapat menimbulkan 
penghinaan dan pelecehan. 

Sebelum turunnya ayat ini, cara berpakaian wanita merdeka atau 
budak, yang baik-baik atau yang kurang sopan hampir dapat dikatakan 
sama. Karena itu lelaki usil sering kali mengganggu wanita-wanita khususnya 
yang mereka ketahui atau duga sebagai hamba sahaya. Untuk 
menghindarkan gangguan tersebut, serta menampakkan keterhormatan 
wanita muslimah ayat di atas turun menyatakan: Hai Nabi Muhammad 






A A 
po 
“ir 


Surah al-Ahzab (33) Kelompok Y ayat 59 


katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita 
keluarga orang-orang mukmin agar mereka mengulurkan alas diri mereka yakni ke 
seluruh tubuh mereka jilbab mereka. Yang demikian itu menjadikan mereka 
lebih mudah dikenal sebagai wanita-wanita terhormat atau sebagai wanita- 
wanita muslimah, atau sebagai wanita-wanita merdeka sehingga dengan 
demikian mereka tidak diganggu. Dan Allah senantiasa Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang. 

Kalimat: (cw ss) ns4? a-mu'minin diterjemahkan oleh tim 
Departemen Agama dengan 1517i-istri orang mukmin. Penulis lebih cenderung 
menerjemahkannya dengan wanila-wanita orang-orang mukmin sehingga ayat 
ini mencakup juga gadis-gadis semua orang mukmin bahkan keluarga mereka 
semuanya. $h 

Kata (yeee) 'alaihinna) di atas mereka mengesankan bahwa seluruh 
badan mereka tertutupi oleh pakaian. Nabi saw. mengecualikan wajah dan 
telapak tangan atau dan beberapa bagian lain dari tubuh wanita (baca OS. 
an-Nur (24): 31), dan penjelasan Nabi itulah yang menjadi penafsiran ayat 
ini. 

Kata (We) “bab diperselisihkan maknanya oleh ulama. Al-Bigai 
menyebut beberapa pendapat. Antara lain, baju yang longgar atau kerudung 
penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung 
yang dipAkainya, atau semua pakaian yang menutupi wanita. Semua 
pendapat ini menurut al-Biga'i dapat merupakan makna kata tersebut. 
Kalau yang dimaksud dengannya adalah baju, maka ia adalah menutupi 
tangan dan kakinya, kalau kerudung, maka perintah mengulurkannya adalah 
menutup wajah dan lehernya. Kalau maknanya pakaian yang menutupi baju, 
maka perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar sehingga 
menutupi semua badan dan pakaian. 

Thabathaba'1 memahami kata i/h4b dalam arti pakaian yang menutupi 
seluruh badan atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah wanita. 

Ibn “Asyir memahami kata zi/bdb dalam arti pakaian yang lebih kecil 
dari jubah tetapi lebih besar dari kerudung atau penutup wajah. Ini diletakkan 
wanita di atas kepala dan terulur kedua sisi kerudung itu melalui pipi hingga 
ke seluruh bahu dan belakangnya. Ibn “Asyar menambahkan bahwa model 
jilbab bisa bermacam-macam sesuai perbedaan keadaan (selera) wanita dan 
yang diarahkan oleh adat kebiasaan. Tetapi tujuan yang dikehendaki ayat 
ini adalah “..menjadikan mereka lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak 
diganggu.” 


r 





Kelompok V ayat 60-62 Surah al-Ahzab (33) 


Kata (3-4) tudni terambil darti kata ( u» ) dand yang berarti dekat dan 
menurut Ibn ‘Åsyûr yang dimaksud di sini adalah memakai atau meletakkan. 

Ayat di atas tidak memerintahkan wanita muslimah memakai jilbab, 
karena agaknya ketika itu sebagian mereka telah memakainya, hanya saja 
cara memakainya belum mendukung apa yang dikehendaki ayat ini. Kesan 
ini diperoleh dari redaksi ayat di atas yang menyatakan jilbab mereka dan 
yang diperintahkan adalah “Hendaklah mereka mengulurkannya”. Ini berarti 
mereka telah memakai jilbdh tetapi belum lagi mengulurkannya. Nah, 
terhadap mereka yang telah memakai jilbab, tentu lebih-lebih lagi yang belum 
memakainya, Allah berfirman: “Hendakalah mereka mengulurkan jilbabnya.” 

Firman-Nya: ( Les j |j piè AN OS) wa kana Allah #bafiiran rakima| Allah 
Maha Pengampun lagi Maha, Penyayang dipahamai oleh Ibn “Asyiir sebagai 
isyarat tentang pengampunan Allah atas kesalahan mereka yang mengganggu 
sebelum turunnya petunjuk ini. Sedang al-Biga'i memahaminya sebagai 
isyarat tentang pengampunan Allah kepada wanita-wanita mukminah yang 
pada masa itu belum memakai jilbab — sebelum turunnya ayat ini. Dapat 
juga dikatakan bahwa kalimat itu sebagai isyarat bahwa mengampuni wanita- 
wanita masa kini yang pernah terbuka auratnya, apabila mereka segera 
menutupnya atau memakai jilbab, atau Allah mengampuni mereka yang 
tidak sepenuhnya melaksanakan tuntunan Allah dan Nabi, selama mereka 
sadar akan kesalahannya dan berusaha sekuat tenaga untuk menyesuaikan 
diri dengan petunjuk-petunjuk-Nya. 


AYAT 60-62 
A yg Oo DA pa Gg AAN yA 
iy baek Iga CT Goals KUP SU Gd Us Ia 
tip dan Ka) aa 3 Ng Gadhi bali a GD Ai 


MN 


“Sesunggubnya jika tidak berhenti orang-orang munajik, dan orang-orang yang di 
dalam batinya ada penyakit dan orang-orang yang menyebarkan berita bohong di 
Madinah, niscaya Kami mendorong engkau terhadap mereka, kemudian mereka tidak 
menjadi tetanggamu melainkan sebentar. Mereka terkutuk di mana saja mereka 
dijumpai, mereka ditangkap dan dibunuh dengan sehebat-hebatnya. (Itulah) sunnah 
Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelum(mu) dan engkau 
sekali-kali tiada akan mendapati pada sunnah Allah sedikit perubahan pun.” 





Surah al-Ahzab (33) Kelompok V ayat 60-62 


Setelah memerintahkan kaum mukminat untuk menutup jalan-jalan 
yang dapat memungkinkan mereka diganggu dan dilecehkan oleh lelaki 
usil yang pada hakikatnya adalah mereka yang lemah iman dan munafik — 
atau bahkan kafir, ayat di atas memberi peringatan yang sangat keras kepada 
mereka. Allah berfirman: Sesungguhnya Kami Alah bersumpah, jika tidak 
berhenti orang-orang munafik yakni yang berpura-pura beriman tetapi hatinya 
kufur, dan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit yakni yang lemah 
imannya dan orang-orang yang menyebarkan berita bohong dan isu-isu negatif 
yang menyakitkan hati atau menakut-nakutkan masyarakat di Madinah, 
niscaya Kami mendorong engkau wahai Nabi Muhammad bersama kaum 
mukminin terhadap mereka yakni mengizinkanmu menyergap dan menguasai 
mereka secara penuh, kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu di Madinah 
melainkan dalam waktu yang sebentar, karena sesudah itu mereka akan mati 
atau dipaksa mengungsi dari Madinah. Jangan duga jika mereka 
meninggalkan Madinah mercka akan memperoleh kenyamanan dan 
keselamatan. Tidak! Mereka terkutuk dimaki dan dihina di mana saja mereka 
dijumpai, mereka ditangkap dan dibunuh dengan sehebat-hebatnya. Itulah sunnah 
Allah yakni kebiasaan dan hukum-hukum kemasyarakatan yang ditetapkan- 
Nya dan yang telah berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelum(mu), 
dan engkau wahai Nabi Muhammad dan siapa saja sekali-kali tiada akan 
mendapaki pada sunnah Allah sedikit perubahan pun. 

Kata (ò på> M) al-murjifiin terambil dari kata (—&r)) rajafa yang pada 
mulanya berarti goncang. Kata («ie jl) arjafa berarti membuat kegoncangan 
baik dalam bentuk perbuatan maupun berita. Yang dimaksud dengan al- 
murjifin adalah orang-orang yang menyebarkan isu negatif sehingga menggoncangkan 
masyarakat. Ini bisa dilakukan oleh beberapa tokoh munafik atau kafir, 
kemudian orang yang lemah iman dan munafik lainnya ikut menyebarkannya 
baik sengaja maupun karena kebodohan atau kelemahan imannya. Padahal 
jika dia mukmin, maka setiap berita penting yang didengarnya haruslah dia 
uji dan selidiki kebenarannya apalagi yang merugikan umat Islam dan yang 
bersumber dari orang fasik (baca QS. al-Hujurat (49): 6). 

Rujuklah ke QS. an-Nur [24]: 50 untuk memahami perbedaan antara 
mundfik dan orang yang di dalam hatinya ada penyakit. 

Kata ( 419 4d) la nughriyannaka terambil dari kata («s &1) aghrd yang 
berarti mendorong/ merayu. Biasanya kata ini memakai idiom ((4&) 'ald tetapi 
di sini dia menggunakan huruf b4' yang mengandung makna berdempetan, 
dan yang mengesankan kelengketan sehingga tidak dapat berpisah. Atas 


Kelompok V ayat 60-62 Surah al-Ahzab (33) 





dasar ini al-Biga'i dan banyak ulama lain memahami kata tersebut dalam 
arti penguasaan sehingga yang bersangkutan terpaksa mengikuti kemana dan 
apa saja yang akan diperlakukan atasnya oleh yang terdorong merayunya. 
Yakni dia terkuasai sehingga terpaksa menyerah dan tak dapat berbuat 
apa-apa. Ini dijelaskan oleh lanjut ayat yakni mereka terkutuk ditangkap dan 
dibunuh dengan sehebat-hebatnya. 

Rupanya orang-orang munafik dan yang lemah itu benar-benar takut 
terhadap ancaman ayat ini, sehingga tidak tercatat dalam sejarah Nabi 
Muhammad saw. adanya seorang munafik yang terbunuh. 

Penempatan ancaman ayat di atas setelah bimbingan kepada wanita- 
wanita agar berpenampilan terhormat, mengisyaratkan betapa besar peranan 
perempuan dalam lahiffiya keusilan pria. Seandainya mereka keluar rumah 
secara terhormat, maka paling tidak sebagian besar dari yang usil tidak 
akan berani melakukan pelecehan atas mereka. Rujuklah OS. an-Nur f24J: 
2 untuk memperoleh kesan tambahan menyangkut hal ini. 

Kata (&iw ) sunnah antara lain berati kebiasaan. Sunnatullah adalah 
kebiasaan-kebiasaan Allah dalam memperlakukan masyarakat. Dalam al- 
Our'an kata sunnatulldh dan yang semakna denganya seperti sunnatunå, sunnah 
a-awwalin terulang sebanyak tiga belas kali. Kesemuanya berbicara dalam 
konteks kemasyarakatan. Perlu diingat bahwa apa yang dinamai hukum- 
hukum alam pun adalah kebiasaan-kebiasaan yang dialami manusia, dan 
dari ikhtisar pukul rata statistik tentang kebiasaan-kebiasaan itu, para pakar 
merumuskan hukum-hukum alam. Kebiasaan itu dinyatakan Allah sebagai 
tdak beralih (OS. al-Isra” (17): 77) dan tidak pula berubah (OS. al-Fath (48): 
23 dan ayat di atas). Karena sifatnya demikian, maka ia dapat dinamai juga 
“Hukum-hukum Kemasyarakatan” atau ketetapan-ketetapan Allah 
menyangkut situasi masyarakat. 


KELOMPOK YI 


(AYAT 63 - 73) 





AYAT 63-65 m 

OS ECN Jal Waja Gy all aie Gile uf J BEN é cai yg 

TI ed Gale KUP Taat kn del Ga ga a) rp up 
Kop hal y, 83 Ò yiri 


Orang bertanya kepadamu tentang hari Kiamat. Katakanlah: “Sesungguhnya 
pengetahuan tentang hari hal itu hanya di sisi Allah.” Dan apakah yang menjadikan 
engkau mengetahui? Boleh jadi hari berbangkit itu dekat waktunya. Sesungguhnya 
Allah mengutuk orang-orang kafir dan telah menyediakan bagi mereka api yang 
menyala-nyala. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya; mereka tidak memperoleh 
pelindung dan tidak pula penolong. 


Ayat yang lalu mengancam kaum munafik dengan siksa yang pedih 
di dunia. Di akhirat pun mereka akan mendapatkannya. Ini mengundang 
pertanyaan tentang akhirat, baik dari kaum mukminin, yang bertanya serius, 
dan kaum musyrikin atau munafik yang bertanya memperolokkannya. Ayat 
di atas menyatakan: Orang bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang 
hari Kiamat. Katakanlah: “Sesungguhnya pengetahuan tentang hari hal itu hanya di 
sisi Allah.” Dan apakah yang menjadikan engkau wahai Nabi Muhammad 
mengetahui tentang kedatangannya? Engkau tidak akan tahu, apalagi selain 
engkau. Bersiap-siaplah menghadapinya karena boleh jadi hari berbangkit itu 
sudah dekat waktunya. 

Ketahuilah juga bahwa sesungguhnya di hari Kiamat nanti — selain di 
dunia ini — Allah mengutuk orang-orang kafir yang menolak tuntunan Allah 


324 


Kelompok VI ayat 63-65 Surah al-Ahzab (33) 





dan Rasul-Nya serta mengingkari keesaan dan keniscayaan kiamat dan Allah 
telah menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala di neraka yang bertingkat- 
tingkat kepedihannya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesaat pun 
mereka tidak memperoleh walau satu pelindung dan tidak pula satu penolong. 

Banyak orang yang bertanya kepada Nabi saw. tentang waktu 
kedatangan kiamat. Yang terbanyak bertanya adalah kaum musyrikin yang 
ragu dan dengan pertanyaan yang mengandung ejekan serta penolakan 
keniscayaannya. Memang ada juga di antara kaum mukmin bertanya tentang 
masa kedatangannya, tetapi bukan karena tidak percaya. Diriwayatkan 
bahwa ada seorang yang bertanya kepada Nabi Muhammad saw.: “Kapankah 
datangnya kiamat?” Nabi balik bertanya: “Apakah yang engkau persiapkan 
untuknya?” Dia mełjawab: “Demi Allah wahai Rasul, aku tidak 
mempersiapkan untuknya banyak shalat, dan tidak juga (banyak) puasa. 
Tetapi aku mencintai Allah dan Rasul-Nya. Maka Nabi saw. bersabda: 
“Engkau akan bersama siapa yang engkau cintai” (HR. Bukhari dan Muslim 
melalui Anas). Kebanyakan kaum mukminin yang bertanya tentang hari 
Kiamat, adalah karena terdorong oleh rasa ingin tahu tentang yang gaib 
baik menyangkut kenikmatan ukhrawi maupun siksa-Nya. 

Orang-orang Yahudi juga bertanya tentang hari Kiamat, tetapi pada 
umumnya dengan tujuan menguji Nabi saw. dan mencari-cari kesalahan 
beliau. Agaknya yang dimaksud dengan pertanyaan di atas adalah tentang 
masa kedatangannya. Lanjutan ayat di atas mengesankan bahwa yang 
bertanya adalah orang-orang kafir dengan tujuan mengejek atau menguji, 
sebab seandainya pertanyaan tersebut hanya didorong oleh rasa ingin tahu 
— dari siapa pun — maka tidaklah pada tempatnya ayat 64 menyatakan 
bahwa: “Sesungguhnya Allah mengutuk orang-orang kafir” dan seterusnya. 

Firman-Nya: (bed 03 Asu Ja ) la'alid as-sG'ata takinu gariban ada 
juga ulama yang memahaminya dalam arti boleh jadi kiamat itu sudah dekat 
boleh jadi juga masih jauh, engkau wahai Nabi sama sekali tidak 
mengetahuinya. 

Selanjutnya rujuklah ke OS. al-A'raf (7): 167. 

Sementara ulama berpendapat bahwa kalimat ( Hu jas tag) wa md yudrika 
yang menggunakan bentuk kata kerja mudhdri /masa kini dan datang 
digunakan al-Qur'an untuk sesuatu yang sama sekali dan kapan pun tidak 
dapat diketahui walau oleh Nabi Muhammad saw., dalam hal ini adalah 
kedatangan kiamat, sedang kalimat ( 4 pi b D wa md adraka yang berbentuk 
madbi (kata kerja masa lampau) digunakan untuk hal-hal yang sangat sulit 


Surah al-Ahzab (33) Kelompok VI ayat 66-68 





dijangkau, namun pada akhirnya Allah swt. menyampaikannya kepada Rasul 
saw. 

Thabathaba'i membedakan antara ( W4) waliyyan yang penulis 
terjemahkan pelindung dengan (1 sai) nashiran/ penolong, bahwa pelindung adalah 
siapa yang menangani semua aspek persoalan tanpa adanya keterlibatan 
dari yang dilindungi, sedang nashir hanya berfungsi menolong, sehingga 
mengharuskan adanya pula upaya dari yang ditolong. 

Yang dimaksud dengan kutukan Allah pada ayat 64 adalah kutukan 
pada hari Kiamat berbarengan dengan siksa neraka, sedang kutukan yang 
dimaksud pada ayat 61 yang lalu adalah kutukan duniawi yang dibarengi 
dengan pembunuhan dan aneka siksaan yang mereka alami. 

MA 


AYAT 66-68 
Enp yi abi, a ab WAN Oji JON d A a 
A E 2 8... a 2 2 
iao mipis Gi EWP A II Sr LI Cab UI 3 
KAP IS Ul at, Abal Tya 


Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka. Mereka berkata: 
“Alangkah baiknya, andaikata kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul” 
Dan mereka berkata: “ Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati pemimpin- 
pemimpin dan pembesar-pembesar kami, maka mereka menyesatkan kami dari jalan. 
Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka siksa dua kali lipat dan kutuklah mereka 
dengan kutukan yang besar.” 


Setelah ayat yang lalu menegaskan siksa yang menanti orang-orang 
kafir, ayat-ayat di atas melukiskan sekelumut dari siksa itu serta ucapan 
mereka ketika itu. Ayat di atas bagaikan menyatakan: Pada hari mereka 
berada di neraka itu yakni ketika muka mereka dibolak-balikkan secara keras 
dan beberapa kali — seperti halnya sate yang dibakar — tetapi ini dalam api 
neraka. Pada saat itu, mereka senantiasa menyesal dan berkata: “Alangkah 
baiknya, andaikata kami sewaktu hidup di dunia taat kepada Allah Yang Maha 
Esa dan taat pula kepada Rasul. Seandainya kami taat, pastilah kami tidak 
tersiksa.” Dan disamping itu mereka berkata juga: “ Tuhan kami, sesungguhnya 
kami telah menaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, yang ternyata 
sangat sesat maka karena mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar, 


Kelompok VI ayat 66-68 Surah al-Ahzab (33) 





maka wahai Tuhan kami, kami bermohon kepada-Mu timpakanlah kepada 
mereka siksa dua kali lipat sekali karena kesesatan mereka dan di kali lain ` 
karena mereka menyesatkan kami dan kutuklah mereka dengan kutukan yang 
besar.” 

Kata ( ia ) tugallabu terambil dari kata («8 ) galaba yang berarti 
membalik. Patron kata yang digunakan ayat ini mengandung makna 
pembalikan yang berulang dan dengan keras, sedang bentuk kata kerja masa 
kini yang digunakannya menunjukkan kesinambungan siksa itu. Bahwa yang 
dibalikkan adalah wajah mereka, karena wajah adalah lambang kehormatan 
seseorang. Di sisi lain pada wajah terdapat bagian-bagian tubuh manusia 
yang sangat peka. 

Pengulangan kata ( tabi ) atha 'nâ/ kami taat pada ayat di atas — sekali 
kepada Allah dan sekali kepada Rasul — dipahami sebagai penegasan tentang 
kedurhakaan mereka. Begitu kesan al-Biga'i. Dapat juga dikatakan bahwa 
itu mengisyaratkan pengakuan tentang dua macam kedurhakaan mereka. 
Ketika menafsirkan OS. an-Nisa” (4J: 59 penulis mengemukakan pendapat 
para pakar berkaitan dengan adanya ayat yang memerintahkan taat kepada 
Allah dan Rasul tanpa pengulangan kata /aatilah dan ada pula dengan 
pengulangannya. Di sana penulis mengemukakan penjelasan sementara 
pakar al-Qur'an yang menyatakan apabila perintah taat kepada Allah dan 
Rasul-Nya gigabung dengan menyebut hanya sekali perintah taat, maka 
hal itu mengisyaratkan bahwa ketaatan yang dimaksud adalah ketaatan 
yang diperintahkan Allah swt., baik yang diperintahkan-Nya secara langsung 
dalam al-Qur'an, maupun perintah-Nya yang dijelaskan oleh Rasul melalui 
hadits-hadits beliau. Adapun bila perintah taat diulangi, maka di situ Rasul 
saw. memiliki wewenang serta hak untuk ditaati walaupun tidak ada dasarnya 
dari al-Gur'an. Itu sebabnya pada OS. an-Nisa” (4J: 59 perintah taat kepada 
ulil amri tidak disertai dengan kata /aatilah karena mereka tidak memiliki 
hak untuk ditaati bila ketaatan kepada mereka bertentangan dengan ketaatan 
kepada Allah swt. atau Rasul saw. 

Al-Biga'i memperoleh kesan dari dipanjangkan kata (Y se'p!) ar-Rasii/d 
bahwa itu menunjukkan bahwa mereka sering kali merasa nikmat menyebut 
nama itu dan bahwa kebesaran dan keagungan Rasul sungguh tidak dapat 
dilukiskan. 

Kata (tyslw ) sddatand ada juga yang membacanya ( twlstw ) sdditind. 
Kata sadat adalah bentuk jamak dari kata (85tw ) sddah. Sedang kata sadah 
adalah bentuk jamak dari sayyid. Lengan demikian, kata yang digunakan 


Surah al-Ahzab (33) Kelompok VI ayat 69 





ayat ini adalah bentuk jamak dari satu jamak. Kata tersebut terambil dari 
kata kerja ( 3g = ale) sdda-yasiid dan (Age ) sayyid yakni yang memiliki 
ketinggian. Kata s4d4t adalah orang-orang yang dihormati/para pemimpin ` 

Kata ( Ust ) kubard'and terambil dari kata ( sts8 ) kubard? yang 
merupakan bentuk jamak dari kata ( »$ ) kabir yang biasa diterjemahkan 
yang besar. Kata ini digunakan juga menunjuk tokoh yang paling dihormati 
dalam satu rumpun keluarga. Dengan demikian terdapat perbedaan antara 
kata sdditand dan kubara'and 


AYAT 69 

DG NB Wa KN TB Laga ie HET AP SIN Fa ah U 
S SAAD Lg dl Ai 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti Daun p 


mengganggu Mâså; maka Allah membersihkannya dari apa yang mereka katakan. 
Dan adalah dia di sisi Allah seorang yang terhormat.” 


Ketidaktaatan kaum musyrikin dan munafik kepada Rasul saw. antara 
lain tecermin pada ejekan terhadap perkawinan beliau dengan Zainab ra., 
padahal Rasul saw. telah menjelaskan bahwa perkawinan itu bertujuan 
membatalkan adat Jahiliah yang buruk menyangkut dampak adopsi. 

| Tuduhan mereka yang tidak sopan kepada Rasul saw. serta ucapan-ucapan 
yang menyakitkan hati itu serupa dengan tuduhan yang pernah ditujukan 
oleh Bani Isra'il kepada Nabi Musa as., karena itu ayat di atas berpesan: 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang dari 
Bani Isra'il yang mengganggu dan menyakiti hati M7s4 padahal beliau sama 
sekali jauh dari tuduhan dan ucapan-ucapan kamu itu, maka Allah 
membersihkannya dari apa yakni tuduhan-tuduhan yang mereka katakan. Dan 
adalah dia di sisi Allah merupakan seorang yang terhormat. 

Ada beberapa pendapat tentang tuduhan terhadap Nabi Misa as. 
itu. Dalam riwayat Muslim melalui Abu Hurairah dikatakan bahwa beliau 
dituduh tidak memiliki alat kelamin. Ada lagi yang menyatakan bahwa 
beliau dituduh berpenyakit kulit. Agaknya tidaklah tepat kita menetapkan 
satu gangguan tertentu yang menyakitkan hati Nabi Miisa as. karena 
gangguan Bani Isra'il terhadap beliau cukup banyak dan berulang-ulang. 
Ibn “Asyir mengarisbawahi bahwa tuduhan kepada Nabi Muhammad saw. 





Kelompok VI ayat 70-71 Surah al-Ahzab (33) 


tidak sampai kepada batas yang dituduhkan kepada Nabi Musa as., tidak 
ada juga sesuatu dari ucapan kaum musyrikin atau munafik yang berkaitan 
dengan Nabi Muhammad saw. yang perlu dibersihkan — sebagaimana halnya 
terhadap Nabi Misa as., dan karena itu — tulisnya — kalimat “..waka Allah 
membersihkannya dari apa yang mereka katakan” bukanlah dalam konteks 
mempersamakan Nabi Musa as. dengan Nabi Muhammad saw. 
Pengungkapannya di sini sebagai penjelasan tambahan dengan menggunakan 
kesempatan pembicaraan ayat di atas menyangkut gangguan kepada Nabi 
Musa as. 


AYAT 70-71 
SIK ASI makai KVAP Uas YA Ng dy ANU Nga Nga Gadi NGANG 
8 ye gor uga IT Soo ai a abu De 
gvi% baba? 53 38 MU dd ya yI aji ma ra) S3 Ah 
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan 
yang lepat, niscaya Allah memperbaiki bagi kamu amalan-amalan kamu dan mengampuni 


bagi kamu dosa-dosa kamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, 
maka sesungguhnya ia telah mendapat keberuntungan dengan keberuntungan besar.” 


Setelah melarang mengucapkan kebohongan dan tuduhan palsu, Allah 
memerintahkan lawannya, yakni ucapan yang benar dan mengena sasaran. 
Allah berfirman: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah yakni 

‘hindarkan diti kamu dari siksa Allah dengan jalan melaksanakan perintah- 
Nya sekuat kemampuan kamu dan menjauhi larangan-Nya dan ucapkanlah 
menyangkut Nabi Muhammad dan Zainab ra. bahkan dalam setiap ucapan 
kamu perkataan yang tepat. Jika kamu melakukan hal tersebut niscaya Allah 
memperbaiki dari saat ke saat bagi kamu amalan-amalan kamu dengan jalan 
mengilhami dan mempermudah buat kamu amal-amal yang tepat dan benar 
dan di samping itu — karena betapapun kamu berusaha, kamu tidak akan 
mampu menghindar dari dosa — maka Allah juga akan senantiasa mengilhami 
kamu pertaubatan sehingga Dia pun mengampuni bagi kamu dosa-dosa kamu. 
Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah 
mendapat keberuntungan dengan keberuntungan besar yakni ampunan dan surga Ilahi. 

Kata (lwa) sadidan, terdiri dari huruf sin dan d4/ yang menurut pakar 
bahasa, Ibn Faris, menunjuk kepada makna meruntuhkan sesuatu kemudian 
memperbaikinya. Ia juga berarti istigdmah/ konsistensi. Kata ini juga digunakan 


Surah al-Ahzab (33) Kelompok VI ayat 70-71 





untuk menunjuk kepada sasaran. Seorang yang menyampaikan sesuatu/ 
ucapan yang benar dan mengena tepat pada sasarannya, dilukiskan dengan 
kata ini. Dengan demikian kata sadidan dalam ayat di atas, tidak sekadar 
berarti benar, sebagaimana terjemahan sementara penerjemah, tetapi ia juga 
harus berarti tepat sasaran 

Dari kata (luyaw ) sadidan yang mengandung makna meruntuhkan 
sesuatu kemudian memperbaikinya, diperoleh pula petunjuk bahwa ucapan 
yang meruntuhkan — jika disampaikan — harus pula dalam saat yang sama 
memperbaikinya, dalam arti £ritik yang disampaikan hendaknya merupakan 
kritik yang membangun, atau dalam arti informasi yang disampaikan haruslah 
baik, benar dan mendidik. 

Thahir Ibn “Asyur menggarisbawahi kata ( J) qaul/ ucapan yang 
menurutnya merupakan '&atu pintu yang sangat luas baik yang berkaitan 
dengan kebajikan maupun keburukan. Sekian banyak hadits yang 
menekankan pentingnya memperhatikan /idah dan ucapan-ucapannya. 
“Manusia tidak disungkurkan wajahnya ke neraka kecuali akibat lidah 
mereka.” “Allah merahmati seseorang yang mengucapkan kata-kata yang 
baik sehingga dia memperoleh keberuntungan atau seseorang yang diam 
sehingga memperoleh keselamatan.” “Barang siapa yang percaya kepada 
Allah dan hari Kemudian, maka hendaklah dia berucap yang baik atau 
diam.” Demikian Ibn “Asyiir mengemukakan tiga hadits Nabi saw. dan yang 
selanjutnya menyatakan bahwa “perkataan yang tepat” mencakup sabda para 
nabi, ucapan para ulama dan para penutur hikmah. Membaca al-Qur'an 
'dan meriwayatkan hadits termasuk dalam hal ini. Demikian juga tasbih 
tahmid, adzan dan gamat. 

Dengan perkataan yang tepat — baik yang terucapkan dengan lidah 
dan didengar orang banyak, maupun yang tertulis sehingga terucapkan oleh 
diri sendiri dan orang lain ketika membacanya, maka akan tersebar luas 
informasi dan memberi pengaruh yang tidak kecil bagi jiwa dan pikiran 
manusia. Kalau ucapan itu baik, maka baik pula pengaruhnya, dan bila 
buruk maka buruk pula, dan karena itu ayat di atas menjadikan dampak 
dari perkataan yang tepat adalah perbaikan amal-amal. 

Thabathaba'i berpendapat bahwa dengan keterbiasaan seseorang 
mengucapkan kalimat-kalimat yang tepat, maka ia akan menjauh dari 
kebohongan, dan tidak juga mengucapkan kata-kata yang mengakibatkan 
keburukan atau yang tidak bermanfaat. Seseorang yang telah mantap sifat 
tersebut pada dirinya, maka perbuatan-perbuatannya pun akan terhindar 


Kelompok VI ayat 72-73 Surah al-Ahzdb (33) 





dari kebohongan dan keburukan, dan ini-berarti lahirnya amal-amal saleh 
dari yang bersangkutan. Ketika itu, ia akan menyadari betapa buruk amal- « 
amalnya yang pernah ia lakukan, sehingga ia menyesalinya dan penyesalan 
tersebut mendorong ia bertaubat, dan ini mengantar Allah memeliharanya 
serta menerima taubatnya. 


AYAT 72-73 
sikat, lang ol at Ja PN Nan! cé DI Kp Ui 
ah dh Colin KV aa Gaib DA bayi lan Ya 
Sta Gagah didi gig JS aiig as aig oig 
KTP Laga 13 sik AU OS 


‘Sesungguhnya Kami telah memaparkan amanat kepada langit, bumi dan gunung- 
gunung, lalu mereka enggan memikulnya dan mereka khawatir dan dipikullah oleh 
manusia. Sesungguhnya ia amat zalim dan amat bodoh, sehingga kesudahannya 
Allah menyiksa orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang 
musyrikin laki-laki dan perempuan; dan sehingga Allah menerima taubat orang- 
orang mukmjn laki-laki dan perempuan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang.” 


Ayat ini masih berhubungan erat dengan ayat yang lalu, karena ia 
bagaikan menyatakan: Dan barang siapa yang tidak taat kepada Allah dan 
Rasul, apalagi setelah menerima amanah, maka mereka itu mendapat 
kerugian yang besar. Sesungguhnya Kami telah memaparkan yakni menawarkan 
amanat yaitu tugas keagamaan Kepada langit, bumi dan gunung-gunung, agar 
mereka mau memikulnya lalu mereka semua enggan memikulnya karena takut 
bertanggung jawab dan mereka khawatir jangan sampai jika mereka 
menerimanya mereka mengkhianatinya, dan Kami menawarkannya kepada 
manusia lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia yakni manusia 
amat zalim karena tidak menunaikan amanat dan amat bodoh karena mau 
menerima amanat itu lalu mengkhianatinya, sehingga kesudahannya Allah 
menyiksa orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrikin 
laki-laki dan perempuan karena mereka termasuk manusia yang menerima 
amanat itu lalu menyia-nyiakannya, dan kendati demikian sebelum menyiksa, 


Surah al-Ahzbb (33) Kelompok VI ayat 72-73 





Allah membukakan pintu taubat bagi siapa pun sehingga Allah menerima taubat 
orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan yang memanfaatkan anugerah 
itu. Dan adalah Allah senantiasa Maha Pengampun lagi Maha Penyayang bagi 
siapa pun yang akan bertaubat. 

Kata (ke) 'aradhnd terambil dari kata ((?£) “aradha yakni 
memaparkan sesuatu kepada pihak lain agar dia memilih untuk menerima 
atau menolaknya. Ayat di atas mengemukakan satu ilustrasi tentang tawaran 
yang diberikan Allah kepada yang disebut oleh ayat ini. Tawaran tersebut 
bukanlah bersifat pemaksaan. Tentu saja siapa yang ditawari itu — dinilai 
oleh yang menawarkannya memiliki potensi untuk melaksanakannya. Atas 
dasar itu, sementara ulama menambahkan bahwa tawaran Allah kepada 
langit, bumi dan gunung-gunung itu, dan informasi-Nya bahwa mereka 
menolak, merupakan pertanda bahwa sebenarnya mereka semua bukanlah 
makhluk yang dapat memikul amanat itu. Di sisi lain penyerahan amanat 
itu — oleh Allah kepada manusia dan penerimaan makhluk ini, menunjukkan 
bahwa manusia memiliki potensi untuk menunaikannya dengan baik. Ini 
karena Allah tidak akan menyerahkannya bila Dia mengetahui ketiadaan 
potensi itu. Tidak ubahnya seperti seorang ayah yang akan tercela jika 
menyerahkan sebilah pisau kepada anak kecil, atau memerintahkan anak 
di bawah umur untuk mengemudi kendaraan. Sang ayah yang bijaksana 
baru ak4n menyerahkan hal tersebut atau menugaskan siapa yang 
diketahuinya memiliki potensi untuk melaksanakan amanat. 

Tujuan informasi ayat di atas tentang penolakan langit, bumi dan 
gunung adalah untuk menggambarkan betapa besar amanat itu, bukannya 
untuk menggambarkan betapa kecil dan remeh ciptaan-ciptaan Allah itu. 

Berbeda-beda pendapat ulama tentang yang dimaksud oleh ayat di 
atas dengan kata (HUYI) a-amdnah. Ada yang mempersempit sehingga 
menentukan kewajiban keagamaan tertentu, seperti rukun Islam, atau puasa 
dan mandi janabah saja, ada juga yang memperluasnya sehingga mencakup 
semua beban keagamaan. Ada lagi yang memahaminya dalam arti akal 
karena dengannya makhluk/manusia memikul tanggung jawab. 

Ibn “Asyur cenderung memahami kata amdnah pada ayat ini dalam 
arti hakiki yaitu apa yang diserahkan kepada seseorang untuk dipelihara 
dan ditunaikan sebaik mungkin, serta menghindari segala bentuk penyia- 
nyiaannya, baik secara sengaja maupun karena alpa dan lupa. Yang sengaja 
menyia-nyiakannya itulah yang ditunjuk oleh ayat di atas dengan kata (vb) 


Kelompok VI ayat 72-73 Surah al-Ahzab (33) 





dzaliman, sedang yang lengah dan alpa itulah yang dimaksud dengan kata 
(Ye ) jahflan. Demikian Ibn “Asyur. 

Thabathaba'i terlebih dahulu menyatakan bahwa apapun yang 
dimaksud dengan amanat, ia pada hakikatnya adalah sesuatu yang dititipkan 
kepada orang lain untuk dipelihara oleh yang dititipi dan yang kemudian 
dikembalikan kepada penitipnya. Ini berarti ada sesuatu yang dititipkan 
Allah kepada manusia dan yang harus dikembalikan kepada-Nya. 

Selanjutnya ulama beraliran Syi'ah itu menggarisbawahi firman-Nya: 
“Sehingga kesudahannya Allah menyiksa orang-orang munafik laki-laki dan 
perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan” dan menyatakan 
jika demikian, maka amanat adalah sesuatu yang menjadikan siapa yang 
ditugaskan memikulnya berpotensi menyandang sifat kemunafikan, 
kemusyrikan atau keimanan. Yakni para yang diserahi amanat itu berbeda- 
beda ada yang munafik, ada yang musyrik dan ada juga yang mukmin. 
Dengan demikian, pastilah amanat itu berkaitan dengan ajaran agama yang 
hag yang dengan memelihara atau mengabaikannya seseorang menyandang 
salah satu dari ketiga sifat di atas. 

Thabathaba'i mengajukan beberapa kemungkinan makna. Pertama, 
akidah yang benar serta pengakuan akan keesaan Allah. Kedua, kumpulan 
kepercayaan dan amal-amal ibadah atau dengan kata lain menerima 
perincian gjaran agama tanpa mengamalkannya. Ketiga, menerimanya disertai 
dengan pengamalan ajaran agama secara sempurna. Keempat, kesempurnaan 
| yang dicapai manusia karena keberhasilannya melaksanakan salah satu dari 
hal-hal di atas. 

Ulama ini kemudian menetapkan bahwa bukanlah kemungkinan 
pertama yang dimaksud di sini, karena langit, bumi dan gunung-gunung 
pun mengesakan Allah. Sehingga kalau itu maksudnya tentulah ayat di 
atas tidak menyatakan bahwa langit, bumi dan gunung-gunung enggan 
memikulnya. Bahwa langit, bumi dan gunung-gunung mengesakan Allah 
dipahami berdasar kepada firman-Nya dalam OS. al-Isra” (17): 33. 

Bukan juga kemungkinan kedua, yakni “Agama yang benar bersama 
perinciannya”, karena ayat di atas secara tegas menyatakan bahwa manusia, 
baik mukmin maupun kafir memikulnya, namun dalam kenyataan 
kebanyakan manusia yang tidak beriman tidak memikulnya bahkan tidak 
memiliki pengetahuan tentang hal itu, dan dengan demikian kemungkinan 
yang ketiga pun tertampik dan tidak mungkin merupakan maksud dari kata 
tersebut. 


Surah al-Ahzab (33) Kelompok VI ayat 72-73 





Tidak mungkin juga yang keempat yakni kesempurnaan yang 
dihasilkan oleh pelaksanaan ajaran agama dan pengetahuan tentang hal 
tersebut, karena kepercayaan yang haq dan pengetahuan tentang kewajiban- ` 
kewajiban keagamaan tidak mengakibatkan kemunafikan atau syirik, tidak 
juga keimanan, bahkan tidak juga kebahagiaan atau kesengsaraan. Yang 
dapat memberi pengaruh adalah konsistensi dalam akidah yang benat serta 
pengamalannya. 

Atas dasar analisis di atas, Thabathaba'i berkesimpulan bahwa tidak 
ada yang tersisa dari kemungkinan makna yang ada kecuali dengan 
menyatakan bahwa yang dimaksud dengan amanat itu adalah kesempurnaan 
yang dihasilkan oleh kepercayaan terhadap akidah yang benar, amal saleh, 
serta upaya menempuh jalan kesempurnaan dengan meningkatkan diri dari 
kerendahan materi nfenuju puncak keikhlasan yakni bahwa yang 
bersangkutkan dipilih oleh Allah untuk diri-Nya sendiri tanpa sedikit 
keterlibatan pihak lain pun, dan dengan demikian Allah yang mengatur 
segala urusannya, dan inilah yang merupakan “Wilayah Ilahiah”. Akhirnya 
Thabathaba'i menegaskan bahwa a/-Amdnah adalah Wilayah Ilahiah sedang 
penolakan langit, bumi dan gunung-gunung berarti adalah ketiadaan 
potensinya untuk itu, sedang penerimaannya adalah tersedianya potensi 
untuk memikulnya. Dan karena manusia yang berlaku aniaya dan bodoh, 
tidak menolak dan tidak pula khawatir memikulnya, maka jelaslah ada di 
antara mereka yang munafik atau musyrik, sedang yang memikulnya dengan 
baik maka itulah yang mukmin. Demikian lebih kurang Thabathabz'i. 

Ulama itu dalam komentarnya terhadap ayat di atas, berusaha juga 
menjawab pertanyaan yang menyatakan: “Mengapa Allah Yang Maha 
Bijaksana lagi Maha Mengetahui itu membebankan kepada manusia beban 
yang berat dan penting dan yang justru telah ditolak oleh makhluk-makhluk 
besar dan kuat seperti langit dan bumi padahal Allah telah mengetahui 
bahwa manusia adalah makhluk lemah, dan bahwa dia menerima amanat 
itu karena kezaliman dan kebodohannya, keangkuhan serta kelengahannya 
menyangkut dampak-dampak penerimaan itu? Ini serupa dengan membebani 
seorang yang tidak waras suatu tugas yang bersifat umum dan yang telah 
ditolak sebelumnya oleh orang-orang yang berakal sehat! 

Thabathaba'i menjawab bahwa kezaliman dan kebodohan walaupun 
keduanya merupakan sesuatu yang buruk dan mengundang kecaman 
terhadap pelakunya, tetapi keduanya itu juga merupakan sebab yang 
menjadikan seseorang dapat memikul amanat (beban Ilahiah) itu, karena 


Kelompok VI ayat 72-73 Surah al-Ahzab (33) 





sifat kezaliman dan kebodohan, hanya dapat disandang oleh siapa yang 
dapat menyandang sifat adil dan ilmu. Gunung misalnya tidak dapat dinamai 
gunung yang zalim atau yang bodoh, demikian juga langit. Amanah yang 
dimaksud ayat ini yakni wilayah Ilahiah atau kesempurnaan sifat “ubudiyyah 
hanya dapat diperoleh dengan pengetahuan tentang Allah serta amal saleh 
yang merupakan keadilan, sedang yang dapat menyandang kedua hal itu 
hanyalah makhluk yang berpotensi menyandang keduanya — dalam hal ini 
manusia. Dan manusia yang berpotensi menyandang keduanya itu, 
berpotensi pula menyandang lawan keduanya yakni kezaliman dan 
kebodohan. Ini berarti juga bahwa manusia menurut tabiatnya adalah 
galhman jahfilan. Demikian lebih kurang Thabathabz'i. 

Sayyid Guthub menifis bahwa langit, bumi dan gunung-gunung yang 
dipilih Allah untuk dibicarakan di sini dan yang merupakan makhluk- 
makhluk yang sangat besar itu di mana manusia hidup di dalam atau 
sekitarnya — sehingga terlihat sangat kecil — makhluk-makhluk itu mengenal 
Allah tanpa upaya dari mereka. Kesemuanya taat secara otomatis tanpa 
berpikir atau perantara. Mereka berjalan sesuai hukum-hukum yang 
ditetapkan Allah secara teratur tanpa berhenti walau sesaat pun, dan tanpa 
menyadari atau mempunyai pilihan menyangkut kerjanya itu. Semua tunduk 
kepada- Nya 1 namun merasa takut memikul amanat, amanat tanggung jawab, 
amanat kehendak, amanat pengetahuan diri, amanat upaya khusus dan itulah 
yang dipikul oleh manusia. Manusia yang mengenal Allah dengan 
pengetahuan dan perasaannya serta memamahi hukum-hukum-Nya dengan 
mempelajari dan memperhatikannya. Dia mengamalkan hukum-hukum itu 
melalui upaya dan kesungguhannya. Dia taat kepada Allah berdasar 
kehendak dan dorongan dirinya serta dengan melawan nafsunya yang 
mengajak kepada penyimpangan dan dia dalam setiap langkah-langkah itu 
adalah seorang yang berkehendak dan berpengetahuan. Dia memilih jalannya 
dan mengetahui ke mana dia diantar oleh jalan itu. Ini adalah amanah yang 
sangat besar yang dipikul oleh makhluk yang kecil badannya ini, sedikit 
kekuatannya lagi lemah kemampuannya serta terbatas umurnya dan 
diperebutkan oleh aneka syahwat, dorongan, kecenderungan serta 
keinginan-keinginan. Sungguh penerimaan amanat itu oleh manusia 
mengandung risiko yang besar. Dengan menerimanya maka ia telah memikul 
suatu beban tanggung jawab yang berat di atas pundaknya. Dan karena itu 
pula dia adalah ghaMman menganiaya dirinya dan jahflan tidak mengetahui 
kemampuannya, jika dibandingkan dengan besarnya tanggung jawab yang 


Surah al-Ahzdb (33) Kelompok VI ayat 72-73 





bersedia dipikulnya. Memang kalau dia dapat berhasil memikulnya dan 
bangkit melaksanakan apa yang dituntut oleh amanat itu, maka sungguh 
dia telah mencapai satu wagdm (peringkat) yang mulia, suatu kedudukan 
yang sangat unik di antara makhluk-makhluk Allah. Demikian lebih kurang 
Sayyid Outhub. 

Penawaran amanat itu, dipahami oleh banyak ulama dalam arti kiasan. 
Namun ada juga yang memahami makhluk yang disebut di atas, benar- 
benar ditawari amanat tersebut. Ada lagi yang memahaminya bahwa yang 
ditawari bukan langit, bumi dan gunung tetapi penghuni langit, bumi dan 
gunung (selain manusia). Agaknya pendapat pertamalah yang lebih kuat. 

Kata (Ol!) alinsdn ada yang memahaminya sebagai Adam, dan ada 
juga yang memahaminya, sebagai jenis manusia. Pendapat kedua ini lebih 
kuat. 

Awal surah ini memerintahkan Nabi saw. agar bertakwa, demikian 
juga secara umum pada akhirnya. Pada awal surah, Nabi juga diperintahkan 
agar tidak menaati kaum munafik dan para pendurhaka, dan di sini pada 
akhir surah, mereka itu diancam dengan siksa. Di sisi lain pada awal surah 
(ayat 5) disebutkan sifat pengampunan dan rahmat Allah, dan pada akhirnya 
disebut juga kedua sifat itu. Demikian bertemu awal surah ini dengan 
akhirnya. Wa Allah A'lam. 

, 


r 


Surah Saba' 


bh 
Surah ini terdiri dari 54 ayat, 
termasuk golongan surah-surah Makkiyyah. 
Surah ini dinamakan SABA’ 
yang berarti “Kaum Saba”, 
karena di dalamnya terdapat 
kisah kaum Saba’. 





SURAH SABA 


urah Saba” merupakan salah satu surah yang keseluruhan ayat- 
FS ayatnya turun sebelum Nabi Muhammad saw. berhijrah ke 

Madinah. Memang ada sementara ulama yang mengecualikan 
ayat 6, tetapi ini kurang tepat, karena pendapat itu hanya berdasar dugaan 
bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang diberi ilmu dalam firman-Nya 
itu adalah orang-orang Yahudi yang bermukim di Madinah, padahal kita 
tidak harus memahami kalimat tersebut demikian. Ia dapat dipahami dalam 
arti umum, mencakup semua yang memiliki pengetahuan yang benar atau 
arti khusus yakni kaum muslimin yang ketika turunnya ayat ini berada di 
Mekah. Bahkan kalaupun yang dimaksud dengan orang-orang yang diberi ilmu 
adalah orang-orang Yahudi, maka itu otomatis berarti ayat di atas turun di 
Madinah. 

Tema utama surah ini adalah tema pokok surah-surah Makkiyyah, 
yaitu pembatalan kepercayaan syirik dan pengukuhan akidah Tauhid. 
Demikian juga tentang keniscayaan kiamat. Dan dalam konteks itu 
dibuktikan keluasan pengetahuan Allah dan kebenaran Nabi Muhammad 
saw. Demikian lebih kurang Ibn “Asyir, Thabathabx'i dan banyak ulama 
lain. Al-Bigai pun menggarisbawahi demikian itu. Ulama ini — sebagaimana 
kebiasaannya mengaitkan nama surah dengan tujuan utamanya — menulis 
bahwa tujuan utama surah ini — telah disyaratkan oleh akhir surah yang 
lalu — yakni siksa dan ampunan pada hari Kemudian, setelah sebelumnya 


339 





Surah Saba' (34) 


menjelaskan bahwa ada yang bertanya tentang kedatangan hari Kiamat. 
Bahwa hari Kiamat pasti datang, karena hikmah menuntut kehadirannya, 
dan sebaliknya ketidakhadirannya bertentangan dengan hikmah dan 
menampakkan adanya kezaliman. Kisah Saba' yang diuraikan surah ini 
sejalan dengan tujuan utama surah ini, karena itu ia dinamai Surah Saba”. 
Demikian al-Biga'i. 

Namun demikian perlu dicatat bahwa menurut Ibn “Asyur, penamaan 
surah ini dengan nama Saba” tidak dia temukan dalam riwayat sahabat- 
sahabat Nabi saw. tetapi populer di dalam kalangan buku-buku Sunnah 
dan Tafsir. 

Surah ini merupakan surah ke 56 dari segi perurutan turunnya surah- 
surah al-Our'an. Ia tujan sesudah surah Lugman dan sebelum surah az- 
Zumar. Jumlah ayat-ayatnya menurut cara perhitungan mayoritas ulama 
sebanyak 54 ayat, dan menurut perhitungan ulama-ulama Syam sebanyak 
55 ayat. 


KELOMPOK I 


(AYAT 1 - 9) 





AYAT 1 
FAN DAN Ag PIL Gp jaka! HL yaa ali Kami 
KAP LAI AKA YA 


“Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang di langit dan apa yang di bumi dan 
bagi-Nya segala puji di akhirat dan Dialah Yang Maha Bijaksana lagi Maha 
Mengetahui.” 

4 

Surah al-Ahzab diakhiri dengan uraian tentang penawaran amanah 
kepada langit, bumi dan gunung-gunung, yang ternyata mereka tolak karena 
takut mengkhianatinya. Amanat itu akhirnya dipikul oleh manusia dan jin, 
tetapi mereka terdiri atas dua kelompok besar. Ada yang menunaikannya 
sehingga wajar mendapat ganjaran dan ada pula yang menyia-nyiakannya 
sehingga siksa Allah menanti mereka. Itu membuktikan bahwa segala 
sesuatu adalah milik dan di bawah kekuasaan Allah, serta semua tunduk 
kepada-Nya. Karena itu, surah ini dibuka dengan pujian kepada-Nya, apalagi 
pada akhir surah yang lalu telah disebut juga sifat-Nya Yang Maha 
Pengampun dan Maha Penyayang. Demikian al-Biga'i menghubungkan awal 
ayat pada surah ini dengan akhir surah yang lalu. 

Ayat di atas menyatakan: Segala puji bagi Allah semata dalam 
kehidupan dunia ini. Dia saja yang memiliki, menguasai dan mengendalikan 
segala apa yang di langit dan apa yang di bumi dan bagi-Nya pula segala puji di 
akbirat karena Dia pula yang memiliki, menguasai dan mengendalikan segala 
sesuatu di akhirat nanti. Dan Dialah Yang Maha Bijaksana yakni Maha tepat 


341 





Surah Saba' (34) Kelompok I ayat 1 


dan benar dalam segala tindakan-Nya /agi' Dia pula Yang Maha Mengetahui 
perincian segala sesuatu. 
Ketika menafsirkan surah al-Fatihah penulis antara lain mengutip 


N 


al-Biga'i yang menyatakan bahwa ada empat surah yang dimulai — setelah 
Basmalah — dengan a/-Elamdulillih. Setiap surah mengisyaratkan nikmat- 
nikmat Allah sesuai perurutannya. Keempat surah dimaksud adalah, pertama 
OS. al-An'am (GJ: 1. Yang mengisyaratkan nikmat wujud di dunia dan segala 
potensi yang dianugerahkan Allah di langit dan di bumi serta yang dapat 
diperoleh melalui gelap dan terang. Kedua OS. al-Kahf (18): 1 yang 
mengisyaratkan nikmat-nikmat pemeliharaan Allah yang dianugerahkan- 
Nya secara aktual dalam kehidupan dunia ini, dan yang puncaknya adalah 
al-Qur'an. Ketiga adalah QS. Saba' (34): 1. Ayat ini mengisyaratkan nikmat- 
nikmat Allah di akhirat kelak, yakni kehidupan baru, di mana manusia 
yang taat memperoleh kenikmatan abadi setelah seluruh makhluk 
mengalami kematian. Keempat adalah QS. Fathir (35): 1 yang mengisyaratkan 
tentang nikmat-nikmat abadi yang akan dianugerahkan Allah kelak ketika 
terjadi kehidupan baru di akhirat. Keempat macam nikmat Allah itu, 
dirangkum oleh kalimat a/-Hamdulillah pada surah al-Fatihah yang 
merupakan “Induk al-Ouran” dan dinilai oleh ulama sebagai kesimpulan 
dari seluruh ayat-ayat al-Qur'an. 

Ayat di atas secara tegas menyatakan bahwa Allah terpuji di akhirat 
nanti. Pujian tersebut bukan hanya datang dari para penghuni surga, tetapi 
dari segala yang maujud. Semua memuji-Nya sesuai kebesaran dan anugerah 
nikmat-Nya. Bahkan al-Biqa“i berpendapat bahwa penghuni neraka pun 
memuji-Nya atas nikmat-nikmat yang pernah mereka peroleh dalam 
kehidupan duniawi. Mereka juga memuji-Nya di akhirat karena mereka 
mengetahui bahwa Allah menjatuhkan siksa sesuai dengan kesalahan dan 
batas kemampuan masing-masing, karena itu Dia menciptakan beberapa 
tingkat neraka — padahal Yang Maha Kuasa itu mampu menjatuhkan siksa 
yang lebih berat. Dengan demikian orang-orang kafir pun memuji Allah 
swt., walau pujian mereka itu tidak memberi dampak apa-apa karena akhirat 
bukan lagi tempat beramal. 

Selanjutnya rujuklah ke ayat kedua surah al-Fatihah untuk memahami 
makna a-Hamdulillah. 

Ayat ini dan ayat berikut merupakan mukaddimah dari hakikat yang 
akan dipaparkan tentang keniscayaan hari Kiamat, yakni bahwa kekuasaan 
Allah mencakup segala sesuatu dan bahwa Dia Maha Kuasa melakukan 


Kelompok I ayat 2 Surah Saba' (34) 





apa saja terhadapnya — termasuk menciptakan, menghidupkan dan 
mematikan, serta membangkitkan mereka. Ayat berikut membuktikan 
keluasan pengetahuan-Nya, sehingga tidak ada dalih lagi untuk menolak 
keniscayaan kiamat. 

Ayat di atas ditutup dengan dua sifat Allah yaitu a/-Hakêm dan ah 
Khabir. Dengan hikmah-Nya Dia menciptakan kehidupan duniawi serta 
menciptakan pula kehidupan ukhrawi, masing-masing dengan sistemnya 
yang sempurna. Seandainya tidak ada akhirat maka tiada makna dari 
kehidupan dunia ini. Itulah hikmah Ilahi, sedang pengetahuan-Nya 
ditekankan oleh ayat ini untuk menampik dalih sementara kaum musyrikin 
yang menduga bahwa kebangkitan tidak mungkin terjadi karena Allah tidak 
lagi mengetahui di mana yagian-bagian tubuh manusia yang telah meninggal 
dunia apalagi setelah bercampurnya dengan bagian-bagian tanah. 

Kedua sifat tersebut juga saling kait berkait. Yang Hakim tentulah 
memiliki pengetahuan yang rinci, karena kalau tidak, maka apa yang 
dilakukannya dapat menjadi tidak tepat. Di sisi lain, siapa yang mengetahui 
perincian segala sesuatu, maka pastilah perbuatan dan ucapannya selalu 
baik dan tepat dan itulah hikmah. Rujuk juga ke ayat 2 dan 12 surah Lugman 
(31) untuk memahami makna kata pikmah. 


AYAT 2 » 
Mean an YA GEA G yan ki 
KP Ah 
“Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, dan apa yang ke Iuar darinya, 


dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan Dialah Yang 
Maba Penyayang lagi Maha Pengampun.” 


Ayat yang lalu diakhiri dengan penegasan tentang sifat Allah Yang 
Mengetahui perincian segala sesuatu. Ayat di atas memberi beberapa contoh 
tentang cakupan pengetahuan-Nya itu dengan menyatakan: Dia dari saat 
ke saat dan secara bersinambung mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, 
seperti air, berbagai kekayaan alam berupa fosil-fosil makhluk yang telah 
mati, benih dan lain-lain dan mengetahui pula apa yang ke luar darinya, seperti 
tumbuhan, binatang, barang tambang, air dan sebagainya dar mengetahui 
juga apa yang turun dari langit seperti malaikat, hujan dan apa yang naik 


Surah Saba' (34) Kelompok I ayat 2 





kepadanya seperti uap, doa, amal-amal manusia dan Dialah saja Yang Maha 
Penyayang lagi Maha Pengampun. 

Ayat di atas tidak menyinggung makhluk yang melangkah dan” 
merayap di bumi, demikian juga tidak menyinggung yang terbang 
mengelilingi angkasa, karena penyebutan kata-kata masuk, keluar, turun dan 
naik sudah cukup memberi gambaran tentang pengetahuan Allah 
menyangkut aneka gerak dan perbuatan. 

Menurut Ibn “Asyir, penggunaan kata (gb) yalijul masuk dan (ZA) 
yakhruju/ keluar merupakan kata yang paling jelas untuk menggambarkan 
keadaan benda-benda bumi dalam kaitannya dengan bumi, demikian juga 
( Jj ) yangiluf turun dan (4) ya ruju/ naik bagi benda-benda langit dalam 
kaitannya dengan langit. Selanjutnya ulama ini menulis bahwa termasuk 


€ 


pula dalam keadaan “apa yang ke luar dari bumi” amal-amal manusia dan 
keadaan mereka baik akidah maupun perbuatan, dan termasuk “apa yang 
naik ke langit...” amal saleh manusia serta ucapan-ucapan yang baik, karena 
itu ayat di atas ditutup dengan menyebut sifat Allah yaitu ( 47!) ar-Rakim/ 
Yang Maha Penyayang dan ( , 4A) al-Ghafiir/ Yang Maha Pengampun. Ini merupakan 
anjuran kepada manusia untuk melakukan hal-hal yang dapat mengantar 
mereka meraih kasih sayang dan pengampunan Allah itu, serta ajakan kepada 
kaum musytikin agar mereka meninggalkan kemusyrikan dan kembali 
kepada Allah swt. agar mereka pun memperoleh kasih sayang dan ampunan- 
Nya. Demikian lebih kurang Ibn “Asyur. 

Sayyid Quthub menulis bahwa: Seandainya penduduk bumi 
menghabiskan hidup meteka untuk memperhatikan dan menghitung semua 
yang terjadi pada satu saat apa yang dilukiskan ayat ini, niscaya — secara 
pasti — mereka tidak akan mampu menghitungnya. Karena siapa yang dapat 
mengetahui berapa banyak hal — dalam satu saat yang masuk ke bumi, 
berapa juga yang keluar. Berapa banyak hal — pada satu saat — yang naik ke 
langit dan berapa banyak pula dalam saat yang sama yang turun darinya? 
Sayyid Quthub kemudian menyebut beberapa hal yang masuk ke bumi 
seperti benih ulat-ulat kecil, setetes air, seuap gas, listrik. Demikian juga 
yang keluar dari bumi seperti benih yang muncul, atau mata air yang 
memancar, atau gunung berapi yang meletus, demikian juga ketetapan- 
Nya yang berlaku atau rahmat-Nya yang menyentuh seluruh wujud, atau 
Dia khususkan untuk hamba-hamba-Nya yang tertentu, dan masih banyak 
lainnya. Ulama ini berkesimpulan bahwa satu ayat saja dari al-Qur'an — 
sepetti ayat ini — telah mampu memberi kesan bahwa al-Qur'an bukanlah 


Kelompok I ayat 3 Surah Saba’ (34) 





ciptaan manusia. Ungkapan yang demikian luas dan dalam tidak mungkin 
akan dapat terlintas dalam benak manusia, tidak juga ada dorongan untuk 
menggambarkannya berdasar tabiat manusiawi. “Ketercakupan yang 
demikian luas dan dalam satu sentuhan, sungguh telah menampakkan 
dengan sangat jelas perbuatan Allah Pencipta wujud ini dan yang sama 
sekali berbeda dan tidak dapat dipersamakan dengan perbuatan hamba- 
hamba-Nya.” Demikian lebih kurang Sayyid Quthub. 


AYAT 3 

PAR AN SE SS ig HJ AN GE AS Gaal JG, 

SEN an ap YAN og 353 Mn AF 
ETP ai S 


Dan orang-orang yang kafir berkata: “Hari Kiamat tidak akan datang kepada 
kita.” Katakanlah: ‘Tidak, bahkan demi Tuhanku dia pasti mendatangi kamu, 
(Dia) Yang Maha Mengetahui gaib. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Nya seberat 
Dgarrah pun yang ada di langit dan tidak pula yang ada di bumi dan tidak ada juga 
yang lebih kecil dari itu dan yang lebih besar, melainkan ada dalam Kitab yang 
nyata.” 4 


Setelah terbukti — melalui ayat-ayat yang lalu betapa hebat hikmah 
kebijaksanaan Allah yang sekaligus membuktikan betapa luas ilmu-Nya — 
karena tidak mungkin ada hikmah tanpa ilmu — maka terbukti pula betapa 
Kuasa-Nya mengadakan pembalasan dan ganjaran di hari Kemudian. 
Kendati demikian orang-orang yang menutupi kebenaran enggan percaya. 

Di sisi lain, kalimat Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, dan 
apa yang ke luar darinya, dan seterusnya yang ditegaskan oleh ayat yang lalu, 
mengisyaratkan keadaan manusia yang telah dikubur, dan akan 
dibangkitkan. Dari sini ayat di atas menguraikan tentang keniscayaan hari 
Kebangkitan. Ayat di atas menyatakan: Dan orang-orang yang kafir berkata: 
“Hari Kiamat di mana manusia dibangkitkan dari kematiannya tidak akan 
datang kepada kita yakni kami bersama kamu dan umat manusia seluruhnya.” 
Katakanlah wahai Nabi Muhammad: “Tidak seperti dugaan kamu bahkan 
demi Tuhanku dia pasti mendatangi kamu semua. Allah Yang mendatangkannya 
itu adalah Dia Yang Maha Mengetahui gaib apalagi yang nyata. Tidak ada yang 


Surah Saba' (34) Kelompok 1 ayat 4-5 





tersembunyi ‘bagi-Nya seberat Dzarrah pan yakni sekecil apapun, yang ada di 
langit dan tidak pula yang ada di bumi dan tidak ada juga yang lebih kecil dari yang 
sebesar Dzarrah itu dan demikian juga yang lebih besar dari pada Dzarrah, 
melainkan ada dalam Kitab yang nyata yakni Lauh Mahfuzh atau ilmu Allah 
yang Maha Luas.” 

Kata (“je ) ya gubu pada mulanya digunakan untuk makna jauh, dari 
sini ia diartikan juga dengan tersembunyi/ tidak terlihat, karena yang jauh, 
tersembunyi sehingga tidak terlihat oleh pandangan mata. 

Kata ( 533 ) dzarrah digunakan al-Qur'an untuk menunjuk sesuatu 
yang sangat kecil. Dahulu ia dipahami oleh masyarakat Jahiliah dalam arti 
kepala semut atau debu yang terlihat beterbangan di bawah soroton cahaya 
matahari. Atau /elurygemut. Pada masa kini kata tersebut digunakan dalam 
arti atom. Sedang firman-Nya yang lebih kecil dari Dzarrah adalah proton 
dan neutron yang merupakan dua unsur atom. 

Penegasan bahwa Allah Mengetahui yang gaib, menurut al-Biga'i 
karena biasanya manusia tidak menangguhkan jatuhnya siksa kecuali karena 
dia tidak tahu atau mampu. Keniscayaan kiamat demikian pula penangguhan 
sanksi dan ganjaran bersifat gaib, karena itu ditegaskanlah di sini tentang 
pengetahuan-Nya menyangkut yang gaib. Sebelum ini penulis telah 
kemukakan bahwa salah satu dalih penolakan kaum musyrikin menyangkut 
keniseayaan kiamat adalah sulitnya mengetahui bagian-bagian tubuh 
manusia yang telah bercampur dengan tanah dan bagian-bagian lain. Nah, 
penegasan ayat ini menampik dalih kaum musyrikin itu. 

Anda jangan berkata bahwa penyebutan kata ( 4ST ) akbar/ lebih besar 
mestinya tidak perlu lagi, setelah sebelumnya telah disebut (ae! ) ashghar/ 
lebih kecil. Karena tujuan penyebutannya adalah untuk menggarisbawahi 
bahwa segala sesuatu tercatat dalam Lauh Mahfidz dan diketahui Allah. 
Seandainya hanya yang lebih kecil yang disebut, maka boleh jadi timbul dugaan 
bahwa yang besar tidak lagi tercatat di Lauh Mahfudz itu. 


AYAT 4-5 
KEP AS Bing Aa US Id a a Ce 
"f o a “ ne 2.3 A -d A ère z NAN 
koh ai Ap MLS eg éL yi cjr Wuk 3 | gan Ng 
“Supaya Dia mengganjar orang-orang yang beriman dan mengerjakan yang saleh. 
Mereka itu adalah orang-orang yang bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. 


` Kelompok I ayat 4-5 Surah Saba’ (34) 





Dan orang-orang yang berusaha (membatalkan) ayat-ayat Kami dengan anggapan 
mereka dapat melemahkan, mereka itu memperoleh siksa, yaitu (jenis) azab yang 


pedih.” 


Setelah menegaskan keniscayaan kiamat, di sini diuraikan mengapa 
kiamat harus datang yakni karena dalam kehidupan duniawi ada yang 
beramal saleh padahal belum sempurna ganjarannya, dan juga yang beramal 
buruk yang belum mendapat akibat kejahatannya, bahkan ada yang berbuat 
jahat, tetapi justru hidup di dunia dalam kemewahan dan kenikmatan. 
Karena itu Allah mengadakan hari Kiamat supaya Dia mengganjar yakni 
memberi balasan baik kepada orang-orang yang beriman dan yang membuktikan 
kebenaran iman mereka dengan mengerjakan amal-amal yang saleh. Mereka 
itu adalah orang-orang yang bagi mereka secara khusus ampunan dan rezeki yang 
mulia. Dan juga untuk memberi balasan kepada orang-orang yang berusaha 
serta mengarahkan kemampuannya untuk meremehkan dan membatalkan 
ayat-ayat Kami yang terhampar di alam raya dan terbaca melalui al-Our'an 
dengan anggapan mereka dapat melemahkan yakni menggagalkan siksa Kami 
atau menghalangi tersebarnya ajaran Islam, mereka itu yang sungguh jauh 
kebejatan dan kedurhakaannya memperoleh siksa, yaitu dari jenis azab yang 
pedih. 

Ayat-aygt di atas bagaikan menyatakan bahwa manusia dalam pentas 
bumi ini bermacam-macam, ada yang baik dan ada juga sebaliknya. Yang 
baik dan buruk pun bertingkat-tingkat. Kenyataan menunjukkan bahwa 
tidak semua telah memperoleh ganjaran dan balasan amal perbuatannya. 
Bahkan sekian banyak yang baik, yang justru mengalami kesulitan dalam 
hidupnya, dan sekian banyak pula yang durhaka yang hidup tenang dan 
senang. Dari sini, perlu ada hari tertentu, di mana semua akan memperoleh 
dengan sempurna akibat perbuatannya. Yang berbuat baik akan memperoleh 
ampunan dan rezeki Ilahi dan yang durhaka memperoleh siksa yang pedih. 

Kata (Iyew) sa'an/ berusaha pada mulanya berarti berjalan dengan cepat. 
Kata tersebut digunakan oleh ayat ini untuk menggambarkan upaya sadar 
dan sungguh-sungguh, sedang kata (4 2") 7 Gjigin adalah bentuk hiperbola 
dari kata (jawa) u jigin yang terambil dari kata (msl) ajaga yang berarti 
lemah. Ada juga yang memahami kata tersebut dalam arti perlombaan. 
Penggalan ayat di atas mempersamakan upaya kaum musyrikin yang 
melakukan tipu daya terhadap Nabi Muhammad saw. dan ajaran Islam 
seperti halnya seorang yang berjalan/berlari cepat untuk mendahului/ 





Surah Saba' (34) Kelompok 1 ayat 6 


berlomba dengan orang lain, sehingga dapat menghalanginya mencapai 
target yang dikehendaki. Dalam konteks ini ada yang memahami usaha itu 
bertujuan membatalkan ajaran Islam dan ada juga dalam arti membatalkan 
siksa Allah yang telah disiapkan untuknya. Apapun maknanya yang jelas 
mereka itu adalah orang-orang kafir dan para pendurhaka. 

Kata ( £5 ) karin digunakan untuk segala sesuatu yang terpuji menurut 
obyek yang disifatinya. (&,$ @)5) rizgun karim adalah yang memuaskan penerimanya 
serta baik cara perolehan dan pemanfaatan serta akibatnya. 


AYAT 6 | 
bya i pki t A ya Ad JA sadi ala Na ad A 
g9 CRAT 2 


“Dan orang-orang yang diberi ilmu melihat bahwa yang telah diturunkan kepadamu 
dari Tuhanmu ialah yang bag dan memberi petunjuk ke jalan Tuhan Yang Maha 
Perkasa lagi Maha Terpuji.” 


Kalau sebelum ini diuraikan bahwa orang-orang kafir tidak 
mempercayai tentang akan datangnya kiamat, maka di sini pandangan 
orang-orang berpengetahuan diperhadapkan dengan pandangan orang-orang 
kafir itu dengan menyatakan bahwa: Dan adapun orang-orang yang diberi oleh 
Allah i/mu baik yang bersifat kasby maupun anugerah ladunni, baik Ahl al- 
Kitab maupun bukan — semuanya senantiasa melihat yakni berpendapat 
bahwa wahyu yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhan Pemelihara dan 
Pembimbing-wx yakni al-Qur'an al-Karim yang antara lain menguraikan 
keniscayaan Kiamat ialah saja yang merupakan bag yakni kebenaran yang 
sempurna yang tidak sedikit pun disentuh oleh kebatilan atau kekeliruan 
dan wahyu itu juga yang senantiasa memberi petunjuk manusia ke jalan Tuban 
Yang Maha Perkasa yang kepada-Nya tunduk segala sesuatu Jagi Maha Terpuji 
dzat, sifat, firman-firman dan segala perbuatan-Nya. 

Kata (Hai ig 4i ) Ati al-'ilm dipahami oleh sementara ulama dalam arti 
Ahl al-Kitab. Penulis cenderung memahaminya dalam pengertian umum, 
yakni semua ilmuwan — kapan dan di mana pun selama mereka mau 
mempelajari wahyu Ilahi dan bersikap obyektiv. Salah satu yang mendukung 
hal ini adalah bentuk mudhdri' (kata kerja masa kini dan datang) pada kata 
(Sp ) yard/ melihat atau berpendapat. Atas dasar itu pula kita tidak perlu 


Kelompok I ayat 7-8 Surah Saba' (34) 


memahami kata 414 al-7/m dalam arti yang diberi ilmu ladunni, sebagaimana 
tulis al-Biga'i, karena ilmu apapun dan dengan cara bagaimanapun 
perolehannya — baik setelah kesungguhan berusaha, maupun tanpa usaha, 
maka itu semua merupakan anugerah dan pengajaran Ilahi yang dapat 
mengantar kepada keyakinan tentang kebenaran al-Qur'an 

Kata (Sg) yard/ melihat yang digunakan ayat di atas dalam arti 
mengetahui, untuk mengisyaratkan kemantapan dan ketiadaan keraguan 
mereka, sehingga objek pengetahuan yang diuraikan di sini bagaikan mereka 
lihat dengan mata kepala. Atau katakanlah pengetahuan mereka itu 
setingkat dengan apa yang diistilahkan dengan “ain al-Yagin. 

Ditutupnya ayat ini dengan sifat Allah 2/12/27 yang antara lain 
bermakna Maha Perkasa'yang tidak terkalahkan bahkan mengalahkan siapa 
yang menantang-Nya, bertujuan menenangkan hati kaum muslimin yang 
ketika turunnya ayat ini masih dalam keadaan tertindas di kota Mekah. 
Selanjutnya dirangkaikannya sifat al Aziz dengan al-Hamid mengisyaratkan 
betapa tuntunan Allah itu sungguh amat terpuji. 

Untuk jelasnya makna kedua sifat tersebut, rujuklah masing-masing 
ke OS. asy-Syu'ara' (26J: 9 dan Lugman [31]: 12. 


AYAT 7-8 
AB EP IA ya de Kas 5 AE ai JÉ 
PAT Dipa BI adi Ji rat US KA Ey? ya le 


Dan orang-orang kafir berkata: “Apakah kamu mau kami tunjukkan seorang laki- 
laki yang memberitakan kepada kamu bahwa apabila badan kamu telah dihancurkan 
sehancur-hancurnya, sesungguhnya kamu benar-benar dalam ciptaan yang baru? 
Apakah dia mengada-ada kebohongan terhadap Allah ataukah padanya ada 
kegilaan?” (Tidak) tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat 
berada dalam siksaan dan kesesatan yang jauh. 


Ayat-ayat yang lalu telah menguraikan padangan kaum kafir terhadap 
keniscayaan hari Kiamat, serta pandangan para ilmuwan. Kebodohan dan 
kekeraskepalaan kelompok pertama mengantar mereka berpendapat 





- 


Surah Saba' (34) Kelompok 1 ayat 7-8 





x 


demikian, sedang pengetahuan serta “objektivitas kelompok kedua 
membawa mereka kepada keimanan. 

Ayat di atas kembali menguraikan kebodohan kaum kafir yakni: Dan 
di samping mereka menolak serta enggan percaya keniscayaan Kiamat orang- 
orang kafir itu juga berkata kepada teman-teman mereka sambil menghina 
Nabi Muhammad saw. Mereka berkata: “Apakah kamu mau kami tunjukkan 
seorang laki-laki — yakni bukan anak-anak yang belum cukup umur sehingga 
bisa ditoleransi kesalahannya — yang memberitakan kepada kamu bahwa apabila 
badan kamu telah dihancurkan oleh tanah atau api atau apa saja penyebab 
kematian, serta setelah berlalunya masa yang berkepanjangan sehingga 
kehancuran ini sempurna sehancur-hancurnya — dia mengatakan setelah itu 
bahwa sesungguhnya kar benar-benar akan dibangkitkan kembali dalam ciptaan 
yang baru?” 

Teman-teman mereka sesama kafir mengukuhkan pendapat rekan- 
tekan mereka dengan mengajukan pertanyaan yang mengandung ejekan 
pula. Mereka berkata: “Apakah dia yakni yang mengatakan hal itu — maksud 
mereka adalah Nabi Muhammad saw. — seorang yang sempurna akalnya 
lalu — mengada-ada kebohongan terhadap Allah ataukah dia tidak mengada-ada 
kebohongan hanya saja padanya ada kegilaan?” 

Menanggapi pandangan dan pelecehan orang-orang kafir itu, ayat di 
atas berkomentar tentang sebagian mereka bahwa: Sebenarnya tidak ada 
di antara dua hal yang mereka sebutkan itu — mengada-ada atau gila — yang 
menyentuh Nabi Muhammad saw. letapi orang-orang yang tidak beriman kepada 
negeri akhirat berada dalam siksaan di dunia dan di akhirat dan kini dalam 
kehidupan duniawi dalam kesesatan yang jauh. Itulah yang menjadikan mereka 
menolak keniscayaan kiamat dan wahyu yang disampaikan Nabi Muhammad 
saw. : 

Mitra bicara pada kalimat ( Sa Je) hal nadullukum| apakah kamu 
mau kami tunjukkan tidak disebut oleh ayat di atas. Agaknya ini adalah 
percakapan antar kaum musyrikin satu dengan yang lain, atau ucapan yang 
mereka sampaikan kepada para pendatang ke kota Mekah ketika itu. Bahwa 
lawan bicara itu tidak disinggung oleh ayat ini, karena tujuannya sekadar 
ingin menggambarkan betapa buruk sikap mereka terhadap Rasul saw. 
Sedang gaya bertanya di sini bertujuan menampakkan keheranan pembicara 
tentang keadaan yang dibicarakan dalam hal ini adalah Rasul saw., sekaligus 
menunjukkan dalih si pembicara menolak ajakan dan ajaran beliau. 


Kelompok I ayat 9 Surah Saba' (34) 





Ayat ini mengisyaratkan akan adanya di antara orang-orang kafir yang 
beriman, yaitu mereka yang kesesatannya tidak terlalu jauh. Ini juga yang 
disyaratkan oleh penegasan kalimat (3 #Y4 Opok Y ye! Ja) bal al-ladgfna 
lå yu minina bi al-dkhirah/ (tidak) tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada 
negeri akhirat yang dari segi redaksional dapat diganti dengan kata mereka. 
Begitu kesan al-Biga'i. 


AYAT 9 

AH SO ENG KN ga phil Wa aal Gal Ul Ka ih 
ari 3 ISIAN NG A Ol SGE iya WS kali ka A Pp aa 
: T 


‘Maka apakah mereka tidak melihat kepada apa yang di hadapan mereka dan apa 
di belakang mereka yakni langit dan bumi? Jika Kami menghendaki, niscaya Kami 
benamkan mereka di bumi atau Kami jatuhkan kepada mereka kepingan-kepingan 
dari langit. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi 
setiap hamba yang kembali.” 


Ayat di atas adalah bukti tentang kesesatan orang-orang kafir yang 
menuduh Nabi Muhammad saw. berbohong atau gila karena menyampaikan 
tentang keniscayaan kiamat dan kebangkitan manusia setelah kematiannya 
— sebagaimana terbaca pada ayat-ayat sebelum ini. Ayat di atas menyatakan: 
Maka sungguh mengherankan sikap penolakan mereka itu. Apakah mereka 
buta sehingga tdak melihat yakni memperhatikan kepada apa atau sebagian 
yang terbentang di hadapan mereka dan apa atau sebagian yang berada di 
belakang mereka yakni dari seluruh penjuru langit dan bumi? Semua itu berada 
dalam genggaman kekuasaan Kami, Kami dapat melakukan terhadapnya 
dan terhadap apa yang berada di dalamnya apa yang Kami kehendaki. Jika 
Kami menghendaki, niscaya Kami benamkan mereka di bumi atau Kami jatuhkan 
kepada mereka kepingan-kepingan dari langit yakni benda-benda angkasa, seperti 
meteor dan semacamnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda kekuasaan Kami bagi setiap hamba yang kembali bermohon 

ampun dan mendekatkan diri kepada Allah. 

Penggunaan kata ( 4! ) i/4/ kepada pada firman-Nya: (masi wav di) 
ila md baina aidihim/ E apa yang di hadapan mereka, untuk mengisyaratkan 





Surah Saba' (34) Kelompok I ayat 9 


betapa luas dan banyak hal yang dapat diperhatikan di alam raya ini. Salah 
satu di antaranya saja sudah cukup untuk menjadi pelajaran, namun orang- , 
orang kafir enggan memperhatikannya. 

Thahir Ibn “Asyir menjadikan kata (JJ!) 1/4 sebagai indikator tentang 
maksud kata (&x) yard/ melihat, yang menurutnya di sini berarti melihat 
dengan mata kepala. Memang — tulisnya — mereka melihat dengan mata kepala, 
tetapi karena mereka tidak menarik pelajaran dari pandangan mata itu, 
maka mereka dinilai tidak melihatnya. 

Firman-Nya: (esa Us la) m4 baina aidihim dipahami oleh Ibn “Asyir 
dalam arti apa yang terdapat di hadapan mereka dari benda-benda langit 
dan bumi dan (gal te) 714 khaifahum| yang di belakang mereka. Ini menurut 
ulama itu misalnya dengan jalan memperhatikan belahan utara dari bola 
langit di waktu malam, kemudian memperhatikan arah selatan, melihat 
bintang-bintang yang sebagian di antaranya muncul dari sebelah timur dan 
sebagian lainnya terbenam di sebelah barat, juga dapat melihat bulan dalam 
bentuk yang berbeda (setiap malam) demikian juga matahari, dan melihat 
juga gunung-gunung dan lembah-lembah yang berada di sekitarnya. 

Kekuasaan Allah membenamkan yang durhaka sebagaimana yang 
pernah Dia lakukan antara lain terhadap Qarun, atau menjatuhkan benda- 
benda dari langit seperti yang terjadi atas Ashhab al-Aikah, dan juga kaum 
Luth, membuktikan betapa Allah Kuasa menjatuhkan siksa kepada yang 
durhaka sebagaimana kuasa-Nya memberi karunia kepada yang taat. 
Memang Yang Maha kuasa itu Maha Adil, sehingga tidak mungkin 
membiarkan kedurhakaan atau kesalehan berlalu tanpa balasan dan 
ganjaran. 

Kata (tees) munih terambil dari kata (« 43!) aw-wawb yang pada mulanya 
berarti /urun, kemudian maknanya berkembang sehingga dipahami juga 
dalam arti kembali, yakni kembali ke posisi semula setelah ditinggalkan. Ini 
mengandung makna introspeksi dan menyesali perbuatan lalu memperbaiki 
diri. Karena itu, kata ini juga dipahami dalam arti bertobat dan kembali 
kepada Allah. 


KELOMPOK II 


(AYAT 10 - 14) 





AYAT 10-11 
oi KOP Ami AAS, Tiba Ana gah Ji Mah a 5 Uh IE, 
Hg Ira y Jani bu A bio PE 3 pad! $ T SAL Jah 


Dan sesungguhnya telah Kami anngerahi Ddiid — dari Kami — anugerah (yang besar). 
Hai gunung-gunung dan burung-burung ulang-ulangilah bersama dia (tasbihnya), dan 
Kami (juga) telah melunakkan untuknya besi. Buatlah baju besi yang besar-besar 
dan ukurla anyamannya dan kerjakanlah yang saleh. Sesungguhnya Aku terhadap 
apa yang kamu kerjakan Maha Melihat.” 


Ayat yang lalu mengisyaratkan tentang kuasa Allah memberi anugerah 
dan menjatuhkan sanksi. Kini diuraikan sebagian dari anugerah-Nya kepada 
salah seorang dari hamba-hamba-Nya yang munib (yang kembali 
mendekatkan diri kepada-Nya) yakni Nabi Daud as. Jangan heran jika Kami 
menganugerahi Nabi Muhammad saw. aneka anugerah, karena sebelumnya 
Kami pun pernah menganugerahi banyak nabi aneka anugerah, antara lain 
Nabi Daud dan Sulaiman. Demikian sementara ulama menghubungkan ayat 
ini dengan ayat sebelumnya. Atau dapat juga dikatakan bahwa ayat di atas 
bagaikan menyatakan: Kami bersumpah bahwa sesungguhnya siapa yang 
kamu tuduh gila atau berbohong itu sebenarnya telah Kami anugerahi aneka 
keutamaan antara lain dengan wahyu-wahyu yang diterimanya dan juga Kami 
bersumpah bahwa sesungguhnya telah Kari anugerahi Nabi Dafid — langsung 
dari sisi Kami — Yang Maha Agung bukan dari siapa pun selain Kami — 
anugerah yang besar. Yaitu Kami berfirman memerintahkan gunung-gunung 


353 






Pr 
2354 


na 


Surah Saba' (34) Kelompok II ayat 10-11 


dan burung-burung “Hai gunung-gunung dan burung-burung, ulang-ulangilah 
bersama dia yakni bersama Daud tasbihnya, dan di samping anugerah itu 
Kami juga telah melunakkan untuknya secara khusus besi, dengan tujuan agar 
manusia dapat memanfaatkannya sebaik mungkin karena itu Kami 
memerintahkan Daud bahwa: “Buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah 
anyamannya agar dapat dipakai dengan sempurna sekaligus membentengi 
pemakainya dari tusukan tombak dan tebasan pedang. 

Setelah menyebut anugerah khusus kepada Nabi Daud as., ayat di 
atas melanjutkan bahwa: Dan di samping itu wahai Daud dan semua 
pengikutmu: “Kerjakanlah armal-amal yang saleh.” Sesungguhnya Aku terhadap 
apa yang kamu senantiasa kerjakan Maha Melihat. 

Didahulukannya kata (Us) minnd/dari Kami sebelum kata (Yuss ) 
fadhlan/ anugerah untuk mengisyaratkan bahwa sumber anugerah tersebut 
adalah Allah swt. dan bahwa itu merupakan anugerah khusus yang langsung 
dianugerahkan-Nya. 

Ayat di atas mendahulukan penyebutan gunung-gunung yang 
diperintah agar mengulang-ulangi tasbih Nabi Daud. Setelah itu, baru disebut 
burung-burung, sehingga secara harfiah ayat di atas menyatakan: Dan 
sesungguhnya telah Kami anugerahi Ddiid — dari Kami — anugerah (yang besar): 
Hai gunung-gunung, ulang-ulangilah bersama dia dan burung-burung. Al-Bigaii 
memperoleh kesan dari penyebutan burung-burung sesudah penyebutan 
gunung-gunung dan sesudah perintah kepada gunung untuk mengulangi 
tasbih Daud, agar tidak timbul kesan bahwa tasbih gunung merupakan 
gema dari tasbih Daud as. Ulama ini juga menguraikan bahwa penyebutan 
gunung-gunung sengaja ditekankan, karena makhluk yang sangat kukuh 
ini, pernah ditawari untuk memikul amanah tetapi menolak karena takut 
akan menyia-nyiakannya (baca QS. al-Ahzab (33): 72). 

Nabi Daud as. lahir di Bait Lahem Palestina sekitar 1085 SM, dan 
wafat di Qudus Yerusalem 1015 SM atau sekitar 1626 sebelum Hijrah. 
Pada masa mudanya, beliau adalah penggembala kambing ayahnya. 
Beliau memiliki keistimewaan dalam seni suara. Beliau dianugerahi Allah 
kitab Zabur yang dari segi bahasa berarti #x/isan. Dalam Kitab Perjanjian 
Lama — sampai dewasa ini — ada salah satu bagiannya yang dianggap sebagai 
bagian dari Zabur Nabi Daud as. Beliau juga sangat pandai menggunakan 
ketapel. Keahliannya ini mengantar beliau berhasil membunuh Jalut 
sebagaimana dikisahkan dalam QS. al-Baqarah (2): 251. Sedang Nabi 
Sulaiman adalah putra Nabi Daud as., yang merupakan Nabi dan Raja yang 


Kelompok II ayat 10-11 Surah Saba' (34) 





sangat agung. Beliau wafat sekitar 1597 sebelum hijrah. Demikian Ibn 
“Asyur. 

Kata ( gj ) awmbi terambil dari kata (yi ) awwaba yang pada mulanya 
adalah ( 7 ) dba yang berarti kembali. Kata awwaba berarti mengulangi-ulangi. 
Ada juga yang memahaminya dalam arti bertasbih. Ayat di atas 
menginformasikan perintah Allah kepada gunung-gunung dan burung- 
burung untuk mengulang-ulangi tasbih bersama Nabi Daud as. Sementara 
ulama memahami tasbih gunung dan burung-burung itu dalam arti bahwa 
kekokohan gunung dan ketegarannya yang disaksikan oleh Nabi Daud as., 
atau keindahan burung dan kemampuannya terbang tinggi, mengundang 
Nabi Daud as. bertasbih menyucikan Allah, setiap belian melihatnya. Jika 
makna ini yang dimaksud, maka itu berarti bukan gunung dan burung- 
burung itu yang diperintahkan bertasbih, padahal ayat di atas secara jelas 
memerintahkan keduanya untuk bertasbih bersama Daud as. Ayat ini 
menggambarkan bahwa yang memulai tasbih adalah Daud as. lalu gunung 
dan burung-burung itu mengulang-ulanginya, sedang jika pendapat 
sementara ulama itu yang diterima, maka yang memulai adalah keadaan 
gunung dan burung, lalu itulah yang mengundang Datid as. mengulang- 
ulangi tasbih. Rasanya kurang tepat jika dikatakan bahwa Nabi Daud as. 
yang mengulangi “tasbih” gunung dan burung dengan kedudukan Nabi 
Daud as. yang demikian tinggi, untuk mengikuti tasbih gunung dan burung, 
karena keduanya merupakan bagian dari apa yang telah ditundukkan kepada 
manusia, sehingga yang wajar mengulangi tasbih adalah gunung dan burung- 
burung itulah yang mestinya tunduk mengikuti Daud as. Di sisi lain — 
sebagaimana penulis kemukakan ketika menafsirkan OS. al-Anbiya' (21|: 
79 — jika makna ayat yang ditafsirkan ini, — seperti dikemukakan sementara 
ulama itu — maka apa yang diuraikan ayat ini bukanlah satu keistimewaan 
tersendiri bagi Nabi Daud as., karena apapun yang terbentang di alam raya 
ini dapat menimbulkan kekaguman tentang kebesaran Allah yang pada 
gilirannya mengundang tasbih atau penyucian Yang Maha Agung itu. Ini 
dapat terjadi bagi sekian banyak orang, khususnya mereka yang selalu 
mengingat kebesaran dan kuasa Allah. Selain itu, tentu saja jika ayat ini 
dipahami demikian, maka tasbih gunung dan burung-burung itu menjadi 
sesuatu yang kita ketahui maknanya, padahal al-Qur'an menyatakan: 


Ne enek IRR Kay Ten a d ore aL oho sop a róp aR 
Tg Shabu Tea II AD A OII 6) AI PSII pad) NGANA Temani 
$e . ” .. 

5 3 bahi OS akh = fu b mz 











i Te Surah Saba' (34) Kelompok II ayat 10-11 


“DP 


“Dan tak ada ali pun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu 
tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha 
Pengampun” (OS. al-Isra” (17): 44). 

Sementara ulama yang memahami ayat di atas dalam arti hakiki, 
merujuk kepada riwayat yang menyatakan bahwa ada di antara sahabat 
Nabi Muhammad saw. yang mendengar tasbih makanan saat dia makan 
(HR. Bukhari melalui Abdullah Ibn Mas'ad) dan bahwa satu ketika Rasul 
saw. memungut tujuh butir batu, maka batu-batu itu bertasbih di tangan 
beliau hingga terdengat suaranya, lalu diletakkan di tangan Abu Bakr ra. 
dan ia juga bertasbih, demikian juga di tangan Umar dan Utsman ra. (HR. 
al-Bazzar dan ath-Thabarani melalui Abu Dzarr ra.) 

Didahulukannya Kata (&) lahu/ untuknya pada firman-Nya: (wa a ia) 
wa alannd lahu al-hadid/ Kami (juga) telah melunakkan untuknya besi mengandung 
makna pengkhususan yakni bagi Nabi Daud as. Dari sini sementara ulama 
memahami pelunakan tersebut dalam arti besi yang demikian kukuh, dapat 
menjadi lunak di tangan Nabi Daud as. “Besi menjadi seperti lilin atau 
adonan makanan, sehingga beliau tidak memerlukan api atau martil guna 
membentuk dari besi bentuk tertentu” Demikian tulis sementara ulama. 
Makna ini — walau tidak mustahil dari segi gudrah Allah, namun redaksi 
ayat di atas tidak menghalangi pendapat yang menyatakan bahwa pelunakan 
besi yang secara khusus dianugerahkan kepada Nabi Daud itu, dalam arti 
bahwa beliaulah yang pertama kali diilhami Allah bagaimana cara 
melunakkan besi untuk dijadikan baju-baju besi yakni perisai dalam 
peperangan. Pengetahuan dan cara itulah yang beliau ajarkan kepada umat 
manusia pada masanya dan berlanjut hingga dewasa ini. 

Kata («»tutu ) sdbighat adalah bentuk jamak dari kata (dulu) sdbighah 
yang berarti perisai. Kata ini pada mulanya terambil dari kata (kw ) sabagha 
yang berarti mas, sehingga sebenarnya kata tersebut merupakan adjektive 
(sifat) dari perisai. Tetapi maknanya sebagai perisai telah menjadi sangat 
populer serupa dengan kata ( $314% ) aljawâry yang secara harfiah antara 
lain berarti yang berlari tetapi kemudian populer diartikan perahu/kapal yang 
berlayar kencang di laut/ sungai. Demikian juga (Dt!) ) risiyat yang secara 
harfiah berarti sesuatu yang berlabuh/tinggal menetap, namun dalam 
pemakaian al-Our'an ia berarti gunung-gunung yang demikian kukuh dan 
mantap di lokasinya. 


Kelompok II ayat 12 Surah Saba' (34) 





AYAT 2 


2 ga” Oni Wr gag Mena “Es B0, 28 222 Aor aa 5 2 TA $ 
PI eg Ja it Was a KI ye ah api Olola g 


pai AE u al é mia E Sah a) dh SG Gi JR LA 
Up 


“Dan bagi Sulaimdn angin. Perjalanannya di waktu pagi sebulan dan perjalanannya 
di waktu sore sebulan (pula) dan Kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian 
dari jin ada yang bekerja di hadapannya dengan izin Tuhannya, dan siapa yang 
menyimpang di antara mereka dari perintah Kami, Kami rasakan kepadanya azab 


yang menyala-nyala.” = 


Setelah ayat yang lalu berbicara tentang anugerah yang dilimpahkan 
Allah kepada Nabi Daud as. yang merupakan ayah Nabi Sulaiman, kini 
diuraikan anugerah yang Dia berikan kepada anaknya itu. Allah berfirman: 
Dan di samping Kami menganugerahkan kepada Daud yang “munib” itu 
yakni yang selalu kembali kepada Allah, anaknya pun yang juga “munib” 
Kami anugerahi keutamaan. Bagi salah seorang anak-nya yakni Sulaiman 
Kami tglah menundukkan angin. Kecepatan perjalanannya di waktu pagi sama 
dengan kecepatan perjalanan yang ditempuh orang berjalan selama sebulan 
dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula dan Kami 
alirkan dengan deras cairan tembaga baginya sehingga menjadi bagaikan mata 
air. Dan di samping anugerah itu, Kami juga tundukkan untuknya sebagian 
dari jin sehingga ada yang bekerja di hadapannya yakni melayani dan tunduk 
di bawah perintah dan kekuasaannya dengan izin serta perkenan Allah Yang 
Maha Kuasa yang merupakan Than Pemelihara dan Pembimbing -nya. 
Barang siapa di antara mereka taat kepada perintah Kami, niscaya Kami 
masukkan 1a ke surga dan siapa yang menyimpang di antara mereka yakni enggan 
mengikuti perintah Sulaiman yang merupakan bagian dari perintah Kami 
maka Kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. 

Ibn “Asyiir memahami penundukan angin untuk Nabi Sulaimin ini 
dalam arti Allah mengatur kecepatan angin buat beliau guna memudahkan 
perjalanan kapal-kapalnya, sehingga ada angin yang berlangsung setiap 
musim mendorong kapal-kapal itu agar dapat berlabuh pada tujuannya 
dalam waktu sebulan, demikian juga ketika kapal-kapal itu kembali. 


Surah Saba' (34) Kelompok II ayat 13 





Kata (tukul) asa/nd terambil dari kata (Jlw) sdla yang berarti mengalir, 
sedang ( Jal) al-githr adalah tembaga dan kata (ws) “ain adalah mata air. Dari 
sini dipahami bahwa Allah swt. menganugerahkan kepada beliau kemudahan 
sehingga tembaga tersebut mencair bagaikan mata air. 


AYAT 13 
5 o z A A J Pad z :, éa 
pal 3189 Sa Slam Si Ga Ke sy Su slang 
á : " j Dp - = o a os sa “La Ta 
KAT Sa Pa iya JG NK Sy Ja 
“Mereka bekerja untuknya apa yang dikehendakinya seperti gedung-gedung yang tinggi 
dan patung-patung serta'piring-piring yang seperti kolam-kolam dan periuk-periuk 


yang tetap. Beramallah (hai) keluarga Dahid sebagai tanda kesyukuran. Dan sedikit 
dari hamba-hamba-Ku yang sempurna kesyukuran (nya). | 


Setelah ayat yang lalu menguraikan ketundukan sebagian jin kepada 
Nabi Sulaiman as., kini dijelaskan sebagian dari tugas-tugas mereka. Ayat 
di atas menyatakan bahwa: Mereka senantiasa bekerja untuknya yakni untuk 
Sulaiman serta membuat atas perintahnya apa yang dikehendakinya seperti 
membangun gedung-gedung yang tinggi sebagai benteng-benteng atau tempat 
peribadAtan dan patung-patung sebagai hiasan bukan untuk disembah serta 
piring-piring yang besarnya seperti kolam-kolam ait dan periuk-periuk yang tetap 
berada di atas tungku, tidak dapat digerakkan karena besar dan beratnya. 
Itulah sebagian anugerah Kami, dan karena itu Kami berfirman: “Nikmatilah 
anugerah itu dan beramallah hai keluarga Daid untuk mendekatkan diri 
kepada Allah dan sebagai tanda kesyukuran kepada-Nya.” Demikianlah Kami 
perintahkan kepada mereka dan dalam kenyataan sedikit sekali dari hamba- 
hamba-Ku yang sempurna dalam kesyukuran-nya. 

Ayat di atas ketika memerintahkan kepada keluarga dan pengikut 
Nabi Daud as. untuk bersyukur tidak menggunakan kata y4/ hai, walaupun 
dalam terjemahan penulis cantumkan guna kelurusan maknanya. Ketiadaan 
kata y4/ hai itu, mengisyaratkan kedekatan Allah kepada mereka. Ini karena 
penggunaan kata y4/hai mengesankan kejauhan. Itu pula sebabnya doa 
hamba-hamba Allah yang direkam oleh al-Gur'an — kesemuanya tidak 
didahulu oleh kata y4/ wahai. 

Kata (ji) makirih adalah bentuk jamak dari kata (w1,&) makrdh 
yang pada mulanya berarti tempal melempar (A pe) birab (semacam lembing). 


Kelompok II ayat 13 Surah Saba' (34) 





Dari sini kata tersebut diartikan benteng. Kata ini berkembang maknanya 
sehingga dipahami juga dalam arti tempat shalat. Seakan-akan tempat itu 
adalah tempat memerangi setan. Dalam perkembangan lebih jauh kata mihrab 
digunakan dalam arti tempat berdirinya imam guna memimpin shalat, tetapi 
bukan makna ini, yang dimaksud oleh ayat di atas. 

Kata (H4&) tamdtsil adalah bentuk jamak dari kata (Ju) msa! yakni 
sesuatu yang bersifat material, berbentuk dan bergambar. Ia bisa terbuat 
dari kayu, batu dan semacamnya yang dibentuk sedemikian rupa. 

Konon singgasana Nabi Sulaiman dibuat sedemikian rupa bertingkat 
enam. Dua belas patung singa berdiri di atas keenam tingkat itu (baca 
Perjanjian Lama: Raja-raja I: 18-20). 

Ayat di atas dijadikan dasar oleh sementara ulama tentang bolehnya 
membuat patung-patungeselama ia tidak disembah atau dijadikan lambang 
keagamaan yang disucikan. 

Kata (04 ) jifdn adalah bentuk jamak dari kata (114 ) jafnah yaitu 
piring atau wadah tempat makanan. Ya digunakan juga dalam arti wadah/ sumur 
kecil yang menampung air. Wadah atau piring-piring itu sedemikian besar, 
sehingga ia dilukiskan seperti (wp! 4-1) aljawdbi yaitu jamak dari kata (Apr) 
Iabiyah yakni kolam yang luas lagi dalam. Konon wadah itu sebagai tempat air 
untuk membersihkan korban yang akan mereka persembahkan (baca 2. 
Tawarikh: 4). 

Kata (8 ) gudir adalah bentuk jamak dari kata (-8 ) gidir yaitu 
periuk yang menjadi wadah untuk memasak. Ia demikian besar sehingga 
tidak dapat digerakkan sebagaimana dilukiskan oleh kata r4siydt yang berarti 
mantap/ tidak bergerak. Periuk-periuk tersebut digunakan memasak makanan 
bala tentara Sulaiman. Demikian dalam Perjanjian Lama. 

Kata (Jr) gaM/ yang berarti sedikit ditampilkan dalam bentuk nakirah/ 
indefinit sehingga ia berarti amat sedikit. Dengan penggunaan bentuk 
hiperbola pada kata sya£#r serta kata amat sedikit itu, ayat ini mengisyaratkan 
bahwa yang bersyukur — walau tidak sempurna — tidaklah amat sedikit, 
tetapi boleh jadi cukup banyak. Memang kesyukuran bertingkat-tingkat 
dan mencakup aspek hati, ucapan, dan perbuatan. 

Kata (,& ) syak#r adalah bentuk hiperbol dari kata ( S1) yakir 
yakni orang yang banyak dan mantap syukurnya. 

Firman-Nya: (y SBI (sole ya Ji) gaMlun min ‘ibådiya asy-syakñr/ sedikit 
dari bamba-hamba-Ku yang sempurna kesyukurannya dapat dipahami dalam arti 
penjelasan tentang sedikitnya hamba-hamba Allah yang bersyukur dengan 


Surah Saba' (34) Kelompok II ayat 14 





mantap. Dua orang di antara mereka yang sedikit itu, adalah Nabi Daud 
dan Sulaiman as. dan dapat juga dipahami dalam arti bahwa karena hamba- 
hamba Allah yang mantap kesyukurannya tidak banyak, maka hendaklah 
kamu berdua — wahai Daud dan Sulaiman — memperbanyak kesyukuran. 


AYAT 14 
Bean Pa ag La. Wai RAN a GAN Le AA 
Gula ISU PN TS Naya dé ala G gali ali Wita Kala 
aga Ze a z T si = Je. IN Ere 4 È a Bag Br, 
Gr ngadi AAA a Ng ka Cadi Ogak NIS ON ad akad 
“Lalu tatkala Kami telah menetapkan kematian atas Sulaiman, tidak ada yang 
menunjukkan kepada mereka kematiannya kecuali rayap yang memakan tongkatnya, 


maka tatkala ia telah tersungkur, tahulah jin bahwa kalau sekiranya mereka 
mengetahui yang gaib tentulah mereka tidak berada dalam siksa yang menghinakan.” 


Ayat-ayat yang lalu menggambarkan betapa besar anugerah Allah 
kepada Nabi Sulaiman, serta betapa luas kekuasaan yang dilimpahkan 
kepadanya. Ini boleh jadi mengantar seseorang menduga bahwa hidupnya 
akan kekal, karena itu ayat di atas melukiskan kematiannya dan betapa 
mudah Allah mencabut nyawanya. Sekaligus menunjukkan betapa lemahnya 
jin dan betapa banyak dugaan orang menyangkut makhluk ini yang tidak 
benar. Demikian lebih kurang al-Bigai menghubungkan ayat ini dan ayat 
sebelumnya. 

Allah berfirman: Demikianlah keadaan Nabi Sulaiman as. memerintah 
manusia dan jin, dan itu berlanjut sekian lama lalu tatkala Kami telah 
menetapkan kematian atas diri Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada 
mereka yakni para jin yang bekerja atas perintahnya itu dan yang diduga 
orang mengetahui yang gaib, tidak ada yang menunjukkan kematiannya itu 
kecuali rayap yang memakan yakni menggerogoti tongkat yang digunakan oleh 
Nabi Sulaiman sebagai sandaran-rya berdiri saat maut menjemputnya. 
Setelah digerogoti sedikit demi sedikit dan tongkat itu menjadi lapuk jatuh 
tersungkurlah Nabi Sulaiman maka tatkala ia telah tersungkur, tabulah jin ketika 
itu saja bahwa Nabi Sulaiman telah wafat, dan ketika itu menjadi nyata 
bahwa mereka tidak mengetahui gaib dan terbukti pula bahwa kalau sekiranya 
mereka mengetahui yang gaib tentulah mereka tidak akan terus menerus berada 
dalam siksa yang menghinakan yakni bekerja dalam pekerjaan yang mereka 


Kelompok II ayat 14 Surah Saba' (34) 





enggan melakukannya sehingga mereka merasakannya bagaikan siksaan 
yang berat. ` 

Kata ( almsa ) winsa'afah terambil dari kata ( (ws ) nasa'a yang antara 
lain berarti menggiring menghardik atau mendorong. Tongkat dinamai mansa'at 
karena ia antara lain digunakan untuk menggiring binatang. Dalam konteks 
ayat ini, seakan-akan Nabi Sulaiman menggunakannya untuk menggiring 
dan menghardik jin-jin yang bekerja di bawah kekuasaan beliau itu. 

Ayat ini sebagai bukti kekeliruan kepercayaan sementara orang yang 
menduga bahwa jin mengetahui yang gaib. Memang boleh jadi mereka dapat 
mengetahui beberapa hal yang gaib yang bersifat relatif, disebabkan karena 
kemampuannya naik ke langit mencuri-curi percakapan penduduk langit — 
sebagaimana diisyaratkan oleh QS. al-Jinn (72): 9, tetapi itu pada hakikatnya 
bukan berarti mereka mengetahui yang gaib. 







KELOMPOK III 
(AYAT 15 - 21) 


AYAT 15 Tn 
4 3. MW 2 + t r ve 
SA aS oa S JGA cal o O le gana d ped OS 4 


KAI IK Teen en 

gio% 3385 33 ip bd al SS 

‘Sesungguhnya bagi kaum Saba’ ada tanda di tempat kediaman mereka yaitu dua 

kebun di kanan dan di kiri. “Makanlah dari rezeki Tuhan kamu dan bersyukurlah 
kepada-Nya, negeri yang baik dan Tuhan Yang Maha Pengampun.” 


Keluarga Nabi Daud as. dan pengikut-pengikut beliau beramal saleh 
dan bersyukur kepada Allah swt., karena itu Allah menganugerahkan kepada 
mereka aneka anugerah. Ini berbeda dengan kaum Saba? yang mengkufuri 
nikmat Allah, karena itu mereka mendapatkan siksa-Nya. Kelompok ayat- 
ayat ini menguraikan tentang kaum Saba? itu. Di sisi lain ada kaitan yang 
sangat erat antara Nabi Sulaiman yang dibicarakan oleh ayat yang lalu 
dengan Ratu Saba', sebagaimana terbaca pada surah an-Naml (27): 20 dan 
seterusnya. 

Ayat-ayat di atas bagaikan menyatakan: Kami bersumpah bahwa: 
Sesungguhnya bagi kaum Saba? ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman 
mereka yaitu yang berlokasi tidak jauh dari kota San‘a di Yaman Selatan. 
Kedua tanda yang dimaksud yaitu dua kumpulan kebun yang mengelilingi 
negeri mereka di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka Kami 
berpesan: “Wahai penduduk Saba’ makanlah dari rezeki yang dianugerahkan 
Tuhan Pemelihara dan Pembimbing kamu dan bersyukurlah kepada-Nya dengan 
menggunakan nikmat itu sesuai petunjuk-Nya. Negeri kamu ini adalah negeri 


362 


Kelompok III ayat 16-17 Surah Saba' (34) 





yang baik aman dan sentosa buat kamu semua dan Tuhan yang melimpahkan 
anugerah itu adalah Tuhan Yang Maha Pengampun buat siapa pun yang 
bermohon ampun karena itu bersyukurlah kepada-Nya dan mohonlah ampun 
atas dosa-dosa kamu.” 

Kata ( (Lo ) saba” dapat berarti wilayah/ negeri sebagaimana yang ditunjuk 
oleh OS. an-Naml, dan dapat juga berarti kaum dan itulah yang dimaksud 
oleh ayat ini. Kerajaan Saba” berdiri pada abad VIII SM, pengaruh 
kekuasaannya mencakup Ethiopia dan salah satu negeri yang sangat 
terkenal ketika itu yaitu Ma'rib dengan bendungannya yang sangat besar. 

Sementara riwayat menggambarkan kesuburan negeri itu, sehingga 
seandainya seorang pejalan meletakkan keranjang di atas kepala, niscaya 

sambil berjalan ia akan memenuhi keranjang itu dengan aneka buah-buah 
yang berjatuhan. Ini tentu riwayat yang berlebihan tetapi paling tidak ia 
memberi gambaran tentang kesuburannya. 

Kata (Leb ) thayyibah terambil dari kata («»Wb) thdba yaitu sesuatu yang 
sesuai, baik dan menyenangkan bagi subyeknya. Negeri yang baik antara 
lain adalah yang aman sentosa, melimpah rezekinya dapat diperoleh secara 
mudah oleh penduduknya, serta terjalin pula hubungan harmonis kesatuan 
dan persatuan antar anggota masyarakatnya. 

Firman-Nya: (7342 OO yg ob 3AM) baldatun thayyibatun wa Rabbun Ghafitr/ 
negeri yang paik dan Tuhan Maha Pengampun, memberi isyarat bahwa satu 
masyarakat tidak dapat luput dari dosa dan kedurhakaan. Seandainya tidak 
. demikian, maka tidaklah ada arti penyebutan kalimat Rabbun Ghafir/ Tuhan 
Maha Pengampun. Pada masa Nabi Muhammad saw. pun ada anggota 
masyarakat beliau yang berdosa. Sungguh kita telah meremehkan 
perjuangan Nabi Muhammad saw. dan para sahabat beliau jika kita menduga 
bahwa seluruh anggota masyarakat mereka terdiri dari orang-orang yang 
luput dari dosa dan kedurhakaan. 


AYAT 16-17 

bas JSI HP yaa Aa 25 Bap pa Ja erie Wu yao i 

YI Aji jag A A IS AND JA san A Ji 
Kd yasi 





Surah Saba' (34) Kelompok III ayat 16-17 


“Lalu mereka berpaling, maka Kami datangkan kepada mereka banjir yang besar 
dan Kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbubi (pepohonan) 
yang berbuah pahit, pohon Atsl dan sedikit dari pohon Sidr. Demikianlah Kami 
memberi mereka balasan karena kekafiran mereka, dan Kami tidak membalas 
melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir.” 


Kendati Allah selalu melimpahkan aneka anugerah kepada mereka, 
dan senantiasa pula membuka pintu taubat, namun mereka tidak acuh Jal 
mereka berpaling mendurhakai Allah dan tidak mensyukuri nikmat-Nya itu, 
maka Kami datangkan kepada mereka banjir yang besar yang merobohkan 
bendungan dan memusnahkan perkebunan mereka dan Kami ganti kedua 
kebun mereka dengan dua ebun yang ditumbuhi pepohonan yang berbuah pahit, 
pohon Atsi yakni yang tidak berbuah atau penuh duri dan sedikit dari pohon 
Sidr semacam seroja yang sedikit kegunaannya. Demikianlah Kami memberi 
mereka balasan dengan menjatuhkan siksa tersebut disebabkan karena 
kekafiran, yakni kedurhakaan dan keengganan mereka bersyukur. Dan Kami 
tidak membalas yakni menjatuhkan siksa yang demikian itu melainkan hanya 
kepada orang-orang yang sangat kafir kepada Allah dan mengingkari nikmat- 
nikmat-Nya. 

Tidak dijelaskan oleh ayat di atas kapan mereka berpaling. Ibn “Asyur 
berpendapat bahwa itu terjadinya setelah masa Ratu Saba' yang telah 
menganut agama yang diajarkan Nabi Sulaiman sesaat setelah ia bertemu 
' dengan beliau (baca kembali kisahnya pada OS. an-Naml). Kedurhakaan 
kaum Saba? sepeninggal ratunya yang adil itu, mengakibatkan kehancuran 
kerajaan mereka, yang bermula dengan runtuhannya bendungan Ma'rib. 

Kata (8d!) a/-'arim terambil dari kata (As! pdl) al-ardmah yang berarti 
keras atau banyak. Sedang kata (bee) sai/ berarti banjir, sehingga (a81 jaw) 
sail al-“arim berarti banjir yang besar. Ada juga yang memahami kata ‘arim 
dalam arti nama bagi banjir itu. Ini karenan banjir sering kali terjadi, maka 
setiap terjadi satu banjir, mereka menandainya dengan satu nama. 

Pendapat lain menyatakan bahwa kata (aal!) al-'arim berarti sesuatu 
yang dibangun untuk menampung air yakni bendungan. Dengan demikian 
sail al-'arim adalah banjir yang disebabkan oleh robohnya bendungan itu. 
Memang ketika itu mereka membuat banyak bendungan untuk menampung 
curah hujan, yang kemudian di musim kering bendungan itu mengairi lahan 
pertanian mereka. Apapun makna kata tersebut, yang jelas adalah banjir 


Kelompok III ayat 16-17 Surah Saba' (34) 





yang besar melanda negeri Saba' sehingga mengakibatkan musnahnya 
pertanian dan berpencarnya suku yang besar itu ke berbagai negeri. 

Bendungan yang dimaksud itu adalah bendungan Ma'rib, yang 
merupakan salah satu bendungan terbesar di Yaman saat itu. Kota Ma'rib 
terletak antara San‘? dan Hadhramaut. Berkat bendungan ini kawasan 
seluas 300 mil persegi yang kering dan tandus dapat berubah menjadi lahan 
subur dan produktif. Kemakmuran dan kesuburan negeri Yaman waktu 
itulah yang dilukiskan oleh ayat di atas dengan dua kebun yang berada di 
sebelah kanan dan kiri dalam arti mengelilingi kota mereka. Sangat 
disayangkan, bahwa para ahli sejarah tidak memiliki pendapat yang sama 
menyangkut siapa yang membangun bendungan itu dan faktor apa yang 
menjadi penyebab kehancurannya. 

Menurut Ibn Asy, sejarawan al-Hasan al-Hamdani yang hidup pada 
IV H pernah melihat reruntuhan bendungan itu. Menurutnya bendungan 
tersebut memiliki dinding sepanjang 800 hasta, lebarnya 150 hasta dan 
tingginya sekitar belasan hasta (sehasta, antara 50-70 cm). Penjelajah 
Perancis, Arnauld (1883 M), juga menemukan puing-puing bendungan itu. 
Banyak riwayat tentang sebab runtuhnya, ada yang logis dan ada juga hasil 
imajinasi yang tidak masuk akal. Agaknya ia runtuh karena mereka tidak 
memeliharanya dengan baik, atau akibat peperangan sehingga dihancurkan 
oleh lawap-lawan mereka. 

Kalimat (358531 Y) 838 Jay ) wa hal nujagi illd al-kafr secara harfiah 
berarti dan apakah Kami memberi balasan melainkan kepada orang-orang yang 
sangat kafir tetapi maksudnya adalah menafikan adanya balasan kepada selain 
atas orang kafir. Kalimat ini dapat menimbulkan pertanyaan, yaitu bukankah 
Allah memberi juga balasan terhadap orang-orang mukmin? Beberapa 
jawaban dikemukakan oleh para ulama, di samping yang telah penulis 
kemukakan di atas, yakni dengan memahami kata membalas dalam arti 
“sebagaimana pembalasan/siksa yang mereka alami itu.” Ada juga yang 
menyatakan bahwa patron kata («sj4) nyjdgf adalah patron mufa alah yang 
menunjukkan adanya kegiatan timbal balik. Dalam konteks ayat ini ada 
kegiatan kedurhakaan dari orang-orang kafir itu dan ada juga dari sisi Allah 
yaitu pembalasan yang setimpal akibat kedurhakaan itu. Dengan demikian 
kata (G5) yag mengisyaratkan bahwa siksa tersebut adalah akibat dan 
sepadan dengan dosa yang mereka lakukan. Ada pun orang-orang mukmin 
yang mendapat balasan baik dari Allah, maka itu tidak dilukiskan dengan 
kata (j8 ) "yjagf yakni tidak menggunakan patron myfd alah karena 


Surah Saba' (34) Kelompok III ayat 18-19 





imbalan yang mereka terima tidak sepadan dengan amal baik mereka. 
Imbalan yang mereka terima jauh lebih baik dari amal mereka, bahkan 
imbalan itu semata-mata anugerah Allah, yakni tidak ada sedikit pun unsur 
kegiatan timbal balik yang menjadikan ini dan mengakibatkan itu. Karena 
itu pula ganjaran bagi yang taat dilukiskan dengan kata («538 ) najg yang 
pada hakikatnya maknanya tidak sepenuhnya sama dengan kata 14437 walau 
sering kali diterjemahkan juga dengan Kami membalas. 


AYAT 18-19 

5 -ağ r Pia f A 32 E a e nn a ora a J ar am 
lyme edt gd UB Sab es ad GSE AN GAN Lela tn Wg 
asye e -079 


ii i palby é gy USU G3 IPA KAD pale Giy JS G 
13 sê SANG D A patid 
Had 


“Dan Kami telah menjadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang Kami 
limpahkan berkat kepadanya beberapa negeri yang nampak dan Kami tetapkan 
padanya perjalanan (dekat). Berjalanlah di dalamnya pada malam dan siang hari 
dengan amgn. Lalu mereka berkata: “Tuhan kami jauhkanlah antara perjalanan 
kami”, dan mereka menganiaya diri mereka sendiri, maka Kami jadikan mereka 

buah bibir dan Kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sesungguhnya pada 
“yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi setiap 
orang penyabar lagi pensyukur.” 


Setelah menjelaskan anugerah nikmat-Nya menyangkut perkebunan, 
ayat di atas melanjutkan dengan menguraikan anugerah-Nya menyangkut 
kemudahan hubungan antara satu lokasi dengan lokasi yang lain dan 
menunjukkan lancarnya transportasi. Ayat-ayat di atas menyatakan: Dan 
di samping anugerah kesuburan tanah dan keberhasilan pertanian mereka, 
Kami juga telah mengilhami mereka agar mereka dapat membangun negeri 
mereka sedemikian rupa sehingga Kari telah menjadikan antara tempat tinggal 
mereka di Yaman itu dan antara negeri-negeri yang Kami limpahkan berkat 
kepadanya yakni negeri Syam, yaitu Palestina, Libanon dan Suriah — Kami 
jadikan antara keduanya beberapa negeri yang nampak lagi berdekatan dan 
Kami tetapkan padanya yakni antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan 


Kelompok III ayat 18-19 Surah Saba' (34) 





yang dekat sehingga memudahkan mereka singgah di mana dan kapan saja, 
tanpa kesepian atau cemas tentang adanya rintangan dan bahaya. Kepada, 
siapa pun yang berada di sana diucapkan kalimat: Berjalanlah kamu di 
dalamnya yakni di kota-kota itu pada malam dan siang hari dengan aman dari 
gangguan manusia dan binatang serta sengatan panas atau dingin 

Lalu mereka berkata sebagai tanda ketidaksyukuran: “Wahai Tuhan 
kami jauhkanlah jarak antara perjalanan kami sehingga tidak banyak orang 
berkunjung ke negeri kami dan dengan demikian kesejahteraan yang kami 
nikmati tidak akan terbagi kepada orang lain dan hanya kami sendiri yang 
menikmatinya,” dan dengan ucapan serta sikap itu, mereka pada hakikatnya 
menganiaya diri mereka sendiri; maka sebagai akibat kedurhakaan itu Kami 
jadikan mereka buah bibbmgenerasi demi generasi yang membicarakan keadaan 
dan nasib mereka dan Kami hanturkan mereka sehancur-hancurnya sehingga 
mereka berpencar ke mana-mana. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- 
benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap penyabar lagi pensyukur 
yakni yang sangat mantap kesabaran dan kesyukurannya. 

Firman-Nya: Kami menjadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang 
Kami limpahkan berkat kepadanya dan seterusnya, mengisyaratkan adanya 
keterlibatan penduduk negeri itu dalam upaya menjadikan negeri mereka 
seperti yang dilukiskan ayat di atas. Ini dipahami dari kata Kami yang 
digunakan ayat ini menunjuk Allah swt. Keterlibatan Allah dalam hal ini 
antara lain adalah mengilhami mereka cara membangung seperti itu. 

Kata (1g) /ihd dalam firman-Nya: (1d 14 mw) 574 fihd/ berjalanlah di 
dalamnya mengisyaratkan bahwa walau banyak kota yang harus dilalui dalam 
perjalanan itu, namun karena bersambungnya kota-kota tersebut, maka ia 
bagaikan satu kota besar saja, dan dengan demikian, mereka dalam 
kunjungan ke kota-kota itu bagaikan berjalan dalam satu kota saja. Kesan 
ini tidak akan diperoleh jika ayat di atas menggunakan kata (We!) ilaihd 
sebagai ganti kata (ig) hâ. Apa yang dilukiskan ayat ini, boleh jadi karena 
penduduk sekitar membangun sepanjang perjalanan dari satu kota ke kota 
yang lain tempat-tempat peristirahatan serta kios-kios yang menjual bahan 
makanan dan kebutuhan para musafir, sehingga walaupun di sepanjang 
perjalanan itu terbentang padang pasir yang tandus, namun keberadaan 
tempat peristirahatan dan kios-kios itu, menjadikan kota-kota itu menyatu 
bagaikan satu kota saja. 

FirmanNya: (Ujttal oy ae W)) Rabband ba'id baina asferind/ Tuhan 
kami jauhkanlah antara perjalanan kami ada juga yang membacanya (4x) 


Surah Saba' (34) Kelompok III ayat 20 





baid dengan makna yang sama dengan ( 454) bêid, dan ada yang membaca 
( asu WW) ) Rabbund bê'ada dalam arti Tuhan kami telah menjauhkan seakan- 
akan jarak yang sudah demikian dekat mereka masih juga menganggap jauh 
sehingga mereka berkata: Tuhan kami menjauhkan jarak antar kota-kota itu. 

Ibn “Asyur memahami ucapan ini mereka lontarkan sebagai 
pembangkangan terhadap nabi dan orang-orang yang menasihati mereka 
agar mensyukuri nikmat Allah itu. Ini menurutnya serupa dengan ucapan 
kaum musyrikin Mekah yang diajak oleh Nabi Muhammad saw. agar beriman: 
e Pay wi SRA Gy dr G ab Bais iya adi gA NR NS ò sa 
(Wahai Tuhan), jika betul fal-Our'dn) ini, dialah yang benar dari sisi-Mu, maka 
bujanilah kami dengan batu Bari langit, atan datangkanlah kepada kami azab yang 
pedih” (QS. al-Anfal (8J: 32). 

Setelah runtuhnya bendungan Ma'rib, kaum Saba’ hidup dalam 
kesulitan, lebih-lebih di musim kemarau, maka mereka terpaksa berpencar 
meninggalkan kampung halaman mereka. Ada yang mencari daerah lain di 
wilayah Yaman, dan ada juga yang berhijrah jauh dari Yaman. Suku Azad 
menuju Oman, Khuza'at ke Tihamah di Mekah, Aus dan Khazraj memilih 
Yatsrib (Madinah), Gassan menuju ke Bushra di negeri Syam, dan Lakhem 
menuju Irak. 

Ayat ini menunjukkan bahwa pembangunan jalan dan penyediaan 
sarana transportasi, serta penciptaan rasa aman merupakan syarat-syarat 
bagi kesejahteraan satu masyarakat. Di sisi lain ia juga menunjukkan 
pentingnya memelihara hasil pembangunan — yang dalam konteks ayat ini 
antara lain adalah bendungan Ma'rib. Masyarakat yang tidak membangun, 
atau gagal memelihara hasil pembangunannya, akan runtuh dan warganya 
akan terpaksa mencari wilayah lain guna menyambung hidupnya. 


AYAT 20 
KT ntah Ga Uni YAAA LB Loli mela Tt AG 


“Dan sesungguhnya iblis telah membuktikan kebenaran sangkaannya terhadap mereka 
maka mereka mengikutinya, kecuali sebagian dari orang-orang mukmin.” 


Ayat yang lalu menggambarkan kedurhakaan kaum Saba”. 
Kedurhakaan ini telah diduga sebelumnya oleh iblis ketika dia bersumpah 


Kelompok IH ayat 21 Surah Saba' (34) 





di hadapan Allah — setelah dia terkutuk karena enggan sujud kepada Adam 
as. — bahwa dia akan menghadang manusia dari jalan Allah yang lurus dan 
menggoda mereka dari muka, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. 
Dan bahwa Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur (baca 
OS. al-A'raf f7): 17). Nah, di sini Allah pun bersumpah bahwa: Dan Aku 
bersumpah bahwa sesungguhnya iblis telah dapat membuktikan kebenaran 
sangkaannya terhadap mereka selaku putra putri Adam maka mereka dengan 
bersungguh-sungguh mengikutinya, kecuali sebagian dari orang-orang mukmin 
yang enggan mengikutinya. 
Ayat ini dijadikan oleh sementara ulama berhubungan dengan firman- 
Nya pada ayat 7 yang lalu yaitu ucapan orang-orang kafir yang berkata: 
“Apakah kamu mau kami Imujukkan seorang laki-laki yang memberitakan kepada 
kamu bahwa apabila badan kamu telah dihancurkan sehancur-hancurnya, 
sesungguhnya kamu benar-benar dalam ciptaan yang baru?” Dengan demikian 
yang dimaksud dengan kedua kata “mereka” pada terjemahan di atas adalah 
kaum musyrikin Mekah. Tetapi jika ayat ini dijadikan berhubungan dengan 
ayat sebelumnya yang berbicara tentang kaum Saba', maka kata mereka 
tertuju kepada para pendurhaka dari kaum Saba'. Kedua pendapat di atas 
dapat benar, dan atas dasar itu penulis memahami kata mereka dalam arti 
“mereka selaku putra putri Adam”. 
Betapapun, ayat ini merupakan peringatan kepada semua manusia, 

baik yang hidup pada masa turunnya ayat ini maupun generasi sesudahnya, 
“bahwa setan selalu berupaya menjerumuskan manusia, dan bahwa hal 
tersebut telah menjadi tujuan yang direncanakannya jauh sebelum ini, yakni 
sejak dia terkutuk dan terusir dari surga. 


AYAT 21 
BP ya PIL yag oa ea) Olla Gya gahi OS Lah 
ar - ô r e f Ta ” a. A 
4115 Bir sh JS Hya i 
‘Padahal tidak adalah kekuasaan iblis terhadap mereka kecuali hanyalah agar 


Kami dapat membedakan siapa yang beriman dengan (kehidupan) akhirat dari siapa 
yang ragu-ragu terhadapanya. Dan Tuhanmu Maha Memelihara segala sesuatu.” 


Untuk menghapus kesan yang boleh jadi muncul dalam benak 
sementara orang bahwa keberhasilan iblis itu diperolehnya dari dirinya 





Surah Saba' (34) Kelompok III ayat 21 


sendiri, terlepas dari apa yang dikehendaki Allah, atau bahwa keberhasilan 
itu karena manusia tidak diberi kemampuan untuk menampiknya, ayat di 
atas melanjutkan bahwa: Dugaan iblis itu terbukti dalam kenyataan padahal 
tidak adalah wujudnya kekuasaan iblis secara mandiri terhadap mereka karena 
manusia pun memiliki potensi untuk menampiknya jika ia mau 
menggunakan potensinya. Memang Allah juga menganugerahkan kepada 
iblis potensi untuk merayu dan menggoda. Itu dianugerahkan Allah tidak 
lain tujuannya kecuali hanyalah untuk menguji manusia agar Kami, yakni Allah, 
malaikat dan pelaku-pelakunya sendiri dapat membedakan siapa yang beriman 
dengan keniscayaan kehidupan akhirat dari siapa yang ragu-ragu terhadapnya. 
Pembedaan itu di alam nyata setelah sebelumnya — sejak azal — telah jelas 
bagi Allah perbedaann#t. Dan Tuhanmu Maha Memelihara segala sesuatu 
sehingga tidak ada yang terjadi di alam raya ini kecuali dijangkau oleh 
pengetahuan-Nya serta berada di bawah kendali-Nya, termasuk apa yang 
dilakukan oleh iblis itu. 
Ketika menafsirkan firman-Nya: 

Gay Gya WAH a Y obi ge E i gak Dj 
“Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka, 
kecuali orang-orang yang mengikuti kamu, yaitu orang-orang yang sesat” (QS. al- 
Hijr [15]: 42), penulis antara lain menyatakan bahwa ayat ini menunjukkan 
bahwa iblis/setan sama sekali tidak mempunyai kemampuan dati dirinya 
sendiri. Di sini seakan-akan Allah berfirman: “Dugaanmu hai iblis bahwa 
engkau memiliki kemampuan untuk menjerumuskan semua manusia — 
walau mengecualikan sebagian mereka — dugaanmu itu tidaklah benar — 
karena pada hakikatnya engkau tidak memiliki kemampuan. Akulah yang 
berwenang penuh memberi hidayat dan menambah kesesatan. Aku telah 
menetapkan shzrdsh yakni jalan dan ketentuan menyangkut hal tersebut, 
sehingga kalau engkau mampu menyesatkan maka itu karena izin, kehendak 
dan kebijaksanaan-Ku untuk menguji manusia melalui rayuanmu, dan kalau 
engkau gagal maka itu pun karena Aku telah menganugerahkan manusia 
potensi dan mengajarkannya cara untuk menggagalkan usahamu. Potensi 
yang engkau miliki untuk menggoda pun adalah bersumber dari Aku semata- 
mata, pengaruh kemampuan itu tidak sedikit pun menyentuh al-muhklashin 
dari hamba-hamba-Ku. Di tempat lain penulis mengibaratkan kemampuan 
setan, seperti halnya virus penyakit. Ia memang dapat menyentuh manusia 
yang tidak memiliki kekebalan tubuh. Allah swt. telah menyiapkan bahan 





Kelompok III ayat 21 Surah Saba' (34) 


imunisasi untuk seluruh manusia sambil mengingatkan bahkan 
memerintahkan semua manusia agar membentengi diri dengannya, setelah 
menyampaikan adanya wabah penyakit (setan) yang dapat mengancam siapa 
pun yang tidak beriman. 


KELOMPOK IV 


(AYAT 22 - 27) 





AYAT 22 bas 
N3 NN far lè è> Ju Si Y A O35 a Pam 


TITIP neb iya rela Ri PIN A 
Katakanlah: “Serulah mereka yang kamu anggap selain Allah. Mereka tidak 
memiliki seberat dgarrah pun di langit dan di bumi, dan mereka tidak mempunyai 
sesuatu apapun pada keduanya dan sekali-kali tidak ada bagi-Nya di antara mereka 
satu pembantu pun.” 


Kalau Anda menjadikan ayat yang lalu berbicara tentang kaum 
` musyrikin Mekah, maka hubungan ayat ini dengan ayat yang lalu menjadi 
sangat jelas, dan dengan demikian, ia bukan merupakan kelompok awal. 
Tetapi jika Anda memahami ayat yang lalu — pada dasarnya — masih 
merupakan uraian tentang kaum Saba', maka ayat ini merupakan kelompok 
ayat-ayat yang kembali berbicara tentang kaum musyrikin Mekah yang 
dihadapi oleh Nabi Muhammad saw. Dengan demikian, kita dapat 
menghubungkannya dengan menyatakan bahwa setelah ayat-ayat yang lalu 
memaparkan kekuasaan Allah di langit dan bumi atas segala makhluk, maka 
tentu saja hal itu harus mengantar kepada pengakuan akan keesaan-Nya 
serta penolakan segala macam dan bentuk persekutuan atas-Nya. Nah, 
itulah yang ditegaskan oleh ayat di atas dengan perintah-Nya kepada Nabi 
Muhammad saw. bahwa: Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka 
yang mempersekutukan Allah dengan suatu apapun — sebagai kecaman 
dan peringatan bahwa: “Serulah yakni bermohonlah kepada mereka yang kamu 


372 


Kelompok IV ayat 22 Surah Saba' (34) 





anggap secara tidak benar lagi kamu sembah sebagai tuhan selain Allah agar 
mereka mendatangkan kebaikan buat kamu atau menghindarkan marabahaya 
yang menimpa kamu! Karena kaum musyrikin apalagi sembahan-sembahan 
mereka terdiam tidak dapat menjawab, maka Allah langsung menegaskan 
hakikat sembahan-sembahan itu bahwa: Mereka tidak memiliki sekarang atau 
di masa datang kekuasaan dan kemampuan walau seberat dzarrah pun di 
langit yakni di sekeliling arah atas dan di bumi yakni di sekeliling arah bawah, 
dan mereka tidak mempunyai sesuatu apapun pada keduanya yakni tidak memiliki 
keterlibatan dalam penciptaan, kepemilikan, kekuasaan dan pengaturan 
segala sesuatu yang berada di langit dan bumi bahkan seluruh alam raya ini 
dan sekali-kali tidak ada bagi-Nya di antara mereka satu pembantu pun dan dalam 
hal apapun. tn 

Ibn “Asyur melihat keadaan kaum Saba” dengan rasa aman sentosa 
yang mereka alami di negeri mereka mirip dengan keadaan kaum musyrikin 
Mekah, yang juga memperoleh rasa aman, dan rezeki yang melimpah yang 
didatangkan dari berbagai penjuru (baca OS. al-Qashash [28]: 57 dan OS. 
Quraisy (106): 2-4). Serupa juga mereka dalam ketidaksyukuran kepada- 
Nya. Dari sini sangat wajar jika ayat di atas berbicara tentang kaum 
musyrikin Mekah, dan memerintahkan Nabi Muhammad saw. untuk 
memperingatkan mereka. . 

Firman-Nya: ( 44 O 43 uya SE) yel! Iso) yd À alladzina za'amtum min 
dini Allah/ serulah mereka yang kamu anggap selain Allah. Merupakan kalimat 
yang belum sempurna, karena obyeknya tidak disebut. Obyek itu harus 
ditampilkan dalam benak pembicara dan pendengar — seperti yang penulis 
kemukakan di atas. Agaknya sengaja ayat ini tidak menyebut obyek itu 
untuk mengisyaratkan bahwa sembahan-sembahan mereka demikian juga 
kemampuannya sama sekali tidak ada hakikatnya, dan tidak wajar disebut 
oleh lidah orang-orang terhormat. 

Sayyid Quthub cenderung memahami sekutu yang dimaksud ayat ini 
adalah malaikat-malaikat yang disembah oleh sementara kaum musyrikin, 
dan mereka itulah yang dinafikan syafaatnya — buat para penyembahnya — 
sebagaimana terbaca pada ayat berikut. Rujuklah ke ayat 3 surah ini untuk 
memahami kata dgarrah! 

Kata ( pb) xhahir pada mulanya terambil dari kata (46) shahr yakni 
punggung manusia atau binatang. Dari kata itu lahir kata ( ade „atb ) ghâbara 
alaihi yang berarti menolong siapa yang menentang untuk mengalahkan lawannya. 


Surah Saba' (34) Kelompok IV ayat 23 





Seakan-akan yang bersangkutan meletakkannya di punggung, guna 
menopang dan mendukungnya dalam pertikaian dan peperangan. 4 


AYAT 23 


- 
9 


Jú úu NG gas EN a shah aa i BENG; 
EA AI ig Gd NG a) 


Dan tiadalah berguna syafaat di sisi-Nya melainkan bagi yang telah diizinkan 
(oleh-Nya), sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka 
berkata: “Apakah yang telah difirmankan oleh Tuhan kamu?” Mereka menjawab: 
“Yang bag”, dan Dialah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. 


Ayat yang lalu menafikan kemandirian sembahan-sembahan kaum 
musyrikin dalam kepemilikan walau seremeh dan sekecil apapun yakni 
dzarrah, lalu hal itu menurun dengan menafikan keikutsertaan mereka 
dengan Allah dalam kepemilikan sesuatu yakni walau tidak secara mandiri. 
Pada ayat di atas, hal tersebut menurun lagi. Setelah dinafikannya sedikit 
keterlibatan pun dalam hal kepemilikan, ayat di atas menafikan adanya 
pengaruh positif buat mereka dalam membantu menyelamatkan pihak lain. 
Yakni naenafikan keberhasilan sembahan-sembahan itu terhadap Allah. Ayat 
di atas menyatakan: Dan tiadalah berguna kapan dan di mana pun syafaat di 
sisi-Nya melainkan bagi yang telah diizinkan oleh-Nya memberi dan memperoleh 
syafaat itu, sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka yang 
bermohon syafaat dan yang dimohonkan untuknya syafaat itu, mereka yakni 
yang dimohonkan untuknya syafaat berkata: “Apakah yang telah difirmankan 
oleh Tuhan kamu menyangkut nasib kami?” Mereka yang bermohon menjawab: 
“Perkataan serta ketetapan yang bag, Dia memperkenankan atau menampik 
permohonan siapa yang dikehendaki-Nya dan semua itu berdasar keadilan 
serta hikmah kebijksanaan-Nya,” dan Dialah Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. 

Kata ( @ii ) tanfa' dapat berarti berhasi// sukses dan dapat juga berarti 
mengakibatkan keberuntungan yakni antonim dari kata mencelakakan. Kedua 
makna ini dapat ditampung oleh kata yang digunakan ayat di atas. Jika 
Anda memahaminya dalam arti berhasi/ maka itu berarti bahwa syafaat yang 
mereka ajukan dan mohonkan tidak berhasil mencapai sukses karena di 
tolak oleh Allah swt., sedang bila makna yang kedua, maka itu menunjukkan 


Kelompok IV ayat 23 Surah Saba' (34) 





bahwa yang dimohonkan syafaat tidak meraih keberuntungan tetapi 
sebaliknya yaitu kecelakaan. 

Kata ( 531) adxgina ada juga yang membacanya xdzina. Bacaan pertama 
mengundang adanya kata Allah, seakan-akan ayat tersebut menyatakan 
sampai Allah mengizinkan. Sedang kata (& ) /ahu dapat tertuju kepada 
yang diizinkan memberi atau yang diizinkan untuk diberi untuknya syafaat. 

Kata (,#” ) katid mengandung makna batas akhir sesuatu. Penggunaan 
kata tersebut pada ayat ini mengisyaratkan adanya masa antara ketakutan 

yang mereka alami dan batas akhir itu. Atas dasar ini, sehingga ayat di atas 
bagaikan menyatakan: Melainkan bagi yang telah diizinkan (oleh-Nya). Ketika 
itu, semua mengalami rasa takut menanti datangnya izin, takut jangan sampai 
tidak diizinkan, dan inmberlanjut sekian lama hingga apabila telah 
dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata: “Apakah yang 
telah difirmankan oleh Tuhan kamu?” 

Kata ( E 51) faggi'a terambil dari kata ( E 5) Jaza'a yang berarti /akut. 
Patron kata yang digunakan mengandung makna hilangnya rasa takut, 

Ayat di atas menunjukkan betapa mencekam keadaan ketika itu. 
Mereka yang mengajukan permohonan syafaat, lebih-lebih yang 
mengharapkan untuk dianugerahi pengampuan dan syafaat, diliputi oleh 
rasa takut selama menanti putusan Allah. Penantian itu cukup lama, dan 
setelah berlalu sekian lama barulah mereka dapat bertanya tentang putusan 
Allah swt., apakah duzinkan mengajukan permohonan atau tidak diizinkan. 

Menurut Thabathab#'i kalimat (& LSI yA) liman adzina lahu dapat 
berarti siapa yang memiliki dan memperoleh izin memberi syafaat, dalam 
hal ini adalah para malaikat, sehingga ayat ini berarti: Tidak bermanfaat 
syafaat kecuali bila pemohon syafaat memiliki izin dari Allah swt. Atau 
dapat juga berarti tidak bermanfaat syafaat kecuali bagi siapa yang diizinkan 
Allah untuk memperolehnya. Thabathaba'i berpendapat bahwa pemberi 
syafaat di sini adalah malaikat karena — menurutnya — malaikat adalah 
perantara yang melaksanakan perintah Allah berdasar firman-Nya: 


o phasi ajah (hh Sa an ai 
“Mereka (para malaikat) tidak mendahului-Nya dengun perkataan dan mereka 
mengerjakan perintah-perintah-Nya” (OS. al-Anbiya' (21): 27) dan firman-Nya: 


z5 anal dal SA) KAK Jet se Opal PA Ah Kadi 


Surah Saba' (34) Kelompok IV ayat 23 





- 


“Segala puji bdgi Allah Pencipta langit dan bumi, Yang menjadikan malaikat sebagai 
utusan-utusan untuk menguras berbagai macam urusan yang mempunyai sayap” (QS, 
Fâthir [35]: 1). Fungsi perantara dimaksud antara lain adalah syafaat itu. 
Dengan demikian semua malaikat adalah pelaksana syafaat (pemohonnya) 
tetapi bukan dalam segala hal dan tidak juga untuk semua orang, tetapi 
dalam hal-hal yang diizinkan Allah dan untuk siapa yang diizinkannya. Atas 
dasar ini pula Thabathaba'i cenderung memahami kalimat melainkan siapa 
yang diizinkan dalam arti melainkan siapa yang duzinkan untuk dimohonkan 
baginya syafaat. Ayat ini menurutnya semakna dengan firman-Nya: 

gal pal NO gni NG 
“Mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah” (OS. 
al-Anbiya' (21): 28), bukannya semakna dengan firman-Nya: 

a 
“Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada izin-Nya” 
(QS. Yûnus [10]: 3). 

Ayat di atas menyebut ( p ë ) qulûb/ hati sebagai wadah ketakutan 
dan dari wadah tersebut juga ketakutan menghilang. Ini mengisyaratkan 
bahwa mereka benar-benar bingung, tidak lagi memperhatikan diri mereka 
dan seggla yang berada di sekeliling mereka. Semua perhatian hanya tertuju 
kepada Allah, menanti keputusan-Nya. Yang demikian itu halnya — sekali 
lagi menurut Thabathaba'i — adalah para malaikat. Penggalan ayat ini 
menurutnya serupa dengan firman Allah: 


NA IA A ya PON d Wg Ngadi BL Ding Ay 

dai 6 sin ngk a 
“Dan hanya kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan 
semua makhluk yang melata di bumi dan (juga) para malaikat, sedang mereka 
(malaikat) tidak menyombongkan diri. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di 
atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan (kepada mereka)” (OS. 
an-Nahl (16): 49-50). Rasa takut itulah yang dimaksud dengan sujud mereka 
merendahkan diri kepada Allah yang berada “di atas” mereka. Mereka 
merasa takut karena mereka adalah para pemberi syafaat dan perantara- 


perantara Allah dalam wujud dan terlaksananya perintah-perintah — 
sebagaimana yang Dia kehendaki. Selanjutnya rasa takut itu menghilang 





Kelompok IV ayat 23 Surah Saba' (34) 


dengan datangnya perintah Allah dan teribatnya mereka secara langsung 
dalam tugas yang dibebankan Allah itu, seakan-akan wujud mereka baru 
nampak dengan pelaksanaan tugas itu serta dengan ketaatan mereka 
melaksanakan perintah Allah. Demikian lebih kurang Thabathabz#'i. 

Firman-Nya: Apakah yang telah difirmankan oleh Tuhan kamu dipahami 
oleh Thabathaba'i sebagai isyarat tentang banyaknya pihak yang bertanya 
tentang keputusan Allah, setelah turunnya keputusan itu. Sekaligus ia 
mengisyaratkan bahwa sebagian mengetahui terlebih dahulu keputusan itu, 
dibanding dengan sebagian yang lain. Memang, adanya pertanyaan 
menunjukkan bahwa yang ditanya seyogianya mengetahui apa yang 
ditanyakan itu. Para malaikat memiliki kedudukan yang berbeda-beda dan 
bertingkat-tingkat, aa Ya lebih tinggi dari sebagian yang lain. Yang di 
bawah menerima perintah Ilahi dari yang berkedudukan di atasnya tanpa 
pengabaian atau penundaan, dan ini mencerminkan ketaatan peringkat 
bawah pada peringkat atasnya, sebagaimana dipahami dari firman-Nya 
mengabadikan ucapan malaikat: 


A plaa aa i Yy éa Gy 
‘Tidak satu pun di antara kami (malaikat) melainkan mempunyai kedudukan yang 
tertentu” (OS. ash-Shaffat (37): 164), serta firman-Nya melukiskan malaikat 
Jibril as: , 
li gk aka jih angka 
“Yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah yang 
mempunyai Arsy, yang ditaati di sana (di alam malaikat) lagi dipercaya” (QS. at- 
Takwir [81]; 20-21). Dengan demikian, ada di antara mereka yang ditaati 
sekaligus taat, namun semua tunduk dan taat kepada Allah swt., karena 
yang ditaati itu, tidak berperanan kecuali menyampaikan perintah Allah 
yang diterimanya kepada siapa yang taat kepadanya. Demikian lebih kurang 
pendapat Thabathaba'i. Pendapat serupa dikemukakan juga jauh sebelum 
Thabathaba'1 oleh al-Gurthubi dalam tafsitnya. 

Bisa juga mereka yang ditanyai itu, belum mengetahui perincian 
putusan Allah, hanya saja karena yang bertanya menduga bahwa mereka 
mengetahui, maka pertanyaan tersebut mereka ajukan. Selanjutnya baik 
mereka telah mengetahui perinciannya maupun belum, jawaban yang mereka 
sampaikan di sini adalah benar, yakni bahwa keputusan Allah — apapun 
bentuk dan adanya — adalah hag. 





Surah Saba' (34) Kelompok IV ayat 23 


Ayat di atas ditutup dengan menyebut dua asma Allah yaitu 44-44/ 
Yang Maha Tinggi dan al-Kabir/ Yang Maha Besar. 

Ketinggian Allah tidak bersifat material atau keberadaan pada satu ` 
tempat. Memang — tulis Imam Ghazali — pada mulanya manusia memahami 
makna ketinggian dari segi tempat, ini karena mereka mengaitkannya dengan 
mata kepala, tetapi setelah orang-orang berpengetahuan menyadari bahwa 
ada juga pandangan bashirah (mata akal dan hati) yang berbeda dengan 
pandangan yang bersifat indrawi, maka mereka meminjam/ menggunakan 
kata tinggi, tetapi tidak dalam pengertian yang dijangkau oleh orang awam. 

Allah Maha Tinggi, sedemikian tinggi-Nya sehingga Dia tidak dapat 
terjangkau, sedemikian tinggi-Nya sehingga tidak ada yang serupa dengan- 
Nya, sedemikian kuat-Nya sehingga tidak ada yang dapat mengalahkan- 
Nya, bahkan tidak ada sekutu bagi-Nya, dan tidak juga kedudukan yang 
serupa bahkan yang mendekati kedudukan-Nya. 

Sementara ulama merinci pengertian ketinggian-Nya pada ketinggian 
dzat-Nya dan ketinggian kedudukan-Nya. Ketinggian kedudukan-Nya 
adalah kesempurnaan yang diniscayakan oleh sifat-sifat terbaik/al-Asmd” 
al-ddusnd yang disandang-Nya. Ketinggian-Nya dari segi dzat, adalah karena 
pengetahuan tentang siapa Dia, tidak terjangkau kecuali oleh-Nya, dan 
karena Dia yang mencakup seluruh tempat, dan Dia yang wujud sebelum 
penciptaan semua yang maujud. 

Kata (SJ!) al-Kabir secara harfiah berarti Yang Maha Besar. Sementara 
ulama berpendapat bahwa kebesaran adalah keagungan dan kekuasaan. 
Menurut Imam Ghazali, kebesaran adalah kesempurnaan dzat, yang dimaksud 
dengan dzat Allah adalah wujud-Nya sehingga kesempurnaan dzat-Nya 
adalah kesempurnaan wujud-Nya. Selanjutnya, kesempurnaan wujud, 
ditandai oleh dua hal yaitu keabadian dan sumber wujud. 

Allah kekal abadi. Dia adalah awal yang tanpa permulaan dan akhir 
yang tanpa akhir. Tidak dapat tergambar dalam benak, apalagi dalam 
kenyataan bahwa Dia pernah tiada, dan satu ketika akan tiada. Alah adalah 
dzat yang wajib wujud-Nya. Berbeda dengan makhluk yang wujudnya 
didahului oleh ketiadaan dan diakhiri pula oleh ketiadaan. Dari segi sumber 
wujud, Dia adalah sumbernya, karena setiap yang maujud pasti ada yang 
mewujudkannya. Mustahil sesuatu dapat mewujudkan dirinya sebagaimana 
mustahil pula ketiadaan yang mewujudkannya. Jika demikian, benak kita 
pasti berhenti pada wujud yang wajib dan yang merupakan sumber dari 
segala yang wujud. Dialah Allah Yang Maha Besar itu. 


Kelompok IV ayat 24-25 Surah Saba' (34) 





Ditutupnya ayat di atas yang berbicara tentang syafaat dan 
permohonan kepada Allah, dengan kedua sifat di atas, menunjukkan bahwa 
para malaikat yang menjadi perantara atau siapa pun yang bermohon syafaat 
atau selain mereka — semuanya — tunduk dan patuh kepada putusan yang 
ditetapkan oleh Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar itu. 


AYAT 24-25 
A sah JS B9 I ki JE PIN RAIN Aa S RE 
évo% Sa des YG ai hs ESY EYER oá JE 


Katakanlah: ‘Siapakah yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan dari 
bumi?” Katakanlah: “Allah” Ydan sesungguhnya kami atau kamu pasti berada di 
atas kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Katakanlah: “Kamu tidak akan 
ditanyai menyangkut dosa yang telah kami perbuat dan kami tidak akan ditanyai 
lentang apa yang kamu perbuat.” 


Setelah menunjukkan ketidakmampuan berhala-berhala yang 
dipertuhan oleh kaum musyrikin, dan membuktikan betapa kuasa Allah 
swt., kini melalui ayat di atas Nabi Muhammad saw. diperintahkan agar 
mengajukan pertanyaan dengan tujuan memperoleh pengakuan mereka 
tentang hal tersebut. Demikian al-Bigai menghubungkan ayat ini dengan 
ayat sebelumnya. Dapat juga dikatakan bahwa setelah ayat yang lalu 
menunjukkan kelemahan sembahan-sembahan kaum musyrikin, kini ayat 
di atas menunjukkan sekali lagi ketidakwajarannya disembah. Seseorang 
yang menyembah sesuatu, pastilah ia mengandalkannya. Salah satu dorongan 
kaum musyrikin menyembah berhala-berhala, adalah kepercayaan mereka 
bahwa sembahan-sembahan itu, menjadi perantara buat mereka dalam 
perolehan rezeki. Ayat di atas menampik kepercayaan itu dengan 
menyatakan: Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada kaum musyrikin: 
“Siapakah yang memberi regeki kepada kamu — rezeki yang bersumber dari 
semua langit dan dari bumi?” Karena tidak ada jawaban yang tepat dan juga 
karena mereka pada hakikatnya mengakui bahwa Allah adalah Penganugerah 
rezeki, maka langsung saja Nabi Muhammad saw. diperintahkan untuk 
men,”wab bahwa, katakanlah: Yang Menganugerahkan rezeki adalah “Allah, 
Tuhan Yang Maha Esa.” 


Surah Saba' (34) Kelompok IV ayat 24-25 





Setelah menegaskan jawaban yang pasti dan benar, Nabi Muhammad 
saw. lebih jauh diperintahkan untuk menyampaikan suatu pernyataan yang 
sangat obyektif — setelah terbukti adanya perbedaan kontradiktif antara " 
Nabi Muhammad saw. dan pengikut beliau dengan kaum musyrikin itu. 
Pernyataan itu adalah: Dan di samping itu, sesungguhnya kami yakni kaum 
muslimin yang mengesakan Allah swt. atau kamu orang-orang musyrik yang 
mempersekutukan-Nya pasii salah satu dari kita berada di atas kebenaran 
serta mengikutinya dengan mantap atau dalam kesesatan yang nyata. 

Karena pernyataan di atas, hanya mengandung salah satu dari dua 
kemungkinan yakni terdiam dengan mengakui bahwa kaum musyrikin yang 
berada dalam kesesatan, atau bersikeras menuduh kaum muslimin yang 
sesat. Lalu karena kemungkinan kedua lebih besar kemungkinannya dan 
lebih terduga datangnya dari mereka, serta itu pula yang menimbulkan 
masalah, maka guna tidak memperpanjang diskusi yang tujuannya bukan 
lagi mencari kebenaran, ayat di atas memerintahkan Nabi Muhammad — 
sekali lagi dan untuk ketiga kalinya dalam rangkaian ayat ini — bahwa: 
Katakanlah: “Kamu tidak akan ditanyai yakni dituntut untuk 
mempertanggungjawabkan menyangkut dosa yang telah kami perbuat jika kamu 
menganggap keislaman kami adalah dosa dan kami tidak akan ditanyai pula 
tentang apa yang kamu sedang dan akan perbuat.” 

Ayat-ayat di atas menggambarkan bagaimana seharusnya seorang 
muslim berinteraksi dengan penganut agama dan kepercayaan yang berbeda 
dengannya. Tidak dapat disangkal bahwa setiap penganut agama — termasuk 
agama Islam — meyakini sepenuhnya tentang kebenaran anutannya serta 
kesalahan anutan yang bertentangan dengannya. Namun demikian, hal 
tersebut tidak harus ditonjolkan keluar apalagi dikumandangkan di tengah 
masyarakat plural. Gaya bahasa ayat-ayat di atas dinamai oleh ulama-ulama 
dengan istilah Us/4b al-Inshdf di mana si pembicara tidak secara tegas 
mempersalahkan mitra bicaranya, bahkan boleh jadi mengesankan 
kebenaran mereka. Ayat di atas tidak menyatakan kemutlakan kebenaran 
ajaran Islam dan kemutlakan kesalahan pandangan mitra bicara. Perhatikan 
redaksinya yang menyatakan: “Sesungguhnya kami atau kamu pasti berada di 
atas kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata,” yakni kepercayaan kita 
memang berbeda bahkan bertolak belakang, sehingga pasti salah satu di 
antara kita ada yang benar dan ada pula yang salah. Mungkin kami, yang 
benar, mungkin juga Anda, dan mungkin kami yang salah dan mungkin 
juga Anda. 


Kelompok IV ayat 24-25 Surah Saba' (34) 





Apa yang diajarkan al-Qur'an dalam cara berdiskusi ini sungguh jauh 
lebih baik daripada apa yang diucapkan oleh sementara ilmuwan yang 
menyatakan: “Pendapat kami benar, namun mengandung kemungkinan 
salah, dan pendapat Anda salah namun mengandung kemungkinan benar” 
- tuntunan ayat ini lebih baik — karena ucapan terakhir ini telah 
mengisyaratkan kebenaran pihak sendiri dan kesalahan pihak lain, sehingga 
telah terkesan adanya sikap apriori, padahal dalam berdiskusi guna mencapai 
kebenaran diperlukan sikap netral. 

Bahkan diamati dari redaksi ayat di atas adanya semacam “sikap 
toleransi” terhadap pendapat mitra bicara. Perhatikanlah firman-Nya: “Kamu 
tidak akan ditanyai tentang dosa yang telah kami perbuat dan kami tidak akan 
ditanya tentang apa yang kgmu perbuat.” Apa yang dilakukan oleh pembicara 
dalam hal ini Nabi Muhammad saw. dan pengikut beliau dilukiskan dengan 
kata (La pri ) gjramnd/ dosa yang telah kami perbuat yakni dengan kata dosa dan 
dalam bentuk kata kerja masa lampau yang mengandung makna telah 
terjadinya apa yang dinamai dosa itu, sedang ketika melukiskan perbuatan 
mitra bicara yang dalam hal ini mereka yang berbeda keyakinan dengan 
kaum muslimin, maka perbuatan mereka tidak dilukiskan dengan kata dosa 
tetapi dengan kalimat ( ù plass Las) ammd ta maliin| tentang apa yang kamu sedang 
dan akan perbuat yakni dengan kata apa yang sangat netral dan dalam bentuk 
kata kerjasmasa kini dan datang. 

Memang Anda boleh berkata bahwa yang dimaksud dengan dosa-dosa 
pada ayat di atas adalah pelanggaran-pelanggaran kecil yang tidak seorang 
pun dapat luput darinya, sedang apa yang kamu perbuat maksudnya adalah 
dosa-dosa yang mereka lakukan. Anda dapat menafsirkan maksudnya demikian, 
tetapi itu tidak diperdengarkan kepada mitra bicara apalagi dinyatakan ke 
luar sehingga terdengar oleh banyak orang. 

Ada juga sementara ulama yang memahami firman-Nya: “Sesungguhnya 
kami atau kamu pasti berada di atas kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata” 
dalam arti kami berada dalam kebenaran dan kamu dalam kesesatan. Ayat 
ini menurut mereka berbicara tentang dua pihak dan dua keadaan. Pihak 
pertama adalah kami (kaum muslimin) dan pihak kedua adalah kaum 
musyrikin. Sedang dua keadaan adalah yang pertama di atas kebenaran dan 
yang kedua dalam kesesatan yang nyata. Keadaan pihak pertama ditunjuk 
oleh keadaan pertama yang disebut, dan keadaan pihak kedua adalah 
keadaan kedua yang disebut sehingga maknanya — menurut mereka — adalah 
seperti yang penulis kemukakan itu. 


Surah Saba' (34) Kelompok IV ayat 26 





Pendapat ini kurang tepat, karena ayat di atas tidak menyatakan 
Sesungguhnya kami dan kamu tetapi atau kamu. Di sisi lain, makna yang mereka 
kemukakan itu, tidak sejalan dengan ayat berikut yang menegaskan bahwa : 
keputusan akan berada di tangan Allah pada hari Kemudian, karena dengan 
pendapat mereka itu, keputusan telah diambil sendiri oleh yang 
bersangkutan. 


AYAT 26 


° b + 


ENSP aal o Ei Aa gad C maki aa Ji 


Katakanlah: “Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi 
keputusan antara kita dengan benar. Dan Dialah Maha Pemberi keputusan lagi 
Maha Mengetahui.” 


Pernyataan terakhir ayat di atas yakni masing-masing akan 
mempertanggungjawabkan pilihannya — pernyataan ini — boleh jadi mereka 
terima, sehingga masing-masing dapat dengan bebas melaksanakan ajaran 
agama atau kepercayaannya, atau boleh jadi juga konsekuensi pernyataan 
itu mereka tolak lalu berkeras menganiaya kaum muslimin. Untuk itu maka 
sekali lagi Nabi Muhammad saw. diperintahkan bahwa: Katakanlah: “Tuhan 
kita yakni Allah akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi 
keputusan antara kita dengan adil dan benar. Dan Dialah Maha Pemberi keputusan 
lagi Maha Mengetahui”. 

Kata ( cd) al-fattah terambi dari akar kata ( g ) fataha yang pada 
dasarnya bermakna “antonim tertutup”, karena itu ia biasa diartikan 
membuka. Makna kata ini kemudian berkembang menjadi kemenangan, karena 
dalam kemenangan tersirat sesuatu yang diperjuangkan menghadapi sesuatu 
yang dihalangi dan ditutup. Kata ini juga bermakna “menetapkan hukum/ 
putusan” karena dengan ketetapan hukum, terbuka jalan penyelesaian. 

Allah swt. sebagai a/-Fatta4g adalah Dia yang membuka dari hamba- 
hamba-Nya segala apa yang tertutup menyangkut sebab-sebab perolehan 
apa yang mereka harapkan. Pintu rezeki yang tertutup bagi seseorang dibuka- 
Nya, sehingga ia menjadi berkecukupan atau kaya. Hati yang tertutup 
menerima sesuatu seperti kebenaran atau cinta, dibukanya sehingga terisi 
kebenaran dan terjalin cinta. Pikiran yang tertutup menyangkut satu 
problem, dibukanya sehingga terselesaikan kesulitan dan teratasi problem, 





Kelompok IV ayat 26 Surah Saba' (34) 6: 


perselisihan dan perbedaan pendapat diputuskan-Nya sehingga tuntas segala 
bengkalai, demikian seterusnya. 

Imam al-Ghazili mengartikan a/-Futtap sebagai Dia yang dengan 
'inayah/pertolongan dan perhatian-Nya terbuka segala yang tertutup, serta 
dengan hidayah/petunjuk-Nya terungkap segala yang musykil (samar dan 
sulit). 

Kata g/-Fattdp hanya ditemukan sekali dalam al-Qur'an, yakni ayat 
yang ditafsirkan ini demikian juga Khairul Fatipin (sebaik-baik Pemberi putusan) 
(OS. al-A'raf (7): 89). Kedua ayat yang menyifati Allah dengan sifat tersebut, 
berbicara tentang satu persoalan yang sejak dahulu hingga kini amat sulit 
dipecahkan. Ia terkunci rapat untuk dibuka bahkan mustahil dapat 
ditemukan putusannya ofeh siapa pun yang bersengketa. Persoalan dimaksud 
adalah memberi putusan kepada yang bersengketa tentang siapa yang benar 
dalam perbedaan agama dan keyakinan. Di atas, penulis telah kemukakan 
sekelumit makna ayat yang ditafsirkan ini. Kini mari kita melihat juga 
sekelumit tuntunan OS. al-A'raf itu. Ayat tersebut berbicara tentang Nabi 
Syu'aib as. dan umatnya ketika menghadapi pemuka-pemuka masyarakat 
yang mempertahankan keyakinan mereka. Pemuka-pemuka itu berketetapan 
mengusir Nabi Syu'aib, maka beliau menjelaskan sikapnya dan sikap 
kaumnya dengan menyatakan “Pengetahuan Tuhan kita meliputi segala sesuatu. 
Kepada Allah saja kami berserah diri. Wahai Tuhan kami putuskanlah perkara 
antara kami dan antara kaum kami secara bag (adil) Engkaulah Khair al-Fatibin/ 
sebaik-baik Pemberi putusan.” Perhatikanlah bagaimana Nabi mulia itu 
menekankan betapa luasnya pengetahuan Tuhan dan perlunya berserah diri 
kepada Allah swt. Perhatikan juga bagaimana beliau menempatkan diri 
dan menempatkan kaumnya yang berbeda agama dalam posisi yang sama, 
bukan saja dalam tempat yang dusyaratkan oleh pengulangan kata “antara” 
tetapi lebih-lebih pada redaksi “secara bag/adil”, sehingga masing-masing 
beliau mohonkan kepada Tuhan perlakuan yang sesuai. Seandainya beliau 
tidak menekankan keadilan, maka paling tidak beliau akan bermohon 
keadilan untuk kaumnya yang berbeda agama itu dan anugerah rahmat dan 
kelebihan bagi beliau dan umatnya. Selanjutnya perhatikan juga bagaimana 
beliau walau sebagai Nabi yang mendapat wahyu Allah, dan yang pasti 
yakin akan kebenaran agamanya lagi dapat memberi putusan walau sepihak, 
namun beliau tidak menjatuhkan putusan — sambil menyatakan bahwa 
putusan Allah adalah yang paling benar dan tepat, karena Dia adalah Sebaik- 
baik Pembuka segala pintu yang tertutup/ sebaik-baik Pemberi putusan. 





Surah Saba' (34) Kelompok IV ayat 27 


AYAT 27" 
TA SA ja AN GA Ji IS SP da a Gigi JB 


Katakanlah: “Perlihatkanlah kepadaku yang kamu hubungkan dengan-Nya sebagai 
sekutu-sekutu. Sekali-kali tidak! Sebenarnya Dialah Allah Yang Maha Perkasa 
lagi Maha Bijaksana.” 


Setelah menyebut beberapa sifat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, ayat 
di atas memerintahkan Nabi Muhammad saw. untuk meminta kepada para 
penyembah berhala itu agar menunjukkan atau menjelaskan sifat sembahan- 
sembahan mereka. Aygt di atas menyatakan: Katakanlah wahai Nabi 
Muhammad kepada kaum musyrikin itu: “Perlihatkanlah kepadaku sembahan- 
sembahan yang kamu hubungkan dengan-Nya sebagai sekutu-sekutu-Nya. Setelah 
itu, ayat ini menghardik mereka yang menyembah berhala-berhala itu serta 
menafikan kewajarannya untuk disembah dengan menyatakan: “Hati- 
hatilah atau sekali-kali tidak! Sembahan-sembahan itu tidak mungkin 
dipersekutukan dengan Allah! Sebenarnya Dialah saja, tidak ada selain-Nya, 
yakni hanya Alah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” 

Bahwa keputusan akhir menyangkut siapa yang benar dan siapa yang 
salah dalam hal kepercayaan diserahkan kepada Allah dan akan kita ketahui 
kelak di kemudian hari — tidaklah menghalangi seseorang mempelajari dan 
mengetahui keyakinan dan kepercayaan pihak lain. Rasul saw. pada ayat di 
atas diperintahkan untuk bertanya kepada kaum musyrikin tentang 
sembahan mereka dan menunjukkan sifat-sifatnya. Pertanyaan dan 
permintaan ini, antara lain diperlukan untuk mengetahui kepercayaan itu, 
lalu memperhatikannya guna menciptakan hubungan harmonis antar 
pemeluk agama. Namun demikian, beliau diperintahkan untuk tetap 
berpegang teguh dengan keyakinan agama, bahkan menyampaikan juga 
sikap beliau dan kaum muslimin menyangkut hal tersebut, tentu saja tanpa 
menyinggung perasaan mereka, tetapi dengan cara yang diajarkan oleh ayat 
24-25 yang lalu. 

Penyebutan dan pengulangan perintah (8) 44// katakanlah pada ayat 
ini dan ayat-ayat lalu mengisyaratkan pentingnya persoalan yang dihadapi 
itu. 

Thabathaba'i melihat pada penyebutan kedua sifat Allah a/- Aziz dan 
al-Hakim sebagai hujjat/argumentasi tentang keesaan Allah dan 





Kelompok IV ayat 27 Surah Saba' (34) 


ketidakwajaran sembahan-sembahan kaum musyrikin itu dipersekutukan 
dengan Allah. Ini karena jika mereka memberinya sifat ketuhanan, maka 
sifat ini tidaklah wajar disandangkan kepada berhala-berhala yang tidak 
hidup, tidak berpengetahuan, tidak juga memiliki kemampuan. Dan kalau 
mereka menganggap berhala-berhala itu personifikasi dari malaikat-malaikat 
- yang memiliki hidup dan kemampuan — para malaikat itu pun tidak dapat 
dipertuhankan, karena sifat-sifat yang mereka sandang dan kemampuan 
yang mereka muliki, pada hakikatnya bersumber dari Allah swt., bukan dari 
diri mereka secara mandiri. Sesungguhnya wujud Allah yang bersifat wajib 
Itu serta kesempurnaan sifat-sifat-Nya yang tidak bertepi itu, menghalangi 
adanya sesuatu dari makhluk-Nya yang menjadi sekutu dalam 
kesempurnaan-Nya. Kalaypun mereka menduga bahwa persekutuan itu 
berkaitan dengan pengaturan makhluk-Nya dan atas restu-Nya, maka ini 
pun tidak sejalan dengan sifat Hakim yang disandang oleh Allah swt. Uraian 
argumentai di atas disimpulkan oleh kedua sifat Allah yang menjadi penutup 
ayat ini. Sifat “4372/ keperkasaan yang disandang-Nya menghalangi siapa 
pun untuk menghampiri kesempurnaan-Nya serta membendung siapa pun 
untuk terlibat dalam persekutuan dengan-Nya dalam hal ketuhanan dan 
pengaturan makhluk-makhluk-Nya. Ini kalau persekutuan dimaksud dalam 
arti adanya kemampuan pihak lain untuk mempersekutukan-Nya, sedang 
bila persekfituan dimaksud diyakini lahir dari kehendak-Nya, maka ini 
mustahil karena itu bertentangan dengan hikmah-Nya. Demikian lebih 
“ kurang Thabathabz'i. 

Sayyid Quthub memperoleh kesan dari firman-Nya: “Perlihatkanlah 
kepadaku” dan seterusnya, sebagai mengandung kecaman dan pelecehan. 
Hemat penulis, kesan itu tidak harus demikian, apalagi dengan adanya 
larangan mencela sembahan-sembahan kaum musyrikin. Allah berfirman: 


Aa aa 3S ANN A Sa ya OA a AY 
“Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain 
Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa 
pengetahuan” (OS. al-An'am (6): 108). Kalaupun kesan itu ada, maka ia 
hendaknya dipahami dalam arti kesan yang tidak dimunculkan ke 
permukaan. Penulis lebih cenderung memahaminya dalam arti upaya 
mempelajari kepercayaan pihak lain, sebagaimana yang penulis singgung 
sebelum ini. 


KELOMPOK Y 


(AYAT 28 - 54) 





AYAT 28 kn 
SA DAKI ST dn NA Ngaba ANG NI BENG Gi 
D a a 


“Dan Kami tidak mengulusmu, melainkan menyeluruh kepada manusia sebagai 
pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak 
mengetahui.” 


Setelah membuktikan keesaan Allah dan menampik sembahan- 
sembahan dan kepercayaan kaum musyrikin, ayat di atas beralih guna 
membicarakan kenabian Nabi Muhammad saw. dengan menyatakan bahwa 
— Allah Yang Maha Esa dan Kuasa itu, telah mengutus Rasul-Nya dengan 
membawa bukti kebenaran yaitu al-Qur'an. Kemudian Allah mengarahkan 
firman-Nya kepada Nabi Muhammad saw. dengan menyatakan bahwa: Dan 
sebagaimana Kami telah menganugerahkan keutamaan kepada Daud (ayat 
10) Kami pun telah menganugerahkanmu banyak keutamaan, antara lain 
Kami tidak mengutusmu, melainkan menyeluruh kepada umat manusia sebagai 
pembawa berita gembira bagi mereka yang melaksanakan ajaran yang engkau 
sampaikan dan pemberi peringatan bagi yang enggan mempercayaimu, tetapi 
kebanyakan manusia tiada mengetahui bahwa engkau adalah Rasul-Nya lebih- 
lebih lagi bahwa engkau Kami utus untuk seluruh manusia kapan dan di 
mana pun. 
Ayat di atas tidak lagi menggunakan bentuk perintah untuk 
menyampaikan fungsi Nabi Muhammad saw. sebagaimana bentuk perintah 
pada ayat-ayat yang lalu. Ini agaknya untuk mengingatkan beliau betapa 


386 





Kelompok V ayat 29-30 Surah Saba' (34) 


besar anugerah-Nya itu sekaligus mengingatkan seluruh manusia betapa 
tinggi kedudukan Rasul saw. di sisi Allah swt. 

Kata (85) £@fjah menurut Thabathaba'i dan beberapa ulama lain 
terambil dari kata (748) kaffa yang berarti menghalangi. Atas dasar itu mereka 
memahami penggalan ayat di atas bermakna: Kami tidak mengutusmu 
kecuali berfungsi sebagai penghalang yang sangat unggul terhadap manusia 
agar mereka tidak melakukan aneka kedurhakaan. Ini dikuatkan oleh 
kalimat sesudahnya yaitu basyiran wa nadgiran. Banyak ulama memahami 
kata kdfjah dalam arti semua dan ia pada ayat ini berfungsi menjelaskan 
keadaan a1-14s/ manusia. Dengan demikian ayat ini menguraikan risalah Nabi 
Muhammad saw. yang mencakup semua manusia. Ayat ini menurut mereka 
berarti Kami tidak mengutusmy kecuali pengutusan buat semua manusia. 
Pendapat ini sejalan dengan fungsi Nabi Muhammad saw. yang diutus 
membawa rahmat bagi seluruh alam. 

Ayat ini pun dipahami oleh Thabathaba'i sebagai mengandung 
argumentasi tentang keesaan Allah swt. Ulama ini menulis bahwa: “Risalah 
atau pengutusan para nabi merupakan salah satu keniscayaan keesaan Allah 
swt. Karena Tuhan selalu memperhatikan dan mengurus hamba-hamba- 
Nya serta mengantar mereka menuju kebahagiaan. Keumuman risalah Nabi 
Muhammad saw. di mana beliau merupakan utusan Allah swt. — bukan 
utusan selain-Ny4 — membuktikan bahwa Tuhan tidak lain kecuali Allah 
swt. Seandainya ada tuhan lain, tentu yang lain itu pun akan mengutus 
utusannya kepada sebagian masyarakat umat manusia dan dengan demikian 
risalah Nabi Muhammad saw. tidak mencakup seluruh manusia. Tetapi 
ternyata tidak ada seorang pun yang mengaku utusan tuhan “yang lain” itu. 
Dalam konteks ini Sayyidina Ali ra. berkata: “Seandainya Tuhanmu memiliki 
sekutu, pastilah rasul “sekutu-Nya” itu datang juga menemui Anda.” 
Selanjutnya Thabathaba'i memahami firman-Nya: Tetapi kebanyakan manusia 
lidak mengetahui dalam arti kebanyakan manusia tidak mengetahui bahwa 
keterbatasan sumber pengutusan rasul-rasul hanya dari Allah Yang Maha 
Esa, merupakan bukti keterbatasan ketuhanan hanya pada Allah swt. 
semata-mata. 


AYAT 29-30 


nd 


TE a Sta Ji gya} giako Su Ae tia Sop) 





Surah Saba' (34) Kelompok V ayat 31 


Gr Op ; Ya is an iit 
Dan mereka berkata: “Kapankah janji ini, jika kamu adalah orang-orang benar?” 
Katakanlah. “Bagi kamu ada bari yang telah dijanjikan yang tiada dapat kamu 
minta mundur darinya sesaat pun dan tidak (pula) kamu dapat meminta diajukan.” 


Mereka yang menolak kerasulanmu wahai Nabi Muhammad serta 
tidak mengetahui hakikat janji dan peringatan yang engkau sampaikan, 
merendahkanmu dan mereka senantiasa berkata kepadamu juga kepada kaum 
beriman dengan maksud mengejek bukan bertanya: “Kapankah datangnya 
janji ini yang kamu semua janjikan itu? Jika kamu adalah orang-orang benar 
dalam keyakinan kamu tentulah kamu dapat menentukan masa datangnya!” 
Katakanlah wahai Nabi Muhammad menjawab mereka yang mengejek itu 
sambil menyiratkan ancaman kepada mereka, bahwa: “Bagi kamu ada hari 
yang sangat dahsyat dan yang telah dijanjikan yakni hari Kiamat yang tiada 
dapat kamu minta mundur darinya walau sesaat pun dan tidak pula kamu dapat 
meminta supaya diajukan.” 

Dapat juga ayat ini dihubungkan dengan firman-Nya pada ayat 26 
yang lalu, di mana Rasul saw. diperintahkan untuk menyampaikan bahwa 
keputusan Allah tentang siapa yang benar dalam kepercayaannya akan 
disampaikan Allah di hari Kemudian. Nah, di sini kaum musyrikin itu 
bertanya tentang masa kedatangan janji itu. 

Kata (tia) hddzgd/ini pada ayat di atas mereka gunakan untuk tujuan 
menghina dan melecehkan kedatangan janji Ilahi itu. Pengaitan kebenaran 
Rasul dan kaum mukminin dengan penentuan masa datang apa yang mcreka 
sampaikan, merupakan sikap yang keliru, karena bisa saja seseorang 
menjanjikan sesuatu — apalagi menyampaikan janji pihak lain — sedang yang 
menyampaikan itu tidak tahu persis kapan terlaksananya janji tersebut. 

Huruf (w ) sin pada kata (&y pss ) asta'khirin dan (D yakini) 
tustagdimiin dipahami oleh Ibn “Asyir sebagai berfungsi mengukuhkan, yakni 
sekali-kali tidak dapat ditunda maupun diajukan. Didahulukannya kata 
tasta khiriin/ ditunda mengisyaratkan bahwa hari itu buat mitra bicara adalah 
satu hari yang sangat sulit, sehingga mereka mengharap kiranya 
kedatangannya yang mesti terjadi itu dapat ditunda. 


AYAT 31 
ay s y S o galu Yg OMA Kia GAN IIS Gali JB, 


Kelompok V ayat 31 Surah Saba' (34) 





s arD ar o 


piji JA EE ae oh o hS 
KA apa SI, wi Ng YA add) Ngina 


Dan orang-orang kafir berkata: “Kami sekali-kali tidak akan beriman kepada al- 
Ourin ini dan tidak (juga) dengan yang sebelumnya.” Padahal sekiranya engkau 
melihat ketika orang-orang zalim dihadapkan kepada Tuhannya, sebagian dari 
mereka menghadapkan perkataan kepada sebagian yang lain: orang-orang yang 
diperlemah, berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri: “Kalau tidak 


ag 


karena kamu tentulah kami menjadi orang-orang mukmin. 


Ayat yang lalu mengyraikan ucapan kaum musyrikin yang mengandung 
ejekan tentang keniscayaan hari Kiamat. Ayat di atas melanjutkan uraiannya 
tentang ucapan kaum musyrikin. Allah berfirman bahwa: Dan di samping 
ejekan mereka yang terselubung sebagaimana yang dikandung oleh 
pertanyaan mereka tentang kiamat, orang-orang kafir itu juga senantiasa 
berkata: “Kami sekali-kali tidak akan beriman kepada al-Qur'an ini dan tidak 
juga kami percaya dengan kitab-kitab yang sebelumnya seperti kitab suci Taurat, 
dan Injil, tetapi kami akan konsisten mempertahankan keyakinan dan tradisi 
leluhur kami.” Mereka berkata demikian padaha/ alangkah hebat dan 
ngerinya sekiranya engkau — siapa pun engkau — dapat melihat ketika orang- 
orang galim yakni mereka yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya 

“itu dihadapkan kepada Tuhannya serta berdiri untuk diadili, sebagian dari mereka 
menghadapkan perkataan kepada sebagian yang lain yakni mereka saling bantah 
membantah dan kutuk mengutuk serta saling melemparkan tuduhan — 
sekiranya engkau melihat itu niscaya engkau menyaksikan sesuatu yang 
sangat dahsyat. Ketika itu orang-orang yang diperlemah yakni para pengikut 
dan yang disingkirkan ke pinggiran berkata kepada orang-orang yang 
menyombongkan diri karena harta benda dan kedudukan mereka yakni para 
pemimpin: “Kalau tidak karena kamu tentulah kami menjadi orang-orang mukmin 
yang mantap keimanannya.” 

Sementara ulama menguraikan bahwa ucapan orang-orang kafir itu, 
mereka sampaikan ketika ada sementara orang Yahudi yang berkata bahwa 
sifat-sifat Nabi Muhammad telah disebutkan dalam Taurat dan Injil. 
| Ayat di atas tidak membantah ucapan kaum musyrikin di atas. 
Agaknya hal tersebut demikian, karena kelemahan dan kesalahannya 


Surah Saba' (34) Kelompok V ayat 32-33 





sedemikian jelas, sehingga tidak perlu lagi dibantah, dan karena itu pula 
ayat ini langsung menjelaskan siksa yang menanti mereka. 

Memang, kaum musyrikin tahu persis bahwa al-Qur'an tidak mungkin 
merupakan karya manusia, bahkan walau manusia bekerja sama untuk 
membuat semacamnya. Ini telah merupakan hakikat yang diketahui oleh 
tokoh-tokoh mereka. Jika demikian, ketidakpercayaan mereka itu lahir dari 
sikap kepala batu dan keinginan mempertahankan kedudukan sosial yang 
selama ini mereka nikmati, dan dengan demikian pula setiap bantahan 
betapapun jelasnya, tidak akan berkenan di hati mereka. 

Ayat di atas tidak menyebut apa yang terjadi jika seandainya dapat 
dilihat apa yang terjadi ketika orang-orang zalim dihadapkan kepada Allah. 
Tidak disebutnya obyek penglihatan itu, untuk mengisyaratkan betapa 
mengerikan keadaan kêtika itu, sehingga kalimat-kalimat tidak dapat 
melukiskannya. 

Yang dimaksud dengan (ò Ad) azh-ghdlimin pada ayat di atas adalah 
orang-orang yang mempersekutukan Allah. Memang “Sesungguhnya syirik 
adalah kezaliman yang besar” (QS. Lugman (31): 13). Makna itu dikuatkan 
juga oleh pernyataan pengikut-pengikut kaum musyrikin itu yang 
menyatakan: Kalau tidaklah karena kamu tentulah kami menjadi orang-orang 
mukmin.” 


AYAT 32”33 
3 aH sa YP E So pi iata SA SA adi JG 
ur na Pinta Ga JE KAA im Pa Ii Se 
ad a Sa jag A aly AK is yk 31 331 yah Sa 
WN Ong Ja AE ad A d JNE Ula tia Yu 
STP Dam E 
Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang diperlemah: 
“Kamikah yang telah menghalangi kamu dari petunjuk sesudah petunjuk itu datang 
kepada kamu? Sebenarnya kamulah pendurhaka-pendurhaka.” Dan orang-orang 


yang diperlemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri: “Sebenarnya 
tipu daya pada waktu malam dan siang. Ketika itu kamu menyeru kami supaya 


jan) 


Kelompok V ayat 32-33 Surah Saba' (34) La 
kami kafir kepada Allah dan mengangkat bayi-Nya sekutu-sekutu.” Dan kedua 
belah pihak merahasiakan penyesalan tatkala mereka melihat azab dan Kami pasang 
belengon-belenggu di leher orang-orang yang kafir. Apakah mereka dibalas melainkan 


dengan apa yang telah mereka kerjakan? 


Setelah pemuka-pemuka kaum musyrikin mendengar ucapan dan 
tuduhan kaum lemah dari pengikut-pengikut mereka, sebagaimana terbaca 
pada ayat yang lalu, orang-orang yang menyombongkan diri dan yang merupakan 
pemimpin-pemimpin kaum musyrikin berkata kepada orang-orang yang 
diperlemah dan dipinggirkan dan yang merupakan pengikut-pengikut mereka: 
“Kamikuh secara khusus yang telah menghalangi kamu dari petunjuk Allah yang 
disampaikan oleh Nabi-Nya sesudah petunjuk itu datang kepada kamu? Sungguh 
ini satu tuduhan yang tidak benar. Sebenarnya kamu sendiri-lah yang 
merupakan pendurhaka-pendurbaka yang telah mantap kedurhakaannya.” 

Mendengar tuduhan para pemuka kaum musyrikin itu, kaum yang 
lemah, menampik dan berkata: “Tidaklah benar jika kami merupakan 
pendurhaka yang memilih jalan kesesatan daripada jalan petunjuk. Dan 
orang-orang yang diperlemah itu berkata juga kepada orang-orang yang 
menyombongkan diri: “Sebenarnya yang menghalangi kami beriman serta 
menjerumuskan kami adalah £p daya dan bujukan kamu yang terus-menerus 
berlanjut pada waktu malam dan siang. Ketika itu kamu menyeru kami supaya 
kami kafir dan ingkar kepada Allah dan mengangkat bagi-Nya sekutu-sekutu.” 

Demikianlah pemimpin dan pengikut bertengkar, dan dalam saat yang 
sama kedua belah pihak merahasiakan dan berusaha menutupi penyesalan tatkala 
mereka melihat azab, tetapi penyesalan yang tidak berguna dan Kami pasang 
belenggu-belenggu di leher orang-orang yang kafir. Itulah sebagian pembalasan 
yang akan mereka alami. Apakah mereka dibalas yakni mereka tidak dibalas 
melainkan setimpal dengan apa yang telah senantiasa mereka kerjakan. 

Huruf (— ) sin pada kata (| sirsa!) /udh f4 dipahami oleh Ibn “Asyar 
sebagai berfungsi memberi arti anggapan, sehingga menurutnya kata tersebut 
berarti yang dianggap lemah (walaupun mereka itu tidaklah lemah di sisi Allah). 
Penulis memahaminya dalam arti diperlemah, yakni para pengikut itu tidak 
diberdayakan oleh pemimpin-pemimpin mereka, tetapi justru dirongrong 
dan dianiaya serta dipinggirkan oleh para penguasa dan pemimpin-pemimpin 
mereka. 

Kata (13yet ) asarrf dipahami oleh banyak ulama terambil dari kata 
((e) sirr yakni rahasia. Sehingga asarri berarti mereka merahasiakan. 


Surah Saba' (34) Kelompok V ayat 32-33 





Menurut Thabathaba'i, penyembunyian penyesalan mereka — pada hari 
dinampakkannya segala sesuatu — serupa dengan kebohongan-kebohongan . 
mereka selama ini. Antara lain kebohongan mereka bahwa mereka tidak 
pernah mempersekutukan Allah atau sumpah-sumpah palsu mereka (baca 
antara lain OS. al-An'am (6|: 22-23) yang kesemuanya terjadi di hari 
Kemudian, sejalan dengan sifat buruk yang telah mendarah daging dalam 
diri mereka ketika mereka hidup di dunia. Di dunia pun kaum musyrikin 
itu sering kali menyembunyikan penyesalan karena enggan dikecam dan 
dikritik oleh lawan-lawan mereka. 

Sementara ulama berpendapat bahwa kata asarrů mengandung dua 
makna yang bertolak belakang, yakni menampakkan dan merahasiakan. Kata 
itu pada ayat di atas —ymenurut ulama itu — berarti menampakkan yakni 
kaum musyrikin itu menampakkan penyesalan mereka. Ini dikukuhkan oleh 
ucapan-ucapan penghuni neraka dalam sekian banyak ayat yang 
menunjukkan penyesalan mereka. Ucapan mereka “Kalau tidak karena kamu 
tentulah kami menjadi orang-orang mukmin.” Pada ayat 31 yang lalu 
mengisyaratkan juga penyesalan itu. 

Kata (JYEYI) al-agh/ai/ belenggu-belengen adalah bentuk jamak dari kata 
(Jali) agul yaitu kalung besi atau kulit yang salah satu ujungnya mengikat 
tangan dan ujung lainnya digantungkan di leher sehingga gerak yang 
dibelenggu menjadi sangat terbatas. 

Firman-Nya: ( Gusi d JMEYI ) al-aghlala fi a'ndqi/ belenggu-belenggu di 
` leber mereka, adalah siksa yang mereka alami di akhirat nanti sejalan dengan 
firman-Nya: 

D LAN pg GSi 
“Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, seraya mereka diseret” (CS. 
al-Mu'min [40]: 71). 

Firman-Nya: dan Kami pasang belenggu-belenggu di leher orang-orang yang 
kafir dipahami oleh Ibn “Asyir berhubungan dengan firman-Nya pada ayat 
31 yang lalu yaitu firman-Nya, ketika orang-orang galim dihadapkan kepada 
Tuhannya, sehingga menurutnya ayat ini menyatakan “Dan sekiranya engkau 
melihat ketika Kami pasang belenggu-belenggu di leher orang-orang yang kafir.” Ulama 
lain langsung memahaminya sebagai uraian tentang siksa yang menanti kaum 
musyrikin itu. 

Ketika menafsirkan ayat ini, Ibn “Asyur mengemukakan pendapat 
pakar tafsir Ibn “Arafah yang ditanya tentang boleh tidaknya para tawanan 


Kelompok V ayat 34-35 Surah Saba' (34) 





dibelenggu sebagaimana bunyi ayat ini dan berdasar pendapat Imam Malik 
yang membolehkan menjatuhkan sanksi pelanggaran sebagaimana yang 
dijatuhkan Allah terhadap pelaku f&hisyat. Ibn ‘Arafah menjawab bahwa 
ayat ini tidak dapat dijadikan dasar untuk itu, apalagi Imam Malik ketika 
mengemukakan pendapatnya di atas, mengemukakannya dalam konteks 
siksa Allah di dunia, bukan siksa-Nya di akhirat, sedang ayat ini berbicara 
tentang siksa Allah di akhirat nanti. 


AYAT 34-35 
Gada eñ af f r Pen sgo na Janin ce 
EED OSPE a kai kan WA JG I pi a A G3 
A Taa Js .. slof 2 + Ant ag Ia 
grap mite Pu lag SY 19 YI gal Ey pu ju 
Dan Kami tidak mengutus kepada suatu negeri seorang pemberi peringatan pun, 
melainkan penghuni-penghuninya yang hidup mewah berkata: “Sesungguhnya kami 
menyangkut apa yang kamu diutus untuknya adalah orang-orang kafir.” Dan mereka 


berkata: “Kami lebih banyak harta dan anak-anak dan kami sekali-kali tidak 
akan disiksa.” 


Ayat yang lalu mengandung hiburan kepada Nabi Muhammad saw. 
tentang balasan ukhrawi yang menanti para pendurhaka, sedang ayat ini 
mengandung hiburan duniawi. Demikian menurut banyak ulama. 

Ayat ini menyatakan: Dan Kami sekali-kali tidak mengutus kepada suatu 
penduduk negeri seorang pemberi peringatan pun, melainkan penghuni-pengbuninya 
yang hidup mewah dan berfoya-foya di negeri itu berkata kepada para pemberi 
peringatan itu: “Sesungguhnya kami menyangkut apa yang kamu diutus untuk 
menyampaikan-nya adalah orang-orang kafir yakni menolak dan tidak percaya.” 
Dan mereka dengan bangga dan angkuh berkata juga bahwa: “Kami memiliki 
lbih banyak harta dan anak-anak dari pada kamu wahai orang-orang beriman 
dan kami sekali-kali tidak akan disiksa seandainya Kiamat itu ternyata ada, 
karena Tuhan mencintai kami. Cinta-Nya terbukti dengan banyaknya harta 
dan pengikut kami.” 

Kata (lagi pa) mutrafihd terambil dari kata (& j5) taraf yaitu kenikmatan 
yang luas, yang mengantar kepada hidup berfoya-foya dan lupa diri. Bentuk 
kata yang digunakan ayat ini bermakna orang-orang yang diberi nikmat yang 
ltas. Pemberinya tentu saja Allah swt. Penggunaan bentuk pasif itu, 





Surah Saba' (34) Kelompok V ayat 34-35 


memberi kesan bahwa mereka melupakan Allah dan dengan demikian 
mereka diundang untuk mengingat-Nya. 

Logika kaum musyrikin yang menyatakan: “Kami lebih banyak barta 
dan anak-anak dan kami sekali-kali tidak akan disiksa” masih sering terdengar 
atau diduga benar oleh sementara orang. Ada yang berpendapat bahwa 
keberhasilan pembangunan adalah bukti restu Ilahi. Pendapat ini bisa jadi 
benar, jika hasil pembangunan tersebut mencakup bidang material dan 
spiritual, tetapi jika hanya bidang material semata-mata, maka itu sama 
sekali tidak menunjuk ridha-Nya, bahkan boleh jadi ia adalah 1svdrdj yakni 
penguluran Ilahi agar masyarakat berlanjut dalam kelengahan dan 
kedurhakaan sehingga siksa-Nya pun menjadi lebih besar. 

Dugaan para pendurhaka bahwa mereka tidak akan tersiksa, lahir 
akibat tenggelam dalam Renikmatan serta keterbiasaan dalam berfoya-foya, 
sehingga hati mereka hanya terpaut dengan kesenangan, serta memandang 
kebahagiaan hanya padanya — baik sejalan dengan hak maupun 
bertentangan, sehingga akhirnya dia tidak mengingat kecuali kehidupan 
lahiriah semata-mata, karena itu mereka berkata: “Kami lebih banyak harta 
dan anak-anak. tiada kebahagiaan kecuali itu dan tiada pula kesengsaraan 
bila ia telah dimiliki dan kami sekali-kali tidak akan disiksa.” Mereka itu 
tidak menafikan adanya siksa kecuali karena kelengahan mereka serta 
keberpalingan mereka dari apapun selain harta dan anak-anak, maka bila 
hal itu saja yang merupakan kebahagiaan dan keberuntungan, maka 
kesengsaraan adalah ketiadaannya dan sebaliknya tiada siksa dergan 

“keberadaannya. Demikian Thabathaba'i mengemukakan salah satu makna 
ucapan para pendurhaka itu, di samping mengemukakan juga makna lain 
seperti yang penulis telah uraikan sebelum ini, yakni bahwa banyaknya 
harta adalah tanda kasih Allah, sehingga siapa yang memilikinya tidak akan 
disiksa oleh-Nya. Makna kedua ini sejalan dengan firman-Nya: 


Say Ka IR GEN ag tia Bid Aa Ngan AA iya Va Kar SSI 35; 
Ehi Ie PO ah di Ha 


“Dan jika Kami merasakan kepadanya sesuatu rahmat dari Kami sesudah dia 
ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata: ‘Tni adalah hakku, dan aku tidak yakin 
bahwa bari Kiamat itu akan datang. Dan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku 
maka sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan pada sisi-Nya” (OS. 
Fushshilat [41]: 50). 


Kelompok V ayat 36-37 Surah Saba' (34) 





AYAT 36 5 

s aya nai 3 aaa Sage cu. ay 0x ap ł Ba 
EPAD Opik Y p PST SU pakai el ya DDE datang ga Ol Ji 
Katakanlah: “Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang 
dikehendaki-Nya dan menyempitkan, akan tetapi kebanyakan manusia tidak 


, 


mengetahui." 


Ayat ini dan ayat berikut membantah pandangan para pendurhaka 
yang menduga bahwa banyaknya harta pertanda mereka tidak akan disiksa. 
Ayat di atas menyatakan: Katakanlah wahai Nabi Muhammad bahwa: 
“Tidak ada kaitan antara kelapangan atau kesempitan rezeki dengan cinta 
dan murka Allah karen#ssesungeuhnya Tuhanku dari saat ke saat melapangkan 
regeki bagi siapa yang dikebendaki-Nya baik mukmin maupun kafir dan 
menyempitkan bagi siapa yang dikehendaki-Nya, kapan dan di mana saja 
berdasar hukum-hukum yang ditetapkan-Nya dalam perolehan rezeki bukan 
berdasar cinta dan murka-Nya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui 
hakikat banyak dan sedikitnya perolehan rezeki, sehingga mereka menduga 
banyaknya rezeki pertanda cinta Allah atau kedudukannya di sisi Yang 
Maha Kuasa.” 

Ada banyak orang yang mengembalikan perolehan rezeki hanya 
kepada sebab-sebab lahiriah, dan dengan menyesuaikan diri dan langkah 
dengan sebab-sebab tersebut lalu lupa bahwa yang menetapkan dan 
mengatur sebab-sebab itu adalah Allah swt. 

Ayat di atas menggunakan kata ( (85) Rabbi/ Tubanku yakni Tuhan 
Nabi Muhammad saw. Ini untuk menghapus kesan yang boleh jadi muncul 
dalam benak kaum musyrikin bahwa Tuhan yang dimaksud adalah tuhan 
yang selama ini mereka sembah, atau yang mereka duga telah melimpahkan 
urusan rezeki kepada berhala-berhala yang selama ini mereka sembah. 

Kata ( yAh ) yagdirw pada mulanya berarti mengukur dan membatasi. 
Dari sini kata tersebut — dalam konteks rezeki — dipahami dalam arti 
dipersempit dan diberikan sedikit. 


AYAT 37 
i < a -o 4 7 5 Pa eh BE an 
bla Jak Late Ga II AI) UAS SU AL SBY Yg SIA G3 
ATP nata SAI Apk) Ialah Lag kal pr ed Ud 





Surah Saba' (34) Kelompok V ayat 37 


“Dan sekali-kali bukanlah harta kamu dan bukan (bula) anak-anak kamu yang 
mendekatkan kamu ke sisi Kami sedikit kedekatan pun, tetapi orang-orang yang 
beriman dan beramal saleh, maka mereka itu memperoleh balasan yang berlipat 
ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka di tempat-tempat 
yang tinggi senantiasa aman.” 


Setelah ayat yang lalu mendudukkan persoalan menyangkut 
perolehan rezeki, ayat ini berbicara tentang batas manfaat dan kegunaan 
rezeki itu. Allah berfirman menyampaikan pesan kepada semua manusia — 
mukmin atau kafir bahwa: Kekayaan materi dan anak keturunan bukanlah 
faktor yang sangat istimewa, atau sangat penting dan sekali-kali bukanlah 
harta kamu dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu ke sisi 
Kami sedikit kedekatan pun, tetapi yang mendekatkan kepada Kami, adalah 
keimanan dan ketakwaan maka karena itu orang-orang yang beriman dengan 
keimanan yang benar dan membuktikan kebenaran imannya dengan beramal 
amalan saleh, maka mereka itu yang sungguh tinggi kedudukannya di sisi 
Allah memperoleh balasan yang berlipat ganda dari sepuluh kali lipat, hingga 
tujuh ratus kali bahkan lebih disebabkan apa yang telah mereka kerjakan; dan 
mereka berada di tempat-tempat yang tinggi dalam surga dan senantiasa dalam 
keadaan aman dan sentosa. 

Aya di atas dapat juga dipahami sebagai bantahan kedua atas ucapan 
atau dugaan para pendurhaka bahwa mereka tidak akan disiksa dengan 
banyaknya harta mereka. Ayat ini bagaikan menyatakan bahwa ketiadaan 
siksa adalah berdasar kedekatan seseorang kepada Allah swt. sedang harta 
dan anak-anak bukanlah faktor yang dapat mendekatkan seseorang kepada 
Allah. Dengan demikian, hanya orang-orang yang menggunakan harta 
bendanya pada jalan yang diridhai Allah, serta mendidik anak-anaknya sesuai 
dengan tuntunan agama-Nya maka hanya yang demikian yang dapat 
mendekatkan seseorang kepada Allah. 

Ayat di atas menggunakan kalimat (base S7) ingarribukum indand/ 
mendekatkan kamu ke sisi Kami yakni dengan menggunakan kata (vs) Tndand/ 
sisi Kami bukan (WI) #laind/ kepada Kami. Itu demikian, karena kedekatan 
dimaksud bukan kedekatan tempat, tetapi kedekatan martabat dan 
kedudukan. Bila menggunakan kata kepada Kami, maka boleh jadi 
mengesankan tempat. 

Kata (Ga! ) ad-dhi'f yakni yang berlipat ganda. Baik pelipatgandaan 
itu sekali seperti satu menjadi dua, maupun berkali-kali, sehingga bisa saja 


Kelompok V ayat 38-39 Surah Saba' (34) 





satu amalan dilipatgandakan menjadi tujuh ratus kali atau lebih (baca OS. 
al-Baqarah [2]: 261). 

Kata ( DB,i ) alghurufat adalah bentuk jamak dari kata (Ai) al- 
ghurfah yang pada mulanya digunakan untuk semua bangunan yang tinggi. 
Yang dimaksud oleh ayat ini adalah tempat tinggi yang nyaman di surga. 


AYAT 38 
7 42 . J Nah e. r efa å namie A ET 2z Desa 
ETAP oyak ii d L i a jarta e A O aiig 


“Dan orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat Kami guna melemahkan (nya) 
mereka itu di dalam azab dikadirkan.” 


Sebagaimana kebiasaan al-Qur'an menggandengkan uraian sesuatu 
dengan lawannya, maka setelah menyebut ganjaran orang-orang beriman 
dan beramal saleh, kini dinyatakan bahwa: Dan orang-orang yang terus-menerus 
berusaha menentang dan membatalkan ayat-ayat Kami guna melemahkan dan 
menggagalkannya, mereka itu yang sungguh jauh tingkat kebejatannya sangat 
wajar berada di dalam agab, yakni dimasukkan ke dalam siksa yang pedih di 
neraka dalam keadaan dihadirkan, yang kekal dalam siksa itu. 

Rujuklah ayat 5 surah ini untuk memahami makna kata ( Ù grew ) 
yas'auna dan (pp) mu'jigin. 

Kata (Uywka£ ) muhdharin pada mulanya berarti dihadirkan yakni 
ditempatkan pada tempat tertentu. Tetapi karena sebelumnya telah disebut 
bahwa mereka (widalt 9) f al-'adgdb/ di dalam siksa maka tentu saja kata 
muhdharin mempunyai makna yang melebihi makna di dalam siksa itu. 
Karena itu kata ini dipahami dalam arti ke&a/ di dalam siksa itu. 


AYAT 39 

sega up EA tag 2 pa sol aa AA [A a s) o 
| STAD Ga IS GA dak “ye 

Katakanlah: “Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang 

dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan baginya dan 


barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Dia akan menggantinya dan Dialah 
Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya.” 





Ka a Surah Saba’ (34) Kelompok V ayat 39 


Aa yang lalu pada dasarnya berbicara tentang perolehan rezeki 
dan bahwa ia tidak ada kaitannya dengan ridha dan murka Allah, dan bahwa , 
harta dan anak serta rezeki lainnya tidak akan berguna kecuali bila disertai 
dengan keimanan dan amal saleh. Kini ayat di atas membuktikan melalui 
keadaan yang dialami seseorang betapa rezeki tidak berkaitan dengan murka 
atau cinta Allah, tidak juga semata-mata karena pengetahuan dan upaya 
seseorang. Ayat di atas menyatakan: Katakanlah wahai Nabi Muhammad 
kepada siapa yang menduga bahwa rezeki dianugerahkan Allah atas dasar 
cinta dan murka-Nya atau ia diperoleh berkat usaha dan kepandaian 
seseorang semata-mata — katakanlah bahwa: “Sesungguhnya Tuhanku 
melapangkan rezeki dari saat ke saat bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara 
hamba-hamba-Nya serta pada waktu yang ditetapkan-Nya dan menyempitkan 
pula baginya dalam batas dan waktu yang dikehendaki-Nya. Seandainya 
perolehan rezeki disebabkan karena Allah suka atau tidak suka terhadap 
sescorang atau berdasar usaha dan kepandaian yang bersangkutan, niscaya 
tidak akan terjadi perbedaan dalam perolehan rezeki bagi seseorang.” 
Demikian Allah mengatur dan menetapkan perolehan rezeki semata-mata 
karena kebijaksanaan-Nya dan karena itu kamu tidak perlu terlalu risau 
menyangkut perolehan rezeki tidak juga bersifat kikir dalam 
menafkahkannya karena barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Dia Yang 
Maha Kugsa akan menggantinya di dunia atau di akhirat, penggantian yang 
serupa atau lebih baik darinya. Itu pun berdasar kehendak-Nya. Dialah 
Yang Maha Kaya dan Dialah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. 

| Redaksi penggalan pertama ayat ini serupa dengan redaksi penggalan 
pertama ayat 36 yang lalu. Pada ayat ini ada penambahan kata (0545 ye) 
min ibadibi dan kata ( 4 ) lahi. 

Kata (546) bid digunakan al-Qur'an untuk menunjuk hamba-hamba 
Allah yang taat, atau yang berdosa tetapi telah menyadari dosanya. Atas 
dasar itu, kita dapat mendukung pendapat yang menyatakan bahwa ayat 
ini berbicara tentang perolehan rezeki bagi orang-orang beriman. Ayat ini 
mendorong mereka untuk bernafkah sebagaimana terbaca pada penggalan 
akhirnya, berbeda dengan ayat 36 yang tekanannya adalah bantahan 
terhadap kaum musyrikin (bacalah kembali ayat 36!). 

Kata (4) /ah# yang dikaitkan dengan kata (yet) yugdir, mengesankan 
bahwa kesempitan rezeki yang dialami oleh kaum beriman, bukanlah sesuatu 
yang negatif buat mereka, bahkan ia dapat menjadi sesuatu yang positif 
berkat ganjaran yang akan mereka peroleh. Kesan ini lahir, karena bahasa 





Kelompok V ayat 39 Surah Saba' (34) Tu 

Ry 
Arab menggunakan huruf 41m misalnya kata Abi? untuk sesuatu yang positif, 
dan menggunakan huruf “4/4 untuk sesuatu yang negatif. Jika Anda berkata: 
( al 3f ) adi lahù maka itu berarti: “Saya mendoakan kebaikan dan 
keselamatan untuknya, sedang bila Anda berkata: (arls ssi) adi “alaihi, 
maka ini adalah doa bencana atasnya. 

Ayat ini dapat juga dinilai mengandung bantahan tentang pandangan 

negatif kaum musyrikin terhadap kaum muslimin. Ia bagaikan menyatakan 
bahwa tidak semua kaum beriman sempit rezekinya. Ada di antara mereka 
yang kaya/berkecukupan. Memang ada juga yang sempit rezekinya, tetapi 
itu bukanlah sesuatu yang negatif buat mereka — jika mereka konsisten 
mengikuti tuntunan Ilahi. 

Ibn Sa'ad dalam bukunya ath-Thabagat al-Kubra menginformasikan 
bahwa Utsman Ibn Affan ra., ketika wafatnya memiliki 30.500.000 (tiga 
puluh juta limaratus ribu dirham), dan seribu ekor unta, selain 100.000 
dirham yang hilang saat beliau terbunuh. Zubair Ibn al-“Awim, ketika 
wafatnya memiliki dua bidang tanah, sebelas rumah di Madinah, dua rumah 
di Bashrah dan masing-masing satu rumah di Kufah dan Mesir. Kedua bidang 
tanahnya itu dijual — setelah wafatnya — dengan harga satu juta seratus ribu 
dirham. (Untuk diketahui, harga seekor kambing ketika itu, berkisar antara 
5-10 dirham). Demikian itu, dan masih banyak sahabat Nabi lainnya yang 
memiliki kekayaan melimpah, namun tetap hidup dalam kesederhanaan. 

Kata (MAX) yukhlifhu terambil dari kata (Md ds) akhlafa lahu yakni 
memberi sesudahnya dan menggantikannya. 

Sementara ulama mengingatkan bahwa ayat ini bukan berarti jaminan 
perolehan ganti rezeki yang dinafkahkan akan diberi dalam kehidupan dunia 
ini. Karena itu hendaklah setiap orang berhemat dengan rezeki yang 
ditangannya, tidak memboroskannya. 

Firman-Nya: ( wiji p> y5 ) wa huwa khair ar-ragigin/ dan Dialah 
sebaik-baik Pemberi rezeki, mengandung isyarat bahwa ada pemberi rezeki 
selain Allah, tetapi tidak sebaik Allah swt. Memang demikian itulah halnya. 
Pemberi rezeki selain Allah hanya perantara sehingga seseorang dapat 
memperolehnya. Adapun Allah, maka Dia yang menciptakan bahan mentah 
rezeki itu, atau bahkan rezeki itu sendiri. Dia juga yang memberi kemudahan 
kepada makhluk untuk memperolehnya dan Dia pula yang 
menganugerahkan kemudahan, kesempatan dan kemampuan kepada selain- 
Nya untuk menjadi perantara sehingga rezeki dapat diperoleh seseorang. 
Demikian Allah adalah sebaik-baik Pemberi rezeki. 





Surah Saba' (34) Kelompok V ayat 40-41 


AYAT 40-41 ` 
KEP oya | Peda Ai Bau Ya i e cai eh pin Ag 


Hp SÍ yadi Dgn a a ag. 
EP yaa 


Dan (ingatlah) hari Dia mengumpulkan mereka semuanya kemudian Dia jean 
kepada para malaikat: “Apakah mereka ini dahulu menyembah kamu?” Mereka 
menjawab: “Maha Swi Engkau. Engkaulah Pelindung kami, bukan mereka, bahkan 
mereka senantiasa menyembah jin, kebanyakan mereka terhadap mereka adalah 


” 


orang-orang yang percaya. a 


Setelah ayat-ayat yang lalu menyanggah kepercayaan dan dugaan 
kaum musyrikin menyangkut perolehan rezeki, dan menyebut pula bahwa 
harta benda tidak dapat mendekatkan seseorang kepada Allah kecuali siapa 
yang beriman, maka ayat di atas mempertegas lagi hakikat tersebut apalagi 
ada di antara kaum musyrikin yang menduga akan memperoleh keselamatan 
melalui malaikat yang memang amat dekat kepada Allah. Ayat di atas 
menyatakan: Dan ingatlah hari ketika Dia yakni Allah swt. mengumpulkan 
mereka kaum musyrikin itu semuanya kemudian setelah sekian lama Dia 
berfirman kepada para malaikat di hadapan sekelompok manusia yang pernah 
menyembah para malaikat itu: “Apakah mereka ini dahulu senantiasa dan 
terus menerus menyembah kamu?” Mereka yakni para malaikat itu menjawab 
sambil menyucikan Allah dari segala macam kekurangan dan keburukan: 
“Maha Suci Engkau, sungguh pertanyaan ini merupakan sesuatu yang sangat 
mengherankan, bagaimana mungkin aku berkata demikian padahal hanya 
Engkaulah Pelindung kami dan yang selalu kami sembah, bukan mereka, bahkan 
mereka dengan kehendak mereka sendiri akibat dipengaruhi oleh nafsu dan 
rayuan setan, senantiasa menyembah jin, kebanyakan di antara mereka yang 
menyembah itu terhadap mereka yakni jin itu adalah orang-orang yang pervaya 
yaitu yang mantap kepercayaan dan ketaatannya kepada jin, sedang yang 
lain tidak begitu mantap dan hanya ikut-ikutan saja.” 

“Pertanyaan” kepada malaikat pada ayat di atas serupa dengan 
pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Isa as. ketika Allah berfirman: 


#9 


m ogh La ge Ah gai i Li cie a i et ad Jé 5 > 


. 





Kelompok V ayat 40-41 Surah Saba' (34) 


Hai Ísa putra Maryam, adakah engkau mengatakan kepada manusia: “Jadikanlah 
aku dan ibuku dua tuhan selain Allah?” (QS. al-Ma'idah [5]: 116). Pertanyaan 
ini bertujuan menampakkan kecaman terhadap para penyembah sekaligus 
“menanyakan” sikap atas penyembahan itu, apakah beliau — dan para 
malaikat — merestuinya atau tidak. 

Kata (Ul ) subkdna antara lain digunakan untuk melukiskan 
keheranan atas suatu peristiwa. Para malaikat di sini menampakkan 
keheranan mereka, sekaligus dengan ucapan ini mereka menyucikan Allah 
dari segala yang tidak wajar bagi-Nya, antara lain ketidakwajaran untuk 
dipersekutukan dengan sesuatu. 

Jawaban para malaikat bahwa: “Hanya Engkaulah Pelindung kami” 
menunjukkan ketiadaan resgu mereka atas penyembahan kaum musyrikin, 
karena dengan menjadikan Allah satu-satunya Pelindung, maka Dia pula 


, 


satu-satunya yang wajib disembah. 

Ucapan malaikat bahwa mereka senantiasa menyembah jin mengandung 
makna bahwa mereka menyembahnya dan jin pun merestui penyembahan 
itu. 

Penyembahan tersebut mengambil berbagai bentuk dan cara, dimulai 
dengan bentuk-bentuk ibadah yang tidak direstui Allah. Pada zaman Jahiliah 
kaum musyrikin berthawaf dalam keadaan tidak berbusana, sebagaimana 
dilakukan oleh satu kelompok di Mekah yang menamakan dirinya kelompok 
al-Hummas. Setan memperindah ibadah itu dengan dalih bahwa Tuhan harus 
dihampiri dengan penuh kesucian, sedang pakaian telah ternodai oleh dosa 
yang pernah dilakukan ketika membuat atau mengenakannya. Bentuk 
penyembahan tersebut berakhir dengan mempersekutukan Allah, bahkan 
mengingkari wujud-Nya. 

Sejarah kemanusiaan tidak pernah sepi dari kelompok penyembah 
dan pemuja setan. Walaupun mereka bermacam-macam, namun pada 
dasarnya dapat disatukan dalam kepercayaan tentang adanya kekuatan yang 
aktif selain kekuatan dan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagian 
mereka berkeyakinan, bahwa ada pertarungan antara apa yang mereka 
namakan kekuatan langit (maksudnya Tuhan) dan kekuatan bumi (Setan). 
Pertempuran antara keduanya berlangsung seru. Sekali ini yang menang 
dan sekali yang itu, ada juga yang berkeyakinan bahwa perlu ada saling 
pengertian antara kekuatan baik dan buruk dalam urusan-urusan keduniaan, 
bahkan dalam segala persoalan, karena tuhan kebaikan, walaupun bijaksana 
dan memiliki kekuatan, tetapi ia telah berlepas tangan dari dunia manusia, 





Surah Saba' (34) Kelompok V ayat 42 


setelah melihat kebejatan dan dosa-dosa mereka, yang lahir sebagai dampak 
kebejatan jiwa mereka bukan akibat tipu daya setan terhadap mereka. 

Salah seorang pemuja setan yang pernah diadili pada bulan Juni 1335 
di Toulouse (Perancis Selatan) berkata: “Tuhan menguasai langit dan setan 
menguasai manusia. Keduanya seimbang, kemenangan dan kekalahan 
bergantian antar mereka, tapi masa kini kemenangan gemilang dan sangat 
nyata telah diraih oleh setan.” Demikian tulis “Abbas al-Aggad (wafat di 
Kairo 1964 M), mengutip Rhodes dalam bukunya The Satanic Mass. 

Keyakinan para pemuja itu akan kemenangan setan yang tecermin 
dari banyaknya orang-orang yang melakukan pelanggaran, dosa, 
pembunuhan, dan sebagainya, mengantar mereka berpihak kepada setan 
dan memujanya. Atas dgsar pandangan ini pula, maka para penyembah 
setan dan pemujanya sering kali mengharamkan apa yang dihalalkan oleh 
Tuhan, dan menghalalkan apa yang diharamkan-Nya, seperti mengharamkan 
perkawinan yang sesuai dengan tuntunan agama tetapi tidak melarang 
perzinahan dan homoseksual, bahkan menganjurkannya, karena yang 
demikian itu disenangi oleh setan. 

Sampai kini menurut Abbas al-“Aggad, kelompok penyembah setan 
masih ada di mana-mana, antara lain kelompok yang dinama Al-Yazidiyah, 
yakni sekelompok suku Kurdi yang bermukim di Irak Utara. Mereka percaya 
adanya tujh tuhan yang tercipta dari cahaya Tuhan Yang Esa. 


AYAT 42 

LN La Maki Gili Ji Gp Yg jak (Kaki Sai 9 F3 
kd SAS UA A JAN 

“Maka hari ini, sebagian kamu tidak memiliki untuk kepada an n lim 


kemanfaatan dan tidak pula kemudharatan dan Kami katakan kepada orang-orang 
yang zalim: “Rasakanlah oleh kamu azab neraka yang dahulu kamu dustakan.” 


Setelah terbukti kedurhakaan kaum musyrikin yang menyembah jin, 
dan menjadi nyata juga restu dan keridhaan sementara jin atas penyembahan 
itu, maka pada hari ini yakni hari Kiamat sebagian kamu tidak memiliki 
kemampuan untuk memberikan kepada sebagian yang lain kemanfaatan dan 
tidak pula kemampuan untuk mencegah kemudharatan. 





Kelompok V ayat 43 Surah Saba' (34) 


Kini kemampuan semua pihak yang pernah Kami anugerahkan 
kepadanya di dunia telah sirna sama sekali dan Kami katakan kepada mereka 
yakni orang-orang yang zalim itu: “Rasakanlah oleh kamu azab neraka yang dahulu 
senantiasa kamu dustakan.” 

Kata ( Cgi y'al-lati/ yang dan kata (&) bihd/ dengannya dalam firman- 
Nya di atas: ( Oya u S 3 JD Hide 133 ) bgi 'adgab an-nar al-lati 
kuntum bihd tukadgdgibin| sasakanlah oleh kamu azab neraka yang dahulu kamu 
dustakan. ... menunjuk kepada neraka, sedang dalam OS. as-Sajdah (32): 20 
kata yang digunakan adalah ( adi) al-ladgf dan (&) bihi. Di sana dinyatakan 
bahwa ( ò yig 4 es gi y wtks 1833) AGAN adzáb an-når al-ladzí kuntum 
bihi tukadgdzibin. Yang ini menunjuk kepada siksa. Bahwa pada ayat yang 
ditafsirkan ini menunjuk kepada neraka, karena ketika itu para pendurhaka 


telah menyaksikannya sebagaimana dinyatakan oleh ayat 33 yang lalu. Di 
sisi lain yang berfirman di sini adalah Allah swt., sedang pada ayat as- 
Sajdah itu adalah para malaikat azab. 


AYAT 43 
S AS 


56 ia of iu YES I a G é AG SU eeii A 


si Ma UAS a JÚ, sji Bay y! ESAF Sya cer 
dir) Inah pr y! IE o! 


Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang terang, mereka berkata: 
“Orang ini tidak lain banyalah seorang laki-laki yang ingin menghalangi kamu dari 
apa yang sejak dahulu disembah oleh bapak-bapak kamu,” dan mereka berkata: 
Ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan.” Dan orang-orang kafir 
berkata terhadap kebenaran tatkala ia datang kepada mereka: “Ini tidak lain 
hanyalah sihir yang nyata.” 


Ayat di atas masih berhubungan erat dengan ayat yang lalu. Kalau 
pada ayat yang lalu kedurhakaan mereka berkaitan dengan prinsip-prinsip 
ajatan agama, sedang yang dibicarakan ayat ini adalah pendustaan mereka 
terhadap Rasul dan kitab suci al-Qur'an. Ayat di atas bagaikan menyatakan: 
Dan di samping sifat buruk mereka yang telah diuraikan sebelum ini, juga 
apabila dibacakan oleh Rasulullah saw. atau oleh siapa dan kapan pun kepada 
mereka secara khusus ayat-ayat Kami yang terang, mereka langsung berkata: 





Surah Saba' (34) Kelompok V ayat 43 


“Orang ini yang membacakan ayat-ayat itu-/idak lain hanyalah seorang laki- 
laki seperti kamu juga tetapi dia adalah yang ingin — melalui apa yang dia 
baca dan sampaikan — menghalangi kamu dari apa yang sejak dahulu senantiasa 
disembah oleh bapak-bapak kamu.” Selanjutnya karena keterangan yang 
dipaparkan al-Qur'an sedemikian jelas maka mereka menambahkan 
penjelasan bohong mereka dan mereka berkata lagi bahwa: “Al-Qur'an ini 
tidak lain banyalah kebohongan yang diada-adakan dan dia sama sekali bukan 
bersumber dari Allah swt.” 

Selanjutnya karena kaum musyrikin khawatir jangan sampai dalih- 
dalih penolakan mereka tidak mempan, maka mereka menambah lagi 
kebohongan mereka. Ayat di atas menyatakan: Dan orang-orang kafir itu 
berkata terhadap kebenaran {atkala ia yakni kebenaran itu datang kepada mereka: 
“Ini tidak lain hanyalah sihir yakni pengelabuan mata dan sesuatu yang tidak 
memiliki hakikat, yang nyata kebohongannya.” 

Ayat di atas mengaitkan pendustaan kepada Rasul saw. dengan saat 
dibacakan kepada mereka ayat-ayat al-Our'an. Ini untuk lebih menunjukkan 
lagi keburukan mereka. Justru seharusnya mereka beriman dan percaya 
kepada Rasul dengan pembacaan ayat-ayat yang merupakan bukti yang 
sangat jelas tentang kebenaran beliau. 

Kata (My) ifkun terambil dari kata (BY) alafku yaitu keterbalikan, 
baik materal seperti akibat gempa yang menjungkirbalikkan satu lokasi, 
maupun immaterial seperti keindahan bila dilukiskan dalam bentuk 
keburukan atau sebaliknya. Yang dimaksud di sini adalah kebohongan besar, 
karena kebohongan adalah pemutarbalikan fakta. 

Kata ( $ på) muftarâ terambil dari kata ( 4 h ) firyah yang juga berarti 
kebohongan. Penyifatan kata ifk dengan muftard bertujuan untuk menunjukkan 
kebohongan yang luar biasa, karena ia adalah kebohongan berganda. Sekali 
karena kandungannya bohong, dan kedua karena dinyatakan bersumber 
dari Allah Yang Maha Kuasa. Dapat juga kata myflard diartikan dibuat-buat 
yakni dibuat-buat sendiri oleh Nabi Muhammad, dan belum ada seorang 
pun sebelumnya yang menyatakan demikian. Ibn “Asyir memahami kata 
ijk pada ucapan kaum musyrikin itu menunjuk kepada keseluruhan al- 
Qur'an sedang kata wufiard menunjuk kepada kisah-kisah al-Qur'an. Ulama 
ini tidak menjelaskan apa dasar pemilahan ini. 


Kelompok V ayat 44 Surah Saba' (34) 





AYAT 44 ` 
ttd x% wa Ak gahi f ag ata ETE la 


“Dan Kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka 
dapat baca dan sekali-kali tidak pernah (pula) Kami mengutus kepada mereka 
sebelummu seorang pemberi peringatan pun.” 


Ayat-ayat di atas masih melanjutkan uraian tentang sikap dan sifat 
buruk kaum musyrikin Mekah yang dihadapi oleh Nabi Muhammad saw. 
Allah berfirman bahwa mereka itu bersikap seperti yang diuraikan ayat 
yang lalu — yakni menglak tuntunan al-Our'an dan menilainya sihir dan 
Nabi saw. berbohong dan yakni padahal Kami tidak pernah memberikan kepada 
mereka kaum musyrikin Arab itu kitab-kitab yang mereka senantiasa dan dari 
saat ke saat dapat baca sebelum kehadiran al-Qur'an ini dan sekali-kali tidak 
pernah pula Kami mengutus kepada mereka secara khusus sebelummu wahai 
Nabi Muhammad seorang pemberi peringatan pun sehingga dengan ketiadaan 
itu mereka tidak dapat berdalih mengukuhkan sikap penolakan mereka, 
bahkan dengan kedatangan kitab suci dan kehadiran Nabi itu, mereka 
seharusnya bergembira dan menyambutnya dengan baik. 

Kata ( W gwy ) yadrusiinahi terambil dari kata («»)2) darasa yang 
berarti membaca secara perlahan disertai dengan upaya sungguh-sungguh 
untuk memahami, yakni mempelajari dengan tekun. 

Ayat ini sejalan maknanya dengan firman-Allah: 


OS p | a a AN pÍ 

Atau pernahkah Kami menurunkan kepada mereka keterangan, lalu keterangan 

itu menunjukkan (kebenaran) apa yang mereka selalu persekutukan dengan Tuhan?” 

(QS. ar-Rûm [30]: 35), demikian juga firman-Nya: 

Dean A iya GUS his sal 

“Atau adakah Kami memberikan sebuah kitab kepada mereka sebelum al-Qur'ån 
lalu mereka berpegang dengan kitab itu?” (QS. az-Zukhruf [43]: 21). 

Firman-Nya: Sekali-kali tidak pernah (pula) Kami mengutus kepada mereka 

sebelummu seorang pemberi peringatan pun yang dimaksud adalah pengutusan 


yang bersifat menyeluruh mencakup semua manusia. Karena itu pernyataan 
ayat ini tidak bertentangan dengan kehadiran Nabi Ibrahim dan Ismafil as. 





Surah Saba' (34) Kelompok V ayat 45 


yang juga diutus kepada masyarakat Mekah, sebab risalah mereka itu adalah 
risalah yang terbatas. Dapat juga ayat di atas dipahami dalam arti Allah 
belum pernah mengutus seorang pemberi peringatan pun kepada masyarakat 
Mekah, sebelum Nabi Muhammad saw. yakni sejak masa “Isa as. 

Sementara ulama memahami ayat ini sebagai kecaman kepada kaum 
musyrikin yang keadaan mereka tidak seperti orang Yahudi dan Nasrani 
yang telah memperoleh kitab suci dan didatangi oleh para nabi. 


AYAT 45 
DS ASI i i masi AG aa A el ja Sad DAS, 
2 - gto Š 


“Padahal orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan sedang mereka belum 


mencapai sepersepuluh dari apa yang telah Kami berikan kepada mereka lalu mereka 
mendustakan rasul-rasul-Ku. Maka alangkah hebatnya pengingkaran-Ku.” 


Setelah ayat yang lalu menafikan sebab-sebab yang mungkin menjadi 
penyebab penolakan mereka, kini ayat di atas meremehkan kemampuan 
mereka dengan menyatakan: Mereka itu bersikap sangat angkuh padahal 
orang-orang yang sebelum mereka seperti kaum Nûh, ‘Ad, Tsamûd dan generasi- 
generasi yang lalu telah mendustakan pula ayat-ayat Allah, sedang mereka yakni 
orang-orang kafir Mekah itu belum mencapai dalam kekuatan dan kemampuan 
mereka sepersepuluh dari apa yakni kekuatan dan kemampuan yang telah Kami 
berikan kepada mereka generasi terdahulu itu lalu mereka mendustakan rasul- 
rasul-Ku, rnaka Aku menjatuhkan siksa atas mereka dan mereka tidak berdaya, 
kendati kekuatan mereka melebihi kekuatan kaum musyrikin Mekah itu. 
Maka alangkah hebatnya akibat pengingkaran-Ku yakni murka dan siksa-Ku. 

Kata (jie) mi 'sydr ada yang memahaminya dalam arti sepersepuluh, 
ada juga yang menganggapnya betarti seperseratus. Makna pertama lebih populer. 

Ayat ini dapat juga berarti generasi terdahulu tidak mencapai 
sepersepuluh dari keterangan dan penjelasan yang telah Kami anugerahkan 
kepada kaum musyrikin Mekah. Kitab suci yang Kami turunkan kepada 
mereka jauh lebih sempurna dibanding dengan kitab-kitab suci sebelumnya. 
Umat terdahulu yang mengingkari kitab suci mereka telah Kami siksa, maka 
bagaimana mungkin Kami tidak menyiksa generasi masa kini yang 
mendustakan kitab suci yang lebih sempurna itu? 


Kelompok V ayat 46 Surah Saba' (34) | a 





Kata (SV) nakiri adalah sesuatu yang diingkari dalam arti tidak 
disenangi. Sesuatu yang tidak disenangi dapat menimbulkan amarah, dari sini 
kata tersebut dipahami juga dalam arti murka dan siksa. Kata ini disandarkan 
kepada pembicara, sehingga ia sebenarnya ditulis dengan tambahan huruf 
ya yakni (456 ) nakiri tetapi huruf y4' itu dihapus untuk mempermudah 
bacaan. 


AYAT 46 
(Sma BAKAT AI SSB) Sia AI yag Ol Big ekas tali J3 


tar a < - < D o 

Ktp aga a SA yah SI Z Y Op era 

Katakanlah: “Aku hanya berpesan kepada kamu suatu hal saja yaitu supaya kamu 
bangkit demi karena Allah, berdua-dua atau sendiri-sendiri; kemudian kamu 
berpikir. Tidak ada pada kawan kamu sedikit kegilaan pun. Dia tidak lain 


hanyalah pemberi peringatan bagi kamu sebelum siksa yang pedih.” 


Setelah ayat-ayat yang lalu menguraikan kelemahan dalih-dalih kaum 
musyrikin serta memberi mereka peringatan, maka agaknya hal tersebut 
diharapkan dapat menggugah mereka agar berpikir, untuk itu ayat di atas 
memerinjahkan Nabi Muhammad saw. agar mengajak mereka berpikir. Allah 
berfirman: Hai Nabi Muhammad: Katakanlah kepada kaum musyrikin 
Mekah bahkan kepada semua pembangkang bahwa: “Aku hanya hendak 
berpesan kepada kamu suatu hal saja sebagai satu sikap dasar karena aku tidak 
ingin menimbulkan kejenuhan kamu, yaitu supaya kamu bangkit mengarah 
secara sempurna demi karena Allah yakni mencurahkan seluruh kemampuan 
kamu untuk menemukan kebenaran dengan hati tulus, obyektif dan 
terbuka, serta menjauhi sikap taklid, baik hal itu kamu lakukan berdua-dua 
yakni bersama orang lain atau berulang-ulang atau sendiri-sendiri; kemudian 
setelah itu kamu bersungguh-sungguh berpikir tentang hal ihwal siapa yang 
“menyampaikan ajaran Islam yakni Nabi Muhammad saw., tidak ada pada 
kawan kamu yang kamu kenal baik itu sejak mudanya sedikit kegilaan pun. 
Sungguh dia tidak lain hanyalah pemberi peringatan bagi kamu sebelum datangnya 
siksa yang pedih. 

Diriwayatkan bahwa pada suatu hari Nabi Muhammad saw. mendaki 
bukit Shafa dan berseru memanggil suku Ouraisy. Ketika mereka berkumpul 
Nabi saw. bersabda: “Bagaimana tanggapan kalian jika aku menyampaikan 


Surah Saba' (34) Kelompok V ayat 46 





bahwa ada musuh yang sedang menanti datangnya pagi atau malam untuk 
menyerang kamu. Apakah kamu percaya?” Mereka menjawab: “Kami 
percaya.” Lalu Nabi saw. bersabda: “Sesungguhnya aku adalah pemberi ` 
peringatan bagi kamu sebelum datangnya siksa yang pedih.” Mendengar 
hal ini, Abu Lahab berkata: “Celakalah engkau! Apakah untuk maksud 
tersebut engkau mengumpulkan kami?” Maka turunlah firman Allah: 
“Tabbat yada Abi Lahab.” (HR. Bukhari, Muslim, Ibn Hibban dan al-Baihaqi 
melalui Ibn “Abbas). 

Ayat ini dan ayat-ayat berikut dimulai dengan kata gu// katakanlah. 
Tujuannya adalah menggarisbawahi serta meminta perhatian mitra bicara 
menyangkut apa yang disampaikan. 

Yang diminta oleh ayat ini hanya satu yaitu berpikir. Bahwa yang 
ditekankan hanya satu, untuk mengisyaratkan bahwa apa yang diminta itu 
bukanlah sesuatu yang sulit, tetapi setiap orang dapat melakukannya. Bahwa 
yang diminta adalah berpikir, menunjukkan betapa berpikir obyektif dapat 
mengantar kepada kesimpulan yang benar dan betapa ajaran Islam sangat 
mengandalkan akal dalam pembuktian kebenarannya. 

Kata (1 yo sis) agêmi terambil dari kata (68 ) gama yang berarti berdiri. 
Seorang yang melaksanakan tugas atau apa yang diharapkan darinya secara 
sempurna maka ia dinamai («8 ) g4'im. Dalam konteks ayat ini adalah 
berpikir gecara sempurna dan obyektif. 

Kata (4 ) billah/ demi karena Allah. Dapat diartikan terlepas dari 
kepentingan apapun, kecuali menemukan kebenaran. Memang siapa yang 
menjadikan Allah sebagai tujuannya, maka segala bentuk kepentingan 
duniawi atau makhluk akan tersisihkan, dan ketika ia berpikir maka yang 
didambakannya hanya kebenaran semata. 

Kata ( Ô ) Isumma/ kemudian pada ayat di atas berfungsi menjelaskan 
kejauhan/ketinggian tarap berpikir tentang keadaan Nabi Muhammad saw. 
dan betapa pentingnya hal itu dibandingkan dengan perhatian terhadap 
keadaan orang-orang yang menolak ajakan beliau. 

Ayat di atas menggunakan kata ( Serta) shahibikum| kawan kamu 
untuk menunjuk Nabi Muhammad saw. Ini untuk mengingatkan para 
pendurhaka itu, bahwa mereka sebenarnya sangat mengenal Nabi 
Muhammad saw. Sejak kecil hingga mencapai usia empat tahun, mereka 
tidak pernah menuduh beliau dengan satu tuduhan pun. Maka mengapa 
setelah beliau menyampaikan ajaran Ilahi, mereka mencurigai dan 
mendustakannya? 





An Er 





Kelompok Y ayat 46 Surah Saba’ (34) Kita 


Sementara ulama, ketika membaca ayat ini berhenti (wagaf) pada 
kata tatafjakkarif karena mereka memahami ayat ini memerintahkan berpikir 
yang hasilnya bila dilaksanakan secara sempurna adalah: Tidak ada pada 
kawan kamu sedikit kegilaan pun. Ada juga yang memahami: Tidak ada pada 
kawan kamu dan seterusnya adalah obyek berpikir yang diperintahkan itu, 
dan karena itu mereka tidak berhenti pada kata tatafakkar# tetapi 
melanjutkannya hingga kata jinnah. Ibn “Asyiir yang menganut pendapat 
kedua ini menjelaskan bahwa ayat ini membatasi obyek pemikiran hanya 
pada tidak adanya kegilaan pada diri Rasul saw. disebabkan karena penyebab 
utama kekufuran kaum musyrikin adalah penolakan kenabian beliau. Dalam 
hal penolakan ini, mereka menuduh Nabi saw. gila, penyihir, dan pembohong. 
Nah, di sini mereka pertama kali diajak kepada kebenaran dengan berpikir 
bahwa sama sekali tidak ada kegilaan yang menyentuh beliau, dan jika 
telah terbukti bahwa beliau adalah seorang yang sangat berakal, maka 
pemikiran itu akan mengantar mereka menyadari bahwa ajaran yang beliau 
sampaikan adalah ajaran yang benar, yang tidak mungkin dapat disampaikan 
kecuali orang yang sangat waras dan berakal. Ibn “Asyir menunjuk kepada 
wahyu kedua (atau ketiga) yang diterima Nabi Muhammad saw. yakni OS. 
al-Qalam (68): 2 untuk membuktikan bahwa “gila” adalah tuduhan pertama 
kaum musyrikin kepada beliau. Dalam surah itu Allah berfirman: “Engkau 
sekali-kali *- berkat nikmat Tuhanmu — bukanlah seorang gila.” 

Adapun tuduhan-tuduhan lainnya, seperti sihir, maka ini mudah 
' membantahnya dengan mengemukakan ciri-ciri sihir, yang sungguh jauh 
dari kepribadian dan keadaan beliau. Tuduhan bahwa beliau penyair pun 
demikian. Tuduhan pembohong, dapat ditampik dengan memperhatikan 
keadaan beliau sejak kecil hingga pengakuan beliau sebagai Nabi. Bukankah 
mereka mengenalnya dengan dekat? Bukankah beliau adalah shdpib yang 
selalu menemani mereka sehingga mereka pasti mengetahui kepribadian 
dan sifat-sifat beliau. 

Ayat di atas mendahulukan penyebutan dua-dua/ bersama-sama atas 
sendiri-sendiri agaknya karena berpikir bersama akan lebih baik dan 
menghasilkan kesimpulan yang lebih tepat daripada berpikir sendiri-sendiri. 
Kendati demikian, berpikir dan merenung sendiri pun dapat mengantar 
seseorang mencapai kebenaran. 


Surah Saba' (34) Kelompok V ayat 47 





AYAT 47 . i 
sa IS AE Ag i EN AO IG Aa SL Uu ja 
PENS Laga 


Katakanlah: “Upah apapun yang aku minta kepada kamu, maka itu untuk kamu. 
Upahku hanyalah dari Allah, dan Dia atas segala sesuatu Maha Menyaksikan.” 


Jika mereka berpikir lurus, pastilah mereka mengetahui secara pasti 
bahwa Nabi Muhammad saw. tidak mungkin mengidap penyakit gila, 
sebagaimana tidak mungkin berbohong — setelah mereka mengenal beliau 
jauh sebelum kenabiannya sebagai al-Amin (yang sangat tepercaya). Boleh 
jadi ada yang menduga bahwa upaya beliau itu bertujuan memperoleh 
keuntungan material. Untuk itu ayat di atas melanjutkan dengan 
memerintahkan Nabi Muhammad saw. bahwa: Katakan juga-lah kepada 
mereka bahwa: Aku tidak meminta sedikit pun upah kepada kamu atas 
ajaran Ilahi yang kusampaikan, dan kalaupun seandainya kamu menilai aku 
meminta upah, maka upah apapun yang aku minta kepada kamu, maka manfaat 
dari upah ¿fu kembali untuk kamu juga. Upahku yang kuharapkan hanyalah 
dari Allah, dan Dia atas segala sesuatu Maha Menyaksikan.” 

Kata (Ad ) syahid terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf- 
huruf (—) 5yfr, (—) ha' dan (5 ) dal, yang makna dasarnya berkisar pada 
kehadiran, pengetahuan, informasi dan kesaksian. Patron kata ini dapat berarti 
obyek dan dapat pula subyek. Allah Syahid dalam arti, Dia hadir, serta 
menyaksikan segala sesuatu atau disaksikan oleh segala sesuatu — melalui bukti- 
bukti kehadiran-Nya di alam raya, atau melalui potensi yang dianugerahkan- 
Nya kepada setiap manusia dan makhluk. 

Imam Ghazali ketika menjelaskan makna sifat ini membandingkannya 
dengan sifat-sifat-Nya yang lain. Makna sifat ini — menurutnya — sejalan 
dengan sifat A#m (Maha Mengetahui), dengan kekhususan tersendiri. Allah 
Maha Mengetahui yang gaib dan yang nyata. Yang gaib adalah yang 
tersembunyi, sedang syahadah adalah antonim yang gaib, yakni yang nyata. 
Maka jika Allah dengan sifat '4/7m mengetahui yang gaib dan nyata, maka 
dengan sifat Khabir Dia mengetahui yang gaib dan hal-hal yang bersifat 
batiniah. Sedang asy-Syahid, adalah Dia Yang Maha Mengetahui, lebih-lebih 
hal-hal nyata. 


Kelompok V ayat 48-49 Surah Saba' (34) 





- 


AYAT 48-49 
Je ben Way idi sir JA TENDA BE Gd Bi ag) Ji 

KE Lang Aa 
Katakanlah: “Sesungguhnya Tuhanku melontarkan kebenaran, Dia Maha 


Mengetahui segala yang gaib.” Katakanlah: “Telah datang kebenaran dan yang batil 
tidak akan memulai dan tidak (pula) akan mengulangi.” 


Setelah terbukti melalui ayat-ayat yang lalu betapa suci Muhammad 
Rasulullah saw. dari segala yang dituduhkan bahkan dari segala hal negatif, 
kini ayat di atas berbicara tentang ajaran yang beliau sampaikan. Ayat di 
atas memerintahkan kepada Nabi Muhammad saw. bahwa: Katakanlah: 
Serunggubnya Tuhuw Pemelhara, Pembumbeng dan Permibela- ka melontarkan 
kebenaran ke arah kebatilan, sehingga kebatilan itu musnah. Dia Maha 
Mengetahui segala yang gaib tidak ada satu rahasia pun yang luput dari-Nya.” 
Katakanlah kepada para pembangkang bahwa: “Telah datang kebenaran dan 
dengan kedatangannya itu yang batil dan yang selama ini kalian pertahankan 
dan juga yang dipertahankan oleh para pembangkang tidak akan memulai 
dan tidak pula akan mengulangi.” 

Ayat di atas memerintahkan Nabi Muhammad saw. mengucapkan 
kata ( E 3) Rabbi/Tubanku guna mengisyaratkan bahwa kebenaran itu 
bersumber dari Allah, Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad saw. 
bukan tuhan yang mereka sembah dan percaya memiliki sekutu-sekutu. 
Penggunaan kata itu mengisyaratkan juga adanya bimbingan khusus dan 
pembelaan langsung dari Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. Ini 
berbeda jika kata Rabbi/ Tuhanku diganti dengan kata Allah, apalagi kaum 
musyrikin pun mengakui Allah. 

Kata (dk) yagdzifu pada mulanya berarti melontar dengan keras, dan 
yang dimaksud di sini adalah wahyu dan petunjuk-petunjuk Ilahi. Di samping 
makna yang penulis telah kemukakan sebelum ini, ada juga yang memahami 
ayat di atas dalam arti Allah menyampaikan petunjuk-petunjuk-Nya kepada 
para nabi dan disebabkan karena al-hag/ kebenaran yang ditugaskan-Nya 
kepada mereka untuk disampaikan. Atau bermakna Sesungguhnya Tuhanku 
menetapkan dan menjatuhkan putusan dengan hag. 

Kata ( (eks) yubdiu berarti memulai maksudnya melakukan sesuatu 
pertama kali, sedang (Je) yx7du adalah mengulangi. Penggalan ayat di atas 





Surah Saba' (34) Kelompok V ayat 50 


bermakna: Kebenaran yang ditampilkan oleh ajaran Islam telah hadir, dan 
karena itu, maka kebatilan yang tecermin dalam syirik dan kekufuran telah . 
tiba saatnya untuk binasa. Ia tidak lagi dapat tampil dalam bentuk baru, 
tidak juga kembali dalam bentuknya yang lama. Ia pun tak dapat lagi 
dijadikan sarana untuk menolak kebenaran. Sarana-sarana sebelumnya pun 
tak dapat lagi melakukan hal itu. Penggalan ayat di atas serupa dengan 
firman-Nya: 

É A5 OE Jogi y Jochi ga Ga te is 
Dan katakanlah: “Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap”. Sesungguhnya 
yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. (QS. al-Isra? (17): 81). 

3 

AYAT 50 


- - è . J - 0. t a? 
Sea A aa 
ui 


Katakanlah “Jika aku telah sesat maka sesungguhnya aku sesat atas (kemudharatan) 
diriku sendiri; dan jika aku mendapat petunjuk maka disebabkan oleh apa yang 
diwahyukan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha 
Dekat.” * 


Setelah segala aspek didudukkan oleh ayat-ayat yang lalu, kini boleh 
jadi kaum musyrikin terpaksa mengakui bahwa memang Nabi Muhammad 
saw. tidak gila, dan tidak juga mengada-ada. Boleh jadi mereka mengakui 
ketulusan beliau, tetapi dalam saat yang sama mereka menilai ajaran yang 
beliau sampaikan adalah ajaran sesat. Di sini Allah memerintahkan Nabi 
Muhammad saw. bahwa: Katakanlah kepada para pembangkang itu: Jika 
seandainya aku felah sesat dan menyalahi kebenaran maka sesungguhnya aku 
sesat atas kemudharatan diriku sendiri yakni aku senditi yang menanggung 
kerugiannya; dan jika aku mendapat petunjuk maka petunjuk itu adalah 
disebabkan oleh karunia Allah melalui apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. 
Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Dekat dengan pengetahuan dan 
pertolongan-Nya. ” 

Ayat di atas menunjukkan bagaimana seharusnya berakhlak terhadap 
Allah swt. Ketika berbicara tentang kesesatan, Nabi saw. diperintahkan 
untuk menyatakan (aku ) dhalaltu/ aku telah sesat dan ( Joi) adbillu/ aku 


Kelompok V ayat 50 Surah Saba' (34) Har 
|. ani 





sesat. Demikian kesesatan dinyatakan bersumber'dari diri beliau, tetapi ketika 
berbicara tentang petunjuk maka kata yang digunakan adalah ( cu-kat ) 
ihladaitu| aku mendapat petunjuk yakni petunjuk tersebut bukan dari diri beliau 
tetapi sesuatu yang beliau dapatkan. Ini kemudian dipertegas dengan 
menyatakan disebabkan oleh apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. 
Kalimat («4 ae) samf'un garih/ Dia Maha Mendengar lagi Maha Dekat, 
dapat dipahami sebagai ancaman kepada para pembangkang, sekaligus janji 
pertolongan dan dukungan kepada yang taat. Menurut Thabathaba'i, 
kalimat yang menutup ayat di atas menunjukkan bahwa Allah mendengar 
ajakan dakwah. Jarak yang jauh tidak menjadi penghalang bagi-Nya. Hakikat 
yang dijelaskan ini telah dikemukakan di antaranya pada penggalan ayat 
yang lalu ketika mengaitkanmpelontaran 4/-pag dengan firman-Nya: “Dia 
Maha Mengetahui segala yang gaib.” Dengan demikian, tidak ada sesuatu yang 
gaib bagi-Nya (termasuk) hal-hal yang menghambat ketetapan-Nya atau 
menghalangi terlaksananya kehendak Allah dalam memberi petunjuk kepada 
manusia melalui wahyu. Ini sejalan dengan firman-Nya: 
Aa gi a BALAP Op aga gada) ga) MA aah Gd ebi AB ce edi 
na JS geng ia La bol gig A ad ol adad Kata la Gya 
, Bas 
“Dia Yang Mengetahui yang gaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang 
pan tentang yang gaib itu. Kecuali kepada rasul yang diridhai-Nya, maka sesungguhnya 
Dia mengadakan penjaga-penjaga (malaikat) di muka dan di belakangnya. Supaya 
Dia mengetahui, bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah- 
risalah Tuhannya, sedang (sebenarnya) ihmu-Nya meliputi apa yang ada pada mereka, 
dan Dia menghitung segala sesuatu satu persatu” ((9S. al-Jinn (72): 26-28). 
Al-Biga'i menulis bahwa Allah swt. telah menjadikan akal berpotensi 
memelihara seseorang dari kesalahan serta menghalanginya terbawa oleh 
nafsu. Karena kesalahan tidak terjadi kecuali akibat kemasyghulan jiwa 
dengan dorongan syahwatnya. Ayat ini menurutnya mengandung tuntunan 
bahwa manusia walaupun dianugerahi akal oleh Allah swt. yang mestinya 
jika digunakan dengan baik, maka ia tidak akan sesat atau terjerumus, tetapi 
karena ia dikelilingi oleh penghambat berfungsinya akal itu dengan baik, 
yakni nafsu, sifat-sifat kemalasan dan kebosanan, yang hampir tidak ada 
orang dapat menghindarinya kecuali yang dipelihara Allah — maka karena 
itu Allah menurunkan kitab suci — yang merupakan akal murni, dan mengutus 





Surah Saba' (34) Kelompok V ayat 51 


rasul-rasul yang dibebaskan-Nya dari penghambat-penghambat itu. Allah 
menjadikan akhlak para rasul itu sebagai syariat mereka, dan karena itu. 
pula hendaklah setiap orang mengikuti rasul, karena mereka bertingkah 
laku seperti tuntunan kitab suci, dan hendaklah pula setiap orang menuduh 
akalnya dan meninggalkan pendapatnya — bila bertentangan dengan kitab 
suci atau pengamalan Rasul — seperti halnya para sahabat Nabi saw. Ini 
agar setiap orang dapat percaya kepada yang gaib sehingga ia termasuk 
dalam firman-Nya bahwa: 


Ai) Ui ad 543 Lai 
“Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut 
kepada Tuhannya” (OSfathir (35): 18). Demikian lebih kurang al-Biga'i. 


AYAT 51 
we o s SANA Mr E e 4 =e Pe 
KP ea OS Ip La Nisa 3 dh 


‘Dan sekiranya engkau melihat ketika mereka terperanjat ketakutan; maka mereka 
tidak dapat melepaskan diri dan mereka diambil dari tempat yang dekat.” 


Setelah semua dalih dan kemungkinan alasan penolakan dipatahkan, 
dan janji serta ancaman diisyaratkan, demikian juga sifat-sifat Allah Yang 
Maha Mendengar lagi Maha Dekat telah ditegaskan, maka kini disinggung 
kesudahan pata pembangkang. Ayat di atas mengaitkan penjelasannya 
dengan apa yang telah dinyatakan pada ayat 31 yang lalu yang menyatakan: 
“Sekiranya engkau melihat ketika orang-orang zalim dihadapkan kepada 
Tuhannya.” Di sini dinyatakan: Dan sekiranya engkau siapa pun engkau melibat 
ketika mereka para pendurhaka itu lerperanjat ketakutan pada hari Kiamat 
ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, maka tentu kamu akan 
melihat pemandangan yang sangat dahsyat; maka mereka tidak dapat 
melepaskan diri dari genggaman kekuasaan dan siksa Kami dan mereka diambil, 
ditangkap dan disiksa dari tempat yang dekat untuk dibawa ke neraka. 

Kata (1585 ) /azi'9 terambil dari kata (« Al) al-Jaza yaitu rasa kaget 
dan akut yang mendadak. Sementara ulama memahami rasa takut itu terjadi 
pada saat kebangkitan dari kubur. 

Kata ( igå>f) ukhidzń terambil dari kata ( isi) akhadza yang pada 
mulanya berarti mengambil. Sesuatu yang diambil berarti dikuasai, sedang 


Kelompok V ayat 52-53 Surah Saba' (34) 





yang dikuasai dapat diperlakukan sesuai kehendak penguasanya. Dari sini 
kata tersebut diartikan juga dengan ditangkap untuk digiring menuju siksa 
yang telah disiapkan. 

Kata (wp) /aut terambil dari kata (»8) /dta yakni telah berlalu atau 
tertinggal. Yang dimaksud ayat ini tidak tertinggal atau dapat mengelak dari 
siksa yang telah disiapkan. 

Kalimat («4 06) makdnin garibin tempat yang dekat dapat dipahami 
dalam arti mereka diambil dan disiksa dengan cara yang sangat mudah, 
karena mereka benar-benar tidak memiliki sedikit daya pun menghadapi 
malaikat-malaikat penyiksa. Sementara ulama seperti Ibn “Asytir memahami 
kalimat ini dalam arti Padang Mahsyar. Thabathaba'i memahaminya dalam 
arti tidak ada batas antagg mereka dengan siapa yang “mengambil” dan 
menguasai mereka. Selanjutnya ulama beraliran Syi'ah itu berpendapat 
bahwa yang mengambil itu adalah Allah swt. Memang — tulisnya lebih jauh 
— Allah telah menyifati diri-Nya dengan (we) garib/ Maha Dekat seperti 
dalam firman-Nya pada OS. al-Wagi'ah (56): 85, Oaf (50J: 16 dan al-Anfal 
(8): 24. Inilah yang dimaksud dengan firman-Nya: “Sesungguhnya Tuhanmu 
benar-benar mengawasi” (OS. al-Fajr [89]: 14). Boleh jadi juga yang 
“mengambil” itu adalah malaikat-malaikat yang ditugaskan Allah swt. 
Mereka menerima perintah-Nya tanpa ada yang menghalangi mereka, dan 
tidak ada faga perantara antara mereka dengan Allah swt. 


` AYAT 52-53 


P Pengen IL bh LI - a PP 
adala Ah Korg Jan VK Ta BII Hala Ula PEP 
KE aa OÉG a Ga opii Ji 


Dan mereka berkata: “Kami beriman kepadanya, dan bagaimanakah mereka dapat 
mencapai dengan mudah dari tempat yang jauh? Padahal sesungguhnya mereka telah 
mengkufurinya sebelum itu, sedang mereka melontar tentang yang gaib dari tempat 
yang jauh.” 


Dalam keadaan seperti yang dilukiskan oleh ayat yang lalu, para 
pendurhaka itu sungguh menyesal dan ketika itu mereka berkata: “Kami 
beriman kepadanya yakni al-Qur'an, atau apa yang mestinya kami imani. 
Demikianlah keadaan dan harapan mereka tetapi itu tidak mungkin dan 
bagaimanakah mereka dapat mencapai dengan mudah sesuatu dari tempat yang 





BE Surah Saba' (34) Kelompok V ayat 52-53 
“nd : 

jauh? Bagaimanakah mereka dapat beriman yang mestinya dengan mudah 
mereka peroleh ketika hidup di dunia, padahal mereka sekarang telah berada | 
di tempat yang jauh yakni telah meninggal dunia dan berada di alam akhirat. 
Di saat yang sangat sulit itu dan setelah jelasnya segala sesuatu, mereka 
baru mau beriman. Padahal sesungguhnya mereka telah mengkujurinya yakni 
mengingkari apa yang harus mereka imani sebelum itu ketika mereka hidup 
di dunia, sedang mereka melontar yang gaib dari tempat yang jauh. 

Kata (,p 3131) af-tandwnsy terambil dari kata (88 — S6) ndsya-yanilsyu 
yaitu mengambil sesuatu dengan mudah atau ringan. Kata ini pada mulanya 
digunakan untuk melukiskan unta yang minum dengan cepat dari sebuah 
telaga. Ada juga yang membaca kata tersebut dengan (4313!) an-tand'usy 
dengan mengganti huguf wauw dengan hamzah untuk mempermudah 
pengucapannya, atau karena dia terambil dari kata (#4) nalya yang berarti 
terlambat melakukan sesuatu atau mengharapkan sesuatu setelah berlalu 
masanya. 

Sesuatu yang diambil dengan mudah biasanya adalah sesuatu yang 
ringan dan berada di dekat seseorang. Keimanan dan keberagamaan adalah 
sesuatu yang tidak berat. 

a Gh 
“Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesulitan” 
(QS. al-Hajj [22]: 78). Tuntunan-tuntunan-Nya pun sejalan dengan jati diri 
. manusia sehingga ia sangat dekat kepada seseorang. Itu semua dapat 
terlaksana dalam kehidupan dunia ini, tetapi setelah kematian, kehidupan 
duniawi sudah sedemikian jauh bahkan mustahil dapat dialami lagi. 
Demikianlah keimanan yang mereka ucapkan setelah kematian itu, adalah 
keimanan yang terlambat waktunya dan tidak berguna lagi, padahal sebelum 
kematian hal tersebut sangat mudah mereka lakukan. 

Kalimat ( Gu U PJK) yagdzifina bi al-ghaib digunakan oleh bahasa 
Arab dalam arti mengucapkan sesuatu yang kandungannya tidak berdasar. 
Ini seperti keadaan seseorang yang melontar sesuatu yang tidak dilihatnya 
dan dari tempat yang jauh pula sehingga pastilah lontarannya tidak mengenai 
sasaran. Dalam konteks ayat ini ada yang memahaminya sebagai gambaran 
tentang ucapan kaum musyrikin menyangkut Nabi Muhammad saw. — sekali 
beliau mereka tuduh penyihir, di kali lam penyair, kali ketiga gila dan lain- 
lain. Ada lagi yang memahaminya sebagai ucapan mereka menyangkut al- 
Qur'an dengan berbagai tuduhan yang kesemuanya tidak benar. Ada juga 


Kelompok V ayat 54 Surah Saba' (34) 





yang memahami penggalan ayat ini dalam arti mercka berbicara tentang 
masalah-masalah akhirat dan metafisika tanpa dasar pengetahuan, schingga 
mereka menolaknya atau menduga dengan berbagai dugaan yang salah. 


AYAT 54 
Ha LS LI ia EA Jad GE DE U S iii G 
KOP aga 


“Dan dihalangilah antara mereka dengan apa yang mereka inginkan sebagaimana 
yang dilakukan terhadap orang-orang yang serupa dengan mereka sebelumnya. 
Sesungguhnya mereka dahulu, (di dunia) dalam keraguan yang mendalam.” 

Keimanan yang mereka nyatakan setelah kematian, sedikit pun tidak 
berguna, dan dengan demikian dihalangilah oleh siksa dan keterjerumusan 
dalam neraka antara mereka yang durhaka itu dengan apa yang mereka inginkan 
apapun keinginan mereka itu. Itu dilakukan terhadap mereka yang 
mendustakan Nabi Muhammad saw. dan ajaran-ajaran Allah yang beliau 
sampaikan sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang yang serupa dengan 
mereka dalam kekufuran sebelumnya yakni mereka yang hidup pada masa 
dan generasi yang lalu. Hal tersebut disebabkan karena sesungguhnya mereka 
dahulu ketika hidup di dunia senantiasa dalam keraguan yang mendalam. 

Kata (Cu ya) zzurib terambil dari kata (o3) rayh yaitu syak. Sementara 
ulama memahami kata itu dalam arti kegelisahan jiwa, karena keraguan 
menimbulkan kegelisahan. Petaka juga dinamai rayb karena ia juga 
menimbulkan kegelisahan. Kata murfh adalah patron yang menunjuk pada 
pelaku, atas dasar itu maka sementara ulama memahami penggalan ayat 
ini dalam arti yang bersangkutan merasakan syak/keraguan yang sifatnya 
menghasilkan kegelisahan jiwa. Gabungan keduanya menggambarkan 
kuatnya keraguan dan kegelisahan tersebut. Dalam arti kata murib berfungsi 
sebagai penguat kata syak yakni mereka hidup dalam keraguan yang 
mendalam. Ada juga ulama yang memahaminya dalam arti yang syak/ ragu 
di antara mereka berfungsi juga sebagai murib yakni pelaku yang 
menanamkan rayb/ keraguan pada pihak lain. Yakni dia ragu sambil 
menanamkan keraguan kepada orang lain. Memang biasanya kalau ada 
seorang yang ragu, maka keraguannya dapat mempengaruhi orang lain baik 
secara langsung dan sengaja maupun tidak. 


Surah Saba' (34) Kelompok V ayat 54 





Fuman“Nya: ( Uya Wo ou) ek Jer3) wa bila bainahum wa bayna md 
yasytahin| dihalangi antara mereka dengan apa yang mereka inginkan, yang, 
menghalangi mereka adalah kehadiran dalam siksa, sedang keinginan 
dimaksud bisa jadi keinginan diterimanya keimanan mereka setelah 
kematian, atau keinginan terbebaskan dari siksa. Thabathaba'i 
memahaminya dalam arti mereka dihalangi oleh maut dari kelezatan duniawi 
dan material. Pendapat ini agaknya kurang tepat karena semua orang dengan 
kematian terhalangi oleh aneka kenikmatan duniawi — walau orang-orang 
beriman. 

Orang-orang yang keadaannya sangat ragu, sangat wajar pula diberi 
peringatan dan disiksa bila mengabaikan peringatan sebagaimana sangat 
wajar bagi mereka yang beriman dan beramal saleh untuk diberi ganjaran. 
Mereka yang ragu itu akan percaya di hari Kemudian ketika semua memuji 
Allah swt. karena memang Allah terpuji di akhirat nanti. Yang durhaka 
akan dihalangi dari segala keinginan mereka. Ini menunjukkan bahwa Allah 
Maha Kuasa. Demikian uraian akhir surah ini bertemu dengan uraian 
awalnya. Begitu lebih kurang tulis al-Biga'. 

Dapat juga dikatakan bahwa akhir ayat pada surah ini menegaskan 
bahwa kaum kafir dalam keraguan yang sangat dalam. Awal surah 
menguraikan juga bahwa orang-orang yang kafir berkata: “Hari Kiamat tidak 
akan datang kepada kita” (ayat 3) dan mereka berkata juga: “Apakah kamu 
mau kami tunjukkan seorang laki-laki yang memberitakan kepada kamu bahwa 
apabila badan kamu telah dihancurkan sebancur-bancurnya, sesungguhnya kamu 
benar-benar dalam ciptaan yang baru?” (ayat 7). Itulah keraguan mereka yang 
mendalam yang disebut pada akhir surah ini. Akhir surah menggambarkan 
kesudahan buruk yang menanti mereka. 

Apapun analisis Anda, yang jelas surah ini dimulai dengan pujian 
kepada Allah yang hanya kepada-Nya tertuju pada hari Kebangkitan nanti. 
Dia dipuji karena keadilan yang ditegakkan-Nya di sana, serta ganjaran 
yang dilipatgandakan-Nya. Itulah kandungan awal surah ini. Adapun 
akhirnya maka sebagaimana terbaca di atas ia ditutup dengan uraian yang 
singkat dan tegas, tentang kiamat serta salah satu gambaran kejadian pada 
hari itu. Demikian za ditutup dengan uraian tentang masalah kiamat 
sebagaimana dibuka dengan masalah tersebut. Demikian Wa Allah A'lam. 


Surah Fathir 


Surah ini terdiri dari 45 ayat, 
termasuk golongan surah-surah Makkiyyah. 
Surah ini dinamakan FATHIR 
yang berarti “Pencipta”, 
diambil dari ayat pertama. 








SURAH FATHIR 


urah Fathir merupakan salah satu surah yang disepakati oleh 

FS ulama sebagai surah Makkiyyah, yakni turun sebelum Nabi 

Z berhijrah ke Madinah. Penamaannya dengan Fåthir karena kata 

tersebut disebut pada ayat pertamanya, dan kata itu tidak disebut pada 

awal surah yang lain. Ia dikenal juga dengan surah “al-Malaikat” karena 

pada ayat Pertamanya disebut sekelumit tentang sifat malaikat yang tidak 
disebut pada surah yang lain. 

Thabathab2'i menilai tujuan utama surah ini adalah penjelasan tentang 
tiga prinsip pokok ajaran Islam, yaitu Keesaan Allah, Risalah kerasulan 
dan hari Kebangkitan, sambil menguraikan bukti-buktinya. Itu dipaparkan 
setelah menguraikan sejumlah nikmat-nikmat-Nya yang demikian besar, 
baik yang terbentang di langit maupun yang terhampar di bumi, sambil 
menekankan tentang pengaturan-Nya yang demikian teliti menyangkut alam 
raya, khususnya manusia. Demikian lebih kurang Thabathaba'i. 

Al-Bigai menegaskan bahwa tema utama surah ini adalah 
membuktikan gudrat dan kuasa Allah swt. dalam membangkitkan manusia 
setelah kematiannya. 

Sayyid Guthub menilai bahwa surah ini hampir serupa dengan surah 
ar-Ra'd dari segi gaya dan tekanan-tekanannya terhadap kalbu manusia. Ia 
mengajak manusia bangkit dari kelengahannya untuk memandang keagungan 
Allah swt. serta keindahan alam ciptaan-Nya serta bukti-bukti kebesaran- 


421 





Surah Fåthir (35) 


Nya yang terhampar di alam raya. Itu semua agar mereka mengingat nikmat- 
nikmat-Nya serta merasakan rahmat dan pemeliharaan-Nya, bagi kehidupan 
manusia dan perjalanan sejarah. Surah ini — menurut Sayyid Guthub lebih 
jauh — merupakan satu kesatuan yang utuh sehingga sangat sulit memilahnya 
pada kelompok ayat-ayat, karena kesemuanya berbicara tentang satu 
persoalan pokok. Kesemuanya terkait melalui satu “tangan”. Tangan itulah 
yang menggerakkan, menarik dan mengulurnya, tanpa ada satu kekuatan 
pun yang terlibat bersama-Nya atau menghalangi-Nya. Dialah yang 
mencurahkan rahmat sehingga tidak dapat dibendung dan Dia juga yang 
menutupnya sehingga tidak dapat menetes, karena Dialah Yang Maha 
Perkasa lagi Maha Bijaksana. Demikian lebih kurang dan secara singkat 
utaian Sayyid Outhub. 4, 

Surah ini merupakan surah yang ke 43 dari segi perurutan turunnya. 
Ia turun sebelum surah Maryam dan sesudah surah al-Furgan. Jumlah ayat- 
ayatnya menurut cara perhitungan ulama Madinah dan Syam sebanyak 46 
ayat dan menurut perhitungan ulama Mekah dan Kufah sebanyak 45 ayat. 


KELOMPOK I 


(AYAT 1 - 9) 





AYAT 1 
ya 

aa A af 13 Aa Wara 2 aa a a a ta 
H in | 33 Yen) AS Madi JA PNG NN Yam ye as Ki 
1 7 ga z w A K - aa a A an E a o f Ei a - D 
4i% gd saa JE EA Ol slah ba a na SWI 
“Segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi, Yang menjadikan malaikat sebagai 
utusan-utusan, yang mempunyai sayap, masing-masing dua, tiga dan empat. Dia 


menambahkan pada ciptaan-Nya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah 
Maha Kuasa atas segala sesuatu.” 


Surah janie lalu menguraikan tentang kebangkitan di hari Kemudian, 
di mana dijelaskan antara lain bahwa ketika itu para pendurhaka dihalangi 
sehingga tidak dapat memperoleh apa yang mereka harapkan. Mereka pun 
pada akhirnya percaya dan memuji Allah. Nah, ayat pertama surah ini 
menegaskan kembali pujian kepada Allah khususnya pada masa penciptaan 
manusia yang kedua yakni kebangkitannya setelah kematian. 

Ketika menafsirkan surah Sabz’, penulis telah kemukakan pendapat 
yang dikutip al-Biqa“i tentang surah-surah yang dimulai dengan al- 
Hamdulillah. Di sana antara lain dinyatakan bahwa surah keempat — selain 
al-Fatihah — yang dimulai dengan a/-Hamdulillah adalah OS. Fathir [35]: 1 
yang mengisyaratkan tentang nikmat-nikmat abadi yang akan 
dianugerahkan Allah kelak ketika terjadi kehidupan baru di akhirat. 

Ayat di atas menyatakan: Segala puji bagi Allah. Dialah Pencipta semua 
langit dan bumi, Yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk menangani 
berbagai macam urusan sesuai kehendak-Nya. Dia pula yang menciptakan 
bermacam-macam malaikat yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 


423 


Surah Fathir (35) Kelompok I ayat 1 





dua, ada yang tiga dan ada pula yang empat bahkan lebih dari itu. Dia yakni 
Allah swt. menambahkan pada ciptaan-Nya baik malaikat maupun bukan apa 
dan bagaimana serta seberapa banyak yang Dia kehendaki. Tidak ada satu 
kekuatan pun yang dapat menghalangi-Nya karena sesungguhnya Allah Maha 
Kuasa atas segala sesuatu. 

Kata (b8) fathir terambil dari kata (Ja3) fathara yang pada mulanya 
berarti membelah. Dari makna ini lahir makna-makna lain seperti menciptakan 
pertama kali. Allah seakan-akan membelah ketiadaan lalu dari celahnya muncul 
ciptaan, yang dalam konteks ayat ini adalah semua langit dan bumi. Kata 
ini dipopulerkan oleh al-Qur'an, karena itu sahabat Nabi saw., Ibn “Abbas 
ra. menyatakan: “Saya tadinya tidak mengetahui arti kata ( pe ) jathir 
sampai saya mendengar dua orang penduduk gunung bertengkar di hadapan 
sebuah sumur, masing-masing mengaku pemiliknya, lalu salah seorang 
berkata: (14, si) and fathartuhd dan ketika itu saya mengetahui bahwa 
kata tersebut berarti membuat pertama kali/ mencipta.” 

Kata ( Sia) malf'ikah dalam penggunaannya pada bahasa Indonesia, 
biasanya dianggap berbentuk tunggal, sama dengan kata wawa. Dalam 
bahasa Arab — dari mana kata-kata itu berasal — keduanya berbentuk jamak, 
dari kata malak untuk malaikat dan ‘alim untuk ulama. Ada ulama yang 
berpendapat bahwa kata malak terambil dari kata (Wi 19K ) alaka- 
malakah yang berarti mengutus. Malaikat adalah utusan-utusan Tuhan, untuk 
berbagai fungsi. Ada juga yang berpendapat bahwa kata zalak terambil 

dari kata (5Y) /a'aka yang berarti menyampaikan sesuatu. Malak/Malaikat 
adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah swt. 

Kata (10) ajnikah adalah bentuk jamak dari kata (gt) jandh yakni 
sayap. Bagi burung misalnya, sayap adalah bagaikan tangan bagi manusia. 
Kata ini dapat dipahami dalam arti hakikat, yakni memang makhluk ini 
memiliki sayap — walau kita tidak mengetahui persis bagaimana bentuknya, 
bisa juga ia dipahami dalam arti potensi yang menjadikan ia mampu 
berpindah dengan sangat mudah dari satu tempat ke tempat yang lain. 
Thabathab2'1 menegaskan bahwa inilah yang dimaksud oleh kata tersebut 
oleh ayat di atas. 

Firman-Nya: (ses pb JM dlam) yaridu fi al-khalg må yasyå’/ Dia 
menambahkan pada ciptaan-Nya apa yang Dia kehendaki, penambahan ini dapat 
mencakup sekian banyak hal dan aspek, baik jasmani maupun ruhani. Ada 
yang ditambah kekuatan fisiknya, atau spiritual dan kecerdasannya. Ada 
yang memiliki kelebihan dalam keindahan dan kecantikan, atau kepandaian 





Kelompok I ayat 1 Surah Fathir (35) 


B 
F 


nahsann tenaganya Perppimn ayat 


ini mengisyaratkan juga adanya malaikat yang memiliki sayap lebih dari 





empat. Memang dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul saw. melukiskan 
malaikat Jibril memiliki lima ratus sayap. Az-Zuhri meriwayatkan bahwa 
malaikat Israfil memiliki dua belas ribu sayap. 

Bilangan sayap malaikat yang berbeda-beda jumlahnya sebagaima 
disebut ayat ini — menurut Ibn “Asyar — dapat juga dipahami sebagai 
disebabkan oleh perbedaan tugas mereka dalam menempuh jarak-jarak di 
langit dan bumi dan yang berbeda dari satu waktu ke waktu yang lain. 

Hakikat malaikat diperselisihkan oleh ulama. Banyak yang 
berpendapat bahwa malaikat adalah makhluk halus yang durptakan Allah dari 
cahaya yang dapat berbentuk dengan aneka bentuk, taat mematuhi perintah Allah 
dan sedikit pun tidak pernah membangkang. Mantan Mufti Mesir yang kini 
menjabat Pemimpin Tertinggi Al-Azhar, Muhammad Sayyid Thanthawi 
menulis dalam bukunya al-Oishshah ff al-Ourin (Kisah dalam al-Gur'an) 
bahwa malaikat adalah tentara Allah. Tuhan menganugerahkan kepada mereka 
akal dan pemahaman, serta menciptakan bagi mereka naluri untuk taat, serta memberi 
mereka kemampuan untuk berbentuk dengan berbagai bentuk yang indah dan 
kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berat. 

Penulis tidak menemukan penjelasan dari al-Qur'an yang menyatakan 
bahwa malaikat tercipta dari cahaya. Berbeda dengan jin yang secara tegas 
dinyatakan oleh al-Qur'an bahwa ia tercipta dari bara api yang menyala 
(QS. ar-Rahman [55]: 15). 

Informasi tentang asal kejadian malaikat ditemukan dalam hadits 
Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad at-Tirmidzi dan Ibn 
Majah melalui istri Nabi saw., “Aisyah ra. yang menyatakan bahwa Rasul 
saw. bersabda: “Malaikat diciptakan dari cahaya, jin dari api yang berkobar dan 
Adam (manusia) sebagaimana telah dijelaskan pada kalian.” 

Syeikh Muhammad Abduh yang dikenal beraliran rasional dan 
berupaya untuk mengurangi sedapat mungkin wilayah suprarasional dari 
ajaran Islam, mengkritik bahkan mencemoohkan definisi di atas. “Bagaimana 
mungkin malaikat yang dinyatakan tercipta dari cahaya dapat berbentuk 
dengan aneka bentuk? Definisi itu tidak dapat dipahami oleh mereka yang 
mengemukakannya apalagi orang lain.” Demikian Syeikh Muhammad 
Abduh. 

Pakar tafsir itu ketika menafsirkan OS. al-Infithar (82): 10-11 
menegaskan bahwa: “Malaikat adalah makhluk-makhluk gaib yang tidak 


L426 
VNG Surah Fåthir 35) Kelompok I ayat 1 
F 





dapat diketahui hakikatnya, namun harus dipercaya wujudnya”. Demikian 
Muhammad dalam tafsir Juz “Amma yang ditulisnya untuk pegangan para 
guru mengaji para pemula. “Kita tidak perlu memasuki perincian persoalan 
gaib yang tidak dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya.” Begitu salah satu 
prinsip tafsir dalam pandangannya. 

Pendapat di atas dan pandangan itu dapat dipastikan tidak keliru, 
bahkan itulah yang ditempuh oleh ulama-ulama abad pertama hingga ketiga 
hijrah. Tetapi pendapat itu pasti pula tidak memuaskan semua nalar, 
termasuk nalar Muhammad Abduh yang selalu berupaya menjelaskan 
perincian ajaran Islam, sehingga dapat diterima dan dipahami oleh nalar. 
Karena itu dalam Tafsir al-Mandr yang disusun oleh muridnya, Rasyid Ridha 
dan yang dikoreksinya sebelum disebarkan, Abduh mengemukakan 
pandangan lain. Hukum-hukum alam — menurutnya — dapat dinamai oleh 
agama malaikat. Tidak ada salahnya penamaan ini — menurutnya — karena 
memang al-Qur'an melukiskan fungsi malaikat sebagai al-Muddabirat Amran 
(yang mengatur persoalan-persoalan) (QS. an-Nazi'at (79): 5). Pengaturan 
tersebut berupa hukum-hukum alam yang berlaku dalam kehidupan ini. Di 
sisi lain dalam tempat yang sama, Abduh juga tidak menutup kemungkinan 
memahami makna malaikat sebagai bisikan nurani yang mendorong kepada 
kebaikan, atau bisikan itu adalah hasil kerja malaikat. Ini sama dengan 
pemahamaAnya tentang jin sebagai bisikan negatif pada diri manusia, serta 
kuman-kuman penyakit. 

Dalam buku Studi Kritis tentang Tafsir al-Manar, penulis kemukakan 
bahwa pandangan Abduh tentang malaikat sebagaiman dipaparkan di atas, 
bukan berarti ia memahami semua malaikat sebagai hukum-hukum alam, 
atau bisikan nurani. Sebab jika demikian, apakah ulama ini menilai malaikat 
Jibril, dan wahyu al-Qur'an yang disampaikannya juga merupakan bisikan 
nurani dan hukum-hukum alam? Jelas tidak. 

Kini jika Anda bertanya apa hakikat malaikat? Penulis cenderung 
untuk tidak membahas atau mendefinisikannya, karena dari al-Qur'an tidak 
ditemukan 1syarat dekat atau jauh tentang hal ini. Bahkan penulis enggan 
menguraikan hal-hal yang berada di luar informasi al-Qur'an dan as-Sunnah 
yang shahih. Persoalan malaikat adalah persoalan akidah yang bersifat 
metafisis. Metafisika berada di luar jangkauan akal. Apa yang diungkap 
oleh nalar secara mandiri, kalaupun — sekali lagi — kalaupun benar, maka ia 
tidak dapat dijadikan sebagai akidah. 


Welompok JI ayat 2 Surah Fathir /35) 





Percaya kepada hal-hal yang diinformasikan agama dalam bidang 
metafisika, sama sekali tidak berarti merendahkan akal, atau mengabaikan 
peranan nalar. Agama ketika menuntut untuk mempercayai hal-hal tersebut, 
walau tidak dipahami oleh akal, pada hakikatnya hanya menempatkan 
sesuatu pada tempatnya yang wajar serta memfungsikannya sesuai fungsi 
yang harus diembannya. Bahkan yang mengingkari persoalan-persoalan 
metafisika yang diinformasikan Allah, walau berada di luar jangkauan akal, 
pada hakikatnya telah menganiaya dirinya sendiri, karena ia mengabaikan 
potensi kalbu, yang dapat mengantarnya untuk percaya dan beriman. 
Bahkan dengan pengingkarannya, ia pun menganiaya akal, karena ia telah 
mengatasnamakan akal menolak hal-hal yang sesungguhnya berada di luar 
wilayah jangkauannya. 

Paling tidak, ada dua hafpokok yang dituntut oleh Islam menyangkut 
kepercayaan terhadap malaikat. 

Pertama: Percaya tentang wujud malaikat. Mereka mempunyai 
eksistensi, mereka adalah makhluk yang diciptakan Allah, bukan maya, 
bukan ilusi, dan bukan pula sesuatu yang menyatu dalam diri manusia. 

Kedua: Percaya bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah yang taat, 
yang diberi tugas-tugas tertentu oleh Allah swt. seperti membagi rezeki, 
memikul singgasana Ilahi, mencatat amal-amal manusia, menjadi utusan 
Allah kepada manusia dan lain-lain. Tetapi bagaimana cara mercka 
melakukan tugasnya, tidaklah termasuk dalam kewajiban mempercayainya. 


AYAT 2 
P 2... r 2 2 # 2 
a Lui Ul nh SI Ta Uya cai AI gadi 
2 + i 4 A ke 
TO a a 
“Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak 
ada satu pun yang dapat menahannya, dan apa saja yang ditahan maka tidak satu 


pun yang sanggup melepaskannya sesudahnya. Dan Dialah Yang Maha Perkasa 
lagi Maha Bijaksana.” 


Setelah ayat yang lalu menjelaskan gudrat dan kuasa-Nya serta 
kewajaran-Nya memperoleh pujian, kini disinggung sedikit tentang kuasa- 
Nya itu dengan menyatakan bahwa: Apa saja yang Allah anugerahkan kepada 
manusia berupa rahmat apapun bentuknya, baik berupa hujan, karunia, 


Surah Fathir (35) Kelompok I ayat 3 





ketentraman atau hikmah dan lain-lain, zaka tidak ada satu makhluk-pun 
betapapun kuatnya yang dapat menahannya, dan apa saja yang ditahan oleh 
Allah swt. maka tidak satu makhluk pun yang sanggup melepaskannya sesudah 
penahanan-nya itu. Dan Dialah saja tidak ada selain-Nya Yang Maha Perkasa 
sehingga tidak ada yang mampu membatalkan ketetapan-Nya /agi Maha 
Bijaksana dalam segala hal termasuk dalam menganugerahkan atau menahan 
rahmat-Nya. 

Kata (pad) yaftak pada mulanya berarti membuka, dan yang dimaksud 
di sini adalah menganugerahkan. Kata ini digunakan di sini untuk 
menggambarkan anugerah Allah bagaikan sesuatu yang tertutup — karena 
tidak ada yang mampu menganugerahkannya kecuali Allah, dan karena ta 
demikian berharga sehingga ia bagaikan ditempatkan pada satu tempat yang 
sangat terpelihara. Penggunaan bentuk mudhdri/ present tense pada kata 
(mk) yaftah menunjukkan curahan anugerah itu dari saat ke saat dan 
bersifat bersinambung. 

Kata rahmat yang dimaksud ayat ini adalah rezeki yang Allah curahkan. 
Penggunaan kata tersebut untuk mengisyaratkan bahwa limpahan rezeki 
itu, semata-mata adalah berkat rahmat Allah swt. Yang Maha Kuasa itu, 
tidak memiliki sedikit kepentingan atau manfaat dari anugerah-Nya itu. 

Firman-Nya: (os ya) min ba'dihi/ sesudahnya dapat juga dipahami 
dalam arti ye/ain-Nya yakni selain Allah swt. 


AYAT 3 

sidi apa By ANI A GIE Tya Ja A Kak YSS SAN gi 
SANI LAI SA 

“Hai manusia, ingatlah nikmat Allah kepada kamu. Adakah Pencipta selain Allah 


yang memberikan kamu rezeki dari langit dan bumi? Tidak ada tuhan selain Dia, 
maka mengapakah kamu berpaling?” 


Setelah menjelaskan sekelumit kuasa-Nya dan limpahan rahmat-Nya, 
serta menegaskan kuasa-Nya memberi dan menahan rezeki, maka kini Allah 
mengajak seluruh manusia bahwa: Hai seluruh manusia, ingat dan sebut- 
sebut-/ah serta syukurilah nikmat Allah kepada kamu baik yang dalam bentuk 
anugerah kebajikan maupun keterhindaran dari keburukan, karena semua 
itu adalah berkat anugerah dan rahmat-Nya. Adakah walau satu Pencipta 


Kelompok I ayat 3 Surah Fithir (35) 





selain Allah yang senantiasa atau walau sekali. wemberikan kamu rezeki dari 
langit dan bumi? Pasti tidak ada! Karena tidak ada tuhan penguasa dan pengatur 
alam raya lagi yang berhak disembah selain Dia; maka mengapakah kamu 
berpaling dan mengingkari keesaan-Nya? 

Kata ( e) 8) yargugukum| memberikan kamu rezeki berbentuk kata 
kerja mudhari' (masa kini dan datang). Ini dapat menunjuk terjadinya apa 
yang diberitakan itu secara bersinambung dan berulang-ulang, dapat juga 
berarti hanya terjadi sekali. 

Penyebutan sumber rezeki dengan kalimat dari langit dan bumi di 
samping untuk mengisyaratkan aneka macam rezeki yang diperoleh yang 
datangnya dari langit seperti cahaya matahari dan kehangatannya, hujan 
dan lain-lain, dan bumi seperti tumbuhan, barang tambang dan sebagainya 
— di samping itu — juga untuk mengingatkan manusia bahwa rezeki tersebut 
berada di luar jangkauan mereka. Bukankah ketinggian langit dan kedalaman 
bumi berada di luar jangkauan manusia. Jika demikian apa yang mereka 
peroleh akibat pertukaran rezeki antar mereka, atau yang mereka olah dari 
bahan mentah sehingga dapat mereka manfaatkan, pada hakikatnya bukan 
bersumber dari diri mereka, tetap! semata-mata dari Allah swt. 

Thabathaba'i menjadikan ayat di atas sebagai bukti keesaan-Nya 
dalam mengendalikan dan mengatur seluruh persoalan. Bukti tentang uraian 
ayat yang laly yang menegaskan kuasa-Nya memberi dan menahan rezeki. 
Ulama itu menjelaskan pendapatnya ini dengan menyatakan, bahwa Yang 
disembah barulah wajar dinamai Tuhan apabila Dia kuasa mengatur semua 
persoalan manusia dan selain manusia. Nah, Yang kuasa melakukan hal 
tersebut hanyalah Allah swt. bukan tuhan-tuhan yang disembah oleh kaum 
musyrikin, karena hanya Allah Yang mencipta bukan sembahan-sembahan 
mereka. Penciptaan tidak dapat lepas dari pengaturan. Dengan demikian, 
Dia Yang Maha Suci itu adalah Tuhan yang tiada tuhan selain Dia karena 
Dia yang mengatur urusan manusia dengan limpahan nikmat-Nya yang 
mereka nikmati. Dia melimpahkan dan mengatur rahmat itu karena Dialah 
al-Khalig/ Pencipta alam raya sekaligus Pencipta sistem yang mengatur 
jalannya. Demikian lebih kurang Thabathaba'i yang kemudian menegaskan 
bahwa yang dimaksud dengan manusia pada ayat di atas adalah kaum 
musyrikin penyembah berhala dan semua yang mempersekutukan Allah 
swt. 

Ibn “Asyar menjadikan firman-Nya: ( Y SY ) d8 ilaha illa buwa/ 
tidak ada tuhan selain Dia, sebagai natijah dari uraian penggalan sebelumnya. 





Jy 


IAR Surah Fåthir (35) Kelompok I ayat 4 
Yakni karena Allah adalah satu-satunya Pencipta dan Pemberi rezeki, maka 
tidak ada tuhan selain Dia. Karena jelasnya hal itu, maka lahir keheranan 
menyangkut sikap mereka yang menolak dan itulah yang dilukiskan oleh 
penutup ayat ini “waka mengapakah kamu berpaling?” 

Kata ( qi ) annd digunakan untuk bertanya tentang waktu, atau tempat 
atau keadaan. Yang dipertanyakan di sini adalah keadaan mereka berpaling, 
tetapi pertanyaan yang mengandung makna keheranan sekaligus kecaman. 

Kata ( 0SI5 ) tu'fakiin terambil dari kata ( &si ) ajaka yakni 
memalingkan| membalikkan. Kata yang digunakan ayat ini berbentuk pasif. 
Ini agaknya untuk mengisyaratkan adanya sekian pelaku yang memalingkan 
mereka dari kebenaran, dan intinya adalah setan dan hawa nafsu mereka. 


AYAT 4 2 
2. sea E s2 9 “a, Maa Pa 
ttp NI ap AN NG AB pa Jaw) CAS MB D pi oly 


‘Dan jika mereka mendustakanmu maka sungguh telah didustakan pula rasul- 
rasul sebelummu dan hanya kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan.” 


Ayat yang lalu mengecam kaum musyrikin yang berpaling menolak 
mengakui keesaan Allah swt. Kini melalui ayat di atas mereka dikecam 
karena menolak mempercayai utusan-Nya yang dalam konteks ayat ini 
adalah Nabi Muhammad saw. Ayat di atas bagaikan menyatakan: Bila 
'mereka mempercayaimu wahai Nabi Muhammad, maka memang hal 
tersebut wajar, karena bukti-bukti kebenaranmu scrta ajaran yang engkau 
sampaikan sangat jelas dan jika mereka mendustakanmu yakni berkeras menolak 
ajaranmu serta enggan mensyukuri nikmat Allah sesudah engkau 
memperingati mereka maka janganlah bersedih karena sungguh telah 
didustakan pula rasul-rasul yang banyak dan agung sebelummu, karena itu 
lanjutkanlah penyampaian risalahmu, hingga engkau meraih kemenangan 
karena demikian pulalah rasul-rasul sebelummu. Jangan hiraukan mereka 
karena pada akhirnya mereka akan kembali kepada Allah dan hanya kepada 
Allah-lah dikembalikan segala urusan sehingga tidak ada satu situasi dan kondisi 
pun yang terlepas dari kontrol dan pengaturan-Nya, dan Dia pula yang 
akan memberi balasan dan ganjaran bagi setiap pelaku. 

Kata (SB ya) min gablika/ sebelummu mengesankan bahwa Nabi 
Muhammad saw. adalah Rasul terakhir, karena pendustaan terhadap para 


Kelompok I ayat 5-6 Surah Fâthir (35) 





rasul telah merupakan kebiasaan, sehingga jika ada rasul sesudah beliau, 

tentu akan didustakan pula. Namun karena tidak ada lagi rasul yang bakal 

datang, maka menjadi sangat sesuai penyebutan kata sebelummu di atas. 
Ayat di atas serupa dengan firman-Nya: 


Jay ai > LS IS G d yeah ei ia Jas ES ig 
di oa 


‘Dan sesungguhnya telah didustakan rasul-rasul sebelummu, akan tetapi mereka 

sabar terhadap pendustaan dan gangguan terhadap mereka, sampai datang pertolongan 

Kami kepada mereka. Tak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat Allah” (QS. 

al-An'am [6]: 34). ` 

AYAT 5-6 

A al | EA Ia U kadi SEL Wi A5 a aba oj MI Agu 
PI Te EL S ge SA Sa D $ 


P meri woi 


“Hai manusig, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali-kali janganlah 
kehidupan dunia memperdayakan kamu dan sekali-kali janganlah si penipu yang 
ulung memperdayakan kamu tentang Allah. Sesungguhnya setan bagi kamu adalah 
musuh, maka jadikanlah ia musuh. Ia hanya mengajak golongannya supaya mereka 
menjadi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala.” 


Setelah menguraikan tentang risalah kenabian, kini diuraikan tentang 
prinsip ketiga yaitu Hari Kebangkitan. Akhir ayat yang lalu pun 
memperingatkan manusia sambil mengisyaratkan tentang hari tersebut 
dengan menyatakan bahwa “Hanya kepada Allah-lah dikembalikan segala 
urusan”. Di sini Allah berfirman bahwa: Hai seluruh manusia, sesungguhnya 
janji Allah dalam segala hal — baik yang berkaitan dengan kehidupan duniawi 
maupun ukhrawi, yang berbentuk ganjaran maupun ancaman adalah benar 
adanya dan akan terlaksana, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia seperti 
harta, anak, kedudukan, permainan dan kelengahan, memperdayakan kamu 
sehingga menjadikan kamu lupa bahwa ada hidup sesudahnya dan sekali- 
kali janganlah si penipu yang ulung yakni setan memperdayakan kamu tentang 


Surah Fathir (35) Kelompok I ayat 5-6 





Allah dan ajaran-ajaran-Nya. Sesungguhnya setan bagi kamu adalah musuh yang 
besar yang selalu berusaha menjerumuskan kamu, maka jadikanlah ia musuh 
abadi bagi kamu karena sesungguhnya 14 yakni setan itu senantiasa hanya 
mengajak golongannya dengan ajakan yang penuh kesungguhan supaya mereka 
menjadi atau pada akhirnya menjadi penghuni-penghuni neraka yang menyala- 
nyala. 

Kata ( Sa) yagburrannakum terambil dari kata (“& ) gharra yakni 
mengelabui dengan menampakkan sesuatu yang negatif dalam bentuk positif. 
Ayat di atas menjadikan pelaku pengelabuan itu adalah kehidupan dunia. 
Tetapi maksudnya adalah manusia hendaknya jangan terpengaruh 
disebabkan olehnya. Ayat ini bagaikan berkata: Kini kamu telah mengetahui 
bahwa janji Allah pasti terlaksana, kiamat pasti datang sehingga kehidupan 
dunia hanya sementara. Jika demikian, jangan kamu teperdaya oleh 
kehidupan dunia dengan sibuk mencari kenikmatan dan kelezatannya 
sehingga mengakibatkan kamu lupa tentang adanya hari yang abadi dan 
kenikmatan yang kekal. 

Kata (3581 ) al-gharir adalah bentuk hiperbola dari kata a-ghurir 
yakni yang sangat gemar dan pandai menipu. Yang dimaksud adalah setan 
sebagaimana dipahami dari ayat berikutnya. 

Cara setan memperdayakan manusia tentang Allah antara lain dengan 
menyebutmyebut rahmat dan pengampunan Allah, sehingga manusia 
berlarut dalam dosa dengan harapan akan diampuni, atau memperenteng 
dosa dan memperlambat taubat. Bisa juga dengan menanamkan keraguan 
tentang ajaran agama sehingga manusia menolaknya. Dan masih banyak 
cara yang lain. 

Ayat di atas menggambarkan dua pihak yang melakukan penipuan. 
Yang pertama adalah nafsu manusia yang membawanya terpengaruh oleh 
gemerlapan duniawi dan yang kedua adalah setan. Ulama-ulama 
membedakan antara rayuan setan dan rayuan nafsu. Tujuan setan merayu 
adalah menjerumuskan manusia, sehingga bila rayuan pertama tidak berhasil, 
ia akan kembali merayu dengan mencari cara dan materi rayuan yang lain, 
kalau perlu ia membatasi dan menurunkan targetnya, hingga kalau ia tidak 
dapat mengantar manusia berdosa besar, maka ia mengantarnya pada dosa 
kecil. Kalaupun bukan dosa, maka dihalanginya yang bersangkutan 
melaksanakan kebajikan walau sesedikit mungkin pun. Alhasil buat setan, 
kalau manusia tidak dapat merugi, maka paling tidak ia berusaha agar 
manusia tidak meraih keuntungan. Adapun nafsu, maka biasanya, hanya 


Kelompok | ayat 7-8 Surah Fathir (35) 





menuntut terpenuhinya apa yang ia kehendaki. Ia enggan menggantinya 
dengan yang lain, walau yang lain itu melebihi apa yang dituntutnya. Karena 
itu nafsu akan terus meronta sampai apa yang dimintanya terpenuhi. 

Didahulukannya kata ( SI ) lakum| bagi kamu atas (932) 'adiwwun| 
musuh untuk mengingatkan bahwa setan tidak mempunyai musuh yang 
sebenarnya kecuali manusia. Dengan penekanan itu, diharapkan manusia 
lebih berhati-hati menghadapi setiap rayuan dan godaan. Di sisi lain perlu 
dicatat bahwa setan sebenarnya menjadi musuh semua manusia baik yang 
taat kepadanya maupun yang menentang kehendaknya. Yang tunduk 
kepadanya pun dimusuhinya, sehingga ia terus-menerus menjerumuskannya 
lebih dalam lagi, dan ketika itu hati kecil setan sangat senang dengan 
keberhasilannya memperdaya musuhnya. Sedang manusia yang 
menentangnya juga ia musuhi, sekali karena yang menentangnya adalah 
manusia, dan kedua karena ia tidak berhasil menjerumuskannya. Ketika 
itu hati setan akan sangat geram dan permusuhannya lebih menjadi-jadi 
lagi. Karena itu pernyataan tentang permusuhan setan itu diikuti dengan 
peringatan tentang bahaya memperturutkan ajakannya. 

Permusuhan setan terhadap manusia adalah permusuhan abadi. Ia 
telah melekat pada tabiat setan — tidak ubahnya dengan permusuhan kucing 
dengan tikus. Atas dasar itu pula, tidak ada perintah Allah agar manusia 
memaafkan sgtan, berbeda dengan permusuhan antar manusia yang penuh 
dengan perintah untuk saling memaafkan dan berhubungan harmonis. 

Kata ( w j> ) kizb adalah segolongan orang yang diikat oleh tujuan 
yang sama. Kata ini juga biasa diterjemahkan partai. 


AYAT 7-8 
Ba i ICA atg a alg as aE pi E a 


A a Ia Op é eh; 
gk) Va padi AN ON yai ali A LAN sng ija SA 
AF 


‘Orang-orang yang kafir bagi mereka azab yang keras. Dan orang-orang yang beriman 
dan mengerjakan yang saleh bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Maka 
apakah orang yang diperindah baginya keburukan amalnya sehingga dia 


Surah Fåthir (35) Kelompok 1 ayat 7-8 





menganggapnya baik, maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikebendaki- 
Nya dan memberi petunjuk siapa yang dikehendaki-Nya; maka janganlah dirimu , 
binasa disebabkkan oleh karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.” 


Ayat yang lalu menegaskan bahwa setan mengajak golongannya 
menjadi penghuni neraka. Ayat di atas menjelaskan siapa golongannya itu 
dan apa yang disiapkan Allah buat mereka. Ayat di atas menyatakan bahwa: 
Orang-orang yang kafir yang menutupi kebenaran dan mengingkari ajaran yang 
disampaikan para rasul, bagi mereka azab yang keras. Dan adapun lawan mereka 
serta yang menjadikan setan sebagai musuhnya yaitu orang-orang yang beriman 
dan membuktikan keimagan mereka dengan mengerjakan amal yang saleh maka 
bagi mereka ampunan atas kesalahan-kesalahan dan kekeliruan mereka dan 
pahala yang besar berupa ketenangan hidup duniawi dan kenikmatan ukhrawi. 
Jelas kedua kelompok ini tidak sama dalam sikap dan perbuatannya serta 
balasan dan ganjarannya. Maka jika demikian apakah orang yang diperindah 
baginya oleh setan dan nafsu keburukan amalnya sehingga dia menganggapnya 
baik, sama dengan orang yang tidak ditipu oleh setan atau diperdaya oleh 
nafsu? Tentu saja tidak sama. Mereka yang diperdaya setan itu memilih 
kesesatan, sedang selain mereka memperoleh petunjuk Ilahi muka 
sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya berdasar 
kecenderungan yang bersangkutan sendiri dan memberi petunjuk siapa yang 
dikehendaki-Nya karena kesiapan jiwanya untuk menerima petunjuk, maka 
janganlah dirimu wahai Nabi Muhammad binasa disebabkan oleh karena 
kesedihan hatimu terhadap mereka yang sesat dan enggan beriman itu. Memang, 
mereka berusaha mengganggu dan menyakitkan hatimu, tetapi bersabarlah 
karena sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang senantiasa mereka perbuat. 

Ayat di atas menggambarkan dua kelompok yang bertolak belakang. 
Tentu saja masing-masing kelompok memiliki peringkat yang berbeda-beda. 
Di antara keduanya ada orang-orang beriman tetapi durhaka. Mereka itu 
terpengaruh oleh nafsu dan setan, namun pada saat-saat tertentu keimanan 
mereka diharapkan mengantar kepada kesadaran — sesaat atau lama — bahwa 
setan adalah musuh yang harus mereka hindari. Namun demikian, mereka 
tidak tangguh melawan gejolak nafsu tidak juga bertahan menghadapi rayuan 
setan, sehingga mereka terjerumus. Dalam konteks ini Nabi saw. dalam 
khutbah beliau pada haji Wadd'/ Perpisahan menyampaikan bahwa: 
“Sesungguhnya setan telah berputus asa menyangkut penyembahannya di 





ks E 


a 
TER 


Kelompok I ayat 9 Surah Fathir (35) 


negeri kamu ini (Negeri Haram, yakni Mekah dan sekitarnya) tetapi dia 
merasa puas jika kamu melakukan apa yang lebih ringan dari itu dalam hal- 
hal yang kamu remehkan dari amalan-amalan kamu.” 

Kata ((p)) zuyyina terambil dari kata (cx)) gain yakni indah. Kata yang 
digunakan ayat ini berbentuk pasif, dalam arti diperindah. Sesuatu yang 
diperindah boleh jadi kesemuanya pada mulanya tidak indah atau sebagian 
di antaranya tidak demikian, lalu ada upaya untuk memperindahnya. Yang 
melakukan upaya itu adalah setan dan nafsu. 

Kata («1 me) basarit adalah jamak dari (3 pm» ) basrah yaitu penyesalan. 
Larangan menyesal ini ditujukan kepada Rasul saw. Ini mengisyaratkan 
betapa beliau sangat ingin agar seluruh umat manusia beriman dan taat 
kepada Allah. Di sisi lain, layangan ini merupakan dorongan kepada manusia 
agar tidak larut dalam kesedihan dan penyesalan atas sesuatu yang tidak 
tercapai setelah diusahakan, atau sesuatu yang telah merupakan ketetapan 
Allah swt., seperti terhadap kaum musyrikin yang dihadapi Nabi Muhammad 
saw. itu. Ayat ini bukan melarang menyesal, tetapi yang dilarangnya adalah 
larut dalam penyesalan yang mengakibatkan kebinasaan diri atau 
terganggunya tugas-tugas lain yang semestinya diselesaikan. 


AYAT 9 
PN MEA oh ali Ii (ta | ji aa 
> ngadi ana ag a 


“Dan Allah Yang mengirimkan angin; lalu ia menggerakkan awan, maka Kami 
menghalaunya ke suatu negeri yang mali lalu Kami bidupkan dengannya bumi setelah 
malinya. Demikianlah kebangkitan.” 


Ayat-ayat yang lalu telah menegaskan tentang kebenaran janji Allah, 
serta ketidaksamaan siapa yang percaya dan durhaka dalam balasan dan 
ganjaran yang akan mereka terima kelak di hari Kemudian. Nah, di sini 
kembali ayat di atas membuktikan keniscayaan hari Kebangkitan itu dengan 
memberikan satu tamsil. Ayat ini menyatakan bahwa: Janji Allah pasti benar, 
karena Dia Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana dan hanya Allah Yang kuasa 
mengirimkan angin, lalu ia yakni angin itu menggerakkan awan yang terbentuk 
dari sekumpulan uap air, maka Kami menghalaunya yakni awan itu ke suatu 
negeri yang gersang dan mati lalu Kami hidupkan dengannya — yakni dengan 





5 436 
Aa, h Fathi | 
Sa Tia Surah Fdthir (35) Kelompok I ayat 9 


na 
Tg 





turunnya hujan — bumi setelah matinya yakni tanah yang gersang itu. 
Demikianlah kebangkitan, yakni adanya tumbuh-tumbuhan di tanah yang 
mati dan gersang itu merupakan tamsil bagi kebangkitan manusia dari tanah. 

Ayat di atas menggunakan bentuk kata kerja masa lampau ketika 
menguraikan pengiriman angin, tetapi kata kerja masa kini dan datang ketika 
membicarakan penggerakan awan. Bentuk terakhir ini bertujuan 
menggambarkan peristiwa itu dalam benak mitra bicara, bagaikan dia sedang 
melihatnya dengan segala kehebatan dan keajaibannya yang menunjukkan 
kuasa Allah swt. Memang salah satu fungsi penggunaan bentuk mudhari" 
(kata kerja masa kini dan datang) adalah menghadirkan ke benak mitra 
bicara/pendengar keindahan dan kehebatan atau keburukan peristiwa yang 
dibicarakannya. th 

Sisi lain dari persamaan penggerakan awan dengan hari Kebangkitan, 
adalah bahwa pada penggerakan awan itu terjadi penghimpunan partikel- 
partikel air yang kemudian menjadi hujan, pada hari Kebangkitan nanti 
pun terjadi penghimpunan manusia dan Allah menggiring dan menggerakkan 
manusia menuju Padang Mahsyar, untuk kemudian masing-masing di 
tempatkan di surga atau di neraka. Tidak ubahnya dengan penghimpunan 
partikel-partikel air itu yang disusul dengan turunnya hujan di lokasi yang 


ditetapkan Allah swt. 
, 










KELOMPOK II 
(AYAT 10 - 14) 


AYAT 10 La 

aal ag aa ASI danas adi Was Sa A Sa Sa OS ja 
GP II Sa SS A Wadi 
“Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah-lah kemuliaan 
semuanya. Kepada-Nyalah naik kalimat-kalimat yang baik dan amal yang saleh 


dinaikkan-Nya. Dan orang-orang yang merencanakan makar bagi mereka azab yang 
keras, dan makar mereka itu akan binasa.” 


Ayat di atas dapat Anda jadikan kelompok baru yang berbicara 
tentang bukti-bukti keesaan Allah swt., setelah ayat-ayat yang lalu 
menguraikan sekian banyak nikmat-Nya yang terbentang di langit dan di 
bumi. 

Apa yang digambarkan oleh ayat-ayat yang lalu menunjukkan betapa 
kuasa Allah swt. dan betapa kekuasaan itu tidak dapat terbendung oleh 
apa dan siapa pun. Inilah yang dinamai dengan al- izzah (kemuliaan). Kaum 
musyrikin bahkan semua manusia mendambakan dan saling berlomba untuk 
meraih kemuliaan. Di sini Allah mengingatkan semua pihak bahwa: Barang 
sapa yang menghendaki kemuliaan, kapan dan di mana pun maka hendaklah 
dia taat kepada Allah Yang Maha Esa karena bagi Allah-lah dan milik-Nya 
sendiri semata-mata Kemuliaan semuanya. Karena itu yang menghendakinya 
agar mendekatkan diri kepada-Nya dan melakukan aktivitas yang direstui- 
Nya. Kemuliaan itu diperoleh dengan amal-amal saleh yang dilakukan demi 
karena Allah dan £epada-Nyalah saja tidak kepada selain-Nya naik kalimat- 
kalimat yang baik dan amal yang saleh dinaikkan-Nya schingga pelakunya 


437 





Surah Fathir (35) Kelompok I! ayat 10 


mendapat kedudukan yang tinggi di sisi-Nya. Dan orang-orang yang 
merencanakan makar dengan menyembunyikan maksud jahatnya terhadap 
orang-orang beriman bagi mereka azab yang keras, dan makar mereka itu akan 
binasa sehingga mereka tidak berhasil mencapai tujuan mereka. 

Di celah firman-Nya “Barang siapa menghendaki kemuliaan” dan 
seterusnya, terdapat bantahan terhadap mereka yang menduga bahwa 
kemuliaan dapat diraih tanpa menyesuaikan diri dengan tuntunan Allah — 
sebagaimana diduga oleh kaum musyrikin. Ayat ini seakan-akan menyatakan: 
Siapa yang menghendaki kemuliaan maka hendaklah ia mengikuti tuntunan 
Allah — karena bagi-Nya segala kemuliaan — sedang kemuliaan yang diduga 
terdapat atau dapat diraih pada atau dari selain-Nya maka itu adalah 
kemuliaan semu yang sepera akan sirna. 

Ayat ini membatasi kemuliaan hanya menjadi milik Allah. Namun 
demikian ia tidak bertentangan dengan firman-Nya: 

aj A panga a 
“Dan milik Allah kemuliaan, milik Rasul-Nya dan milik orang-orang mukmin” 
(QS. al-Munâfiqûn [63]: 8), karena kepemilikan kemuliaan itu oleh Rasul 
dan orang-orang mukmin bersumber dari anugerah Allah kepada mereka. 
Jika kemuliaan hanya milik Allah, maka Allah pula saja yang 
menganugerahkannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia menghendaki 
untuk memberi kemuliaan itu kepada Rasul dan orang-orang mukmin. Ini 
berarti kemuliaan manusia tidak terletak pada harta yang dimilikinya atau 
kedudukan sosial yang ditempatinya, tetapi pada nilai hubungannya dengan 
Allah swt. Karena itu pula siapa yang menghendaki kemuliaan, maka 
hendaklah ia menghubungkan diri dengan Allah, dan tidak mengandalkan 
manusia guna meraihnya: “Siapa yang mencari kemuliaan melalui satu kaum, 
maka Allah akan menghinanya melalui kaum itu.” 

Kemuliaan adalah cermin pengetahuan dan kesadaran manusia 
tentang diri dan kedudukannya, sehingga itu mengantarnya menempatkan 
diri pada tempatnya yang sesuai. Dari sini kemuliaan berbeda dengan 
keangkuhan. Keangkuhan adalah cermin ketidaktahuan manusia akan diri 
dan kedudukannya, sehingga ia menempatkan diri di atas kedudukannya 
yang sebenarnya. Agaknya inilah salah satu sebab mengapa dalam al-Qur'an 
kata al-“4zfz/ Maha Perkasa sering kali digandengkan dengan kata al-Hakim, 
yang maknanya antara lain memperlakukan sesuatu secara wajar dan pada 
tempatnya sehingga teraih manfaat atau tertampik mudharat. 


Kelompok II ayat 10 Surah Fathir (35) 





Imam Ghazali melukiskan hamba-hamba Allah yang ‘agiz 
(menyandang kemuliaan) adalah ia yang dibutuhkan oleh hamba-hamba 
Allah yang lain dalam urusan mereka yang sangat penting yakni menyangkut 
kehidupan akhirat dan kebahagiaan abadi. Ini adalah derajat para nabi, lalu 
disusul oleh siapa yang mendekati derajat mereka yakni pewaris-pewaris 
nabi dan penerus ajaran mereka dengan tingkat kemuliaan yang sesuai 
dengan tingkat pengabdian dan tuntunan mereka kepada masyarakat. 

Kata ( JSI) al-kalim adalah bentuk jamak dari (4.48) kalimah. Bentuk 
tunggal ini menunjukkan adanya susunan kata yang mengandung informasi 
yang sempurna. Sedang kata (ali) atb-thayyib menjelaskan sifat dari 
kalimat tersebut, yaitu persesuaiannya dengan jiwa manusia — baik yang 
mengucapkan maupun yamg mendengarnya — persesuaian yang mengantar 
manusia itu merasakan kelezatan dan kebahagiaan serta kesempurnaan 
jiwanya yang suci. Dengan demikian, kalimat di maksud adalah kalimat- 
kalimat yang baik dalam pandangan agama serta kalimat Tauhid, tahmid 
serta yang menggambarkan akidah Islamiah. Al-Qur'an melukiskan kalimat 
thayyibah sama dengan pohon yang baik. Allah berfirman: 
slama! a Lab (kt Lab Pan aab TAS Ya UN Diya US 3 jai 
“Tidakkah engkau AE haamana Allah telah membuat perumpamaan 
kalimat yang'baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) 
ke langit” (OS. Ibrahim (14): 24). 

Dari ayat surah Ibrahim ini dipahami bahwa kalimat dimaksud 
haruslah menghasilkan buah berupa amal saleh. Memang akidah yang benar 
dan yang tertancap kuat dalam hati seseorang selalu menghasilkan amal 
yang sesuai dengan kandungan kalimat itu. 

Berbeda pendapat ulama tentang firman-Nya: (488 4) yarfa'uhu. Ada 
yang memahaminya dalam arti Allah menaikkan amal saleh itu — 
sebagaimana yang dimaksud dengan terjemahan penulis di atas. 
Menatkkannya dalam arti menerima dan berada di sisi-Nya untuk diberi 
ganjaran yang sesuai oleh-Nya. Ada juga yang memahaminya dalam arti: 
Amal saleh itu mengangkat perkataan-perkataan yang baik. Thabathaba'i 
menulis: “Amal adalah bagian dari pengetahuan yang tidak dapat berpisah 
dengannya. Setiap berulang satu amal, bertambah kukuh dan jelas pula 
keyakinan dan bertambah pula dampaknya. Dengan demikian amal saleh 
yakni amal yang wajar diterima Allah swt. yaitu yang disertai dengan 
penghambaan diri dan keikhlasan kepada-Nya membantu keyakinan yang 







: 440 
Ba 


a Surah Fathir (35) Kelompok II ayat 10 
hag dalam menghasilkan dampaknya yaitu naik ke sisi Allah dan dengan 
demikian amal yang saleh mengangkat kalimat yang baik itu.” 

Ada juga yang memahami penggalan ayat di atas dalam arti kalimat 
yang baik yaitu Tauhid mengangkat amal yang saleh sehingga amal — walau 
bentuknya saleh — tidak akan bermanfaat kecuali bila disertai dengan kalimat 
Tauhid itu. 

Kata (48 ») yarfa ubu/ Dia mengangkatnya, demikian juga (Asas) yash 'adu/ 
dia naik, melukiskan adanya sesuatu yang berada di tempat yang tinggi. 
Dalam konteks ayat ini adalah ketinggian Allah swt. Sesuatu yang diangkat 
ke sisi-Nya atau naik menuju hadirat-Nya berarti diterima oleh-Nya. Dengan 
demikian kedua kata tersebut mengandung makna yang sama. Hanya saja 
— menurut Ibn “Asyur — ayt di atas memilih kata untuk yash'ad untuk kalimat 
yang baik dan yarja ubu/ naik untuk amal saleh guna mengisyaratkan bahwa 
kebanyakan jenis amal yang saleh lebih penting daripada jenis kalimat yang 
baik (kecuali dua kalimat syahadat dan beberapa kalimat lainnya yang 
dikecualikan Nabi Muhammad saw. antara lain doa di Arafah). Karena itu 
ayat di atas langsung menunjuk Allah sebagai Dia yang mengangkatnya yakni 
amal yang saleh itu. Juga karena kalimat yang baik akan menyesuaikan diri 
dengan “udara” di mana dia naik, berbeda dengan amal saleh. Amal saleh 
terkait dengan pelaku serta subjek yang dilakukan. Dari sini sungguh tepat 
jika kalimat yang baik dinyatakan dia naik yakni dirinya sendiri yang naik, 
sedang amal yang saleh kurang tepat jika dinyatakan demikian, tetapi yang 
lebih tepat adalah bahwa Dia yakni Allah mengangkatnya. 

Sayyid Outhub menggarisbawahi penempatan uraian tentang kalimat 
thayyibah dan amal saleh setelah uraian tentang kemuliaan. Keduanya 
menurut Sayyid adalah isyarat tentang sebab dan cara-cara perolehan 
kemuliaan bagi yang menghendakinya. Kalimat yang baik naik ke sisi Allah 
pada ketinggian-Nya dan amal saleh diangkat oleh-Nya dan dimuliakan- 
Nya sehingga pelakunya memperoleh penghormatan dan kemuliaan. 
Kemuliaan yang sesungguhnya adalah yang mantap di dalam jiwa sebelum 
lahir kenyataan-Nya di dunia manusia. Ia adalah satu hakikat yang bersemai 
di dalam dada sehingga melambung ke atas mengalahkan segala faktor 
kehinaan dan ketundukan kepada selain Allah swt. Ia adalah hakikat yang 
mengalahkan nafsu yang bersangkutan terlebih dahulu, mengalahkan 
syahwatnya yang mengajak kepada kehinaan, mengalahkan keinginan- 
keinginannya yang memaksa serta ketakutan dan kelobaannya terhadap 
manusia atau selain manusia. Siapa yang dapat melambung tinggi menguasai 


Kelompok II ayat 11 Surah Têthir (35) 





hal-hal tersebut, maka tidak satu pun yang mampu menghina atau 
merendahkannya, karena manusia hanya diperhina oleh syahwat dan 
keinginan serta ketakutan dan ketamakan mereka. Inilah kemuliaan hakiki 
yang memiliki kekuatan dan kekuasaan. Kemuliaan bukanlah 
kekeraskepalaan dan keangkuhan terhadap hag. Bukan juga upaya sungguh- 
sungguh mempertahankan batil, atau kesewenangan dan kesombongan serta 
sikap memperturutkan syahwat dan keinginan tanpa kendali. Ia bukan 
kekuatan buta yang bersikap keras tanpa haq, keadilan atau perbaikan. 
Bukan itu semua. Dari sini kemuliaan adalah ketundukan dan kekhusyuan 
kepada Allah, ia adalah takut dan takwa, ia adalah pengawasan tentang 
kehadiran-Nya saat suka dan duka. Dengan ketundukan kepada-Nya kepala 
manusia dapat terangkat, dengan takut, jiwa akan bertahan menolak segala 
yang tidak direstui-Nya, dan dengan pengawasan itu, seseorang tidak akan 
memperhatikan kecuali meraih ridha-Nya. Demikian lebih kurang Sayyid 
Quthub. Dengan demikian sekali lagi kekayaan bukanlah faktor kemuliaan, 
karena itu pula “Siapa yang merendahkan diti terhadap orang lain karena 
kekayaannya, maka dua pertiga agamanya telah hilang”. Demikian ungkap 
para ulama. 

Firman- ya (A lie ph Su a BAU ) wa al-ladzina 
yamkuritna as-sayyi'dti lahum “adgdbun syadid/ dan orang-orang yang merencanakan 
makar bagi nftreka azab yang keras. Penggalan ayat ini berbicara tentang orang- 
orang musyrik yang menduga kemuliaan berada di sisi sermbahan-sembahan 
mereka, sehingga mereka melakukan aneka makar terhadap Nabi 
Muhammad saw. dan ajaran Islam (baca OS. Maryam [19]: 81). 


AYAT 11 
TERT 2 Jadi ag Ng Sen a ya a ya la Al 
DN Aa a a AR aola 9) pai 

Gp et je 


“Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari sperma, kemudian Dia 
menjadikan kamu berpasangan. Dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung 
dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan -Nya. Dan sekali- 

kali tidak dipanjangkan umur yahg berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, 
melainkan dalam Kitab. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah.” 


Surah Fithir (35) Kelompok II ayat 11 





Ayat ini masih melanjutkan pembuktian tentang kuasa Allah 
membangkitkan manusia. Di sini dinyatakan setelah sebelumnya. 
menegaskan kuasa Allah mengirimkan angin lalu ia menggerakkan awan 
bahwa: Dan di samping hal tersebut menjadi bukti kuasa-Nya 
membangkitkan yang telah mati, dalam penciptaan kamu pun terdapat bukti 
kuasa-Nya. Allah menciptakan asal usul kamu yakni Adam as. dari tanah 
kemudian menciptakan kamu semua dari sperma yang asal usulnya pun 
bersumber antara lain dari makanan yang dihasilkan oleh tanah, kemudian 
Dia menjadikan kamu berpasangan laki-laki dan perempuan Dan tidak ada 
seorang perempuan pun mengandung janin dan tidak pula melahirkan anak 
melainkan dengan seizin dan sepengetahuan-Nya. Dan sekali-kali tidak 
dipanjangkan umur sedsang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi 
umurnya, melainkan tercatat dalam Kitab Lauh Mahfuzh atau pengetahuan 
Allah. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah. 

Firman-Nya: (tel sl Sa) ja Alakum azwajan/ menjadikan kamu 
berpasangan, ada juga yang memahaminya dalam arti menjadikan kamu dapat 
hidup selaku suami istri atau dalam arti menjadikan kamu berbangsa-bangsa 
dan bersuku-suku. Tetapi kedua pendapat ini tidak populer. Memahaminya 
dalam arti pasangan lelaki dan perempuan lebih tepat, sejalan dengan 
penyebutan nuthfjah sebelumnya dan sejalan pula dengan uraian sesudahnya 
tentang kehamilan dan perpanjangan atau pengurangan umur seseorang. 

Kata ( yaw ) yu ammar terambil dari kata (,e$ ) umur yang biasa juga 
diterjemahkan usia. Maksudnya menjadikan seseorang hidup dengan 
memakmurkan jiwa dan raga. Ada umur rata-rata yang berlaku setiap 
generasi atau tempat dan waktu. Siapa yang melampaui umur rata-rata itu 
dapat dinamai muammar yakni orang yang diperpanjang usianya. 

Berbeda pendapat ulama tentang siapa yang dimaksud dengan 
pengganti nama pada kata (opas) umribi/ umurnya. Ada yang berpendapat 
bahwa ia menunjuk kepada seorang yang disebut oleh penggalan sebelumnya. 
Sehingga ayat ini berarti Allah tidak memanjangkan umur seseorang, tidak 
pula dikurangi-Nya akibat perjalanan masa yang dilaluinya, kecuali semua 
itu tercatat dalam Lauh Mahfizh. Katakanlah seorang ditetapkan berusia 
63 tahun, maka setiap berlalu sehari, atau seminggu, maka itu dicatat, 
sehingga ada dua catatan. Yang pertama umur yang ditetapkan dan umur 
yang telah dilalui atau yang tersisa. Ada lagi yang berpendapat bahwa 
pengganti nama itu menunjuk kepada orang lain yang tidak disebut secara 
tegas pada ayat ini. Seakan-akan penggalan ayat ini menyatakan bahwa 


Kelompok II ayat 12 Surah Fithir (35) 





Allah tidak memanjangkan umur seseorang (katakanlah si A) tidak juga 
mengurangi dari umur seorang yang lain (katakanlah si B) kecuali semua 
itu tercatat dalam kitab-Nya. 


AYAT 2 


y s 3 r “ b - 9 ” 
JE Lan KU Al dng Ai A WI Kdi lah Olah gand an 


YAA Gaga ab NAN af NG pemali daken Opo b Gid o pst 
< shra, o a Dogo 6.1. 
IMEI 3 Akad iya 


“Dan tidak sama dua laut, yang ini tawar, segar, sangat sedap diminum dan yang 
ini asin lagi pahit. Dan dari masing-masing kamu dapat memakan daging yang segar 
dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya dan kamu 
melibat kabal berlayar membelah supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan 
supaya kamu bersyukur.” 


Ayat yang lalu menguraikan salah satu dari bukti kuasa Allah 
menyangkut manusia. Di sini dipaparkan bukti lain yang menunjukkan 
pengaturan Allah yang sangat teliti sekaligus membuktikan kuasa-Nya 
membangkitkah manusia. Ayat di atas menyatakan: Dan di antara bukti 
Kuasa Allah adalah penciptaan dua laut yakni sungai dan laut. Tidak sama 
antara dua laut itu, yang ini yakni air sungai tawar, segar, sangat sedap diminum 
dan yang ini yakni laut asin lagi pahit. Kendati keduanya berdampingan dan 
dari masing-masing laut dan sungai itu kamu dapat memakan daging yang segar 
dari binatang yang hidup di sana walau di air asin itu dar di samping makanan 
tersebut, kamu juga dapat secara bersungguh-sungguh mengeluarkan perhiasan 
yang dapat kamu memakainya seperti mutiara dan matjan, dan pada masing- 
masing laut dan sungai itu £amu dapat senantiasa melihat kapal berlayar 
membelah lautan dengan cepat supaya kamu dengan kemudahan-kemudahan 
yang dianugerahkan Allah itu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu 
bersyukur. 

Kara (X1 $) furdt terambil dari kata (L $) farata yang berarti menundukkan 
dan mengalahkan. Bila kata tersebut menyifati air, maka 1a diartikan air yang 
sangat tawar, sehingga kehausan peminumnya ditundukkan dan dikalahkan 
oleh segar dan tawarnya air itu. 

Kata (wis) adzb jika menyifati air, maka ia adalah yang sangat segar 


Surah Fithir (35) Kelompok II ayat 12 





dan terasa nyaman di minum. Ayat di atas tidak menggabung kata 'adzh 
dan /urdt dengan menggunakan kata penghubung dan, demikian juga ketika 
melukiskan air laut yang bersifat ( ce ma) milkun ujdj. Rujuklah ke OS. al- 
Furgan (25J: 53 untuk memahami mengapa demikian. 

Kata (ea) milh berarti asin, sedang ( ci ) widj ada yang memahaminya 
dalam arti panas, atau pahit atau sangat asin. Makna-makna itu — yang mana 
pun yang Anda pilih — melukiskan betapa air itu tidak nyaman diminum, 
berbeda dengan air yang disebut sebelumnya. 

Sementara ulama menjadikan ayat ini sebagai penggambaran tentang 
keadaan seorang mukmin dan kafir. Memang keduanya adalah manusia, 
keduanya pun memiliki persamaan dan manfaat, tetapi yang mukmin 
memiliki sifat-sifat yang sejalan dengan jati dirinya sehingga berbahagia 
dan hidup lagi diterima oleh siapa pun yang memelihara fitrahnya, berbeda 
dengan si kafir yang menyimpang dari fitrahnya. 

Kata ( Oyw pes) lastakhnjiin terambil dari kata ( & PH) ahkraja yang 
berarti mengeluarkan. Penambahan huruf sir dan 14” pada kata itu mengisyaratkan 
upaya sungguh-sungguh. Ini berarti untuk memperoleh perhiasan itu ' 
dibutuhkan upaya melebihi upaya menangkap ikan, apalagi ikan-ikan yang 
mati dan telah mengapung di lautan atau terdampar di darat. Pendapat ini 
lebih baik dari pendapat Ibn “Asyur yang memahami penambahan tersebut 
dalam arti banyak yakni memperoleh dari lautan, perhiasan yang banyak. 

Kata (4) bilyah/ perbiasan yang dimaksud adalah yang dapat diperoleh 
dari laut dan sungai. Dahulu ulama-ulama membatasi pengertian kata pilyah 
pada mutiara dan marjan, lalu menyatakan bahwa kedua hiasan itu hanya 
ditemukan di laut. Atas dasar itu mereka memahami QS. ar-Rahman (55): 
22 yang menyatakan: 

dah Ga A 
“Keluar dari keduanya (yakni laut dan sungai) mutiara dan marjan,” dalam arti 
mengeluarkan dari salah satunya yakni laut. Mereka menyatakan bahwa 
kata (Logis) minhuma| dari keduanya yang dimaksud adalah dari salah satunya, 
yakni laut, atau menyatakan bahwa di laut ada mata air-mata air yang airnya 
bercampur dengan keasinan laut dan itulah yang dimaksud dengan keluarnya 
mutiara dari sungai. Pendapat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan 
ilmu pengetahuan dan penemuan manusia. Dahulu ulama dan cendekiawan 
menduga bahwa mutiara hanya dapat diperoleh di laut yang asin, tidak di 
sungai yang tawar. Memang beberapa jenis tertentu dari mutiara, dihasilkan 


Kelompok II ayat 12 Surah Fathir (35) 





oleh lautan yang asin, tetapi jenis lainnya juga ditemukan dalam kerang- 
kerang sungai yang tawar. Dari itu, selain pencarian mutiara di lautan, kita" 
juga mendengar adanya pencarian mutiara air tawar di beberapa negara 
seperti Inggris, Skotlandia, Cekoslovakia, Jepang dan lain-lain. 

Di sisi lain, jika kita berbicara tentang perhiasan, maka dalam konteks 
ini, kita bisa memasukkan batu-batu mulia yang dihasilkan oleh air tawar 
seperti berlian yang terendap dalam lumpur sungai kering yang dikenal 
dengan lumut. Yakut, sejenis safir berwarna biru atau hijau, juga ditemukan 
di beberapa sungai di Burma, Thailand dan Srilangka. Beberapa sungai di 
Brazil dan Siberia (Rusia) juga mengandung plorosikat aluminium yang 
berwarna kuning atau coklat. Circom, batu mulia yang mirip berlian, dengan 
berbagai jenisnya, diperoleh dari sungai-sungai berair tawar. Di antara batu 
semi mulia yang ada di air tawar dan sering juga digunakan sebagai perhiasan 
adalah topaz. Demikian ayat di atas mengisyaratkan sekian banyak hiasan 
itu, sebagai anugerah nikmat Allah swt. 

Al-Bigai memahami dari kalimat (4 yak Ie) belyatan talbasiinaha/ 
perhiasan yang dapat kamu memakainya dan yang menggunakan bentuk redaksi 
maskulin (ditujukan kepada pria) padahal menurutnya perhiasan itu dipakai 
oleh para wanita, sebagai isyarat tentang kesatuan pria dan wanita, dan 
bahwa mereka adalah bagian dari pria (sebagaimana pria bagian dari wanita). 
Dari sing kalaupun wanita yang memakainya, maka itu karena makna 
kesatuan tersebut adalah bagaikan pria yang memakainya. Ibn “Asyur 
memahaminya sebagai taghlib yakni “penilaian banyak”, walaupun 
kebanyakan perhiasan dipakai oleh wanita kecuali cincin dan hiasan pedang. 
Demikian tulisnya. Bahkan cincin pun lebih banyak dipakai oleh wanita, 
walau memang banyak lelaki yang memakainya. Agaknya pendapat al-Biga'i 
di atas lebih tepat dari pendapat Ibn “Asyir itu. Atau dapat juga dikatakan 
bahwa karena pada umumnya lelaki yang mengusahakan perolehan 
perhiasan itu baik dengan mencari bahan mentahnya, maupun dengan 
mengolah atau membelinya maka redaksi ayat ini ditujukan kepada lelaki. 
Demikian kesan penulis. 

Penggalan ayat ini juga menunjukkan betapa kuasa Allah swt. Dia 
menciptakan batu-batu dan mutiara yang demikian kuat serta sangat jernih, 
di satu areal yang sangat lunak yang bercampur dengan aneka sampah dan 
kotoran. 

Kata (p!'p) mawdkhir terambil dari kata ( Pdt ) al-makhr yaitu 
pelayaran bahtera membelah laut ke kiri dan ke kanan menghadapi angin 





Surah Fdthir (35) Kelompok II ayat 12 


sehingga memperdengarkan suara yang menakjubkan. 

Kata («$) tard/ engkau lihat ditujukan kepada siapa pun yang dapat 
melihat dengan pandangan mata dan atau nalar. Penggunaan kata ini 
dimaksudkan sebagai anjuran untuk melihat dan merenung betapa indah 
serta mengagumkan obyek tersebut. Redaksi melihat apalagi dalam bentuk 
pertanyaan, sering kali digunakan al-Qur'an untuk maksud dorongan 
merenung dan memperhatikan sesuatu yang aneh atau menakjubkan. 

Kalimat ( akad ye Iya) ) Ji tabtaghi min fadhlihil supaya kamu dapat 
mencari karunia-Nya, dipahami oleh sementara ulama — seperti Ibn “Asyur — 
dalam arti terbatas yakni hanya pada perdagangan, sambil merujuk kepada 
firman-Nya: 

“ aii an 
“Tidak ada dosa bagi kamu mencari karunia dari Tuban kamu (yakni pada musim 
haji)” (OS. al-Bagarah (2): 198). Namun demikian, pembatasan ini tanpa 
satu alasan. Memahaminya secara umum dalam berbagai aktivitas, dagang 
atau jasa, atau apa pun yang halal baik pada musim haji — sebagaimana 
konteks oleh ayat al-Bagarah di atas — maupun di luar musim itu, 
sebagaimana yang dimaksud oleh ayat 14 ini, justru lebih baik karena sejalan 
dengan bunyi redaksinya yang bersifat umum. 


Ayat ini berbeda dengan ayat 14 dari surah an-Nahl. Di sana 

dinyatakan: 

akah ya AEI a piya AAN Gg 
“Dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu bersungguh-sungguh 
mencari dari karunia-Nya.” Pada surah Fathir yang ditafsirkan ini didahulukan 
kata fhi atas kata mawdkhira berbeda dengan surah an-Nahl, dan di sana 
ada kata penghubung yaitu huruf ( 4) wa yang biasa diterjemahkan dan, 
sedang di sini tanpa kata penghubung itu. Perhatikan terjemahan di atas 
dan bandingkan dengan terjemahan surah an-Nahl 14 yang menyatakan: 
“Dan engkan melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu bersungguh- 
sungguh mencari dari karunia-Nya.” 

Hal tersebut menurut Thabathaba'i agaknya disebabkan karena 
penekanan pada ayat an-Nahl itu adalah karena ayat an-Nahl itu dimulai 
dengan uraian tentang penundukan Allah terhadap laut, dengan demikian 
di sana lebih wajar kata 77hi/ di dalamnya dibelakangkan penyebutannya untuk 
menunjukkan betapa pembelahan laut itu menjadi salah satu contoh dari 


Kelompok II ayat 13 Surah Fathir (35) 





penundukan Allah. Di sisi lain, penundukan itu memiliki banyak tujuan 
antara lain untuk perolehan rezeki. Nah, untuk mengisyaratkan banyaknya 
tujuan, maka disebutlah kata dan seakan-akan sebelumnya telah disebut 
sekian banyak tujuan lalu terakhir dikatakan juga selain itu adalah agar 
engkau bersungguh-sungguh mencari karunia-Nya. Adapun pada ayat yang 
ditafsirkan ini, maka tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa Allah 
adalah Pemberi rezeki dan Pengatur segalanya, agar para pembangkang 
dapat sadar — setelah sebelumnya telah dijelaskan kedurhakaan mereka. 
Nah, untuk maksud tersebut cukup disebutkan satu tujuan saja yakni 
perolehan rezeki. Karena anugerah perolehan rezeki saja — walau tanpa 
selainnya — seharusnya sudah dapat mencegah mereka dari kedurhakaan itu. 

Ibn “Asyir melihgt bahwa didahulukannya kata /#hi dari kata mamdkhir 
pada ayat ini berbeda dengan surah an-Nahl, karena ayat ini dikemukakan 
dalam konteks pembuktian tentang ketelitian ciptaan Allah sambil 
menjelaskan aneka nikmat-Nya yakni makan, mengeluarkan perhiasan dan 
mencari regeki-Nya. Karena tujuan utamanya adalah membuktikan kehebatan 
ciptaan Allah, maka yang didahulukan penyebutannya adalah yang paling 
jelas dalam hal ini adalah mengapungnya kapal di atas air, karena itu yang 
disebut terlebih dahulu adalah tempat kapal itu mengapung. Walaupun 
pembelahan laut melalui luncuran kapal juga merupakan bukti, namun itu 
tidak sejelas pengapungannya di atas air. 


AYAT 13 

SAN A JIN AG ai AN GI da 

ia DIA Way La DP Gary Aah a San AN d gara JAN 
OYP palah 


“Dia memasukkan malam ke dalam siang din memasukkan siang ke dalam malam 
dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menuju waktu yang 
ditentukan. Yang (berbuat) demikian itulah Allah Tuhan kamu, hanya milik-Nya 
kerajaan. Dan siapa-siapa yang kamu seru selain Allah tidak memiliki (walau) 
setipis kulit ari.” 


Setelah ayat yang lalu menguraikan bukti kuasa dan limpahan 
karunia-Nya yang berkaitan dengan air laut dan sungai serta makhluk dan 





Surah Fåthir (35) Kelompok II ayat 13 


benda-benda yang terdapat pada keduanya, kini diuraikan bukti dan nikmat 
lain yang bersifat non benda/immaterial. Allah berfirman bahwa: Dia sendiri 
melalui sistem yang Dia tetapkan dan jadikan di bawah kendali-Nya, 
senantiasa, sehingga menjadi kebiasaan yang terlihat sehari-hari — 
memasukkan bagian dari malam ke dalam siang sehingga berkurang waktu 
malam dan bertambah waktu siang dan Dia sendiri pula yang senantiasa 
memasukkan sebagian dari waktu siang ke dalam waktu malam sehingga 
bertambah waktu malam dan Dia juga yang telah menundukkan matahari dan 
bulan, masing-masing berjalan menuju batas akhir waktu yang ditentukan yakni 
hari Kiamat. Yang berbuat demikian itulah Allah Tuhan kamu, Yang Maha 
Kuasa yang hanya milik-Nya sendiri semua dan segala macam kerajaan. Dan 
siapa-siapa yang kamu seru Yakni sembah selain Allah sama sekali tidak memiliki 
sesuatu apapun walau setipis kulit ari. 

Firman-Nya: ( debt 3 jai tg) ag Ji ty ) yåliju al-laila fi an- 
nahdr wa yAlju an-nahdra ff al-lail/ Dia (Allah) memasukkan malam ke dalam 
siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dalam arti bahwa Allah melalui 
hukum-hukum alam yang ditetapkan-Nya menjadikan malam suatu ketika 
lebih panjang daripada siang, dan di kali lain menjadikan siang lebih panjang 
daripada malam. Ini terjadi dengan sangat jelas di sejumlah wilayah yang 
jauh dari garis katulistiwa, di mana terjadi perbedaan waktu siang dan malam. 
Rujuklah OS. Al Imran [3]: 27 atau al-Hajj [22]: 61 untuk memahami lebih 
banyak persoalan ini. 

Penggunaan bentuk mudhari' (kata kerja masa kini dan datang) pada 
kata (& ») 94lijul memasukkan bertujuan menggambarkan bahwa hal itu 
terlihat dengan sangat jelas setiap saat dan dalam keadaan yang berbeda- 
beda. Sedang penggunaan bentuk kata kerja masa lampau pada kata (yuw ) 
sakhkhara/ menundukkan sebagai isyarat bahwa penundukan tersebut telah 
selesai sejak masa lampau dan tidak mengalami sedikit pergantian atau 
perubahan pun. 

Firman-Nya: ( (— JJ Su JS ) kullun yajri li'ajalin musamman| 
masing-masing berjalan menuju waktu yang ditentukan, berarti bahwa 
peredarannya sebagaimana terlihat sehari-hari akan berlanjut hingga waktu 
yang ditentukan Allah, dan itu akan berakhir menjelang kiamat. Oleh para 
astronom, hal itu dijelaskan bahwa matahari pada akhirnya akan membakar 
bahan bakar atomnya (hidrogen) dan berubah menjadi helium. Pada saat 
itulah, diprediksikan, terjadi bencana besar di alam raya ini. 


Kelompok II ayat 13 Surah Fathir (35) 





AYAT 14 ` 
LAKA A3 ji a Ae 


Tika kamu menyeru mereka, mereka tiada PMA seruan kamu, dan kalaupun 
mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaan kamu. Dan 
di hari Kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikan kamu dan tidak ada yang 
memberikan keterangan kepadamu seperti Yang Maha Mengetahui.” 


Kepada kaum musyrikin yang menyembah selain Allah, ayat di atas 
mengingatkan mereka salah satu bukti ketidakmampuan sembahan- 
sembahan selain Allah dan ketiadaan kepemilikan mereka yakni dengan 
menyatakan: Jika kamu menyeru meminta pertolongan mereka atau 
menyembah mereka yakni sembahan-sembahan selain Allah itu, mereka tiada 
mendengar seruan kamu. Betapa mereka dapat mendengar sedang sembahan 
itu adalah benda-benda mati, dar kalaupun yang kamu sembah itu makhluk 
hidup sehingga mereka mendengar dengan alat pendengarannya, namun mereka 
tidak dapat memperkenankan permintaan kamu kecuali bila diizinkan Allah 
karena segala sesuatu haruslah si izin-Nya. Dan di hari Kiamat nanti mereka 
yang kangu sembah itu — baik penyembahan itu mereka setujui apalagi jika 
tidak — mereka semua akan mengingkari kemusyrikan kamu. Ini telah berkali- 
kali disampaikan oleh Allah Yang Maha Mengetahui dan tidak ada yang dapat 
memberikan keterangan kepadamu siapa pun engkau seperti yang diberikan oleh 
Yang Maha Mengetahui segala perincian persoalan. 


KELOMPOK III 


(AYAT 15 - 26) 





AYAT 15-17 h 


Sai UEN Lag o {Hop esi Ap Ap ai SJ MAAN a An NAN 
4d aa ali a a$ lag GW dadar ju ot 


“Hai manusia, kamulah orang-orang yang butuh kepada Allah; Da Allah Dialah 
Yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia 
membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru. Dan itu bagi Allah 
bukanlah Te yang sulit.” 


Ayat-ayat yang lalu telah menegaskan bahwa Allah Maha Kuasa dan 
Dia adalah Pemilik mutlak, sedang selain-Nya — termasuk sembahan- 
sembahan yang dipersekutukan dengan Allah — tidak memiliki sesuatu 
apapun. Jika demikian itu halnya, maka Allah mengingatkan semua manusia 
akan kebutuhan mereka kepada-Nya semata. Ayat di atas menyeru umat 
manusia kapan dan di mana pun bahwa: Hai seluruh manusia, kamulah 
orang-orang yang butuh kepada Allah, dan Allah Dialah sendiri Yang Maha Kaya 
tidak memerlukan sesuatu apapun /agi Maha Terpuji dalam segala sifat dan 
perbuatan-Nya. Jika Dia menghendaki untuk membinasakan kamu wahai 
manusia, niscaya Dia membinasakan kamu semua — karena Dia Maha Kaya, 
tidak membutuhkan apapun dan tidak juga merugi dengan kebinasaan kamu 
dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu sehingga bila Dia menghendaki 
untuk mengganti kamu, maka Dia akan mendatangkan makhluk yang baru 
untuk menggantikan kamu, makhluk yang berbeda sifatnya dengan kamu, 
lalu makhluk baru itu memuji dan mensyukuri-Nya tetapi bukan karena 


450 


Kelompok III ayat 15-17 Surah Fathir (35) 





Dia membutuhkan pujian dan kesyukuran mereka tetapi karena memang 
Dia Maha Terpuji sehingga semua wajar memuji-Nya dan itu bagi Allah " 
secara khusus bukanlah sesuatu yang sulit. 

Menurut Ibn “Asyir, ayat-ayat yang lalu menguraikan secara sangat 
meyakinkan bukti-bukti kebenaran ajaran Islam, serta menampilkan aneka 
nasihat yang pasti bermanfaat bagi mereka yang mau mendengar. Tetapi 
tidak semua kaum musyrikin menerima, baik nasihat dan tuntunan itu, 
bahkan boleh jadi ada sebagian mereka yang bertambah angkuh dan 
menduga bahwa nasihat yang sedemikian banyak dan jelas menunjukkan 
adanya keinginan yang meluap bagi bergabungnya mereka dengan kaum 
muslimin atau dengan kata lain mereka itu sangat dibutuhkan keislamannya. 
Ini tentu saja membuka Peluang lebih banyak lagi bagi sctan untuk menipu 
dan mendorong mereka mempertahankan kemusyrikan. Karena itu, ayat 
di atas memperingatkan bahwa merekalah sebenarnya yang butuh kepada 
Allah dan bahwa Allah kuasa membinasakan mereka kapan saja. 

Kata (WI) an-nds yang dimaksud ayat ini adalah kaum musyrikin, 
kendati semua manusia — muslim atau kafir — butuh kepada Allah swt. 

Ayat di atas menyebutkan terlebih dahulu kebutuhan manusia kepada 
Allah, baru menegaskan bahwa Allah sama sekali tidak butuh kepada 
mereka. Ini untuk lebih menanamkan rasa kerendahan dalam diri manusia 
guna mericapai apa yang dikehendaki dari pernyataan di atas. Kaum 
musyrikin boleh jadi menyadari kebutuhan mereka kepada Tuhan, tetapi 
' kesadaran akan kebutuhan tersebut tidak tecermin dalam sikap hidup 
mereka. Karena itu ayat di atas menekankan hal tersebut, namun bukan 
dengan untuk menginformasikan kandungan ayat, tetapi untuk mengetuk 
telinga dan hati mereka sehingga kebutuhan kepada Yang Maha Kuasa itu 
menjelma dalam prilaku mereka. 

Firman-Nya: ( si Aü mí ) antum al-fuqara? mengandung makna 
pembatasan, yakni kamu saja yang benar-benar butuh kepada Allah. 
Pembatasan ini tentu saja tidak harus dipahami sebagai bermakna “selain 
kamu tidak butuh”, karena semua makhluk membutuhkan Allah dalam 
wujud dan kesinambungan wujud-Nya, sedang Allah tidak membutuhkan 
apapun karena wujud-Nya bersumber dari Dzat-Nya sendiri. Mereka yang 
dimaksud ayat di atas — walau konteks ayatnya tertuju kepada manusia 
yang kafir — namun mencakup semua manusia bahkan seluruh makhluk 
karena sifat kemakhlukan melekat pada setiap makhluk, sehingga kaum 
musyrikin, manusia demikian juga makhluk yang lain adalah sangat butuh 





Surah Fathir (35) Kelompok III ayat 15-17 


kepada Allah. Dapat juga dikatakan bahwa kebutuhan manusia kepada 
Allah sedemikian besar, jauh lebih besar dari makhluk-makhluk lainnya, 
sehingga seakan-akan hanya manusia yang butuh — apalagi kaum musyrikin 
yang bergelimang dosa, sedang selain mereka — karena kebutuhannya tidak 
sebanyak kebutuhan manusia, maka seakan-akan — sekali lagi seakan-akan 
— mereka dinilai tidak membutuhkan-Nya. Bahwa manusia memiliki 
kebutuhan yang banyak kepada Allah karena manusia memiliki banyak 
kebutuhan, apalagi karena potensinya mengantarnya mampu meraih 
pengetahuan yang luas, dan ambisi yang besar. Ini pada gilirannya semakin 
memperbanyak kebutuhan dan keinginannya. Bukankah siapa yang tidak 
tahu, tidak menginginkan? Siapa yang berada di lingkungan yang sederhana, 
kebutuhannya terbatas? Semakin maju satu masyarakat, semakin banyak 
pengetahuannya, semakin banyak pula kebutuhannya. Demikian manusia, 
berbeda dengan binatang. Itu semua dibarengi dengan aneka kelemahan, 
sehingga kebutuhan manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang 
lain yang tidak banyak tahu, serta tidak memiliki ambisi dan imajinasi 
sebagaimana halnya manusia, menjadi berlipat ganda pula. 

Kata ( (381) a/ghaniyy terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf- 
huruf ghain, niin dan yá’ Maknanya adalah kecukupan, baik menyangkut 
harta maupun selainnya, dan juga bermakna syara. Dari makna pertama 
lahir kata?( aje) ghdniyah yaitu wanita yang tidak kawin dan merasa 
berkecukupan hidup di rumah orang tuanya, atau merasa cukup hidup 

"sendirian tanpa suami. Dan dari yang kedua lahir kata ( A ) mughanni 
dalam arti penarik suara atau penyanyi. 

Menurut Imam al-Ghazali, Allah a/Ghaniyy, adalah “Dia yang tidak 
memerlukan hubungan dengan selain-Nya, tidak dalam dzat-Nya tidak pula 
dalam sifat-Nya, bahkan Dia Maha Suci dalam segala macam hubungan 
ketergantungan.” 

Kata Ghaniyy yang merupakan sifat Allah pada umumnya oleh al- 
Qur'an dirangkaikan dengan kata Hamid. Perangkaian sifat Ghaniyy dengan 
Hamid, menunjukkan bahwa dalam kekayaan-Nya Dia amat terpuji, bukan 
saja pada sifat-Nya, tetapi juga jenis dan kadar bantuan/anugerah kekayaan- 
Nya itu. Sebaliknya, dapat juga dikatakan bahwa perangkaian sifat Hamid 
dengan Ghaniyy, mengisyaratkan bahwa pujian kepada Allah, sama sekali 
tidak dibutuhkan oleh-Nya, pujian tidak menambah keagungan dan 
kesempurnaan-Nya, cercaan dan kedurhakaan pun tidak mengurangi 
keperkasaan dan kemutlakan-Nya, karena itu ditegaskan-Nya bahwa: 


- 





Kelompok III ayat 18 Surah Fdthir (35) 


Kas Tb dn DJ Ip ai K Kai 
“Barang siapa yang bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur 
untuk dirinya sendiri: dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya 
Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (QS. Luqman [31]: 12). 

Ibn “Asyir berpendapat bahwa penyebutan sifat Hamid setelah sifat 
Ghaniyy sebagai penyempurnaan sekaligus bertujuan menampik dugaan yang 
menyatakan bahwa selama Dia tidak butuh kepada ibadah dan keimanan 
kaum musyrikin, maka itu berarti kedurhakaan manusia dapat ditoleransi- 
Nya. Dugaan ini ditampik dengan kata Hamid itu yakni bahwa Dia disifati 
dengan pujian bagi yang menyembah-Nya dan menyambut ajaran-Nya. 

Kata ( Sada )wdzhibkum terambil dari kata («453 ) dgahaba yang 
berarti pergi. Kata yang digunakan ayat ini berarti membawa kamu pergi, - 
maksudnya adalah membawa mereka pergi meninggalkan dunia ini menuju 
ke alam lain yaitu di akhirat dengan jalan membinasakan dan mematikan 
mereka. 

Firman-Nya: (eSa Lag Òl) ¿n yasyâ’ yudzhibkum/ jika Dia menghendaki 
niscaya Dia membinasakan kamu sebagai penjelasan terhadap ketidakpedulian 
Allah atas penolakan mereka memeluk Islam. 

Kata (He) khalg/ ciptaan yang dimaksud di sini adalah makhluk lain. 
Ayat ini tidak menjelaskan makhluk apa yang dimaksud, bisa jadi dari jenis 
manusia, bisa juga jenis lain yang kita tidak kenal. Dapat juga Anda 
memahaminya dalam arti manusia lain dari bangsa, suku atau generasi lain. 
Ini sejalan dengan firman-Nya: 


SIR II GE Gp Jalan Vig Ong hah AB) Lead Alor, 
“Dan Allah-lah yang Maha Kaya sedangkan kamu adalah orang-orang yang 
membutuhkan (Nya); dan jika kamu berpaling niscaya Dia akan mengganti (kamu) 


dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu (dalam sikapnya)” 
(QS. Muhammad [47]: 38). 


AYAT 18 
fy sga ia Jad Y Gae di Wita E a op WA Da E IP V9 


SB Ian a a Sad AB AI 3 8 08 
Siap ka Aj ah 35 kandi a SÄ up 





Surah Fathir (35) Kelompok III ayat 18 


“Dan tidaklah satu (jiwa) yang berdosa akan memikul dosa (jiwa) yang lain. Dan 
jika seseorang yang berat dosanya memanggil! untuk memikulnya, tidaklah akan 
dipikulkan untuknya sedikit pun meskipun ia adalah kerabat. Engkau hanya 
memberi peringatan orang-orang yang takut kepada azab Tuhan mereka yang dalam 
keadaan gaib dan mereka juga melaksanakan shalat, dan barang siapa yang 
menyucikan diri, sesungguhnya ia menyucikan diri untuk dirinya sendiri. Dan kepada 
Allab-lah kembali (segala persoalan).” 


Setelah ayat-ayat yang menyelesaikan uraian menyangkut sekian bukti 
kebenaran ajaran Ilahi, disertai dengan ancaman Allah terhadap manusia, 
kini ayat di atas menegaskan ketentuan Allah bagi jatuhnya sanksi. Dapat 
juga dikatakan bahwa ayag yang lalu yang mengandung ancaman kepada 
an-nds/ manusia boleh jadi mengakibatkan kecemasan di kalangan kaum 
muslimin, jangan sampai mereka pun dibinasakan Allah swt. Untuk 
menampik kecemasan itu ayat di atas menyatakan bahwa: Dan tidaklah 
satu jiwa yang berdosa akan diminta mempertanggungjawabkan dan memikul 
dosa jiwa orang yang lain tetapi masing-masing akan mempertanggungjawabkan 
dan memikul dosanya sendiri-sendiri. Dan jika seseorang yang berat dosanya 
memanggil orang lain untuk memikulnya yakni dosanya itu walau sebagian 
kecil pun, maka tidaklah akan dipikulkan oleh yang dipanggil itu untuknya 
sedikit pun, meskipun ia yakni yang dipanggilnya atau yang memanggil itu 
adalah kerabat. 

Apa yang diuraikan menyangkut ketentuan ini seharusnya menjadikan 
semua orang takut, namun kaum musyrikin tidak demikian, akibat kebejatan 
hati meteka. Memang, manfaat peringatanmu wahai Nabi tidak menyentuh 
mereka. Engkau hanya memberi peringatan yakni peringatanmu hanya 
bermanfaat bagi orang-orang yang takut kepada azab Tuhan mereka yang dalam 
keadaan gaib yakni sekalipun mereka tidak melihat-Nya dan mereka juga 
melaksanakan shalat secara baik dan sempurna. Barang siapa yang tidak 
demikian keadaannya tentulah ia mengotori dirinya dan barang siapa yang 
menyucikan dini, sesungguhnya ia menyucikan diri untuk manfaat dan kebaikan 
dirinya sendiri. Dan kepada Allah-lah kembali segala persoalan. 

Ayat ini dapat juga dipahami sebagai janji bahwa kaum muslimin 
tidak akan ditimpa siksa duniawi jika siksa Allah Dia jatuhkan kepada 
kaum musyrikin. Ini dapat serupa dengan firman-Nya: 


BA BS La Ga WA pen RE WA Ui SN Ca GI 





Kelompok Hi ayat 18 Surah Fathir (35) 


; an a 
“Hingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi dan mereka telah menduga 
bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada mereka pertolongan Kami, lalu 
Kami selamatkan orang-orang yang Kami kehendaki. Dan tidak dapat ditolak siksa 
Kami dari para pendurhaka” (9S. Yusuf (12): 110). 

Kata (3 ) tagiru dan (3,314) wagirah terambil dari kata (9!) a-wagar 
yaitu tempat berlindung seperti gunung dan semacamnya, sedang al-wizir 
berarti yang berat bagaikan gunung. Dari sini kata tersebut digunakan juga 
untuk makna dosa, karena dosa adalah suatu beban yang sangat berat dipikul 
oleh pelakunya. Ia tidak dapat dijinjing tetapi harus dipikul. 

Kata ( Ja) bimi berarti beban. Sementara ulama berpendapat bahwa 
kata pim/ dengan kasrah pada huruf (=>) å’ adalah beban yang diletakkan 
di punggung, sedang bila diletakkan di kepala atau berada dalam perut 
(janin) maka ia adalah bam/ dengan fathah pada huruf p4' 

Firman-Nya: (& PT 553 03513 yy Yp) walk tagiru wogiratun wira ukhrd/ 
tidaklah satu (jiwa) yang berdosa akan memikul dosa (jiwa) yang lain, tidak 
bertentangan dengan firman-Allah pada OS. al-Ankabut [29]: 13 yang 
antara lain menyatakan: 

ME aa IT, HI Cai 
Kao bata mereka akan memikul beban-beban mereka dan beban-beban lain 
bersama beban-beban mereka”, karena dosa yang mereka pikul adalah dosa 
memperdaya orang lain. 

Ayat al-'Ankabut itu serupa dengan firman-Nya: 

. 3 p e LO A 

Ak piji id ji ig nanah Kg AAS pai ulas 
“Sehingga mereka memikul dosa-dosa mereka secara sempurna pada hari Kiamat, 
dan sebagian dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan tanpa pengetahuan” (OS. 
an-Nabl [16]: 25), dan sejalan juga dengan sabda Nabi saw.: “Siapa yang 
memulai/merintis dalam Islam satu kebaikan, maka dia akan memperoleh 
ganjarannya dan ganjaran orang-orang yang mengerjakan sesudahnya tanpa 
sedikit pun berkurang ganjaran mereka (yang mengerjakan sesudah si perintis 
itu), dan siapa yang memulai dalam Islam satu dosa, maka dia akan 
memperoleh dosanya dan dosa orang-orang yang mengerjakan sesudahnya 
tanpa sedikit pun berkurang dosa mereka (yang mengerjakan sesudah si 
perintis itu)” (HR. Muslim). 


Surah Fathir (35) Kelompok III ayat 19-21 





Firman-Nya: (3 5 0S 453) wa lau kana dzd gurba/ meskipun ia adalah 
kerabat, sengaja ditekankan karena kerabat biasanya bersedia memikul beban 
kerabatnya. Ayat ini bermaksud menyatakan bahwa kalau kerabat saja 
enggan memikul dosa kerabatnya, maka apalagi orang lain. Dengan demikian 
ayat ini membatalkan kepercayaan kaum musyrikin yang menduga bahwa 
jika benar kiamat terjadi maka mereka akan memperoleh bantuan syafaat 
dari sembahan-sembahan mereka, atau mereka dapat mengalihkan beban 
itu kepada selain mereka sebagaimana yang dapat terjadi di dunia ini. 

Firman-Nya: (“mid S pw 5 y cps ) wa man tagakkâ fa innamå 
yatazakkå linafsihi/ dan barang siapa yang menyucikan diri, sesungguhnya ia 
menyucikan diri untuk dirinya sendiri, mengisyaratkan bahwa takut kepada 
Allah dan melaksanakan shalat adalah bagian dari penyucian jiwa dan dengan 
demikian tujuan dari #mAWir/ peringatan yang disampaikan Rasul adalah 
penyucian diri itu lalu kesuciannya ditandai oleh takut dan pelaksanaan 
shalat. 

Ditutupnya ayat di atas dengan ( pai di dls ) wa ilâ Allah al-mashir/ 
dan kepada Allah-lah kembali (segala persoalan), mengisyaratkan juga bahwa 
penyucian diri itu sama sekali tidak sia-sia karena pada akhirnya semua 
kembali kepada Allah dan Dia yang akan menganugerahkan balasan dan 
ganjaran-Nya. 


AYAT 19-71 

gu 2 P EE E 33 e , a otg 10 a ar 

JE A Sa y EAD a AEI s E GG 
KP Ai Yg 


“Dan tidaklah sama yang buta dengan orang yang melihat, dan tidak (pula) sama 
aneka gelap gulita dengan cahaya, dan tidak (pula) sama keteduhan dengan udara 


” 


panas. 


Setelah ayat yang lalu menegaskan bahwa manfaat peringatan hanya 
diperoleh oleh mereka yang takut kepada Allah, dalam arti orang kafir tidak 
atau sedikit sekali memperoleh manfaatnya, kini ayat-ayat di atas 
memberikan perbandingan antara keadaan mukmin dan kafir serta kemanan 
dan kekufuran dan dampak-dampaknya. Ayat di atas menyatakan: Dan 
tidaklah sama yang buta mata kepala dan hatinya dengan orang yang melihat 
dengan mata kepala dan pandangan iman, betapa akan dipersamakan 


Kelompok Il! ayat 19-21 Surah Fathir (35) 





padahal ini diliputi kegelapan dan itu diterangi cahaya, dan tidak pula sama 
aneka gelap gulita yakni kesesatan dengan cahaya petunjuk Allah, dan tidak 
pula sama keteduhan di dunia dan surga dengan udara panas yang menyengat 
di bumi dan neraka. 

Ayat 19 mempersamakan keadaan sang kafir dengan (P) al-ama/ 
orang buta dan mukmin dengan ( pa!) al-bashir/ yang melibat. Ayat itu 
mendahulukan penyebutan contoh yang kafir, karena tujuan utama 
perbandingan ini adalah menggambarkan keburukan mereka, bukan pujian 
kepada yang mukmin. Bukankah seperti terbaca sebelum ini, uraian ayat- 
ayatnya merupakan kecaman terhadap yang durhaka? Scorang kafir 
dipersamakan dengan seorang buta. Memang seorang yang buta bisa saja 
mengetahui sesuatu, tetapi pengetahuan atas dasar pandangannya sama 
sekali nihil, sehingga pada akhttnya pengetahuannya sangat kurang dan 
diliputi oleh ketidakpastian. Sang kafir kalaupun mengetahui sesuatu, yang 
diketahuinya hanyalah fenomena kehidupan duniawi, bukan fenomena 
kehidupan ukhrawi, karena ia tidak memiliki pandangan hati yang mampu 
menunjukkan kepadanya makna hidup ukhrawi itu. 

Selanjutnya ayat 20 mempersamakan kekufuran dengan aneka gelap 
gulita. Sesuatu yang diliputi oleh kegelapan — akan tersembunyi dan tidak 
terjangkau oleh pandangan. Kekufuran yang menjadi kepercayaan kaum 
musyrikin sedemikian gelap, sehingga mereka tidak melihat keburukannya, 
apalagi sang kafir sendiri — pada ayat 19 — telah dilukiskan dengan orang 
buta. Jika berkumpul kebutaan dengan kegelapan, maka ketidakjelasan 
menjadi berganda. Keadaan ini berbeda dengan yang beriman, ia melihat. 
Sekelilingnya pun bermandikan cahaya, sehingga keburukan kufur 
diketahuinya lalu dihindarinya. 

Ayat di atas menggunakan bentuk jamak untuk kata (246) ghulumat/ 
aneka gelap gulita, dan bentuk tunggal untuk kata ()$) 14r/ terang. Ini sesuai 
dengan kebiasaan al-Qur'an — dengan tujuan mengisyaratkan bahwa 
kegelapan bermacam-macam dan beraneka ragam, sumbernya pun banyak. 
Setiap benda pasti mempunyai bayangan dan bayangan itu adalah gelap 
sehingga gelap menjadi banyak, berbeda dengan cahaya, demikian tulis 
banyak ulama tafsir. 

Ayat 21 menggambarkan dampak keimanan dan kekufuran. Kata 
( Jan) agh-2hill adalah naungan, sedang (75) al-kariir adalah terik matahari 
atau angin panas yang berhembus di siang atau malam hari. Apapun 
maknanya yang jelas keimanan menghasilkan kenyamanan dan ketenangan, 





4 
Ni ng 3 Surah Tathir (35) Kelompok HI ayat 22-23 
bagaikan seorang yang berada di bawah naungan yang teduh, sedang 
kekufuran adalah rasa gerah dan panas yang mengakibatkan kegelisahan 
hidup. 

Pada ayat 21 ini, yang didahulukan penyebutannya adalah 
perumpamaan orang mukmin, berbeda dengan ayat-ayat sebelumnya. Hal 
ini agaknya antara lain untuk menyesuaikan fishilat/ akhir ayat dengan feshilat 
ayat-ayat lalu, yang kesemuanya diakhiri dengan huruf ()) zâ 


AYAT 22-23 


gf 
gí a” 


ó goma Ci UG si CA mama Jadi og AS YP ef 
Kd Sai Ye So, AN d 


“Dan tidak (pula) sama orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mali. 
Sesungguhnya Allah memperdengarkan siapa yang dikebendaki-Nya dan engkau 
sekali-kali tidak sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. 
Engkau tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan.” 


Setelah menyebut tiga perumpamaan yang berkaitan dengan keadaan 
orang mukmin dan kafir — orangnya, kesesatan dan petunjuk yang 
dimilikinya, serta dampak kehidupannya — di dunia dan di akhirat, kini 
ayat di atas kembali memberi perumpamaan keadaan umum orang mukmin 
dan orang kafir, tetapi kali ini lebih sempurna dari yang sebelumnya. Kalau 
yang sebelumnya masing-masing hanya dilukiskan sebagai orang hidup yang 
buta dan yang melek, maka kali ini masing-masing diibaratkan dengan orang 
hidup dan mati. Ayat di atas menyatakan: Dan tidak pula sama orang-orang 
yang hidup demikian juga yang mukmin dan orang-orang yang mati yakni terhenti 
denyut jantungnya serta tidak berfungsi lagi otaknya, demikian juga yang 
kafir. Sesungguhnya Allah memperdengarkan petunjuk-Nya bagi siapa yang 
dikehendaki-Nya dan engkau wahai Nabi Muhammad secara mandiri dan tanpa 
bantuan Allah sekali-kali tidak sanggup menjadikan orang yang hatinya telah 
tertutup dan mati bagaikan orang yang di dalam kubur— engkau tidak sanggup 
menjadikan mereka — dapat mendengar. Engkau tidak lain hanyalah seorang 
pemberi peringatan yakni terbatas kewajibanmu dalam mengetuk hati manusia 
agar mereka mau beriman dan takut kepada Allah. 

Ayat di atas mengulangi kata («$ gw) yastawi/ sama setelah sebelumnya 
pada ayat 19 telah ditampilkan. Iri karena — seperti dikemukakan di atas — 


aa 

Ina Ina ag 

Yana 
SA 


JAN ag : s 


Kelompok !II ayat 24-26 Surah Fathir (35) 





kebenaran mereka sebagai rasul, dan sebagian membawa pula Zab#r yakni 
ketetapan-ketetapan hukum dan nasihat-nasihat yang menyentuh hati, dan 
sebagian yang lain membawa Kitab yang memberi penjelasan yang sempurna 

Kemudian setelah Aku memberi mereka sekian banyak peluang untuk 
memperbaiki diri dan waktu yang amat cukup untuk berpikir, namun mereka 
tetap durhaka, maka Aku azab orang-orang yang kafir, maka lihatlah bagaimana 
hebatnya serta akibat pengingkaran-Ku yakni kemurkaan-Ku. 

Thabithab4'i menjadikan firman-Nya: ( pis ed MW) asi ya O13) wa 
in min ummatin illd khald fihd nadzir| dan tidak ada satu umat pun melainkan 
lelah berlalu padanya seorang pemberi peringatan, menjadikannya sebagai bukti 
bahwa setiap generasi masa lalu telah didatangi oleh seorang rasul. Ini 
karena ulama itu memahami kata nadzir dalam arti “rasul” yang 
menyampaikan berita gembira dan peringatan. Memang - tulisnya — tidak 
harus nabi itu berasal dari anggota masyarakat yang ada, karena ayat ini 
tidak menggunakan kata minh4/ dari mereka tetapi fih4 yakni di dalam 
masyarakat mereka. Thabathab2'i juga menyatakan bahwa tidak harus pula 
ini berarti bahwa semua orang — satu persatu — telah mengetahui peringatan 
para nabi itu. Sama halnya dengan setiap orang telah dilengkapi Allah dengan 
alat kelamin guna melanjutkan keturunannya, tetapi sekian banyak di antara 
mereka yang mati sebelum dewasa. 

Kata (5) nakiri adalah sesuatu yang diingkari dalam arti tidak disenangi. 
Sesuatu yang tidak disenangi dapat menimbulkan amarah, dari sini kata 
tersebut dipahami juga dalam arti murka dan siksa. Kata ini disandarkan 
kepada pembicara, sehingga ia sebenarnya ditulis dengan tambahan huruf 
ya yakni (& xSU) nakiri tetapi huruf yd' itu dihapus untuk mempermudah 
bacaan. 

Ayat ini berbeda dengan ayat 184 surah Al Imran. Di sana dinyatakan: 


SA iga jay Dis Aa Bye 
“Maka jika mereka mendustakanmu maka sesungguhnya rasul-rasul sebelummu 
pun telah didustakan” yakni di sana yang ditonjolkan pendustaan terhadap 
tasul, tanpa menyebut siapa yang mendustakan; sedang pada surah Fathir 
ini, yang ditonjolkan adalah pendustaan umat yang durhaka (tanpa menyebut 
siapa yang mereka dustakan). Hal ini agaknya disebabkan karena ayat Al 
“Imran itu dikemukakan dalam konteks bantahan kepada orang-orang 
Yahudi yang berusaha memojokkan Rasulullah saw. dan berakta: 
“Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami, supaya kami jangan 


Surah Fathir (35) Kelompok III ayat 24-26 





beriman kepada seseorang rasul, sebelum dia mendatangkan kepada kami korban 
yang dimakan api.” Adapun ayat yang di tafsirkan ini, konteksnya adalah 
hiburan kepada Nabi Muhammad saw. yang didustakan oleh kaumnya, 
sehingga sangat wajar jika yang diuraikan adalah pendustaan terhadap nabi- 


nabi mereka. 


KELOMPOK IV 
(AYAT 27 - 38) 





AYAT 27 
Ie ea an AN anna TN ” ” Laka ea 
êpas WANG Ur Iii da PS elo! Uya JALAN OT 
“va a a a aa pa a23 = 
TI SA a MN CAKA ag a SS Ja 
“Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan dari langit air lalu Kami 
mengeluarkan dengannya buah-buahan yang beraneka macam warnanya. Dan di 


antara gunung-gunung ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya 


dan ada (puta) yang pekat hitam.” 


Ayat ini melanjutkan uraian tentang bukti-bukti kuasa Allah swt. Ia 
mengajak setiap orang — dengan menggunakan gaya pertanyaan — untuk 
berpikir dan memperhatikan. Allah berfirman: Wahai siapa pun yang mampu 
melihat dan berpikir! Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan dari 
langit air hujan /alu Kami dengan kuasa Kami dan melalui hukum-hukum 
Allah yang Kami tetapkan mengeluarkan yakni menghasilkan dan 
memunculkan dengannya yakni dengan hujan itu berbagai jenis buah-buahan 
yang beraneka macam warna, bentuk, rasa dan aroma-nya. Seandainya yang 
melakukan itu adalah nature/alam tentu hal-hal tersebut tidak akan beragam 
dan bermacam-macam. Dan perbedaan serta keragaman serupa terjadi juga 
pada yang lebih kukuh dari buah-buahan. Engkau dapat melihat di antara 
gunung-gunung ada yang memiliki jalur dan garis-garis yang terlihat berwarna 
putih dan ada juga yang merah yang kejelasan warna dan keburamannya 
beraneka macam warnanya dan ada pula di samping yang merah dan putih itu 
yang pekat hitam. 


463 


Kelompok IV ayat 27 





Ayat di atas beralih dari redaksi yang berbentuk persona ketiga dengan 
kalimat “Allah menurunkan dari langit air” kepada persona pertama dengan - 
menyatakan: “Yalu Kami mengeluarkan dengannya”. Pengalihan bentuk itu 
bertujuan menggarisbawahi betapa ciptaan dan pengaturan Allah 
menyangkut keanekaragaman tumbuhan sedemikian mempesona dan 
menjadi bukti betapa luas kekuasaan-Nya. 

Kata ( 34% ) judad adalah bentuk jamak dari kata ( 354z ) juddah yakni 
jalan. Kata ( ês ) bidh adalah bentuk jamak dari kata (Gas!) abyadh, kata 
(5) Ad adalah bentuk jamak dati kata (5 yel) aswad/ hitam, dan kata (A) 
bumur adalah bentuk jamak dari kata (#1) akmar. Adapun kata («-!£) 
ghardbib adalah bentuk jamak dari kata (waga $ ) ghirbib yaitu yang pekat (sangat) 
hitam. Sebenarnya istilahyang lumrah dipakai adalah (ut! & 3 ya) 544 ghardbib/ 
bitam pekat, tetapi redaksi ayat ini membaliknya untuk menggambarkan 
kerasnya kepekatan itu. 

Menurut tim penyusun Tafsir al-Muntakhab, kemukjizatan ayat ini dari 
segi ilmu pengetahuan bukan saja tampak ketika ia menyebutkan bahwa 
warna gunung yang bermacam-macam itu disebabkan adanya perbedaan 
materi-materi yang dikandung oleh bebatuan gunung-gunung itu. Jika 
materinya besi, maka warna dominannya adalah merah, jika materinya 
batubara, maka warna dominannya hitam, jika materinya perunggu, maka 
gunung tersebut berwarna kehijau-hijauan, dan seterusnya. Tidak hanya 
sampai di situ, kemukjizatan ayat ini sebenarnya sangat menonjol ketika ia 
mengaitkan adanya berbagai jenis buah-buahan meskipun pepohonannya 
disiram: dengan air yang sama, dengan penciptaan gunung-gunung yang 
beraneka warna — merah, putih atau hitam — meskipun juga berasal dari 
suatu materi yang sama di dalam perut bumi. Materi ini, oleh para geolog, 
dinamakan magma yang muncul di berbagai kawasan bumi. Akan tetapi, 
karena kemunculan magma itu dari kedalaman yang berbeda, maka 
kandungannya menjadi berbeda pula. Magma yang berproses dari kedalaman 
yang berbeda, pada akhirnya, mengkristal membentuk gundukan-gundukan 
atau gunung-gunung yang beraneka ragam warna dan materinya. 
Demikianlah sebenarnya kesatuan hukum Allah. Meskipun bentuknya 
beraneka ragam, tetapi berasal dari materi yang satu. Semua itu adalah 
untuk kemudahan dan kemanfaatan umat manusia.” 


Kelompok IV ayat 28 Surah Fathir (35) 





AYAT 28 i 
sals tya alli PS War A La Ar SAN pi a 
EYA Spik uje a Gi 


‘Dan di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak, 
bermacam-macam warnanya seperti itu (pula). Sesungguhnya yang takut kepada Allah 
di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa 
lagi Maha Pengampun.” 


Setelah memaparkan bahwa berbagai jenis buah-buahan dan 
perbedaan warna pegunungamsitu berasal dari suatu unsur yang sama — 
yakni buah-buahan berasal dari air dan gunung-gunung berasal dari magma, 
ayat ini pun menyitir perbedaan bentuk dan warna makhluk hidup. Ayat di 
atas menyatakan: Dan di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang- 
binatang ternak yakni unta, sapi dan domba bermacam-macam bentuk, ukuran, 
jenis dan warnanya seperti itu pula yakni seperti keragaman tumbuhan dan 
gunung-gunung. Sebagian dari penyebab perbedaan itu dapat ditangkap 
maknanya oleh ilmuwan dan karena itu sesungguhnya yang takut kepada Allah 
di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa 
lagi Maha Pengafapun. 

Firman-Nya: ( «às ) kadzdlika dipahami oleh banyak ulama dalam 
arti seperti keragaman itu juga terjadi pada makhluk-makhluk hidup itu. 
Ada juga ulama yang ihemahaminya dalam arti “seperti itulah perbedaan- 
perbedaan yang nampak dalam kenyataan yang dialami makhluk”. Ini 
kemudian mengantar kepada pernyataan berikutnya yang maknanya adalah 
“Yang takut kepada Allah dari manusia yang berbeda-beda warnanya itu 
hanyalah para ulama/cendekiawan.” 

Ayat inj menggarisbawahi juga kesatuan sumber materi namun 
menghasilkan aneka perbedaan. Sperma yang menjadi bahan penciptaan 
dan cikal bakal kejadian manusia dan binatang, pada hakikatnya nampak 
tidak berbeda dalam kenyataannya satu dengan yang lain. Bahkan sekiranya 
kita menggunakan alat pembesar sekali pun, sperma-sperma tersebut 
tampak tidak berbeda. Di sinilah letak salah satu rahasia dan misteri gen 
dan plasma. Ayat ini pun mengisyaratkan bahwa faktor genetislah yang 
menjadikan tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia tetap memiliki ciri 
khasnya dan tidak berubah hanya disebabkan oleh habitat dan makanannya. 





“466 3 
D Surah Telg (35) Kelompok IV ayat 28 


Maka sungguh benar jika ayat ini menyatakan bahwa para ilmuwan yang 
mengetahui rahasia-rahasia penciptaan sebagai sekelompok manusia yang 
paling takut kepada Allah. 

Kata ( stals ) ulamd' adalah bentuk jamak dari kata ( ie) Alim yang 
terambil dari akar kata yang berarti mengetahui secara jelas, karena itu semua 
kata yang terbentuk oleh huruf-huruf “Gin, lam, dan win, selalu menunjuk 
kepada kejelasan, seperti ( (4s) 'alam/ bendera, (se) älam/alam raya atau 
makhluk yang memiliki rasa dan atau kecerdasan, Gaye) 'alamah/ alamat. Banyak 
pakar agama — seperti Ibn “Asyiir dan Thabathaba'i memahami kata ini 
dalam arti yang mendalami ilmu agama. Thabathaba'i menulis bahwa mereka 
itu adalah yang mengenal Allah swt. dengan nama-nama, sifat-sifat dan 
perbuatan-perbuatan-Nya, pengenalan yang bersifat sempurna sehingga hati 
mereka menjadi tenang dan keraguan serta kegelisahan menjadi sirna, dan 
nampak pula dampaknya dalam kegiatan mereka sehingga amal mereka 
membenarkan ucapan mereka. 

Thahir Ibn “Asyar menulis bahwa yang dimaksud dengan ulama adalah 
orang-orang yang mengetahui tentang Allah dan syariat. Sebesar kadar 
pengetahuan tentang hal itu sebesar itu juga kadar kekuatan khasyat/ takut. 
Adapun ilmuwan dalam bidang yang tidak berkaitan dengan pengetahuan 
tentang Allah, serta pengetahuan tentang ganjaran dan balasan-Nya — yakni 
pengetahugn yang sebenarnya — maka pengetahuan mereka itu tidaklah 
mendekatkan mereka kepada rasa takut dan kagum kepada Allah. Seorang 
yang alim yakni dalam pengetahuannya tentang syariat tidak akan samar 
baginya hakikat- hakikat keagamaan. Dia mengetahuinya dengan mantap 
dan memperhatikannya serta mengetahui dampak baik dan buruknya, dan 
dengan demikian dia akan mengerjakan atau meninggalkan satu pekerjaan 
berdasar apa yang dikehendaki Allah serta tujuan syariat. Kendati dia pada 
satu saat melanggar akibat dorongan syahwat, atau nafsu atau kepentingan 
duniawi, namun ketika itu dia tetap yakin bahwa ia melakukan sesuatu 
yang berakibat buruk, dan ini pada gilirannya menjadikannya meninggalkan 
pekerjaan itu atau menghalanginya berlanjut dalam kesalahan tersebut sedikit 
atau secara keseluruhan. Ada pun seorang yang bukan alim, tetapi mengikuti 
jejak ulama maka upayanya serupa dengan upaya ulama dan rasa takutnya 
lahir dari rasa takut ulama. Demikian lebih kurang Ibn “Asyur. 

Pendapat yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ulama” 
pada ayat ini adalah “yang berpengetahuan agama” bila di tinjau dari segi 
penggunaan bahasa Arab tidaklah mutlak demikian. Siapa pun yang memiliki 


Surah Fathir (35) Kelompok IV ayat 29-30 





bahwa ayat ini berbicara tentang kesatuan apa yang dinamai “ilmu agama” 
dan “ilmu umum”. Karena puncak ilmu agama adalah pengetahuan tentang | 
Allah, sedang seperti terbaca di atas, ilmuwan sosial dan alam memiliki 
rasa takut dan kagum kepada Allah yang lahir dari pengetahuan mereka 
tentang fenomena alam dan sosial dan pengetahuan mereka tentang Allah. 
Kesatuan itu dapat lebih diperjelas lagi dengan lanjutan ayat yang dinilai 
oleh sementara pakar tafsir — seperti al-Biga'i dan ar-Razi sebagai penjelasan 
tentang siapa ulama itu. 

Ayat di atas ditutup dengan firman-Nya: Sesungguhnya Allah Maha 
Perkasa lagi Maha Pengampun, dapat dipahami sebagai kelanjutan dari bukti 
ketidakbutuhan Allah terhadap iman kaum musyrikin, kendati Allah selalu 
menghendaki kebaikan buat mereka. Demikian pendapat Ibn “Asyar. Sedang 
Thabathaba'i menjadikannya sebagai penjelasan tentang sebab sikap ulama 
itu. Yakni karena “gzat/ keperkasaan Allah Yang Kuasa menundukkan siapa 
pun dan Dia tidak ditundukkan oleh siapa pun, maka Dia ditakuti oleh 
yang mengenal-Nya, selanjutnya karena Dia Maha Pengampun, senantiasa 
memberi pengampunan dosa dan penghapusan kesalahan, maka para ulama 
itu percaya dan mendekatkan diri kepada-Nya serta merindukan pertemuan 
dengan-Nya. 


AYAT 29-30 


Ker ya Ag Lan Li, aii | ya, aj) Ls Ost ga Ol 
ag re, To 02 CEECEE LECCE 2 hoher h Das 
JÈ A) alad a A Al ana KTP aa 

grp a 


“Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah dan telah melaksanakan 
shalat serta telah menafkahkan sebagian dari apa yang Kami anugerahkan kepada 
mereka, dengan rahasia dan terang-terangan, mereka mengharapkan perniagaan yang 
tidak akan merugi. Agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka 
dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Mensyukuri.” 


Ayat ini sebagaimana dikemukakan sebelumnya merupakan 
penjelasan tentang siapa ulama yang disebut oleh ayat yang lalu. Dengan 
menggunakan kata yang mengandung makna pengukuhan “sesungguhnya”. 


Kelompok IV ayat 29-30 Surah Fathir (35) 





Allah berfirman: Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membara kitab 
Allah mengkaji dan mengamalkan pesan-pesannya dan telah melaksanakan 
shalat secara baik dan benar serta telah menafkahkan sebagian dari apa yakni 
rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka, baik dengan cara rahasia, diam- 
diam dan maupun secara /erang-terangan, banyak jumlahnya atau sedikit, 
dalam keadaan mereka lapang atau sempit, mereka yang melakukan hal 
tersebut dengan tulus ikhlas mengharapkan perniagaan dengan Allah yang 
hasilnya #da& pernah akan merugi. Mereka dengan amalan-amalan itu 
mengharap agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan 
menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun 
segala kekhilafan lagi Maha Mensyukuri segala ketaatan. 

Walaupun kita tidak harusymemahami ayat di atas sebagai penjelasan 
tentang siapa ulama, namun demikian, paling tidak ia mengisyaratkan 
perlunya keterkaitan yang erat antara ilmu-ilmu alam dan sosial dengan 
ayat-ayat al-Our'an. Yang itu adalah ayat-ayat Allah yang terhampar dan 
dibaca oleh mata kepala serta dipikirkan oleh nalar, dan ini adalah ayat- 
ayat-Nya yang terbentang dan dibaca oleh lidah serta dicamkan oleh hati. 
Karena itu, kalau seorang ilmuwan alam dan sosial tidak mampu 
menggabung dalam dirinya apa yang dinamai “Zn agama” dan “ilmu umum”, 
maka paling tidak ia harus dapat memberikan warna spiritual pada ilmunya, 
antara lain melaldi motivasi dan penerapan ilmu tersebut, sehingga pada 
akhirnya ia pun dapat menyandang gelar x/ama yang takut dan kagum kepada 
Allah 

Ayat di atas menggunakan bentuk kata kerja mudhiri' (masa kini dan 
datang) ketika berbicara tentang (afi AS ù ya) yatliina kitaba Allah/ membaca 
kitab Allah sebagai isyarat bahwa mereka senantiasa dan dari saat ke saat 
membacanya, apalagi ketika turunnya ayat ini, belum lagi rampung turunnya 
semua ayat al-Our'an. Pelaksanaan shalat dan bernafkah dilukiskan oleh 
ayat di atas dengan menggunakan bentuk kata kerja masa lampau. Ini — 
menurut Ibn “Asyar — karena ketetapan tentang keduanya telah mereka 
ketahui dan telah mantap, berbeda dengan ayat-ayat al-Qur'an yang masih 
berlanjut proses turunnya. Sedang menurut al-Biga'i, penggunaan bentuk 
kata kerja masa lampau itu, sebagai perintah halus dan anjuran agar selalu 
bersegera melakukannya. Maksudnya karena adanya kesegeraan itu, sehingga 
ayat di atas bagaikan berkata “mereka telah melakukannya walau baru saja 
diperintahkan”. 

Ayat di atas mendahulukan kata ( Y,w) sirran/ rahasia atau sembunyi- 





Surah Fathir (35) Kelompok IV ayat 29-30 


sembunyi untuk' mengisyaratkan dalamnya ketulusan mereka, dan bahwa 
dalam banyak hal, berinfak secara diam-diam lebih baik daripada secara 
terang-terangan. Di sisi lain, penyebutan kata (1546) 'aldniyatan/ terang- 
terangan di samping untuk mengisyaratkan bahwa berinfak dengan terang- 
terangan tidak selalu harus dinilai tidak tulus, juga untuk menunjukkan 
bahwa dalam hal-hal tertentu berinfak seperti itu diperlukan, guna 
menghilangkan buruk sangka terhadap yang kaya, atau guna merangsang 
yang lain melakukan hal serupa. Bagi sahabat Nabi Muhammad saw. — 
ketika itu — boleh jadi ini untuk menunjukkan bahwa kendati kaum 
musyrikin memusuhi umat Islam dan menghendaki kebinasaan mereka, 
namun antar sesama muslim selalu menunjukkan solidaritas, mereka tidak 
segan dan tidak takut kepada kaum musyrikin yang bermaksud buruk kepada 
mereka. 

Kata (3,4 ) tjdrah/ perdagangan digunakan al-ur'an antata lain sebagai 
ungkapan hubungan timbal balik antara Allah dan manusia. Memang al- 
Qur'an dalam mengajak manusia mempercayai dan mengamalkan tuntunan- 
tuntunannya — dalam segala aspek — sering kali menggunakan istilah-istilah 
yang dikenal oleh dunia bisnis; seperti perdagangan, jual beli, untung rugi, kredit 
dan sebagainya. Perhatikan antara lain firman-Nya di sini atau: 


- 5 - sd. Hip nat ia 
e PI iya Sad jl é SSI Ja a a au 
“Wahai orang-orang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan satu perniagaan yang 


menyelamatkan kamu dari siksa yang pedih” (OS. ash-Shaff (61): 10). Atau 
firman-Nya: 


R3 pi ay Ad Minta Sea si I ja 
“Siapakah yang ingin memberi gardh (kredit) kepada Allah dengan kredit yang 
baik, maka Allah akan melipatgandakan (qardh itu) untuknya dan dia akan 
memperoleh ganjaran yang banyak” (QS. al-Hadid [57]: 11). Imbalan perniagaan 
itu, atau keuntungannya adalah: 


. sa 


2 d, e wat .. z et a ss k aiea 

Dah a dab GS nig JEN G a o p AA (SAP SI bi 
mba baki Sai a 

“Allah mengampuni dosa-dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang 


mengalir di bawahnya sungai-sungai dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggi yang 
baik di dalam surga Adn. Itulah keuntungan yang besar” (QS. ash-Shaff (61): 12) 


Kelompok IV ayat 29-30 Surah Fathir (35) 





Mereka yang tidak ingin melakukan aktivitas kecuali bila memperoleh 
keuntungan, dilayani oleh al-Qur'an dengan menawarkan satu bursa yang 
tidak mengenal kerugian dan penipuan. 


a a a a Uya P3 TO 


‘Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin harta dan jiwa mereka a 
sebagai imbalannya mereka memperoleh surga.” Ayat ini ditutup dengan 
pernyataan: 

mei SA SS ag ERA oi Sat Vo PE AI Go oa SY ajin 
“Siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) Allah. Maka bergembiralah dengan 
jual beli yang kamu lakukan itu. Itulah keberuntungan yang besar” (QS. at-Taubah 
(9: 111). 

Demikian terlihat al-Qur'an menggunakan logika pelaku bisnis dalam 
menawarkan ajaran-ajarannya. Memang seperti tulis Ibn Sina dalam bukunya 
al-Isyarat wa al-Tanbihdt, beragam motivasi manusia beribadah kepada 
Allah, ada yang melakukannya bagai perlakuan hamba sahaya kepada 
tuannya, dia melakukan aktivitas karena takut menerima hukuman, ada 
juga seperti pelaku bisnis yang selalu memperhitungkan untung rugi, dan 
ada lagi yang terdorong oleh cinta, bagai cinta ibu kepada anak-anaknya. 
Ayat yang ditafsirkan ini bagaikan berdialog dengan para pelaku bisnis itu. 

Kata ( jK% ) syakâr adalah bentuk mubdlaghah (superlatif) dari kata 
( St ) syåkir. Menurut pakar-pakar bahasa, tumbuhan yang tumbuh walau 
dengan sedikit air, atau binatang yang gemuk walau dengan sedikit rumput, 
keduanya dinamai syakär. Dari sini mereka berkata bahwa Allah yang 
bersifat Syakär, antara lain berarti: Dia yang mengembangkan walau sedikit dari 
amalan hamba-Nya, dan melipatgandakannya. Pelipatgandaan itu dapat 
mencapai 700 bahkan lebih dan tanpa batas sebagaimana firman-Nya dalam 
QS. al-Baqarah [2]: 261. 

Imam Ghazali mengartikan ( Xx) syak4r sebagai “Dia yang memberi 
balasan banyak terhadap pelaku kebaikan/ketaatan yang sedikit, dia yang 
menganugerahkan kenikmatan yang tidak terbatas waktunya untuk amalan- 
amalan yang terhitung dengan hari-hari tertentu yang terbatas. Siapa yang 
membalas kebajikan dengan berlipat ganda maka dia dinamai mensyukuri 
kebajikan itu, dan siapa yang memuji yang berbuat baik, dia pun dapat 
dinamai mensyukurinya. 





Surah Fathir (35) Kelompok IV ayat 31 





` X 3 


AYAT 31 | 
anta 4i c DA 2 CI at fadi Ah Aa UD) Ta sa 


te re 7 


Esa AI 


“Dan yang telah Kami wahyukan kepadamu yaitu al-Kitab ia-lah yang bag. 
Membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Sesungguhnya Allah terhadap hamba-hamba- 
Nya benar-benar Maha Mengetahui lagi Maha Melihat.” 


Setelah berbicara tentang kitab Allah yang terhampar di alam raya, 
ayat di atas berbicara tentang kitab-Nya yang dibaca oleh kaum beriman. 
Pada ayat 24 yang lalu Allah berfirman: “Sesungguhnya Kami mengutusmu 
dengan haq sebagai pëmbawa berita gembira dan pemberi peringatan.” 
Pernyataan itu dilanjutkan di sini dengan menyatakan bahwa: Dan apa yang 
telah Kami wahyukan kepadamu yaitu al Kitab yang amat sempurna yakni al- 
Guran ia itu-lah yang hag, sedikit pun tidak mengandung atau disentuh 
walau salah satu aspeknya oleh kebatilan dan kesalahan. Dia membenarkan 
kitab-kitab suci yang turun sebelumnya karena sumbernya satu yaitu Allah 
dan semua mengandung pokok-pokok ajaran yang sama. Sesungguhnya 
Allah terhadap hamba-hamba-Nya benar-benar Maha Mengetahui lagi Maha 
Melihat keadaan mereka. 

Bisa juga ayat di atas berhubungan dengan firman-Nya sebelum ini 
yang menguraikan orang-orang yang membaca al-Kitab, lalu dilanjutkan di 
| sini dengan menguraikan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi 
Muhammad saw. 

Ayat di atas memulai firman Allah ini dengan kata (gi 1) alladzi/ yang. 
Penggunaan kata itu untuk menunjukkan kesempurnaan al-Haq yang 
menyertainya. Yakni sifat wahyu-wahyu Allah yang terkumpul dalam kitab 
suci al-Qur'an adalah sesuatu yang telah mencapai kesempurnaan pada 
setiap kandungan wahyu itu. Jika Anda berkata: “Ini adalah kitab yang 
benar”, maka bisa jadi ia hanya benar secara menyeluruh, belum mencakup 
seluruh perinciannya, tetapi jika Anda berkata: “Yang saya tulis di sini 
adalah benar” maka semua yang Anda tulis adalah benar adanya. 

Namun demikian, catatan Thabathab2'i perlu digarisbawahi, yaitu 
bahwa kata a/-pag berfungsi sebagai ta'kid yakni penguat bukan berfungsi 
pembatasan. Yakni kita tidak dapat berkata bahwa semua kebenaran hanya 
dicakup oleh al-Our'an, karena ada juga kebenaran yang diuraikan dalam 





Kelompok IV ayat 32 Surah Fathir (35) 


kitab-kitab suci yang lain, bahkan ada kebenaran yang ditemukan oleh 
manusia dalam perkembangan pemikiran mereka. Memang untuk menilai 
benar tidaknya apa yang ditemukan pada selain al-Qur'an, maka ia harus 
diuji dengan informasi al-Qur'an. Dalam konteks ini ada tiga kemungkinan 
yang dapat ditemukan. Pertama, kebenaran tersebut telah disinggung atau 
sama dengan informasi al-Qur'an. Dalam hal ini kita tidak menemukan 
kesulitan karena tentu saja ia dapat bahkan harus diterima. Kedua, informasi 
yang ditemukan tidak disinggung oleh al-Gur'an. Dalam konteks im, peranan 
akal dan ilmu sangat besar untuk menolak atau menerimanya. Yang ketiga 
adalah bila informasi yang diterima bertentangan dengan informasi al- 
Qur'an. Nah di sini, apabila informasi akal dan hakikat ilmiah secara lahiriah 
bertentangan dengan teks ayat, maka perlu dilakukan pengamatan dan studi 
ulang dan jika masih demikian, maka Anda dapat menangguhkan keputusan 
atau menakwilkan ayat yang Anda nilai tidak sejalan maknanya dengan 
hakikat ilmiah itu. Sekali itu jika yang diinformasikan itu merupakan hakikat 
ilmiah, atau informasi akal yang pasti, bukan sekadar ide atau teori ilmiah. 

Firman-Nya: (4 pb satu Sl Ol) inna Allah bi'ibadihi lakhabirun 
bashir| sesungguhnya Allah terhadap hamba-hamba-Nya benar-benar Maha 
Mengetahui lagi Maha Melihat, mengisyaratkan perbedaan peringkat dan 
perhatian hamba-hamba Allah menyangkut kitab suci. Ada yang tekun 
mempelajari gan mengamalkannya, ada juga yang setengah-setengah dan 
ada juga yang mengabaikannya. Semua diketahui oleh Allah swt. dan atas 
dasarnya Dia memberi balasan dan ganjaran. 


AYAT 32 

Lal Ain Ai JG Md Mae iya Likert Cdi CAS Si 
ed ah A US Sa a a 

“Kemudian Kami wariskan kitab itu kepada orang-orang yang lelah Kami pilih di 

antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya dirinya 


dan di antara mereka ada yang pertengahan dan di antara mereka ada (pula) yang 
mendahului dalam kebajikan dengan izin Allah. Itulah dia karunia yang besar.” 


Setelah ayat yang lalu menguraikan tentang wahyu-wahyu yang 
disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad saw. dalam hal ini al-Kitab 
yakni al-Qur'an, kini diuraikan tentang mereka yang diwariskan kepadanya 


Surah Fâthir (35) Kelompok IV ayat 32 





pesan kitab-suci itu. Ayat di atas mepyatakan: Kemudian setelah Kami 
wahyukan kepadamu — wahai Nabi Muhammad pesan-pesan Kami yang 
kemudian terkumpul dalam satu kitab, Kami wariskan kitab itu kepada orang- 
orang yang sungguh-sungguh telah Kami pilih di antara hamba-hamba Kamni, 
lalu di antara mereka ada yang menganiaya dirinya sendiri, karena kurang atau 
tidak memberi perhatian yang cukup terhadap pesan kitab suci itu dan di 
antara mereka ada yang pertengahan yakni bersikap moderat, walau tidak 
mengabaikannya sama sekali tetapi tidak juga berada pada puncak yang 
diharapkan dan di antara mereka ada pula yang berlomba lalu bersegera 
mendahului orang lain dalam berbuat kebajikan. Itu terlaksana dengan izin 
Allah. Itulah dia bukan selainnya yakni kesegeraan melakukan kebaikan 
atau pewarisan kitab suci merupakan karunia yang amat besar. 

Pakar tafsir al-Yurthubi menilai ayat di atas sulit. Karena di satu sisi 
dinyatakan bahwa Allah melakukan pilihan, dan di sisi lain, dinyatakan 
pula bahwa ada di antara mereka yang menganiaya diri sendiri. Tidak 
mungkin rasanya ada yang dipilih-Nya itu yang menganiaya diri sendiri 
apalagi termasuk kelompok yang masuk ke neraka. 

Ada sekitar empat puluh pendapat menyangkut perincian ayat ini. 
Intinya adalah ada yang berpendapat bahwa ayat ini berbicara menyangkut 
tiga kelompok manusia seperti yang dibicarakan dalam OS. al-Wagi'ah (56): 
7 yaitu Asbab al-Maimanah, Ashhab al-Masy amah dan as-SGbigiin. Dua antara 
mereka masuk ke surga dan satu ke neraka. 

Tetapi jika kata (Mid JW) ghdlimun li nafsihi dipersamakan dengan 
Ashbdb al-Masy 'amah, raaka apakah ada di antara yang dipilih Allah itu yang 
masuk ke neraka. Padahal kata ((eiase!) ishthafd berarti mengambil dari sesuatu. 
Ia lebih istimewa daripada kata (jt!) ikhtdra yang berarti memilih yang baik 
karena #shthafa adalah memilih yang terbaik dari hasil pilihan yang baik itu. 
Selanjutnya kata (ost&) “bddihi biasanya digunakan al-Gur'an bermakna 
hamba-hamba Allah yang taat atau yang telah menyadari dosa-dosanya, 
berbeda dengan kata (Ag) “bid yang digunakannya menunjuk hamba- 
hamba Allah yang bergelimang dalam dosa serta enggan bertaubat. 
Selanjutnya kalau penggalan awal ayat mengesankan bahwa mereka adalah 
pilihan Allah, maka lanjutan ayat menegaskan bahwa mereka adalah 
penghuni surga yang dihiasi dengan aneka hiasan. Itu antara lain alasan 
yang berpendapat bahwa ayat ini berbicara tentang peringkat penghuni 
surga. 

Bagi yang berpendapat bahwa ayat ini berbicara tentang kelompok 


Kelompok IV ayat 32 Surah Fathir (35) 





pendurhaka yang: bakal menghuni neraka, maka mereka tidak 
mempertimbangkan penggunaan al-Qur'an terhadap kata bid. Mereka 
memahaminya dalam arti hamba-hamba Allah, baik yang taat maupun yang 
durhaka. Dari hamba-hamba Allah itulah Yang Maha Kuasa memilih dua 
kelompok yakni yang mugtashid dan yang sdbig bi al-khairit. Sedang yang 
tidak pilih adalah yang zalim. 

Yang dimaksud dengan (4S ) a/-Kitib pada ayat ini adalah al- 
Our'an. Demikian pendapat mayoritas ulama. Kitab itu diwariskan langsung 
oleh Allah kepada siapa yang dipilih-Nya. Al-Bigai mengajak pembaca 
untuk membandingkan redaksi ayat ini “Kami wariskan dengan pewarisan 
kitab suci pada umat yang lain. Hal itu oleh OS. al-A'raf (7): 169 dilukiskan 
dengan kata warits4/ mereka Pa, “Anda dapat memperoleh kesan tentang 
perbedaan umat yang lalu daf umat Nabi Muhammad saw. dari perbedaan 
redaksi itu.” Demikian al-Biga'i. Maksudnya umat yang lalu mewarisi al- 
Kitab melalui upaya mereka, sedang umat Nabi Muhammad yang 
mewariskannya adalah Allah swt. secara langsung. Tentu saja yang secara 
langsung dari Allah keadaannya lebih mantap daripada upaya manusia. 

Kata (ts,3i) awratsnd terambil dari kata (w5,,) waritsa yang berarti 
mewarisi yakni berpindah. Sesuatu yang tadinya merupakan milik seseorang, 

“lalu ia mati, maka bila milik tersebut berpindah kepada orang lain, maka 
perpindahan yu dinamai pewarisan. Makna kata ini berkembang sehingga 
digunakan juga dalam arti perolehan sesuatu tanpa upaya dari yang 
memperolehnya. 

Kata (Vsls ) 9bddind seperti dikemukakan di atas bermakna hamba- 
hamba Allah. Ada beberapa pendapat tentang maknanya — jika ia dipahami 
sesuai makna penggunaan al-Our'an terhadap kata tersebut yakni hamba- 
hamba Allah yang taat atau yang telah menyadari dosa-dosanya. Ada yang 
menyatakan bahwa mereka adalah para nabi, atau kelompok Bani Isra'il 
yang disinggung oleh firman-Nya dalam OS. Al Imrin (31:33: “Sesungguhnya 
Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Iuran atas seluruh 
alam.” Ada lagi yang berpendapat bahwa mereka adalah umat Nabi 
Muhammad saw., atau anak cucu beliau dari keturunan Fathimah ra. karena 
mereka termasuk juga dalam keluarga Nabi Ibrahim as. Pendapat terakhir 
inilah yang dipilih oleh Thabathaba'i 

Ibn “Asyur memahami penggalan ayat ini dalam arti Allah menjadikan 
mereka yang dipilih-Nya itu menerima al-Kitab dari sisi Allah, atau Kami 
perintahkan kaum muslimin mewarisi al-Kitab yakni menerimanya dari 


Surah Fâthir (35) Kelompok IV ayat 32 





Rasul saw. Al-Bigai memahami pewarisan kitab suci itu dalam arti Allah 
mengambil dari kitab-kitab suci yang lalu dan menyerahkannya kepada umat 
Nabi Muhammad saw. sesuai dengan apa yang diridhai-Nya untuk mereka. 
Pewarisan tersebut — tegasnya — tidak harus dalam bentuk mewariskan 
semua isi dan kandungannya, tetapi sebagian — misalnya hanya al-Fatihah. 
Ini sudah cukup untuk dinamai telah mewarisi. Begitu pendapat al-Biga'i. 

Banyak ulama memahami kata (amt į) gbá li nafsihi dalam arti 
yang melakukan dosa dari kaum muslimin, walaupun bukan berarti mereka 
itu terjerumus dalam dosa yang tidak diampuni oleh Allah swt. Sekian 
banyak ayat yang berbicara tentang hamba-hamba yang menilai dirinya 
zhalim. Adam as. dan istri beliau — misalnya berucap demikian (baca QS. 
al-A'raf (7): 23. Sekian banyak juga ayat yang berbicara tentang orang- 
orang yang menzalimi dwinya lalu bertaubat sehingga diampuni Allah (baca 
misalnya OS. an-Nisa” (4J: 110. Sekian banyak juga riwayat yang mendukung 
pendapat yang menyatakan bahwa kendati seseorang yang dipilih itu dinamai 
oleh ayat ini ghdlim li nafsihi, tetapi itu tidaklah berarti ia akan terjerumus 
ke neraka. Imam at-Tirmidzi melalui sahabat Nabi saw. Abi Sa'id al-Khudri 
meriwayatkan — bahwa suatu ketika Nabi saw. membaca ayat ini lalu 
bersabda: “Mereka semua dalam satu kedudukan dan semua di dalam surga” 
Tetapi riwayat ini dinilai lemah. Riwayat lain menguraikan bahwa Umar ra. 
membacanya lalu berkata: “Yang zhalim di antara kita diampuni Allah.” 
Sahabat-sfhabat Nabi saw. yang lain seperti Utsman Ibn Affan, Abu ad- 
Darda”, Ibn Mas'ud, “Ugbah Ibn “Amr, serta istri Nabi saw. “Aisyah ra. 
kesemuanya berpendapat bahwa yang ghalim li nafsihi juga merupakan 
penghuni surga. 

Kata ( kasi ) mugtashid terambil dari kata (sad) ) al-gashd yakni 
pertengahan. Al-mugtashid adalah seorang yang bersungguh-sungguh 
menempuh jalan pertengahan/moderat. 

Kata ((kte ) sdbig terambil dari kata ( geet) as-sabg yakni berlomba. 
Kata sdbig adalah seseorang yang mencapai batas yang dituju mendahului 
selainnya. 

Kata (D1 pt ) al-khairit adalah bentuk jamak dari kata ( y# ) khatr 
yakni kebajikan. Kata ini mengisyaratkan bahwa ketiga kelompok yang 
disebut di sini, kesemuanya mendambakan al-kharrat, hanya saja ada yang 
mugtashid dalam kebajikan itu, ada juga yang ghalim li nafsih/ menganiaya 
dirinya dalam hal kebajikan, sehingga tidak melaksanakannya dengan 
bersungguh-sungguh atau baik. 


a 


Kelompok IV ayat 33 Surah Fâthir (35) 





Ulama banyak membahas perurutan penyebutan ketiga kelompok di 
atas. Semua sepakat menyatakan bahwa didahulukannya penyebutan 
sesuatu tidak berarti keutamaannya dibanding dengan yang disebut 
sesudahnya (baca misalnya QS. al-Hasyr (59J: 20, di mana penghuni neraka 
disebut sebelum penghuni surga). Didahulukannya kata ghd/im boleh jadi 
karena kelompok inilah yang terbanyak. Atau untuk mendorongnya meraih 
lebih banyak lagi harapan, karena yang bersangkutan tidak dapat 
mengandalkan sesuatu selain rahmat Allah, berbeda dengan a/-mugtashid 
yang berserah diri kepada Allah dengan harapan amalnya dapat diterima 
dan berbeda juga dengan yang banyak ketaatannya sebagaimana halnya 
yang sdbig bi al-khairdt. Ja'far ash-Shadig berpendapat bahwa didahulukannya 
penyebutan agh-ghdlim sebagai isyarat bahwa dia tidak dapat mendekat 
kepada Allah kecuali berkat rahmat dan anugerah-Nya, dan bahwa 
kezaliman yang mereka perbuat tidak berpengaruh pada pemilihan-Nya 
selama ada “inayah dan pertolongan Allah; setelah itu baru disebut yang 
mugtashid karena mereka berada di antara takut dan harapan, dan diakhiri 
dengan sdbig agar jangan ada seorang pun yang merasa aman dari ketetapan 
Allah. Betapapun semua akan masuk ke surga berkat kalimat al-Ikhlish 44 
laba illa Allah, Muhammad Rasûlullâb. Demikian dikutip oleh al-Qurthubi. 
Bisa jadi juga kata sdbig ditempatkan terakhir, agar penyebutan mereka 
dekat dengan uraian, tentang masuk ke surga, guna mengisyaratkan bahwa 
merekalah yang terdekat ke surga, sedang yang ghd/im adalah penghuni 
surga yang terjauh darinya. Atau katakanlah mereka berada di tengah surga 
sedang yang rhalim berada di pinggirannya. 


AYAT 33 


2». o AF rr siei P - -ža EE AN A a. Be 

A3 GA ya yil Lab plang WP UMS Star 
dera ria 

“Surga-surga Adn; mereka masuk ke dalamnya, di dalamnya mereka dihiasi dengan 


gelang-gelang dari emas, dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah 
sutra.” 


Ketiga kelompok hamba-hamba yang dipilih-Nya dan yang telah 
mewarisi kitab suci itu akan menerima karunia yang besar dari Allah swt. 
Karunia yang besar itu adalah surga-surga Adn, mereka masuk ke dalamnya. 


Surah Fathir (35) Kelompok IV ayat 34-35 





Di sana mereka akan memperoleh aneka kenikmatan ruhani dan jasmani. 
Untuk kenikmatan jasmani di dalamnya yakni di dalam surga itu mereka dihiasi 
dengan gelang-gelang yang terbuat dari emas, dan mereka memakai juga mutiara, 
dan pakaian mereka di dalamnya yakni di surga sana antara lain adalah sutra. 

Kata mereka masuk pada ayat di atas ditujukan kepada ketiga 
kelompok yang disebut sebelumnya, jika Anda memahami kata g%å/im pada 
ayat yang lalu sebagaimana pemahaman mayoritas ulama. Tetapi jika Anda 
memahami kata g)dlim dalam arti penghuni neraka, maka tentu saja kata 
mereka yang dimaksud adalah kedua kelompok yang lain. 

Al-Ourthubi menulis bahwa mereka semua (yakni ketiga kelompok 
yang disebut sebelum ini) akan masuk ke surga karena ini adalah pewarisan, 
sedang baik yang berbakti maupun yang durhaka keduanya sama haknya 
dalam perolehan warisan, selama mereka mengakui nasabnya. Di sini yang 
durhaka dan yang taat keduanya mengakui keesaan Allah swt. 


AYAT 34-35 
Sd a ai op Las gadi al) adi PU 
ére) SA ND aai Y ai : da a akah iya aaa 56 


Dan merejea berkata: “Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita 
dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha 
Mensyukuri. Yang menempatkan kami dalam tempat kediaman yang kekal dari 
karunia-Nya, di dalamnya kami tiada akan disentuh kelelahan dan tiada pula 
akan disentuh oleh kelesuan.” 


Kalau ayat yang lalu melukiskan sekelumit dari kenikmatan jasmani, 
kini ayat di atas menguraikan bahwa untuk kenikmatan ruhani mereka 
diilhami ucapan-ucapan yang baik serta ketenangan batin. Ayat di atas 
menyatakan bahwa: Dan di samping kenikmatan jasmani itu, mereka pasti 
akan berkata ketika memasuki surga: “Segala puji bagi Allah yang telah 
menghilangkan duka cita dari kami dengan anugerah surga ini. Seandainya 
Allah tidak mengampuni kami, pastilah kami akan celaka, namun bersyukur 
karena Dia mengampuni kami dan menerima yang sedikit dari amal 
kebajikan kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi 
Maha Mensyukuri. Hanya Dia Yang menempatkan kami dalam tempat kediaman 
yang kekal yakni di surga dan itu semata-mata adalah dari karunia-Nya, di 


Kelompok IV ayat 36-37 Surah Fathir (35) 





dalamnya kami tiada akan disentuh lagi oleh kelelahan dan tiada pula akan disentuh 
oleh kelesuan sebagaimana halnya hidup di dunia.” 

Kesedihan (duka cita) yang mereka maksud adalah kesedihan yang 
mereka alami dalam kehidupan dunia serta akibat silih bergantinya ujian 
dan ancaman kaum musyrikin. Ada juga yang memahaminya dalam arti 
kesedihan yang mereka alami setelah kematian dan sebelum ditetapkan 
masuk ke surga. Kesedihan itu disebabkan oleh kesadaran terhadap dosa- 
dosa yang pernah mereka lakukan ditambah dengan rasa takut menghadapi 
sanksi yang akan dijatuhkan Allah. Hemat penulis, kedua makna tersebut 
— bahkan selainnya pun — dapat dicakup oleh kata yang digunakan ayat di 
atas. 

Lihatlah ayat 30 surah ini untuk memahami arti syakdr. 

Kata (cai) bahan adalah k&eletihan, baik akibat terik matahari atau 
sengatan dingin maupun aneka sebab kesukaran yang dialami, sedang kata 
(o) ughüb adalah keleswan atau keletihan akibat kerja keras mencari rezeki 
atau semacamnya. Ayat di atas menggunakan kata (kg) yamassund/ menyentuh 
kami. Kalau menyentuh saja sudah tidak akan terjadi, maka tentu lebih-lebih 
yang menimpa mereka. Pengulangan kata ( Was) yamassund/ menyentuh kami 
untuk masing-masing kata di atas guna lebih memantapkan ketiadaan 
keletihan dan kelesuan itu. 


, 
AYAT 36-37 


6 o dor A 2 Grr 2 


Sua AD aa gadi N ba 3 ad NS aili 
GG ab agan ka ETID JS Ss Meli 


SA PU ya AB SU Syah SN GS ga yk Wada Jadi 
KIND pa A Lah Ui yh Pd 


“Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka Jahannam. Mereka tidak dibinasakan 
sehingga mengakibatkan mereka mati dan tidak (pula) diringankan dari mereka 
azabnya. Demikianlah Kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Dan mereka 
berteriak di dalamnya: “Tuhan kami! Keluarkanlah kami, niscaya kami akan 
mengerjakan amal yang saleh berbeda dengan yang telah kami kerjakan. “Dan apakah 
Kami tidak memanjangkan umur kamu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi 
orang yang mau berpikir dan telah datang kepada kamu pemberi peringatan? Maka 









A 


Zhi 


an Surah Fâthir (35) Kelompok IV ayat 36-37 
rasakanlah! Maka tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun.” 

Setelah menjelaskan sekelumit ganjaran yang akan diterima orang- 
orang yang mengikuti tuntunan kitab suci al-Qur'an, ayat-ayat di atas 
menjelaskan balasan yang menanti para pendurhaka. Allah berfirman: Dan 
adapun orang-orang kafir yang menutupi dengan kekeraskepalaan dan 
keangkuhannya kebenaran Ilahi, maka bagi mereka neraka Jahannam. Jangan 
duga mereka akan segera terbebaskan dari siksa dengan kematian akibat 
siksa neraka. Tidak! Dalam siksa neraka itu mereka tidak dibinasakan sama 
sekali sehingga mengakibatkan mereka mati dan tidak pula berlalunya waktu 
akan mengakibatkan diringankan dari mereka azabnya neraka itu. Dengan 
demikian, tidak sesaat Ryn mereka luput atau dapat beristirahat dari siksa. 
Demikianlah Kami membalas setiap orang yang sangat kafir, baik yang hidup 
pada masa Nabi Muhammad saw. maupun sebelum atau sesudah masa itu. 
Siksaan itu mereka alami dar yakni dalam keadaan wereka secara bersungguh- 
sungguh dan'dengan suara keras berteriak di dalamnya yakni neraka itu, 
dengan menyatakan: “Tuhan kami! Keluarkanlah kami dari siksaan ini, niscaya 
kami akan mengerjakan amal yang saleh berbeda dengan apa yang selama ini telah 
kami kerjakan.” 

Tertakan mereka tidak meringankan siksa itu. Mereka terus disiksa 
dan dikatakan kepada mereka apakah Kami tidak memanjangkan umur kamu 
dalam masa yang cukup uniuk berpikir bagi orang yang mau berpikir dan ketika 
. itu mestinya kamu telah menyambut tuntunan Rasul dan beramal saleh, 
dan bukankah telah datang kepada kamu pemberi peringatan dengan kedatangan 
para rasul, kitab suci dan pewaris-pewarisnya? Maka rasakanlah azab Kami! 
Maka karena itu pula tidak ada bagi kamu yang merupakan orang-orang yang 
zalim demikian pula semua yang zalim seorang penolong pun. 

Kata (Up Ja) yashtharikhiin asalnya adalah (0 > as) yashrakhhin yang 
terambil dari kata (&1e) shurdkh yakni teriakan. Penambahan huruf (&) 
thd yang asalnya adalah (=) 14” pada kata yang digunakan ayat ini, untuk 
menunjukkan kesungguhan serta kerasnya teriakan itu karena sakitnya siksa. 

Sementara ulama menunjuk usia enam puluh tahun untuk makna 
firman-Nya: (€&S yasi) nu ammirkum| memanjangkan umur kamu. Al-Bigai dan 
Thabathaba'i — misalnya — mengemukakan hadits Nabi saw. yang 
menyatakan: “Rata-rata umur umatku enam puluh tahun” (HR. at-Tirmidzi, 
Ibn Majah melalui Abu Huraitah). Juga sabda beliau: “Siapa yang mencapai 
usia enam puluh tahun, maka Allah telah memberi kepadanya peluang 


KELOMPOK V 


(AYAT 39 - 45) 





AYAT 39 kin 
Sa Waja NG 8545 alad UB I UG (Sat call ga 
KIR E E o KA AR p t h 2o arat! 
ra% jk YA MA vy Yg Li Ye IS RAS 
“Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di bumi. Karena itu barang siapa 
yang kafir, maka atas dirinya kekafirannya. Dan tidaklah menambah bagi orang- 


orang kafir kekufuran mereka di sisi Tuhan mereka kecuali murka. Dan tidaklah 
menambah bagi orang-orang kafir kekufuran mereka kecuali kerugian.” 
, 


Kelompok ayat-ayat ini kembali berbicara tentang bukti-bukti keesaan 
` Allah swt. Di sisi lain, ayat ini mengukuhkan juga pernyataan sebelumnya 
yang menyatakan: “Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala isi hati.” 
Ini karena siapa yang menciptakan sesuatu, pastilah dia paling mengetahui 
tentang ciptaannya, dan semakin teliti serta indah ciptaan itu, semakin besar 
pula bukti kemampuan dan kuasanya. Dari sini untuk membuktikan kuasa 
Allah bahkan keesaan-Nya, serta pengetahuan-Nya tentang ciptaan-Nya 
yang antara lain adalah manusia, ayat di atas menegaskan bahwa: Dialah 
saja, tidak ada wujud selain-Nya yang menjadikan kamu wahai manusia 
khalifah-khalifah yakni pengganti-pengganti generasi yang lain di bumi. Itu 
adalah satu nikmat sekaligus bukti keesaan dan kekuasaan-Nya yang harus 
kamu syukuri, bukannya kamu hadapi dengan kekufuran. Karena itu barang 
siapa yang kafir, maka atas dirinya sendiri jatuh akibat kekafirannya. Allah 
sedikit pun tidak akan disentuh oleh kekufuran makhluk-Nya. Dan tidaklah 
menambah bagi orang-orang kafir — yang mantap kedurhakaannya — kekufuran 


482 





Surah Fdthir (35) Kelompok V ayat 40 


berkaitan dengan pengaturan dan penciptaan Allah. Atas dasar itu, maka 
ayat ini membuktikan keesaan dan kekuasaan-Nya, karena Dialah satu-+ 
satunya Pencipta dan Dia pula Pengatur dan Pengendali semua makhluk. 

Kata (ti) magtan adalah kemurkaan yang menghasilkan kebencian 
terhadap siapa yang melakukan kedurhakaan. Ayat di atas menjadikan 
kekufuran mereka menambah murka dan kebencian Allah. Murka dan 
kebencian bagi Allah, dipahami dalam arti dampaknya, yakni jauhnya rahmat 
dan kasih sayang Allah terhadap yang dibenci/dimurkai. 

Yang dimaksud dengan kekufuran yang menambah kebencian itu, 
adalah kesinambungan mereka dalam kekufuran setelah mereka telah 
diperingati oleh Rasul saw. Sebenarnya sebelum kesinambungan kekufuran 
itu, Allah pun telah murka, namun kemurkaan-Nya bertambah setelah 
mereka menolak segala tuntunan dan peringatan Rasul saw. 

Thabathaba'i berpendapat lain. Menurutnya ayat ini menggunakan 
kata menambah karena fitrah kesucian manusia sangat sederhana serta dapat 
terus dikembangkan dan bertambah. Jika dia memeluk Islam, maka terjadi 
penambahan kesempurnaan dan kedekatan kepada Allah. Bila dia kufur, 
terjadi juga penambahan kemurkaan baginya dari sisi Allah serta kerugian 
yang besar. Bahwa ayat di atas menyebut kalimat ( e41) 4$ ) 7nda Rabbihim/ 
di sisi Tuhan mereka dan setelahnya menyebut magtan/ murka (kebencian) dan 
tidak menyebut sesudah kalimat tersebut kata £hasdr4/ kerugian, karena 
kerugian adalah akibat penukaran iman dengan kufur, kebahagiaan dengan 
kecelakaan, sedang ini bersumber dari diri mereka sendiri bukan dari Allah 
swt. Adapun murka dan kebencian besar itu, maka ia datang dari sisi Allah, 
karena itulah maka kalimat di sisi Tuhan mereka disebutkan oleh ayat ini 
pada tempatnya. 


AYAT 40 
PN s gili MU al AI Op La DE Ga SP ng aa 
Mi is din pa HA 


KE PA y! Kahi jani gajih 
Katakanlah: “Terangkanlah (kepadaku) tentang sekutu-sekutu kamu yang kamu 
seru selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku apakah yang telah mereka ciptakan 
dari bumi atau adakah bagi mereka andil di langit. Atau adakah kami telah memberi 


Kelompok V ayat 40 Surah Fithir (35) 





kepada mereka sebuah Kitab sehingga mereka mendapat keterangan yang jelas 
darinya? Sebenarnya orang-orang yang zalim itu sebagian mereka tidak menjanjikan 
kepada sebagian yang lain, melainkan tipuan belaka.” 


Untuk lebih membuktikan kuasa dan keesaan-Nya, ayat di atas 
melanjutkan dengan memerintahkan Nabi Muhammad saw. agar 
menyampaikan kepada kaum musyrikin bahwa: Katakanlah wahai Nabi 
Muhammad kepada para penyembah berhala itu: “Terangkanlah kepadaku 
tentang sekutu-sekutu kamu yakni yang kamu anggap sebagai sekutu Allah 
dan yang kamu seru yakni sembah dan meminta pertolongannya selain Allah. 
Atas dasar apakah kamu mempersekutukannya dengan Allah? Apakah 
mereka juga mencipta? Per#bartkanlah kepadaku apakah dan bagian manakah 
yang telah mereka ciptakan dari bumi ini atau adakah bagi mereka saham dan 
andil walau sedikit dalam penciptaan dan pengaturan makhluk bumi? 
Perlihatkanlah kepadaku bagian mana dari langit yang telah mereka ciptakan 
atau adakah bagi mereka andil dan keikutsertaan walau sedikit di dalam 
penciptaan dan pengaturan benda-benda langit? 

Karena tidak ada sesuatu yang dapat mereka perlihatkan melalui mata 
kepala, ayat di atas melanjutkan kecamannya dengan mempertanyakan 
sesuatu yang dapat dijangkau oleh pendengaran. Ayat di atas menyatakan: 
Atau adakah Kami telah memberi kepada mereka yakni yang mempersekutukan 
itu atau sekutu-sekutu itu sebuah Kitab suci sehingga mereka mendapat keterangan 
dan bukti yang jelas darinya yakni dari Kitab itu yang menjelaskan bahwa 
berhala-berhala itu adalah sekutu-sekutu Allah? 

Sama sekali tidak yang ini dan tidak pula yang itu, bahkan tidak ada 
satu dalih pun yang dapat mereka kemukakan guna menetapkan adanya 
sekutu bagi Allah. Sebenarnya mereka telah menempatkan sesuatu bukan 
pada tempatnya sehingga mereka benar-benar adalah orang-orang yang 
zalim, dan orang-orang yang galim itu sebagian mereka tidak menjanjikan kepada 
sebagian yang lain, melainkan tipuan belaka antara lain dengan berkata bahwa: 
“Berhala-berhala itu dapat membantu atau membela penyembah- 
penyembahnya.” 

Ayat di atas dipahami oleh al-Biga'i mengandung apa yang 
diistilahkan dengan :p1ib4k yakni tidak menyebut satu kata/kalimat pada 
susunan pertama, karena telah diisyaratkan tentang kalimat itu pada susunan 
kedua, demikian juga tidak disebutkan satu kata/kalimat pada susunan 
kedua, karena ia telah diisyaratkan pada susunan pertama. 


Surah Fathir (35) Kelompok V ayat 40 





Jika Anda memperhatikan penjelasan yang penulis kemukakan di atas, 
Anda membaca kalimat: “Atau adakah bagi mereka saham dan andil walau 
sedikit dalam penciptaan dan pengaturan makhluk bumi” setelah ayat di 
atas menyatakan bahwa: “Perlihatkanlah kepadaku apakah yang telah mereka 
ciptakan dari bumi.” Ini karena dalam susunan berikut ada kalimat yang 
mengisyaratkannya yaitu firman-Nya: atay adakah bagi mereka andil di langit. 
Selanjutnya penulis menambahkan kalimat: “Perlihatkanlah kepadaku 
bagian mana dari langit yang telah mereka ciptakan” sebelum kalimat: 
“Adakah bagi mereka andil dalam penciptaan dan pengaturan benda-benda 
langit” karena telah ada pada susunan yang sebelumnya kalimat yang 
menegaskan hal serupa. 

Sementara ulama tidak memahaminya demikian, atas dasar itu mereka 
mempertanyakan dan berusaha menjawab, mengapa redaksi ayat di atas 
menguraikan tentang langit dan bumi. 

Menurut Thabathaba'i yang dimaksud dengan bumi oleh ayat ini 
adalah alam bawah yakni bumi dengan segala isinya serta apa yang terdapat 
pada permukaannya, sedang yang dimaksud dengan /angit adalah alam atas 
yang mencakup semua planet, apa yang terdapat di sana serta yang ada di 
atasnya. Makna firman-Nya: “Apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi?” 
adalah apakah mereka memiliki andil di bumi. Kepemilikan andil itu, tidak 
dapat terjfdi kecuali dengan penciptaan sesuatu, sedang makna firman- 
Nya: “Adakah bagi mereka andil di langit?” adalah apakah yang telah mereka 
ciptakan di langit. Pemilihan kata khalg/ penciptaan untuk bumi, guna 
mengisyaratkan bahwa syirik dalam rxb4biyyah (wewenang Ilahi dalam hal 
pengaturan dan pengendalian ciptaan), tidak dapat terjadi kecuali dengan 
adanya kebersamaan dalam penciptaan. 

Thahir Ibn “Asyar lain pula pendapatnya. Menurut ulama asal Tunisia 
itu, sembahan-sembahan kaum musyrikin berupa berhala-berhala berada 
di bumi ini. Mereka menduga bahwa berhala-berhala itu memiliki kemampuan 
yang sempurna di bumi ini. Berhala-berhala itu adalah tuhan-tuhan di bumi. 
Demikian kepercayaan mereka. Ayat di atas mempertanyakan tentang 
ciptaan berhala-berhala itu, karena apa yang mereka percayai tentang berhala 
menjadikannya bagaikan bertindak seperti Tuhan Sang Pencipta, karena 
itu yang ditanyakan adalah kekuasaan dan contoh dari ciptaan mereka. 
Adapun di langit, maka hampir tidak terlintas dalam benak kaum musyrikin 
itu, tentang keterlibatan berhala-berhala dalam urusan langit. Hanya saja 
dalam konteks penyempurnaan argumentasi tentang kuasa Allah dan 


Kelompok V ayat 41 Surah Fathir (35) 





keesaan-Nya, ayat di atas menambahkan pertanyaan tentang andil sembahan 
itu dalam pengaturan urusan langit. Memang, sementara kaum musyrikin 
menduga bahwa berhala-berhala adalah anak-anak Tuhan sesuai firman-Nya: 


Ta UI la ASi ai i E an ain a aati 
Sjee 


‘Maka apakah patut kamu (bai orang-orang musyrik) menganggap al-Låta dan al- 
Uzza dan Manah yang ketiga, yang paling terkemudian (sebagai anak perempuan 
Allah)? Apakah (patut) untuk kamu (anak) laki-laki dan untuk Allah (anak) 
perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil” (QS. an- 
Najm [53]: 19-22). 

Nah, karena itu — lan$ht Ibn “Asyar — dalam konteks membuktikan 
ketiadaan pengaruh berhala-berhala di alam langit, ayat ini tidak 
mempertanyakan adanya keterlibatan mereka dalam mencipta — tetapi 
mempertanyakan dengan tujuan menafikan adanya andil berhala-berhala 
itu di alam atas, karena sebatas itu saja dugaan kaum musyrikin. 

Ayat di atas tidak berkata “Atau adakah bagi mereka satu Kitab 
pegangan” tetapi menyatakan: “Aau adakah Kami telah memberi kepada mereka 
sebuah Kitab”, agaknya sengaja redaksi itu yang digunakan ayat ini untuk 
menekankan bahwa kitab dimaksud bukanlah sembarang kitab, tetapi ia 
bersumber dari Allah dan yang dapat dibuktikan kebenarannya melalui isi 
dan dalil-dalil yang menyertainya. 


AYAT 41 
l ya Kai o 5 hy Iy A Sa aa 
ttp Nggih Lain DS Hoa) 2 da Uya 


Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap: dan pasti 
seandainya keduanya lenyap tidak ada satu pun yang dapat menahan keduanya 
selain Allah. Sesungguhnya Dia senantiasa Maha Penyantun lagi Maha Pengampun.” 


Setelah ayat yang lalu membuktikan tidak adanya keterlibatan siapa 
pun menyangkut penciptaan dan pengaturan langit dan bumi yakni alam 
raya, kini ayat di atas membuktikan bahwa Allah adalah a/-Oayyim — satu- 
satunya yang menangani dan mengatur alam raya sehingga terlaksana secara 


Surah Fathir (35) Kelompok V ayat 41 





sempurna segala kebutuhan makhluk di langit dan di bumi. 

Al-Biga'i menghubungkan ayat di atas dengan ayat yang lalu dengan 
menyatakan boleh jadi ada yang menduga bahwa ada kekuatan selain Al- 
lah yang mengatur perjalanan benda-benda langit atau yang menggerakkan 
bumi hingga terjadi gempa. Dari sini ayat di atas melanjutkan argumentasi 
tentang keesaan dan kuasa-Nya dengan menyatakan bahwa: Sesungguhnya 
Allah Yang Maha Kuasa menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap, akibat 
tabrakan planet-planet atau goncangan di bumi. Itu dilakukannya dengan 
menetapkan dan memelihara sistem peredarannya dar Aku bersumpah pasti 
seandainya keduanya akan segera lenyap dengan terganggunya sistem itu, tidak 
ada satu pun walau sesaat yang dapat menahan keduanya serta segala yang 
terdapat pada keduanya — termasuk berhala-berhala yang mereka sembah 
— dari kehancuran selain Milah. Sesungguhnya Dia senantiasa Maha Penyantun 
sehingga Dia tidak mempercepat kehancuran alam raya lagi Maha Pengampun 
terhadap siapa pun yang memohon ampunan-Nya. 

Thabathabz'i menulis bahwa setelah ayat 39 yang lalu membuktikan 
keesaan-Nya dalam pengaturan dan pengendalian dengan jalan 
pengembangbiakkan manusia dan peralihan kemampuan mengelola dan 
menarik manfaat dari bumi dari generasi lalu ke generasi berikutnya, 
kemudian setelah ayat 40 menafikan adanya sekutu bagi-Nya secara mutlak, 
pembuktian berdasar satu argumentasi yang kukuh, maka kini argumentasi 
itu diperlua$ sehingga mencakup semua makhluk, yakni langit dan bumi 
(alam raya dengan segala isinya). Di sini Allah swt. membuktikan keesaan- 
Nya melalui kesinambungan ciptaan setelah yang diciptakan itu wujud 
secara faktual. Memang terjadinya sesuatu sehingga ia dapat wujud padahal 
sebelumnya ia tidak pernah wujud — sangat berbeda dengan kesinambungan 
wujudnya setelah ia wujud. Kesinambungan wujud itu memerlukan 
pemeliharaan wujud dari waktu ke waktu dan secara bersinambung. 
Kesinambungan yang demikian itu, di samping merupakan pewujudan, demi 
pewujudan juga merupakan pengaturan/ pengelolaan. Jika Anda mengamati 
secara cermat, Anda akan menemukan bahwa sistem yang berlaku di alam 
raya ini tidak lain kecuali pewujudan dan pemeliharaan wujud itu saja. 
Nah, Pencipta Yang mewujudkan itu adalah Allah swt. Jika demikian, Dialah 
sendiri Pencipta dan Pengatur langit dan bumi tanpa ada sekutu bagi-Nya. 
Demikian lebih kurang Thabathabi'i. 

Kata (sks ) yumsiku pada mulanya berarti memegang sesuatu dengan 
tangan sehingga yang dipegang itu tidak lepas atau berpencar. Ayat di atas 


Kelompok V ayat 41 Surah Fdthir (35) 





mengilustrasikan kemantapan berjalannya sistem alam raya di bawah kendali 
Allah swt., seperti halnya sesuatu yang dipegang sehingga tidak dapat lepas 
atau tercecer, kecuali bila yang memegang melepaskannya. 

Sistem pengaturan dan pemeliharaan langit dan bumi sangat jelas 
terlihat dalam gaya gravitasi yang terus berlaku sepanjang zaman. Dengan 
demikian, benda-benda langit itu tidak mengalami kerusakan dalam sistem 
keseimbangannya. Hanya Allah-lah yang dapat menciptakan sistem yang 
mahahebat itu. 

Kata (Y, 5) faz//4 dan (Wi) ) gdlatd terambil dari kata (Jiy) xdla yang 
dapat berarti lenyap dan binasa, atau dapat juga berarti berpindah dari satu 
tempat ke tempat yang lain. Kedua makna ini dapat merupakan makna 
ayat di atas. Allah memelihara alam raya melalu sistem yang ditetapkan- 
Nya sehingga tidak terjadi tabrakan antar planet-planet yang mengakibatkan 
kebinasaanya, dan dalam saat yang sama Dia juga mengatur perjalanannya 
sehingga tidak berpindah atau mengarah dan bergerak kecuali ke arah yang 
ditetapkan Allah. Allah berfirman: 

FONA LEA OEE EREE AAE 
‘Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat 
mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya” (QS. Yasin 
[36]: 40). Demikian salah satu contoh pengaturan Allah swt. sehingga 
matahari dan bulan tidak binasa dan tidak juga keluar dari garis edarnya. 

Firman-Nya: (11) 34) wa la'in gâlatâ/ seandainya keduanya lenyap, 
mengisyaratkan bahwa satu ketika alam raya akan lenyap atau bergerak 
tak menentu arahnya sehingga terjadi tabrakan. Itu terjadi menjelang Kiamat 
ketika Allah melepaskan “genggaman tangan-Nya” terhadap langit dan bumi 
sehingga masing-masing berjalan tanpa keteraturan. 

Kata (Wi » gdlatd walaupun berbentuk kata kerja masa lampau, tetapi 
maksudnya di sini adalah hampir akan segera lenyap. Ini karena tidak mungkin 
dalam keadaan lenyapnya Allah masih “memegang” keduanya. Penggunaan 
bentuk kata kerja masa lampau di sini, serupa dengan kalimat gad gamat 
ash-shaldh/ telah dilaksanakan shalat yang diserukan oleh seorang yang 
melalukan igdmat setelah azan. Ketika itu, shalat belum selesai dilaksanakan, 
tetapi segera akan dilaksanakan. 

Uraian tentang kuasa Allah memelihara langit dan bumi sehingga 
tidak lenyap dan hancur berantakan, setelah uraian tentang kemusyrikan, 
mengisyaratkan pula bahwa sebenarnya keyakinan syirik sangat tidak pada 


Surah Fdthir (35) Kelompok V ayat 42-43 





tempatnya dan bertentangan dengan sistem hidup yang berlaku. Syirik dapat 
mengakibatkan hancurnya alam raya, kalau saja bukan Allah yang 
memeliharanya. Allah berfirman menyangkut kepercayaan tentang adanya | 
anak bagi Allah bahwa: 


fa Jead ay A atg ih ohig oyatda 
“Hampir-bampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, serta gunung- 
gunung runtuh” (OS. Maryam [19]: 90). 

Kalau bukan karena santunan dan pengampunan Allah, pastilah Dia 
melepaskan genggamannya terhadap alam raya ini sehingga kesemuanya 
hancur binasa. Itulah yang diisyaratkan oleh penutup ayat di atas 
“Sesungguhnya Dia senantiasa Maha Penyantun lagi Maha Pengampun.” 

th 
AYAT 42-43 


oz 
a- OF 207 Sr abr 


AES -0 o 20o f 2 {a eros’ 2 o Pe £ La 
PI SAH Sa PSI pai st j3 ilusi Agar AWU aiig 
$ Pa PP of LIN Pa a ya a 
PA YEN SA ker Hadi VI ASI) La di step Lala 
as D go gk gg 6 Pa aean AA serh o’ Pn 
a a a a ra 
2 zZ 2 293 7 s0 te a “4 s 
! Gerb ja da a LA 
“Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sekuat-kuat sumpah, 
“sesungguhnya jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, niscaya mereka 
akan lebih mendapat petunjuk dari salah satu umat-umat (yang lain). Tatkala datang 
kepada mereka pemberi peringatan, maka ia tidak menambah mereka, kecuali 
kejauhan. Karena kesombongan di bumi dan karena makar yang jahat. Dan tidaklah 
menimpa makar jahat, kecuali perencananya. Maka apakah mereka tidak 
menantikan melainkan sunnah orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali engkau 
tidak akan mendapatkan bagi sunnah Allah satu pergantian pun dan sekali-kali 
engkau tidak (pula) akan mendapatkan bagi sunnah Allah sedikit penyimpangan 
pun.” 


Ayat ini adalah lanjutan uraian tentang sikap buruk kaum musyrikin, 
yang sebagian di antaranya baru saja diuraikan pada ayat yang lalu. Ayat di 
atas menyatakan bahwa: Dan di samping keburukan yang lalu, ada lagi 
keburukan yang lain, yakni mereka sebelum diutusanya Nabi Muhammad 


Kelompok V ayat 42-43 Surah Fdthir (35) 





saw. pernah bersumpah dengan nama Allah dengan sekuat-kuat sumpah bahwa 
sesungguhnya jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, niscaya mereka 
akan lebih mendapat petunjuk dari salah satu umat-umat yang lain. Tetapi ternyata 
mereka mengingkari sumpah itu, terbukti tatkala datang kepada mereka pemberi 
peringatan, maka ia yakni kedatangannya tidak menambah buat mereka, kecuali 
kejauhan dari kebenaran. Kejauhan itu disebabkan karena kesombongan mereka 
yang luar biasa di muka bumi dan karena makar yakni rencana busuk mereka 
yang jahat. Dan tidaklah menimpa akibat buruk makar yang jahat, kecuali 
perencananya sendiri. Maka jika demikian itu halnya apakah mereka tidak 
menantikan yakni tidak ada yang mereka nantikan melainkan jatuhnya sunnah 
Allah yang telah berlaku terhadap orang-orang yang terdahulu. Maka sekali- 
kali engkau — siapa pun engkau — tidak akan mendapatkan bagi sunnah Allah 
satu pergantian pun yakni siapa pun tidak akan mampu mengubah cara yang 
ditetapkan Allah memperlakukan umat manusia, dan sekali-kali engkau tidak 
pula akan mendapatkan bagi sunnah Allah itu sedikit penyimpangan pun yakni 
siapa pun tidak akan mampu mengalihkan hukum Allah dari arah yang 
telah ditentukannya. 

Sementara ulama berpendapat bahwa ayat ini menguraikan ucapan 
kaum musyrikin Mekah sebelum diutusnya Nabi Muhammad saw. Mereka 
mengetahui sikap orang Yahudi dan Nasrani yang mendustakan para nabi 
yang diutus AJah. Nah, kaum musyrikin Mekah itu berkomentar: “Demi 
Allah jika kami didatangi oleh Rasul, pasti kami akan bersikap lebih baik 
dari orang-orang Yahudi dan Nasrani itu.” Demikian lebih kurang tulis 
banyak ulama. 

Thahx Ibn “Asyar berpendapat bahwa ucapan kaum musyrikin Mekah 
ini lahir ketika sebagian orang Yahudi atau Nasrani yang menemui mereka 
di Mekah, atau dalam perjalanan mereka ke Madinah atau Syam — mengajak 
kaum musyrikin Mekah itu memeluk agama Yahudi atau Nasrani serta 
menunjukkan keburukan syirik. Kaum musyrikin segan kepada orang 
Yahudi dan Nasrani, sebab di samping mereka adalah Abil al-Kitab juga 
mereka pandai membaca dan menulis. Untuk itu kaum musyrikin Mekah 
menampik ajakan Ahl al-Kitab tersebut dengan berkata: “Rasul yang di 
utus kepada kalian, tidak diutus kepada kami orang Arab. Kami bersumpah, 
sesungguhnya jika datang kepada kami seorang pemberi peringatan — seperti 
halnya yang datang kepada kamu — niscaya kami akan lebih mendapat 
petunjuk dan taat daripada kamu semua.” Ini menurut Ibn “Asyir sejalan 
dengan firman Allah tentang kaum musyrikin itu yakni yang menyatakan: 


i. 


Surah Fåthir (35) Kelompok V ayat 42-43 





ea K oesi i JA 
‘Sesungguhnya jikalau kitab itu diturunkan kepada kami, tentulah kami lebih 
mendapat petunjuk dari mereka” (QS. al-An‘âm [6]: 157). Thâhir Ibn “Asyar 
lebih jauh mengatakan bahwa agaknya yang mengajak mereka itu adalah 
orang-orang Nasrani, karena agama Nasrani adalah agama dakwah, berbeda 
dengan agama Yahudi, walaupun orang-orang Yahudi dapat menerima siapa 
yang hendak memeluk agama mereka sebagaimana halnya orang-orang 
Yahudi Yaman. 

Kata (4g) jahd bermakna kemampuan, daya atau kesulitan dan kepayahan 
yakni mereka bersumpah sekuat kemampuan tenaga dan pikiran mereka 
sehingga menimbulkan kepayahan dan dengan jalan menampilkan berbagai 
ucapan dan cara untuk rffeyakinkan mitra bicaranya. 

Ucapan kaum musyrikin menunjuk nabi yang mereka nantikan dengan 
kata (wi ) nadgir, agaknya disebabkan karena ketika itu kebanyakan 
ajakan kepada agama sering kali disertai dengan janji-janji yang menakutkan. 

Kalimat ( AYI Seet) ihdd al-umam)| dari salah satu umat-umat 
diperselisihkan maknanya oleh para mufassir. Ibn “Asyar memahaminya 
sebagai upaya dari kaum musyrikin untuk tidak secara terang-terangan 
menyebut nama umat/penganut agama yang mereka anggap akan ungguli 
bila mereka didatangi oleh »adgfr. Itu karena keseganan mereka menghadapi 
umat Yahudi dan Nasrani atau siapa pun. Bisa juga — redaksi itu sengaja 
dipilih oleh al-Qur'an — untuk menghindari penyebutan sesuatu yang tidak 
pada tempatnya disebutkan. Al-Qur'an — tulisnya — sering kali tidak 
menyebut hal-hal yang tidak penting. Yang terpenting untuk disebut di sini 
adalah sumpah kaum musyrikin itu atas nama Allah, bahwa mereka akan 
menyambut dan mendahului siapa pun bila utusan Allah datang. Atau — 
tulis Ibn “Asyir mengemukakan kemungkinan lain: Al-Gur'in memilih 
redaksi itu, karena kaum musyrikin ada yang bermaksud mengatakan: “Jika 
pemberi peringatan itu datang kepada kami, maka kami akan lebih 
mendapat petunjuk daripada umat Yahudi.” Yang lain berkata: “Daripada 
umat Nasrani” dan yang ketiga berkata: “Daripada kelompok Shabi'ah 
(Penyembah bintang).” Nah, untuk menampung ucapan semua pihak di 
atas, ayat ini memilih bentuk jamak bagi kata umat yaitu umam. Demikian 
Ibn “Asyir. 

Pakar tafsir az-Zamakhsyari memahami kata :)dd al-umam dalam arti 
umat yang paling utama. Sehingga ucapan kaum musyrikin di atas, ia pahami 


LA 
ha, N 
Dod 


Kelompok V ayat 42-43 Surah Fdthir (35) 





dalam arti: “Jika pemberi peringatan itu datang kepada kami, maka kami 
pasti akan lebih mendapat petunjuk dibandingkan dengan umat lain yang 
paling utama sekalipun.” 

Thabathaba'1 memahami penggalan ayat di atas dalam arti jika 
pemberi peringatan itu datang kepada kami, maka kami pasti akan lebih 
mendapat petunjuk dibandingkan dengan umat lain yang pernah didatangi 
oleh pemberi peringatan, seperti umat Yahudi dan Nasrani. Ayat ini 
menurutnya tidak berkata “Akan lebih mendapat petunjuk dibanding 
mereka”, karena kaum musyrikin itu terlebih dahulu ingin menegaskan 
bahwa mereka adalah umat yang belum pernah didatangi seorang pemberi 
peringatan. Lalu apabila mereka pada satu ketika didatangi oleh pemberi 
peringatan, maka ketika itu baru mereka sama dengan umat-umat yang 
lan itu. Selanjutnya mereka “ikan menyambut dan mempercayai pemberi 
peringatan itu sehingga dengan demikian mereka menjadi lebih banyak 
mendapat petunjuk dibandingkan dengan umat-umat yang didatangi oleh 
pemberi peringatan dan yang telah menerima peringatan itu sebelum mereka. 
Demikian lebih kurang Thabathaba'i. 

Huruf (—) sin dan (5) 14 pada kata (1 4Xuul) istikbdran mengandung 
makna hiperbola yakni keangkuhan yang sangat besar. 

Kata (Ss) makr dalam bahasa al-Quran berarti mengalihkan pihak 
lain dari apa yaye dikehendaki dengan cara tersembunyil tipu daya. Kata ini pada 
mulanya digunakan untuk menggambarkan keadaan sekian banyak daun 
dari satu pohon yang lebat yang saling berhubungan satu dengan lain, 
sehingga tidak diketahui pada dahan mana daun itu bergantung. Dari sini 
kata makar digunakan untuk sesuatu yang tidak jelas. Siapa yang melakukan 
makar, maka dia telah melakukan satu kegiatan yang tidak jelas hakikatnya 
bagi yang dilakukan terhadapnya makar itu. Makar, ada dua macam, ada 
yang bertujuan baik dan ada yang buruk. Makar yang baik, yang 
mengakibatkan kebaikan, dan sebaliknya adalah yang buruk. Ayat di atas 
menegaskan bahwa makar yang dimaksud adalah al-makr as-sayyi'/ makar 
yang buruk. 

Kata (3) yabigu berarti menimpa atau meliputi. Penggalan ayat ini 
telah menjadi semacam peribahasa, yang maksudnya serupa dengan 
ungkapan “Siapa yang menggali lubang untuk menjerumuskan orang lain, 
dia sendiri yang akan terjerumus ke dalamnya. Ini bukanlah janji tentang 
tdak akan mempan makar buruk terhadap orang lain. Tetapi maksudnya 
makar itu, tidak akan bersinambung pengaruh buruknya terhadap orang 


Surah Tathir (35) Kelompok V ayat 42-43 





lain, tetapi justru terhadap yang melakukannya. Yang melakukannya akan 
ditimpa akibat buruk upayanya itu, kalau bukan di dunia ini, maka di akhirat 
kelak. i 

Istilah (di kw ) sunnatulldh, dari segi bahasa terdiri dari kata sunnah 
dan Alldh. Kata (35x) sunnah antara lain berati kebiasaan. Sunnatullah adalah 
kebiasaan-kebiasaan Allah dalam memperlakukan masyarakat. Dalam al- 
Our'an, kata sunnatullah dan yang semakna dengannya seperti sunnatund/ 
sunnatul awwalin, terulang sebanyak tiga belas kali. Kesemuanya berbicara 
dalam konteks kemasyarakatan. Perlu diingat bahwa apa yang dinamai 
hukum-hukum alam pun adalah kebiasaan-kebiasaan yang dialami manusia, 
dan dari ikhtisar pukul rata statistik tentang kebiasaan-kebiasaan itu, para 
pakar merumuskan hukum-hukum alam. Karena itu pula sehingga 
kebiasaan-kebiasaan yani diperlakukan Allah terhadap masyarakat dan yang 
dinamai-Nya sunnatulldhh dapat juga kita dinamai hukum-hukum 
kemasyarakatan atau ketetapan-ketetapan Allah terhadap situasi 
masyarakat. 

Firman-Nya: (Wdy äh iad aË z) falan tajida lisunnati Allâhi tabdélan/ 
maka sekali-kali engkau tidak akan mendapatkan bagi sunnah Allah satu pergantian 
pun berarti — seperti penulis kemukakan di atas — siapa pun tidak akan 
mampu mengubah cara yang ditetapkan Allah memperlakukan umat 
manusia. Kalau kita membandingkannya dengan hukum alam, maka Anda 
tidak mungkin menjadikan beku, air yang sedang dididihkan sehingga 
mencapai 100" celcius, dan tidak mungkin pula mencaitkannya saat ia telah 
` mencapai nol derajat celcius. Untuk mencairkan atau membekukan air, 
Anda harus berusaha mengubah temperaturnya sesuai dengan ketentuan 
hukum Allah yang berlaku terhadap air. Dalam hukum-hukum 
kemasyarakatan pun hal serupa terjadi. Anda tidak mungkin menjadikan 
masyarakat yang saling bermusuhan atau yang malas — tidak mungkin 
menjadikannya meraih sukses atau kesejahteraan hidup. Sebaliknya, siapa 
pun yang mengikuti hukum-hukum Tuhan menyangkut syarat-syarat meraih 
sukses pasti akan meraihnya. 

Firman-Nya: ( W yë ahi JS AZ Jp) walan tajida lisunnati Allahi tabutlan/ 
dan sekali-kali engkau tidak pula akan menemui bagi sunnah Allah penyimpangan 
yakni siapa pun dari makhluk ini, tidak akan mampu mengalihkan hukum 
Allah dari arah yang telah ditentukannya. Bagi yang mendinginkan air hingga 
mencapai nol derajat Celsius tidak mungkin dapat menjadikan air yang lain 
menjadi beku. Bagi yang bekerja keras, tidak mungkin sukses usahanya 


Kelompok V ayat 44 Surah Fdthir (35) 





diraih oleh orang yang malas. Itu adalah sunnah Allah atau kebiasaan- 
kebiasaan yang diberlakukan-Nya terhadap apa, siapa dan kapan pun. 
Karena ja adalah sunnah yang tidak menyimpang dari arah yang ditetapkan. 

Ada juga ulama yang memahami pergantian sunnatullah dalam arti siksa 
Allah tidak akan diganti dengan siksa lain, sedang penyimpangan sunnatullah 
mereka pahami dalam arti bencana yang mestinya menimpa seseorang 
(kaum), tidak dapat dialihkan kepada seseorang (kaum yang lain). 


AYAT 44 
Sa AS Ke Sa sed Tae 0 UK AI AI lama il 
BSK) PIA Yg SI Gd sg La Td AI SS Gg E ega 

KEP Ipad CE 


“Dan apakah mereka tidak berjalan di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan 
orang-orang yang sebelum mereka, padahal mereka lebih kukuh dari mereka 
kekuatannya? Dan tiada sesuatu pun yang melemahkan Allah baik di langit maupun 
di bumi. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.” 


Setelah Ayat yang lalu menegaskan kepastian berlakunya sunnatullah, 
antara lain berupa jatuhnya sanksi terhadap yang durhaka, kini ayat di atas 
bagaikan menyatakan: Apakah mereka tidak mendengar berita yang dialami 
oleh umat-umat terdahulu dan apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, 
lalu melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kesudahan buruk yang 
dialami oleh orang-orang yang sebelum mereka, padahal mereka yakni orang- 
orang terdahulu itu Æbih kukuh dari mereka kaum musyrikin Mekah itu 
kekuatan fisik, keuletan dan kerapian makar-nya? Namun demikian mereka 
tidak dapat menghindar dari siksa Allah. Kalaupun kamu — wahai para 
pendurhaka — merasa diri lebih kuat dari mereka, maka kekuatan kamu itu 
tidak ada artinya. Karena Allah Maha Kuasa atas segala “yang kuasa” dan 
tiada sesuatu pun yang mampu berkehendak melemahkan Allah baik di langit 
maupun di bumi apalagi yang kuasa melemahkan-Nya. Sesungguhnya Dia 
senantiasa Maha Mengetahui rencana apapun dari makhluk-Nya lagi Maha 
Kuasa membatalkan apapun yang tidak disetujui-Nya, serta Maha Kuasa 
pula mewujudkan apa yang dikehendaki-Nya. 


Surah FGthir (35) Kelompok V ayat 45 





- 


AYAT 45 
KAP LI) ipa angah de Dj Ui S Ga AN LAGI 
KEP SE Si sr 15 alan dr dl 


“Dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan usaha mereka, niscaya 
Dia tidak akan meninggalkan di atasnya suatu makhluk melata pun, tetapi Dia 
menangguhkan mereka sampai waktu tertentu, maka apabila datang ajal mereka, 
maka sesungguhnya Allah senantiasa terbadap bamba-hamba-Nya Maha Melihat.” 


Kaum musyrikin sering kali meminta disegerakan jatuhnya ancaman 
jika mereka mendengas ancaman. Dari sini — setelah ayat yang lalu 
mengisyaratkan ancaman siksa — ayat di atas langsung menyatakan: Kalau 
sekiranya Allah menyegerakan jatuhnya sanksi terhadap yang durhaka, maka 
pastilah kebinasaan akan menimpa kamu, dan kalau sekiranya Allah menyiksa 
manusia di dunia ini disebabkan usaha mereka yang haram niscaya Dia tidak 
akan meninggalkan di atasnya yakni di permukaan bumi suatu makhluk melata 
pun, yakni manusia, dan binatang, tetapi Dia menangguhkan yakni jatuhnya 
sanksi terhadap mereka yang dinilai-Nya melanggar, sampai waktu tertentu, 
maka apabila datang ajal yakni batas waktu yang ditentukan buat mereka itu, 
Allah akar menjatuhkan siksa secara adil dan teliti, maka sesungguhnya Al- 
lah senantiasa terhadap hamba-hamba-Nya Maha Melihat. 

Dapat juga dikatakan bahwa setelah ayat yang lalu mengancam para 
pelaku makar sambil menyatakan bahwa tidak ada yang dapat mengalahkan 
kehendak Allah, maka timbul pertanyaan: “Jika demikian, mengapa yang 
durhaka tidak disiksa saja? Apa yang menghalangi Allah menjatuhkan siksa- 
Nya kepada mereka?” Nah, ayat di atas menjawabnya. 

Ayat di atas menggunakan kata ( ....S ) kasaba yang berarti amal 
perbuatan manusia yang dilakukannya secara sadar — baik atau buruk. Banyak 
ulama membatasi kata (w= ) kasaba pada ayat ini dalam arti kedurhakaan 
manusia. Ini dikuatkan oleh firman-Nya: 


jawa Ji d g Sy ai ia gE Sy G kada at AN dag F3 
‘Kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan kegalimannya, niscaya Dia 
tidak akan meninggalkan di atasnya suatu makhluk melata pun, tetapi Allah 


menangguhkan mereka sampai waktu tertentu” (QS. an-Nahl [16]: 61). Ayat an- 
Nakl ini menggunakan kata ghuim karena uraian sebelumnya adalah tentang 


Kelompok V ayat 45 Surah Fåthir (35) 





kezaliman mereka menanam hidup-hidup anak-anak perempuan mereka. 

Al-Bigai memahami kata kasaba dalam arti amal manusia secara " 
mutlak. Allah menjatuhkan sanksi atas semua mereka karena pasti semua 
memiliki kekurangan dan ketidakwajaran perlakuan terhadap Allah yang 
selama ini mencurahkan nikmat atas mereka. Tidak seorang manusia pun 
luput dari dosa, sehingga kalau Allah tidak mengampuni dan tidak 
menangguhkan sanksi pastilah semua akan binasa. 

Kata ( ila) dêbbah dari segi bahasa berarti semua binatang yang 
memiliki nyawa, berakal atau tidak berakal, lelaki/ jantan atau perempuan/ 
betina. “Ia terambil dari kata ( Os) dabba yang berarti berjalan perlahan. 
Namun, kata ddbbah biasanya digunakan menunjuk binatang berkaki empat. 
Sementara ulama memahaminya pada ayat ini dalam arti manusia, baik besar 
maupun kecil, lelaki atau perempuan. Ada juga yang memahaminya dalam 
arti semua binatang, karena binatang diciptakan untuk manusia. Tentu saja 
ada yang bertanya, mengapa semua harus dibinasakan? Jawabannya adalah 
karena semua terkena dampak buruk kedurhakaan dan sikap tidak wajar 
kepada Allah. Selanjutnya jika ada yang bertanya: “Bagaimana dengan 
hamba-hamba Allah yang taat?” Jawabannya adalah penutup ayat di atas 
“Sesungguhnya Allah senantiasa terhadap hamba-hamba-Nya Maha Melihat.” Dia 
tidak akan menyia-nyiakan amal baik mereka. 

AyAt-ayat di atas menguraikan betapa Allah swt. mencipta, mengatur 
dan melenyapkan makhluk hidup atau tak bernyawa dan ini membuktikan 
kuasa-Nya. Itu semua dilakukan atas kehendak-Nya dan karena itu segala 
pujian hanya tertuju kepada-Nya dan begitulah akhir surah ini bertemu 
dengan awalnya yang menyatakan pujian kepada Allah swt. Demikian Wa 
Allah A'lam. 


Surah Ydsin 


Surah ini terdiri dari 83 ayat, 
termasuk golongan surah-surah Makkiyyah. 
Surah ini dinamakan YASIN 
karena diambil dari ayat pertama. 





SURAH YASIN 


urah Yasin adalah salah satu surah yang keseluruhan ayat- 
FS ayatnya turun di Mekah sebelum Nabi Muhammad saw. 

berhijrah. Sementara ulama berpendapat bahwa ayat ke 12 turun 
di Madinah, berkaitan dengan keinginan Bani Salamah meninggalkan lokasi 
tempat tinggal mereka menuju lokasi Masjid Nabawi, seperti akan penulis 
uraikan pada tempatnya nanti. Riwayat ini walaupun dinilai shapib, namun 
itu tidak berarti bahwa ayat tersebut turun di Madinah. Nabi saw. hanya 
menyampaikan kepada mereka kandungan ayat tersebut, dan riwayat itu 
tidak menyebut bahwa ayat ini turun pada saat itu. 

Surah ini di namai surah Yasin karena kedua huruf alfabet Arab ( & ) 
Ya' dan (& ) Sin memulai ayat-ayatnya. Nama ini telah dikenal sejak masa 
Rasul saw. Beliau bersabda: Igra# 'ald mautakum Yasin/bacakanlah surah 
Yasin bagi mautakum (HR. an-Nasa'i melalui Ma'gil Ibn Yasar, dan 
diriwayatkan juga oleh Ibn Majah dan lain-lainnya). Kata mautdkum 
dipahami oleh banyak ulama dalam arti orang yang sedang akan mati. Ada 
juga yang memahaminya dalam arti yang telah mati/ wafat. 

Ia dikenal juga dengan nama Qalbu al-Our'an/ Jantung al-Our'an). 
Penamaan ini berdasar satu hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, tetapi 
dinilainya gharib bahkan banyak ulama menilainya dhaff. Menurut Imim 
Ghazali, penamaan itu disebabkan karena surah Yasin menekankan 
urajannya tentang hari Kebangkitan, sedang keimanan baru dinilai benar, 


501 


Surah Yasin (36) 


« 








again, ae 


Kelompok I ayat 1-4 Surah Yasin (36) Cg 


huruf dirangkai oleh sementara ulama, antara lain dengan kalimat: 
(a Hu £ S ye) nash karimun gathi'un lahu sirrun) teks mulia yang bersifat 
pasti dan memiliki rahasia. Dengan demikian, empat belas yang terpilih itu 
adalah seperdua dari huruf-huruf hijd'iyyah. 

Berbeda-beda pendapat ulama tentang maknanya, antara lain ia 
dipahami sebagai tantangan kepada mereka yang meragukan kebenaran 
wahyu Ilahi yang diterima oleh Nabi Muhammad saw. itu. Seakan-akan 
Allah swt. berfirman bahwa kata dan kalimat-kalimat yang kalian gunakan 
sehari-hari dalam percakapan kalian adalah kata dan kalimat yang terdiri 
dari huruf-huruf semacam Y4, Sir, dan sebagainya, tetapi kendati demikian, 
kalian tidak dapat menyusun seindah, seteliti dan sebenar kandungan al- 
Qur'an yang disampaikan olgh Rasul Kami Muhammad saw. Ada juga yang 
memahami kata YG, Sin sebagai nama Nabi Muhammad saw. Menurut Ibn 
“Asyir agaknya mereka merujuk ke ayat yang menyatakan “Salamun 'ald 
Al Yasin (OS. ash-Shaffat (37): 130) yang mereka pahami dalam arti “Salam 
sejahtera tercurah kepada keluarga Nabi Muhammad saw,” Pendapat ini 
tidak benar, bukan saja karena konteks uraian tidak berkaitan dengan Nabi 
Muhammad saw., tetapi juga seandainya yang dimaksud adalah nama lalu 
nama itu yang dipanggil, tentulah ia akan di baca Yå Yåsinu dengan dhommah 
(bunyi “u”) pada huruf #41 bukannya sx&#n. Mayoritas ulama memahami 
ayat tersebut merupakan doa untuk keluarga Nabi Ilyas. Ada lagi yang 
memahami kata Y4, Sir sebagai salah satu nama Allah. Sementara ulama 
yang memahaminya demikian, tidak senang bila ada seseorang dinamai 
Yasin. Dalam satu riwayat Imam Malik berpendapat demikian, sebagaimana 
dikutip oleh Ibn al-'Arabi. Ini tentu saja lahir dati kehati-hatian beliau, 
namun demikian, pendapat tersebut tidak populer, karena itu sekian banyak 
ulama yang bernama Yasin. 

Untuk jelasnya persoalan huruf-huruf yang menjadi pembuka surah- 
surah al-Our'an (fawitih as-suwar), rujuklah antara lain ke awal surah al- 
Bagarah dan Al Imran! 

Setelah memaparkan tantangan tersebut, Allah bersumpah demi al- 
Ouran yang disifatinya dengan kata pakim/ penuh hikmah. Penyifatan tersebut 
mengisyaratkan bahwa al-Our'an mengandung hikmah yang dapat mengantar 
manusia kepada kemaslahatan duniawi dan ukhrawi serta menghindarkannya 
dari segala petaka, karena itulah makna hikmah. Di sisi lain, pakim/ bijaksana 
adalah sifat makhluk hidup, berakal, serta memiliki kehendak. Walau 
penyifatan tersebut bagi al-Qur'an merupakan metafora, tetapi ia 


Surah Yasin (36) Kelompok I ayat 1-4 





mengesankan bahwa kitab suci al-Qur'an memiliki “ruh”, dan memang 
Allah juga menyatakan bahwa: 


Wil ia Wa) AJ Ani GG 


“Demikianlah Kami telah menurunkan kepadamu “Ruh” dari sisi Kami, yakni 
al-Ouran” (OS. asy-Syura (42): 52). Al-Ouran akan dekat kepada Anda 
dan Anda pun akan merasakan kedekatan itu, jika Anda memiliki ruh yang 
bersih. Ia akan membuka hati dan rahasia-rahasianya, jika Anda bersedia 
membuka hati Anda kepadanya. 

Ayat di atas menggunakan kata al-Qur'an sebagai sumpah untuk 
menekankan bahwa Nabi Muhammad saw. adalah seorang Rasul. Sekian 
banyak hal yang ditekankan Allah dengan bersumpah, misalnya tentang 
kedatangan Kiamat, sit manusia secara umum, dan lain-lain, namun tidak 
seorang pun secara pribadi yang dikukuhkan pemberitaannya oleh al-Yur'an 
dengan sumpah, kecuali Nabi Muhammad saw. 

Kata (de) shirdth atau jalan lebar, telah penulis jelaskan secara 
panjang lebar ketika menafsirkan ayat 6 surah al-Fatihah. Di sana antara 
lain penulis kemukakan bahwa kata (Jet 0) shirdth terambil dari kata (& w) 
saratha, yang bermakna menelan. Jalan yang lebar dinamai sirdth karena ia 
sedemikian lebarnya sehingga ia bagaikan menelan si pejalan. Kata itu 
ditemukan dalam al-Gur'an sebanyak 45 kali. Kesemuanya dalam bentuk 
tunggal, berbeda dengan kata sabi/ yang juga sering kali diterjemahkan 
dengan jalan. 

Penggunaan di atas, menunjukkan bahwa shirdth hanya satu, dan 
selalu bersifat benar dan hag, berbeda dengan sab!/ yang bisa benar bisa 
salah, bisa merupakan jalan orang-orang bertakwa, bisa juga jalan orang- 
orang durhaka. 

Shirdth yang luas ini adalah yang (eka) mustagim/ lurus. Kata ini 
terambil dari kata (ask - 68 ) gdma-yagimu yang arti asalnya adalah 
mengandalkan kekuatan betis dan atau memegangnya secara teguh sampai yang 
bersangkutan dapat berdiri tegak lurus. Dengan demikian, jalan itu di samping 
lebar dan luas, ia juga lurus, karena kalau jalan hanya lebar dan luas tetapi 
berliku-liku, maka sungguh panjang jalan yang harus ditempuh guna 
mencapai tujuan. Shirdth al-Mustagim adalah jalan luas, lebar dan yang 
terdekat menuju tujuan. Jalan luas lagi lurus itu adalah segala jalan yang 
dapat mengantar kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. 


Kelompok I ayat 5-6 Surah Yasin (36) 





AYAT 5-6 
KUP Dj Ah BU YAN LUPA KOP PI jajal Jai 


“Yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Pengasih. Agar engkau 
memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi 
peringatan, karena itu mereka lalai.” 


Setelah bersumpah dengan menyebut Qur'an suci tentang kerasulan 
Nabi Muhammad saw., ayat di atas kembali berbicara tentang al-Qur'an 
dengan memujinya. Allah berfirman: Bahwa al-Qur'an yang terpuji itu adalah 
wahyu yang diturunkan olah Yang Maha Perkasa lagi Maha Pengasih terhadap 
para hamba-Nya. Wahyu-wahyu al-Qur'an itu diturunkan-Nya agar engkau 
wahai Rasul saw. memberi peringatan untuk engkau sampaikan pertama kali 
kepada kaum yakni masyarakat Mekah/ Arab yang bapak-bapak mereka yakni 
nenek moyang terdekat mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka 
lalai. 

Firman-Nya: ( pæ juts iuu $ ) gauman md undzira Ab'uhum)/ kaum 
yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, adalah leluhur 
masyarakat pada masa fatrah yaitu masa antara Nabi “Isa as. dan Nabi 
Muhammad saw. Bukannya pada masa sebelum itu, karena masyarakat 
Mekah telah pernah di datangi oleh Nabi Isma] as. yang besar dan hidup 
'di Mekah dan merupakan leluhur bangsa Arab. Bahkan dengan 
memahaminya seperti di atas, kita dapat berkata bahwa ayat ini tidak hanya 
berbicara tentang masyarakat Arab yang hidup di Mekah ketika itu, tetapi 
seluruh masyarakat umat manusia. Karena semua masyarakat manusia 
ketika itu membutuhkan kedatangan seorang pembimbing/ nabi, dan telah 
berlalu bagi semua — termasuk orang Yahudi dan siapa pun — masa yang 
begitu panjang, di mana mereka dan leluhur mereka tidak dikunjungi oleh 
seorang nabi. Jarak antara Nabi Muhammad saw. dan Nabi “Isa as. sekitar 
lima ratus tahun. 

Kata (#31) al-'agfg terambil dari akar kata yang terdiri dari dua 
huruf, yaitu ( =>) arn dan ( ) ) gai. Maknanya berkisar pada kekukuhan dan 
kemantapan. Dari sini kemudian lahit makna-makna baru sesuai dengan 
konteks serta bentuk mudhdri-nya (kata kerja masa kini/datang). Jika 
bentuknya (“e ) ya uzgu maka ini berarti mengalahkan, jika (je ) ya'izgu 
maka maknanya sangat jarang, atau sedikit bahkan tidak ada samanya, dan jika 






3 KNA Surah Yasin (36) Kelompok | ayat 7-9 
23 pok I aya 
S | 


(ja) ya asu maka ia berarti menguatkan Sehingga tidak dapat dibendung atau 
diraih. Ketiga makna tersebut dapat menyifati Allah swt. Yang Maha Kuasa 
itu “1gfg karena Dia Maha Mengalahkan siapa pun yang berusaha melawan- 
Nya, dan tidak terkalahkan oleh siapa pun. Dia juga yang tidak ada sama- 
Nya, serta tidak pula dapat dibendung kekuatan-Nya, atau diraih 
kedudukan-Nya, Dia begitu tinggi sehingga tidak dapat disentuh oleh 
keburukan dan kehinaan. Dari sini kata a/-“44g biasa juga diartikan dengan 
Yang Maha Mulia. 

Penegasan bahwa a/-Our'in diturunkan oleh al--Azig/ Yang Maha 
Perkasa mengisyaratkan bahwa kehendak Allah menyangkut Nabi dan 
risalahnya, pasti akan terlaksana. Yang Maha Perkasa itu tidak dapat 
dihalangi oleh siapa puri tidak juga disentuh kerugian dengan penolakan 
para pembangkang. Di samping itu Dia Maha Pengasih, karena itu Dia 
mengutus Nabi Muhammad saw. kepada umat manusia dan Dia akan 
mencurahkan rahmat-Nya bagi yang mengikuti beliau. 


AYAT 7-9 


VE Ed UU AI ea Ia ui ap ai 


AA Laa a pt oa oa g EA D D paia agd OGYI II Le 

EAP Dynan Y ad ANA Nk 
“Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan terhadap kebanyakan mereka, maka 
mereka tidak akan beriman. Sesungguhnya Kami telah menjadikan di leher mereka 
belenggu-belenggu, lalu ia ke dagu, sehingga mereka tertengadah. Dan Kami 
mengadakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding dan Kami 
menutupi mereka sebingga mereka tidak dapat melihat.” 


Ayat yang lalu berbicara tentang kelengahan anggota masyarakat 
Mekah yang ditemui Nabi Muhammad saw. pertama kali. Kelengahan adalah 
penyakit hati yang paling parah, yang menjadikan hati tidak berfungsi. Hati 
yang demikian harus selalu diberi peringatan, tetapi sayang, sebagian dari 
mereka berkeras menolak peringatan yang engkau sampaikan wahai Nabi 
Muhammad. Tetapi ketahuilah bahwa sejak dahulu, Allah telah mengetahui 
bahwa banyak di antara mereka yang tidak akan beriman sehingga Kami 
bersumpah bahwa: Sesungguhnya telah menjadi wajar dan pasti berlaku 


a 


Kelompok I ayat 7-9 Surah Yasin (36) 





perkataan yaitu pengetahuan atau ketentuan Allah atau siksa-Nya terhadap 
kebanyakan mereka, maka mereka tidak akan beriman dan selalu menolak 
peringatan yang disampaikan kepada mereka. 

Allah kemudian menggambarkan keadaan mereka yang tidak akan 
beriman itu dengan berfirman: Sesungguhnya Kami telah menjadikan keadaan 
mercka yang bersikeras mempertahankan kekufuran bagaikan keadaan 
seseorang yang di leher mereka terpasang belenggu-belengeu lalu ia yakni 
belenggu-belenggu itu diikat ke dagu mereka masing-masing, sehingga 
akibatnya mereka tertengadah ke atas dan menjadikannya tidak dapat 
menunduk dan tidak bebas bergerak, atau menoleh ke kiri dan ke kanan. 
Dan Kami juga — karena keengganan mereka memperhatikan ayat-ayat Kami 
— bagaikan mengadakan di,badapan mereka dinding penghalang dan di belakang 
mereka dinding pula, dan Kami menutupi mata mereka sehingga kalaupun dinding 
itu tidak ada, mereka tetap tidak dapat melihat dan tidak juga dapat melangkah 
menembus dinding pemisah itu. 

Kata (Jd!) al-ganl/ perkataan pada firman-Nya: (JW! Gx) bagga al- 
gaul) telah pasti berlaku perkataan, dipahami oleh banyak ulama dalam arti 
telah menjadi pasti apa yang tercatat dalam pengetahuan Allah bahwa 
mereka tidak akan beriman, dan dalam kenyataannya mereka memang tidak 
beriman. Ibn “Asytir yang menjelaskan bahwa Allah swt. telah mengetahui 
bahwa kebanyakan mereka tidak akan beriman disebabkan karena apa yang 
telah menjadi bawaan akal dan jiwa mereka yang selalu menjauhi kebenaran 
. sehingga Allah menetapkan dalam ilmu-Nya dan menulisnya bahwa mereka 
tidak beriman. 

Thabathaba'i memahami kata a/-gau/ dalam arti ketetapan Allah yang 
ditegaskan oleh QS. Shad (38): 84-85 yaitu bahwa: 

Gank ia Wi iyang Wa ng AAS Ji dig Gali Jé 
Allah berfirman: “Maka yang benar (adalah sumpah-Ku) dan hanya kebenaran 
itulah yang Ku-katakan. Sesungguhnya Aku pasti akan memenuhi neraka Jahannam 
dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka 
kesemuanya.” Ulama ini lebih jauh menulis bahwa yang dimaksud ayat ini 
dengan “mengikuti iblis” adalah menaati iblis dalam bisikan dan rayuannya, 
sehingga akhirnya, rayuan itu mantap dalam jiwa siapa yang mengikutinya 
tadi, sebagaimana diisyaratkan oleh jawaban Allah kepada iblis: 


ag Gya a Otak a SU Ona ake òt 


Surah Yasin (36) Kelompok I ayat 7-9 





“Sesungguhnya hamba-hamba-Ku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka, 
kecuali orang-orang yang mengkutmu, yaitu orang-orang yang sesat” (OS. al-Hjjr" 
(15): 42). Apa yang terjadi itu diakibatkan oleh pelampauan batas, 
kesewenangan dan keangkuhan menerima kebenaran, sebagaimana 
diisyaratkan oleh OS. ash-Shaffat (37): 31-32 dan az-Zumar (39): 72, sedang 
hal-hal tersebut lahir akibat ketekunan meraih dan memperebutkan 
kenikmatan duniawi sambil berpaling sama sekali dari kehidupan ukhrawi 
dan mantapnya hal tersebut dalam jiwa manusia, sesuai dengan firman- 
Nya: 


EL LNG pi AN ga ab lah Vo an 
ab igih di RAS eag Y ab ohy a BPI AE KAD Ladi pin 
ae a 


‘Tetapi orang yang melapangkan dada dengan kekafiran, maka atas mereka 
kemurkaan dari Allah dan bagi mereka azab yang besar. Yang demikian itu 
disebabkan karena mereka sangat mencintai kehidupan di dunia, di atas akhirat, 
dan Allah tidak memberi petunjuk buat kaum yang kafir. Mereka itulah orang- 
orang yang Allah telah mengunci mati hati mereka dan pendengaran mereka serta 
penglihatan mereka, dan mereka itulah orang-orang lalai” (9S. an-Nahl (161: 106- 
108). Jika keadaan seseorang telah seperti yang dilukiskan ini, maka ketika 
itu Allah mengunci mati hatinya dan akibatnya tidak ada lagi jalan yang 

. dapat mengantarnya untuk beriman, sebagaimana firman-Nya dalam OS. 
Yunus (10J: 96 


oga 3 LS gile eat ad A) 


“Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Tuhanmu, 
tidaklah akan beriman.” Dengan demikian, tidaklah tepat jika ayat ini 
dipahami dalam arti karena Allah telah menetapkan keharusan jatuhnya 
siksa atas mereka, maka Allah menjadikan mereka itu tidak beriman. 
Demikian lebih kurang Thabathabai. 

Kata (0 pesie) mugmahiin terambil dari kata ( g ) gamaha yang pada 
mulanya berarti mengambil sesuatu dengan telapak tangan lalu menelannya. Kata 
mugmah biasa digunakan melukiskan unta yang haus namun tidak dapat 
minum. Kata yang digunakan ayat ini melukiskan keadaan seseorang yang 
akan menelan sesuatu. Ia mengangkat kepala sambil menutup mata, dan 
dengan pandangan lesu serta takut ia berusaha menelan sesuatu tetapi tidak 


Kelompok 1 ayat 7-9 Surah Yasin (36) 





mampu. Al-Bigai menyatakan bahwa ini adalah perumpamaan tentang 
keangkuhan si pendurhaka yang mengangkat kepalanya karena angkuh 
sambil melihat kepada sang da'i yang mengajaknya kepada kebaikan. Karena 
keangkuhannya itu, sehingga seandainya ia dapat tidak menginjakkan kaki 
di tanah dan berada di udara, maka pasti demikianlah yang dilakukannya. 
Atau ini mengisyaratkan keadaan para pendurhaka itu yang pada hakikatnya 
sangat membutuhkan air, tetapi air yang telah tersedia di hadapannya tak 
dapat ia minum karena satu sebab yang tidak diketahui. 

Firman-Nya: (| D pga yg ye War) wa ja'alnd min baini aidihim 
saddan/ dan Kami mengadakan di hadapan mereka dinding, dipahami oleh al- 
Biqa“i sebagai tambahan gambaran penderitaan mereka. Orang yang 
terbelenggu kedua tangannya ke dagu, masih dapat melihat, walau tidak 
bebas bahkan boleh jagi ia dapat berjalan. Tetapi mereka yang dibicarakan 
ini, sama sekali tidak dapat melihat, dan kalaupun dapat berjalan maka dia 
akan berjalan beberapa langkah saja, tetapi pada akhirnya akan terbentur 
oleh dinding pemisah itu. 

Fakhruddin ar-Razi memahami ayat di atas memberi dua ilustrasi 
tentang sikap kaum musyrikin itu. Yang pertama tentang keengganan mereka 
memandang ayat-ayat Allah yang terdapat dalam diri manusia sendiri. Inilah 
yang diibaratkan dengan belenggu-belenggu yang menjadikan seseorang 
lertengadah tidak dapat melihat dirinya sendiri, bahkan matanya tidak dapat 
mengardh ke badannya. Sedang yang kedua adalah keengganan mereka 
memandang ayat-ayat Allah yang terhampar di alam raya. Ini diibaratkan 
dengan seseorang yang menghadapi suatu dinding yang menutupi seluruh 
pandangannya, sehingga dia tidak dapat melihat apa yang terbentang di 
ufuk. 

Thabathaba'i berpendapat bahwa apa yang diuraikan al-Our'an 
menyangkut sifat-sifat ini atau semacamnya — baik yang berkaitan dengan 
orang mukmin maupun orang kafir — sebenarnya mengungkapkan suatu 
hakikat kehidupan manusia yang tersembunyi di balik kehidupan duniawi, 
sehingga tidak dapat terjangkau oleh indra yang bersifat material. Ia baru 
akan nampak apabila semua hakikat terungkap, yakni setelah kematian 
atau pada saat kebangkitan. Atas dasar ini, Thabathaba'i menegaskan bahwa 
uraian ayat int tidak dapat dipahami dalam arti majdx (metafora), tetapi dia 
adalah hakikat. Pendapatnya ini mirip dengan pendapat sementara ulama 
yang menyatakan bahwa ayat di atas berbicara tentang siksa yang akan 
dialami pada hari Kemudian oleh tokoh-tokoh kaum musyrikin yang 


Surah Yasin (36) Kelompok I ayat 7-9 





bersikeras menolak kebenaran Ilahi, sejalan dengan firman-Nya yang 
melukiskan siksa atas para pendurhaka yakni: 


aa Pala Ja ASN ° epai YES 3 


“Ketika belenggu dan rantai dibasang di leber mereka, seraya mereka diseret” (baca 
OS. Ghafir [40]: 71). 


AYAT 10-11 


Bab OP Dp Ka p seng 


DK 
OP ap pia EA AN ab ga 5 SAM 
“Dan sama saja buat mereka apakah engkau memperingatkan das atau tidak 
memperingatkan mereka. Mereka tidak akan beriman. Sesungguhnya engkau hanya 
memberi peringatan bagi siapa yang mengikuti adg Dgikr (al-Our'an) dan yang takut 
kepada ar-Rahman, meskipun Dia gaib. Maka karena itu gembirakanlah ia tentang 
maghjirah dan ganjaran yang mulia.” 


Dan jika demikian itu keadaan mereka — sebagaimana diilustrasikan 
oleh ayat-ayat yang lalu, maka sama saja buat mereka yakni orang-orang kafir 
yang seperti itu keadaannya apakah engkau wahai Nabi Muhammad atau 
siapa pun — ? memperingatkan mereka atau tidak memperingatkan mereka. Hasilnya 
adalah mereka tidak mungkin akan beriman. 

Bagaimana mereka dapat beriman, padahal mereka tidak dapat — 
karena keengganannya sendiri — menggunakan potensi yang dianugerahkan 
Allah kepada mereka. Dengan demikian peringatan Ilahi yang engkau 
sampaikan wahai Nabi Muhammad tidak bermanfaat bagi mereka karena 
sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan yakni hanya bermanfaat 
peringatanmu bagi siapa yang mau mengasah potensi keimanannya sehingga 
bersedia secara bersungguh-sungguh mengikuti adg-Dgikr yakni tuntunan 
al-Ouran dan yang takut bercampur harap serta kagum kepada ar-Rakmin, 
Sang Maha Penyayang, meskipun Dia gaib yakni meskipun mereka tidak 
melihat-Nya. Masing-masing mereka itulah yang wajar mendapat berita 
gembira, maka karena itu gembirakanlah ia yakni masing-masing tentang 
maghfirah pengampunan Ilahi dan ganjaran yang mulia berupa kebahagiaan 
yang tidak putus-putusnya. 

Kata ( ae) ittaba'terambil dari kata (@&) tabi'a yang berarti mengikuti. 


Kelompok I ayat 7-9 Surah Yasin (36) 





Penambahan huruf ( —) /4' pada kata tersebut mengandung makna 
kesungguhan. Kesungguhan mengikuti sesuatu berarti mengarahkan semua 
perhatian kepadanya agar dapat menyesuaikan sikap dan langkah" 
sebagaimana yang dijelaskan dan dicontohkan oleh yang diikuti. Al-Gur'an 
menguraikan tuntunan Allah dengan sangat jelas. Tuntunan itu dicontohkan 
oleh Nabi Muhammad saw. dengan amat gamblang. Siapa yang bersungguh- 
sungguh mengikuti adz-Dzikr yakni al-Our'an, maka dia akan 
memperhatikan dengan seksama, membaca dan mempelajarinya serta 
mengikuti amalan-amalan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. 
Dengan memperhatikan al-Qur'an dan meneladani Nabi Muhammad saw, 
akan lahir keimanan yang kukuh serta ketakwaan yang mantap. 

Penggunaan kata (jl) ar-Rapmin pada ayat ini dan bukan lafadz 
“Allah” bertujuan mefftgaskan bahwa yang dimaksud adalah Tuhan yang 
disembah oleh Nabi Muhammad saw., bukan tuhan yang mereka 
persekutukan dengan berhala-berhala. Karena mereka pun mengaku 
menyembah Allah tetapi yang mereka percaya memiliki sekutu. Adapun 
ar-Rakman yang diperkenalkan Rasulullah saw. sebagai salah satu nama Tuhan 
semesta alam, maka ini tidak mereka akui (baca OS. al-Furgan (25): 60). 
Di samping itu, pemilihan kata tersebut mengisyaratkan pula bahwa rahmat 
dan kasih sayang Allah hendaknya tidak menjadikan seseorang merasa aman 
dari siksa-Nya. Kaum beriman yakin bahwa Dia Maha Pengasih, namun 
demikian, keyakinan tersebut tidak menjadikan mereka lengah dari sifat- 
Nya yang lain, seperti Jabbdr/ Maha Perkasa lagi Muntagim/ Maha Pembalas 
kesalahan pendurhaka. 


AYAT 2 
2! RA o 4 s o Kes: f 
pú d Gahi siei JSS eh Aug a G GU Jal er | 
4 NY 4 a 
‘Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami mencatat apa yang 


telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu 
Kami pelihara dalam Kitab Induk yang nyata (Lauh Mahfizh).” 


Setelah ayat yang lalu menguraikan tentang risalah kenabian, kini 
ayat di atas berbicara tentang kebangkitan manusia setelah kematiannya. 
Ayat ini menyatakan bahwa: Sesungguhnya Kami menghidupkan kembali 


Surah Yasin (36) Kelompok | ayat 12 





orang-orang yang telah mali baik yang mati hatinya maupun yang telah terhenti 
denyut jantungnya dan tidak berfungsi lagi otaknya, dan Kami melalui 
malaikat-malaikat yang Kami tugaskan, terus-menerus mencatat apa yang ` 
telah mereka kerjakan selama mereka hidup di dunia, yang baik dan yang 
buruk — bukan karena Kami khawatir lupa tetapi untuk menjadi bukti bagi 
setiap yang bermaksud mengajukan keberatan dun demikian juga Kami 
mencatat bekas-bekas yang mereka tinggalkan yakni amal-amal mereka yang 
diikuti oleh generasi sesudah mereka, sehingga jika baik, mereka ikut 
memperoleh juga ganjaran seperti ganjaran orang-orang yang 
mengamalkannya sesudah mereka dan sebaliknya pun demikian. 

Bukan hanya amal-amal manusia yang Kami ketahui tetapi kegiatan 
semua makhluk, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan semua makhluk, 
baik manusia maupun selain manusia, Kai hitung, kumpulkan dan pelihara 
dalam Kitab Induk yang nyata yakni Lauh Mahfizh atau semua terjangkau 
oleh pengetahuan Allah Yang Maha Luas. 

Kata ( #2)UT) 4isdrahum terambil dari kata (jVT ) dfsdr yang merupakan 
bentuk jamak dari kata (j1) atsar yakni bekas atau peninggalan. Banyak 
ulama memahami maksud kata ini bermakna “amal-amal manusia yang 
mereka tinggalkan setelah kepergian mereka”, seperti harta benda yang 
mereka wakafkan, atau ilmu pengetahuan yang mereka bukukan atau ajarkan 
atau bangunan yang mereka tinggalkan untuk kepentingan sosial dan 
semacamnya. Dalam konteks ini Nabi Muhammad saw. bersabda: “Siapa 
yang memulai/merintis dalam Islam satu kebaikan maka dia akan 
memperoleh ganjarannya dan ganjaran orang-orang yang mengerjakan 
sesudahnya tanpa sedikit pun berkurang ganjaran mereka (yang mengerjakan 
sesudah perintis itu), dan siapa yang memulai merintis dalam Islam satu dosa 
maka dia akan memperoleh dosanya dan dosa orang-orang yang mengerjakan 
sesudahnya tanpa sedikit pun berkurang dosa mereka (yang mengerjakan 
sesudah perintis itu)” (HR. Muslim). Di kali lan Nabi saw. bersabda: “Tidak 
seorang pun yang terbunuh secara aniaya, kecuali atas putra Adam yang 
pertama (Oabil yang membunuh saudaranya Habil) tanggung jawab dari 
dosa pembunuhan itu, karena dia adalah yang pertama melakukan 
pembunuhan secara aniaya” (HR. Bukhari dan Muslim melalui Ibn Mas'ud). 

Ada juga yang memahami kata disdrabum dalam arti bekas-bekas langkah 
kaki mereka menuju ketaatan atau kemaksiatan. Ini antara lain berdasarkan 
sabda Nabi saw. kepada Bani Salamah yang bermaksud pindah ke lokasi 
dekat Masjid Nabawi — yang ketika itu masih kosong, lalu Nabi saw. 


Kelompok I ayat 12 Surah Yasin (36) 





bersabda sebanyak dua kali bahwa: “Tetaplah di tempat tinggal kamu, bekas- 
bekas kamu ditulis” (yakni langkah-langkah kamu dicatat) (HR. Muslim 
dan Ahmad melalui Jabir Ibn “Abdillah). Kedua pendapat tentang maksud 
kata tersebut tidak harus dipertentangkan, bahkan menurut Ibn Katsir, 
pendapat kedua mengukuhkan pendapat pertama, karena kalau bekas-bekas 
dan tempat-tempat amal baik saja di catat, maka tentu lebih-lebih lagi amal- 
amal yang dilakukan di tempat itu. 

Kata (sai) ahshaindhu terambil dari kata (ci) ahsha yang antara 
lain bermakna menghitung dengan teliti. Dari sini lahir makna mengetahui, mencatat 
dan memelihara. Allah swt. sebagai Mubshf, dipahami oleh banyak ulama 
sebagai Dia yang mengetahui kadar setiap peristiwa dan perinciannya, baik 
yang terjangkau „oleh makhluk, maupun yang mereka tidak terjangkau, 
seperti hembusan nafas, perincian perolehan rezeki dan kadarnya untuk 
masa kini dan mendatang. Alhasil yang dijelaskan oleh ayat ini 
menggambarkan bahwa Allah mengetahui dengan a:nat teliti perincian segala 
sesuatu dari segi jumlah dan kadarnya, panjang dan lebarnya, jauh dan 
dekatnya, tempat dan waktunya, kadar cahaya dan gelapnya, sebelum, ketika 
dan saat wujudnya serta lain-lain sebagainya yang semua itu tercatat dan 
terpelihara dengan sangat baik. 

Thabathabz'i menggarisbawahi bahwa apa yang dicatat oleh para 
malaikat dari kegiatan manusia dalam buku amalan perorangan, yakni yang 
dimaksud oleh firman-Nya: “Kami mencatat apa yang telah mereka kerjakan 
dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan” tidak sama maknanya dengan apa 
yang dipelihara-Nya dalam Kitab Induk yang nyata. Memang ada catatan 
khusus untuk setiap pribadi (baca QS. al-Isra? (17): 13) ada untuk setiap 
umat (QS. al-Jatsiyah (45): 28), dan ada lagi catatan di Lauh Mahfuzh yang 
mencakup segala sesuatu. Allah berfirman menyangkut Lauh itu: 


8 7 b 7 . 14 i ga Sena P n 4 a, A 
AY GA YG a a a Ty akas NI adyaya dalil Ui) 
“Tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan tidak 
jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang basah atau yang 
kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mabfizh)” (OS. al-An am 
[6]: 59). Dengan demikian, kalimat («4 JS ) kulla syai in| segala sesuatu yang 
dimaksud ayat di atas bukan hanya segala sesuatu dari amal manusia — 
tetapi segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluk, baik yang bernyawa 
maupun yang tidak. 





R Surah Yasin (36) Kelompok I ayat 12 
Sgp 

Dalam redaksi ayat di atas terdapat perbedaan antara catatan amal 
baik dan buruk manusia, dan apa yang dihitung-Nya dalam kitab induk. 
Yang pertama dilukiskan dengan kata naktub/ Kami tulis (catat), sedang yang 
kedua (otwari) abshaindhu dalam arti Kami mengetahui secara rinci. Hemat 
penulis, perbedaan itu untuk mengisyaratkan adanya sekian banyak hal- 
hal yang diketahui secara rinci oleh Allah swt. dan yang terdapat dalam 
Lauh Mahfuzh atau ilmu-Nya yang luas, tetapi tidak diketahui oleh 
makhluk-Nya. Sebagai contoh, masa kedatangan Kiamat, merupakan salah 
satu yang hanya diketahui oleh Allah sedang makhluk apapun walau malaikat 
yang termulia — tidak mengetahuinya. Dari sini ayat di atas menggambarkan 
ilmu Allah atau yang tercatat dalam Lauh Mahfuzh dengan kata apsha yang 
telah penulis kemukakan maknanya di atas, sedang malaikat yang mencatat 
amal manusia, sekadar m#ncatat amal itu. Adapun balasan dan ganjaran 
yang diterima oleh pelakunya, boleh jadi tidak diketahui oleh para pencatat 


itu. 


KELOMPOK H 


(AYAT 13 - 32) 





AYAT 13-14 kan 


z 
E 


ifi hra oaii ee S arah oif a ai o 
He I S, ú | JA ii va Gh ya i Í 


Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan yaitu penduduk suatu negeri D 
utusan-utusan datang kepadanya, (yaitu) ketika Kami mengutus kepada mereka dua 
orang; lalu mereka mendustakan keduanya; maka Kami kuatkan dengan yang ketiga, 
lalu mereka berkata: “Sesungguhnya kami kepada kamu adalah utusan-utusan.” 


Pada kelompok ayat-ayat ini Allah mengursikan satu contoh tentang 
` kisah penduduk satu negeri. Keadaan mereka tidak jauh berbeda dengan 
keadaan masyarakat Mekah pada masa Nabi Muhammad saw. yang diuraikan 
dalam kelompok ayat-ayat yang lalu, yakni mereka yang menolak risalah 
kenabian. 

Dalam konteks pembicaraan tentang risalah kenabian, pada ayat ini 
Allah swt. memerintahkan Nabi Muhammad saw. bahwa: Dan buatlah yakni 
sampaikanlah bagi mereka kaum musyrikin Mekah itu dan siapa saja yang 
serupa dengan mereka — sampaikanlah suatu perumpamaan yakni berita yang 
menakjubkan yang dapat mereka tarik sebagai pelajaran sehingga 
mendorong mereka beriman dan takut jangan sampai mengalami nasib 
serupa yaitu keadaan penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan Kami atau 
utusan-utusan Nabi “Isa as. datang kepadanya yakni kepada penduduk negeri 
itu, yaitu ketika Kami mengutus kepada mereka dua orang utusan agar mereka 
saling menguatkan, /a/u tanpa lama dan banyak berpikir mereka mendustakan 


517 





FS Surah Yasin (36) Kelompok II ayat 13-14 
“0 

keduanya, maka segera pula Kami kuatkan kedua utusan terdahulu dengan 

utusan yang ketiga, lalu mereka bertiga bersama-sama berkata: “Sesungguhnya 

kami kepada kamu secara khusus adalah utusan-utusan Allah swt.” 

Banyak ulama berpendapat bahwa (4 Wl) algaryah/ negeri yang 
dimaksud oleh ayat ini adalah Antiokhiah, satu kota lama di hulu sungai 
al-Ashy wilayah Suriah dewasa ini. Tetapi pendapat ini ditolak oleh 
sementara ulama dengan alasan bahwa Antiokhiah tidak pernah di 
binasakan baik pada masa “Isa as. maupun sebelumnya, sedang kisah negeri 
yang diuraikan di sini menegaskan pembinasaan penduduk negeri itu. Di 
sisi lain penduduk negeri itu dikenal sebagai penduduk pertama yang 
mempercayai kerasulan “Isa as., dan di sana dikenal banyak sekali pemuka- 
pemuka agama Kristen. a 

Ulama juga berbeda pendapat tentang ketiga orang utusan itu. Apakah 
mereka rasul-rasul yang diutus langsung oleh Allah swt., atau mereka adalah 
utusan-utusan yang merupakan murid-murid Nabi “Isa as., yang beliau utus 
atas perintah Allah swt. Penganut pendapat pertama menjadikan firman- 
Nya: Ketika Kami mengutus kepada mereka sebagai dalil tentang pengutusan 
Allah secara langsung. Sedang penganut pendapat kedua hanya melihat 
pada kalimat almursalin yakni utusan-utusan. Penganut pendapat kedua 
agaknya terpengaruh oleh apa yang terdapat dalam Perjanjian Baru, 
khususnya dalam Kisah Para Rasul XIII yang antara lain menyatakan bahwa 
di Antiokhiah ketika itu terdapat beberapa nabi dan pengajar yaitu Barnabas 
dan Simeon, Lukius, Menahem dan Paulus. Suatu ketika “Isa as. menugaskan 
Barnabas dan Paulus pergi ke sekian wilayah sampai akhirnya mereka tiba 
di Antiokhiah (baca selengkapnya Kisah Para Rasul XI). Selanjutnya pada 
Kisah Para Rasul XV disebutkan perselisihan antara Paulus dan Barnabas 
sehingga mereka berpisah. Barnabas membawa Markus ke Siprus dan Paulus 
yang memilih Silas, berangkat ke Suriah dan Kilikia. 

Bagi penulis — siapa pun rasul-rasul yang dimaksud oleh ayat di atas, 
yang pasti dan jelas adalah mereka membawa pesan-pesan Allah swt. agar 
mengakui keesaan-Nya, mempercayai risalah kenabian dan hari 
Kebangkitan. 

Kata (Ujjs) “axgagnd terambil dari kata (7g) azza dan (iu) ya'azzu 
yang berarti menguatkan dan mengukuhkan. Ayat ini merupakan salah satu 
bukti bagi ketetapan Allah menyangkut kebebasan beragama. Anda baca, 
kendati Allah telah mengukuhkan rasul-rasul guna meyakinkan masyarakat 
tentang kebenaran mereka, namun Allah tidak memaksa mereka untuk 


Kelompok II ayat 15-17 Surah Yasin (36) 





percaya. Memang tugas para penganjur kebaikan, hanya penyampaian, 
bukan pemaksaan, karena Tuhan hanya menerima keimanan yang tulus, 
sehingga setiap orang dipesilakan memilih jalan yang dikehendakinya. 


AYAT 15-17 
MOP OPSI VI Ol ega La CAR JUS ag aa FK NI ASI kang 
4 3 E E tata g = NUN Ý ire A a 
Kg da KA IN Gp KIP Oral SEL dia Gg Ng 
Mereka berkata: “Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami dan ar-Rahman 
tidak menurunkan sesuatu pun, tidak lain kamu hanyalah berdusta.” Mereka 


berkata: “Tuhan kami mgugetahui bahwa kami adalah utusan-utusan kepada kamu 
dan tugas kami tidak lain kecuali penyampaian dengan jelas.” 


` 


To 


Penduduk negeri itu menolak tuntunan Allah, mereka enggan 
mengakui kerasulan, enggan pula percaya bahwa ada tuntunan yang 
diturunkan Allah kepada umat manusia: Mereka berkata: “Kamu hai yang 
mengaku rasul tidak lain hanyalah manusia seperti kami, sehingga sama sekali 
tidak benar jika kamu menerima pesan Allah atau diutus kepada kami dan 
sama sekali ar-Rapmin Tuhan Yang Maha Pemurah zidak menurunkan sesuatu 
pun; tidak lain kamu sekarang ini dan juga di masa datang hanyalah berdusta 
ketika dan jika kamu terus berkata bahwa kamu menyampaikan bimbingan 
Tuhan dan bahwa Dia memilih kamu sebagai rasul.” 

Mendengar ucapan dan melihat sikap para pembangkang itu, para 
rasul tersebut menjawab singkat penuh percaya diri. Mereka berkata: “Tuhan 
kami mengetahui bahwa kami adalah utusan-utusan kepada kamu dan tugas kami 
tidak lain kecuali penyampaian tuntunan Allah kepada kamu semua dengan 
penyampaian yang sangat ye/as tanpa sedikit kesamaran atau kekaburan.” 

Ibn “Asyir menilai bahwa penduduk negeri yang menolak ini adalah 
kelompok orang-orang Yahudi dan penyembah berhala yang berasal dari 
Yunani. Penolakan kehadiran rasul-rasul itu, bisa jadi datang dari para 
penyembah berhala, karena mereka tidak percaya bahwa Tuhan mengutus 
manusia menyampaikan ajaran-Nya. Karena itu tulisnya: Tersebut dalam 
Perjanjian Baru pada Kisah Para Rasul bahwa ketika sebagian penduduk 
Listra melihat keluarbiasaan (yakni penyembuhan seorang yang sejak lahir 
telah lumpuh) yang dilakukan oleh Paulus, mereka berseru dalam bahasa 
Yunani (Likaonia) bahwa: Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita 


Kelompok II ayat 15-17 





dalam rupa manusia.” Barnabas mereka anggap Zeus, dan Paulus mereka 
sebut Hermes (baca Kisah Para Rasul XIV: 8-12). Boleh jadi juga penolakan 
itu — tulis Ibn “Asyur — bersumber dari orang-orang Yahudi penduduk negeri 
itu, karena mereka menolak adanya rasul sesudah Nabi Musa as. 

Ayat di atas menggunakan kata (#5!) ar-Rahman untuk menunjuk 
Allah swt., padahal itu adalah rekaman dari ucapan orang-orang kafir 
penduduk negeri yang dikunjungi para rasul tersebut. Pemilihan kata ini — 
menurut Ibn “Asyar — karena kata itu merupakan kata netral bagi penduduk 
Yunani dan penganut ajaran Yahudi. Penduduk Yunani mengakui bahwa 
tuhan terbesar adalah Zeus yang merupakan sumber rahmat, karena itu 
mereka dapat menerima kata ar-Raġmån karena kata ini berarti Pencurah 
Rabmat, sedang orang-orang Yahudi — masih menurut Ibn “Asyir — sering 
kali menghindari penyebutan nama Allah yang dalam bahasa mereka adalah 
Yahwa. Mereka sering kali hanya menunjuk Tuhan Yang Maha Esa dengan 
sifat-Nya. 

Thabathab#'i berpendapat bahwa penyebutan kata ar-Rahman untuk 
menunjuk Tuhan, karena memang para penyembah berhala mengakui 
Tuhan, dan sifat-sifatnya yang indah seperti penciptaan, kekuasaan dan 
rahmat. Hanya saja mereka berbeda dalam penafsiran maknanya. Di samping 
itu mereka juga percaya bahwa Tuhan telah melimpahkan wewenang 
pengelolaary dan pengaturan kepada makhluk-makhluk-Nya yang dekat 
kepada-Nya, seperti para malaikat dan tuhan-tuhan lain yang mereka 
sembah. Tuhan yang mereka namai ar-Rakmdn di sini adalah Tuhan dari 
segala tuhan. Bisa jadi juga — tulis Thabathaba'i lebih jauh — bukan kata ar- 
Rahman yang mereka ucapkan. Penyebutan kata itu di sini oleh al-Qur'an 
bertujuan menggambarkan betapa besar rahmat dan santunan Allah kepada 
mereka menghadapi pengingkaran mereka terhadap kebenaran yang 
demikian jelas. 

Kata ( ò pis ) zakdzibůn berbentuk kata kerja masa kini. Para 
pendurhaka itu tidak menilai utusan-utusan yang datang kepada mereka 
sebagai ( ù yS ) kadzibiin| pembohong-pembohong. Mereka hanya menuduh 
para rasul itu sedang berbohong (takdzibiin) yakni melakukan kebohongan 
ketika berucap bahwa mereka adalah rasul. “Kamu adalah manusia seperti 
kami. Kami sebagai manusia tidak pernah merasakan adanya bimbingan 
atau wahyu Ilahi, dan karena kami sama dengan kamu dalam kemanusiaan, 
maka tentu saja mestinya kami pun memperoleh bimbingan itu, tetapi karena 
kami tidak memperolehnya, maka pastilah kamu dalam ucapan kamu itu 


Kelompok II ayat 18-19 Surah Yasin (36) 





sedang berbohong. Betapa kami seharusnya memperoleh juga apa yang 
kalian anggap telah peroleh, bukankah Tuhan adalah ar-Rahman yakni 
Pelimpah rahmat yang tidak membeda-bedakan seseorang? Demikian, di 
sini terlihat lagi salah satu jawaban mengapa ayat di atas menggunakan 
kata ar-Rahmin untuk menunjuk Allah swt. 

Firman-Nya: ( ebe t5) ) Rabbund ya'lamu dipahami oleh sementara 
ulama dalam arti sumpah, karena kalimat itu mengandung makna penyaksian 
Tuhan atas ucapan mereka. Dengan demikian, penggalan ayat ini bagaikan 
menyatakan: Kami bersumpah mempersaksikan Tuhan, bahwa kami adalah 
utusan-utusan-Nya. 

Para rasul itu tidak mengajukan argumentasi atau bukti indrawi yang 
dapat meyakinkan masyarakatnya tentang kerasulan mereka — berbeda 
dengan banyak rasul yang lain. Hal ini — atau kali ini — agaknya karena 
mereka bertujuan untuk menyatakan bahwa sebenarnya kami tidak 
membutuhkan keimanan kalian, tidak juga upah atau imbalan dari kalian. 
Yang penting bagi kami adalah penyampaian tuntunan Allah, dan cukuplah 
bagi kami bahwa Dia telah mengetahui bahwa kami adalah rasul-rasul yang 
telah melaksanakan tugasnya. 


AYAT 18-19 


GAP SI Lotus É SEa Kui gi d a ra ó Jú 
Op Op pma aÁ il NA sd Sa Tab LG 


Mereka menjawab: “Sesungguhnya kami bernasib sial karena kamu, sehingga jika 
kamu tidak berhenti, niscaya kami akan merajam kamu dan kamu pasti akan 
mendapat siksa yang pedih dari kami.” Mereka berkata: “Kesialan kamu itu adalah 
bersama kamu. Apakah jika kamu diberi peringatan, (kamu menuduh kami)? 
Sebenarnya kamu adalah kaum pelampan batas.” 


Kendati demikian jelas uraian dan argumentasi ketiga rasul itu, 
penduduk negeri tersebut sama sekali enggan membiarkan ketiganya berada 
di tengah mereka. Penduduk negeri itu mengusir mereka sambil berkata: 
“Sesungguhnya kami benar-benar bernasib sial karena kehaditan dan ajaran 
kamu, sehingga jika kamu tidak berhenti mengajak kami beriman kepada Allah 
dan mempercayai keniscayaan hari Kiamat, niscaya kami bersumpah bahwa 
kami akan meraja kamu yakni men aki dan menghina kamu atau melempar 


a 


Surah Yasin (36) Kelompok II ayat 18-19 





kamu dengan batu sampai mati dan kamu pasti akan mendapat siksa yang 
pedih dari kami.” Mereka yakni utusan-utusan itu berkata: “Keburukan dan 
hal negatif yang kamu anggap kesialan kamu itu adalah bersama kamu yakni 
sikap batin dan amal perbuatan buruk kamu sendiri. Apakah jika kamu 
diberi peringatan dan diingatkan tentang kebenaran dan tuntunan Allah, kamu 
mengancam dan menuduh kami menjadi sebab kemalangan kamu? Sungguh 
aneh dan sungguh keliru jika kamu menganggap kami yang menjadi 
penyebab kemalangan kamu, sebenarnya kamu adalah kaum pelampau batas 
yang benar-benar telah mencapai puncak kedurhakaan. Pelampauan batas 
itulah yang mengakibatkan kamu menderita, lalu menamainya kesialan.” 

Kata (Uas ) tathayyarnd dan (&S jb ) thd 'irukum terambil dari kata 
( sb) thair yaitu burung. Dap yang dimaksud adalah nasib. Masyarakat Jahiliah 
biasanya melepas burung saat akan bepergian. Bila burung itu terbang dari 
arah kanan menuju arah kiri, maka mereka percaya bahwa itu pertanda 
nasib baik, dan bila dari arah kiri ke kanan, maka itu pertanda nasib buruk/ 
sial. Dari sini kedua kata yang digunakan al-Qwr'4n ini bermakna nasib. 
Dalam konteks ayat ini adalah nasib buruk. Sementara ulama berpendapat 
bahwa kesialan yang mereka maksud adalah bencana seperti wabah 
penyakit, paceklik dan semacamnya. 

Biasanya mereka yang menganut kepercayaan sial dan mujur 
menyandarkan sebab-sebab terjadinya peristiwa kepada hal-hal yang 
berbarengan dengan peristiwa itu. Bukan mencari adanya faktor-faktor 
penyebab yang sebenarnya. Mereka biasanya memilih salah satu dari hal- 
hal yang berbarengan dengan kejadian tertentu untuk menetapkan faktor 
kesialan atau kemujuran. Kesialan, menurut dugaan mereka adalah adanya 
hal yang berbarengan dengan sesuatu yang tidak sejalan dengan keinginan 
mereka, atau sesuatu yang mereka benci. Sedang kemujuran adalah akibat 
adanya hal-hal yang mereka nilai baik atau sejalan dengan keinginan mereka 
yang terjadi berbarengan dengan peristiwa tertentu. Dalam konteks uraian 
ayat di atas, para penduduk negeri durhaka itu menganggap semua peristiwa 
buruk yang mereka alami adalah karena kehadiran para rasul. Ini karena 
kehadiran rasul dan ajarannya mereka tolak. Anehnya, jika mereka 
memperoleh sesuatu yang positif, mereka tidak menjadikan kehadiran rasul 
itu sebab kemujuran, tetapi mereka mencari sebab lain yang berbarengan 
dengan kejadian baik itu. 

Ketika menafsirkan OS. an-Naml (27): 47, penulis antara lain 
mengutip pendapat Sayyid OJuthub yang menjelaskan bahwa, jiwa manusia 


Kelompok II ayat 20-21 Surah Yasin (36) 





tidak dapat hidup tanpa mempercayaissesuatu yang bersifat gaib. 
Kepercayaan itulah yang dijadikannya dasar pengembalian apa yang tidak 
diketahuinya serta yang tidak mampu dikuasainya. 

Jika manusia enggan mengembalikan hal-hal itu kepada pengetahuan 
Allah, atau merasa malu — setelah menduga dirinya menguasai ilmu dan 
teknologi — maka dia akan mengembalikannya — seperti ulah kaum 
musyrikin itu — kepada sesuatu yang bersifat khurafat dan waham yang 
tidak berbatas, tidak juga terkontrol oleh akal, lagi tidak menghasilkan 
ketenangan batin dan keyakinan. Sampai kini, Anda menemukan orang- 
orang yang menghindar dari keimanan kepada Allah swt., dan enggan atau 
merasa malu mengembalikan pengetahuan gaib kepada-Nya yang memberi 
arti yang sangat penting terhadap angka 13 atau lewatnya kucing hitam di 
hadapan mereka, atau menyalakan lebih dari dua batang rokok dengan 
menggunakan satu batang korek api dan lain-lain yang sungguh sangat tidak 
masuk akal. Ini disebabkan karena mereka menolak hakikat fitrah manusia 
yang selalu haus kepada keimanan bahkan tidak dapat mengabaikannya 
dalam menjelaskan sekian banyak hakikat alam raya yang hingga kini belum 
dapat diungkap oleh ilmu, bahkan sebagian di antaranya tidak akan mampu 
terungkap pada satu masa pun. Demikian lebih kurang Sayyid Guthub. 

Ayat di atas menegaskan bahwa ajaran para rasul sejak dahulu hingga 
rasul terakhir Nabi Muhammad saw. menolak kepercayaan tentang apa yang 
dinamai sial” Sial seperti dipahami oleh sementara orang hingga kini, adalah 
ajaran kemusyrikan, bukan ajaran Islam. Nabi Muhammad saw. secara tegas 
inenyatakan: “Tiada kesialan, tetapi aku senang kepada fa! (optimisme).” 
Sahabat-sahabat beliau bertanya: “Apakah /27” Beliau menjawab: “Kalimat 
yang baik” (HR. Bukhari dan Muslim melalui Anas Ibn Malim). Demikian, 
sehingga kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan atau dianggap negatif, 
maka itu — yang mereka namai kesialan — tidak lain kecuali ulah dan dampak 
buruk dari pekerjaan-pekerjaan manusia sendiri. 


AYAT 20-21 
MAA KP URAT AA SA JB lai J3 Kaali gadi iya sng 
PNP na ia AA 


Dan datanglah dari ujung kota, seorang laki-laki berjalan bergegas-gesas. Dia berkata: 
“Hai kaumku ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah siapa yang tidak meminta dari 


3. 
"t 


kamu imbalan; sedang mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.” 


Surah Yäsîn (36) Kelompok II ayat 20-21 





Demikian' sikap penduduk dan para-rasul. Berita tentang keadaan 
mereka pun tersebar di mana-mana dan akhirnya datanglah dari ujung kota, 
seorang laki-laki mukmin, yang tergugah hatinya melihat sikap kaumnya 
menghadapi ketiga rasul itu. Ia mengunjungi tempat mereka dengan berjalan 
bergegas-gegas dan dengan penuh kesungguhan. Dia berkata menasihati 
mereka: “Hai kaumku ikutilah utusan-utusan itu dalam tuntunan-tuntunan 
mereka, ikutilah dengan tekun dan sungguh-sungguh siapa walau seorang 
rasul apalagi mereka bertiga yang tidak seorang pun di antara mereka yang 
meminta dari kamu walau sedikit imbalan, sedang mereka adalah orang-orang 
yang benar-benar mendapat petunjuk Allah swt.” 

Lelaki mukmin yang datang dari penghujung kota itu — diduga oleh 
sementara pakar bernama Habib an-Najjar. Siapa pun orangnya atau namanya 
yang jelas ayat di atas menunjukkan betapa tulus yang bersangkutan karena 
dia datang dari tempat yang jauh untuk membela para rasul. Dalam saat 
yang sama beliau membuktikan kepada kaumnya ketulusan para rasul itu, 
karena siapa yang bersedia menghabiskan waktu, menghadapi tantangan 
untuk menyampaikan kebenaran tanpa mengharapkan imbalan dari makhluk 
pastilah seorang yang tulus. 

Ayat di atas menggunakan kata (44) al-madinah, sedang ayat 
sebelumnya melukiskan lokasi pemukiman penduduk itu dengan (4 &!) 
al-garyah yang juga berarti negeri walau dalam penggunaannya dewasa ini 
sering diartikan desa. Kata al-madinah biasa dipahami dalam arti kota yang 
besar. Secara harfiah ia berarti tempat peradaban, karena itu agaknya sehingga 
Nabi Muhammad saw. menamai kota tempat beliau berhijrah dengan a/- 
Madinah, yakni sebagai isyarat bahwa dari sana diharapkan timbul peradaban 
baru. Ayat di atas menggunakan kata a/-madinah sebagai isyarat keluasan 
kota itu dan bahwa lelaki yang datang tersebut datang dari tempat yang 
jauh di penghujung kota yang cukup besar itu. 

Penggunaan kata (sadi) agshd yakni penghujung atau tempat yang terjauh 
dari kota — menurut Ibn “Asyar — mengisyaratkan bahwa iman kepada Al- 
Jah ketika itu telah tersebar di pinggiran kota, sebelum tersebarnya di pusat 
kota. Ini karena pusat kota adalah lokasi pemukiman penguasa dan pemuka- 
pemuka agama Yahudi dan mereka semua menghadapi ajakan para rasul 
itu dengan pandangan yang sangat jauh dari objektivitas. Penduduk di sekitar 
mereka pun sangat terpengaruh atau takut kepada penguasa dan pemuka- 
pemuka agama itu, berbeda dengan yang bermukim di pinggiran, yang 
memiliki pandangan obyektif dan bersikap mandiri. 





| S25: 
inna 
Kelompok II ayat 20-21 Surah Yasin (36) ii sa 


Redaksi penggalan awal ayat di atas mirip dengan redaksi penggalan 
awal OS. al-Oashash (28): 20 yang juga berbicara tentang kedatangan seorang 
dari ujung kota kepada Nabi Musa as. untuk memperingatkan beliau 
menyangkut makar yang sedang disiapkan rezim Fir'aun. Di sana dikatakan: 
A Kaka! sadhiya G 
“Dan datanglah seorang laki-laki dari ujung kota bean bergegas-gegas.” Yakni 
di sana didahulukan kata (J5) rajulun/ seorang lelaki atas kata (AAM mad) 
agshd al-madinah, sedang di sini sebaliknya. 

Ketika menafsirkan ayat itu penulis mengemukakan bahwa hal ini 
agaknya disebabkan karena apa yang dibicarakan pada surah al-Yashash 
itu berkaitan dengan sesuatu yang sangat penting menyangkut hidup 
seseorang dan memerlukan tekad yang kuat serta upaya sungguh-sungguh. 
Berbeda dengan apa yang dibicarakan pada OS. Yasin. Di sini penulis 
tambahkan penjelasan Thabathaba'i yang menyatakan bahwa pada surah 
Yasin ini, yang ingin ditekankan adalah kehadiran seseorang dari tempat 
yang jauh, guna menjadi isyarat bahwa sama sekali tidak ada kerjasama 
atau pembicaraan rahasia antara para rasul dengan orang yang datang dari 
jauh itu. Begitu lebih kurang Thabathaba'1. Memang tidak mungkin terjadi 
kerja sama sedang yang bersangkutan datang dari tempat yang jauh, di mana 
kondisi ketika itu tidak memungkinkan terjadinya komunikasi antar mereka. 

Ibn “Asyur memperoleh kesan dari didahulukannya penyebutan 
kalimat agshd al-madinati sebagai bukti perhatian dan pujian terhadap mereka 
yang bermukim di pinggiran kota, dan bahwa bisa saja ditemukan aneka 
kebajikan di pinggiran kota, yang tidak ditemukan di tengah kota, dan bahwa 
orang-orang lemah sering kali lebih dahulu beriman, karena mereka tidak 
dibendung oleh kesenangan hidup dan kekuasaan sebagaimana yang terjadi 
atas penguasa yang biasanya hidup di tengah kota. 

Ucapan lelaki yang bergegas datang itu, mendahulukan kalimat “Sapa 
yang tidak meminta dari kamu imbalan” atas penegasannya bahwa “Mereka 
adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.” Agaknya ini sejalan dengan 
pandangan penduduk ketika itu. Mereka mengukur semua orang sama 
dengan diri mereka sendiri. Penduduk yang bejat itu, selalu menduga adanya 
keuntungan material di balik aktivitas setiap orang, karena demikian itulah 
selalu sikap mereka. Mereka hampir tidak mengenal adanya ketulusan dalam 
satu aktivitas mereka, dan karena itu pula mereka tidak percaya kalau para 
rasul itu tulus dan tidak mengharap imbalan atas tuntunan mereka. Nah, 


Surah Yasin (36) Kelompok II ayat 22 





karena ini adalah sesuatu yang demikian mendarah daging dalam jiwa 
penduduk itu, maka itulah yang wajar ditampik terlebih dahulu, dan karena 
itu lelaki yang bergegas itu mendahulukannya. Di sisi lain, ketika menafikan 
adanya keinginan memperoleh imbalan, ayat di atas menggunakan kata 
kerja masa kini yakni ( Iu ) yas'alukum dan dalam bentuk jumlah ff liyah/ 
verbal sentense sebagai isyarat bahwa sekalipun mereka tidak pernah atau 
akan memintanya, apalagi berkali-kali dan menjadi tujuan mereka, sedang 
ketika menetapkan hidayat, bentuk yang digunakan adalah jumlah ismiyyah/ 
nominal sentense yakni (U ybaga er) hum muhtadin untuk mengisyaratkan 
kemantapan mereka dalam perolehan hidayat. 

Ucapannya yang direkam oleh ayat 21 di atas, dinilai oleh 
Thabathaba'i sebagai penjelasan mengapa para rasul itu harus diikuti dan 
tidak wajar untuk diabaikan. Mereka seakan-akan berkata: Seseorang tidak 
wajar diikuti disebabkan oleh salah satu dari dua sebab. Pertama, karena 
ucapan dan tindakannya merupakan kesesatan, dan tentu saja mengikuti 
kesesatan atau orang sesat tidak dapat dibenarkan. Sebab kedua yang 
menjadikan seseorang tidak wajar diikuti adalah bila dia mempunyai 
maksud-maksud buruk, misalnya ingin memperkaya diri, atau mencari 
popularitas. Dalam hal ini, walau ajarannya benar, yang bersangkutan 
sebaiknya dihindari, karena ia dapat mengalihkan ajaran itu untuk tujuan 
yang buruk Adapun para rasul itu, maka kedua sebab penghalang di atas 
tidak menyentuh mereka. Buktinya mereka tidak memiliki maksud buruk, 
mereka tidak meminta upah atau imbalan duniawi dan yang kedua mereka 
bukan orang sesat, tetapi muhtadin yakni orang-orang yang sangat mantap 
dalam perolehan hidayat. Demikian Thabathaba'i. 


Ke 


AYAT 22 
GP Oya Ha KAI Uh 


“Dan betapa aku tidak menyembah Yang telah menciptakan aku dan hanya kepada- 
Nya kamu akan kembali?” 


Kelompok II ayat 22 Surah Yasin (36) 





Orang yang datang dari jauh itu dicerrioohkan, karena percaya kepada 
utusan-utusan Ilahi. Cemoohan mereka dia abaikan sambil berkata setelah 
menegaskan keimanannya bahwa: “Aku membenarkan para rasul itu dan 
menyembah Allah Yang Maha Esa sesuai petunjuk mereka dan betapa aku 
tidak menyembah Allah swt. Yang telah menciptakan aku dan kepada-Nya aku 
akan kembali? Jika demikian, mengapa kamu tidak menyembah-Nya padahal 
Dia juga yang menciptakan kamu dan hanya kepada-Nya jua kelak setelah 
kematian kita, kamu dan juga aku akan kembali tidak kepada siapa pun 
selain-Nya? Aku percaya bahwa Dia akan memberi ganjaran dan balasan 
kepada masing-masing kita sesuai dengan sikap kita terhadap-Nya. 

Kata (jas) fathara yang berarti mencipta pertama kali mengisyaratkan 
bahwa Allah yang mencipta manusia pertama kali, Dia juga adalah tempat 
kembali terakhir kali. Dan dengan demikian, manusia yang awal dan 
akhirnya adalah milik Allah, hendaknya menjadikan seluruh hidupnya ibadah 
dan pengabdian kepada Allah. Ayat di atas menggunakan redaksi persona 
pertama tunggal yakni kata-kata aku, dan menciptakan aku, lalu 
mengakhirinya dengan menggunakan bentuk persona kedua yang berbentuk 
jamak (kamu kembali). Ini menunjukkan bahwa kata aku yang digunakan 
oleh si pembicara, mengandung makna “aku sebagai manusia” dan dengan 
dengan demikian, selain pembicara yang juga manusia, secara otomatis 
termasuk di dalamnya, dan karena itu, akhir ayat di atas menyebut kata 
kamu yang tertuju pula kepada semua manusia. 

Ayat di atas menggunakan bentuk redaksi pertanyaan menyangkut 
sebab yang menghalangi seseorang tidak menyembah Allah — pertanyaan 
semacam ini — tidak akan lahir kecuali dari jiwa yang memelihara fitrah 
kesuciannya sehingga merasakan kehadiran sang Pencipta dan ditarik 
olehnya menuju kepada sumber segala wujud yakni Allah swt. Dengan 
kesucian fitrah itu juga seseorang akan sadar bahwa ada akhir dari perjalanan 
hidupnya di dunia ini, dan bahwa tempat dia bersauh adalah Tuhan Yang 
Maha Esa. 

Thabathaba'i menjadikan ayat di atas sebagai argumentasi pembatalan 
alasan penyembahan berhala. Mereka beralasan bahwa Tuhan Yang Maha 
Kuasa, tidak dapat dijangkau oleh indra, akal imajinasi, atau apapun dari 
potensi manusia. Karena itu ia hendaknya disembah melalui makhluk- 
makhluk-Nya yang dekat kepada-Nya dan yang kuat, seperti malaikat, jin 
dan manusia-manusia suci, agar mereka itu dapat menjadi perantara di sisi 
Allah dalam meraih kebajikan atau menampik mudharat. Nah, untuk 





Surah Yasin (36) Kelompok II ayat 23-25 


menjawab dalih ini, ayat di atas bagaikan menyatakan bahwa manusia 
walaupun tidak mampu menjangkau dzat Tuhan Yang Maha Tinggi itu, 
namun Dia dapat mengenal-Nya melalui sifat-sifat-Nya yang khusus, seperti 
bahwa Dia adalah Pencipta dan Yang mewujudkannya. Melalui pengetahuan 
ini, ia dapat mengarahkan diri kepada-Nya. Ini adalah sesuatu yang dapat 
dilakukan oleh manusia dan tidak ditolak kecuali oleh yang keras kepala. 
Adapun dalih mereka yang kedua, maka itu terbantah melalui ayat berikut. 


AYAT 23-25 

a a 

da Sp las A EED a Je d AE Oya a 
wg 


“Apakah aku menjadikan selain-Nya sebagai tuhan-tuhan? Jika ar-Rabmên 
menghendaki terhadap diriku bencana, niscaya tidaklah berguna bagiku syafaat mereka 
sedikit pun, dan mereka tidak (pula) dapat menyelamatkan aku. Sesungguhnya aku 
kalau begitu, pasti berada dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya aku telah 
beriman kepada Tuhan kamu; maka dengarkanlah aku.” 
4 
Selanjutnya setelah lelaki mukmin itu memerintahkan dengan tegas 
- agar mengikuti tuntunan rasul sambil menyebut alasan-alasannya, kini secara 
tegas pula beliau menolak sikap kaumnya, dan dengan alasan yang jelas 
pula — menjadikan diri beliau sebagai contoh. Dia berkata: “Apakah layak 
aku memaksakan diri menentang fitrah kesucian dengan menjadikan yakni 
menyembah selain-Nya sebagai tuhan-tuhan? Jelas itu adalah sikap buruk dan 
sangat tercela. Jika ar-Rahman Tuhan Pelimpah kasih kepada seluruh 
makhluk itu menghendaki terhadap diriku atau siapa pun walau sedikit bencana, 
niscaya tidaklah berguna bagiku dan bagi siapa pun syafaat mereka — yakni berhala 
dan tuhan-tuhan selain-Nya itu sedikit kegunaan pun. Itu, jika seandainya 
mereka diperkenankan Allah mengajukan syafaat. Sedang kelak di hari 
Kemudian mereka tidak diberi izin dan mereka tidak pula dapat menyelamatkan 
aku dan juga kamu semua dari siksa Allah? Sesungguhnya aku kalau begitu 
yakni kalau menyembah selain Allah atau mempersekutukan-Nya dengan 
sesuatu pasti berada dalam wadah kesesatan yang nyata, tidak dapat keluar 
atau menghindar dari kesesatan itu. Karena itu sekali lagi kusampaikan 





Kelompok II ayat 23-25 Surah Yasin (36) 


R | 


kepada kamu wahai penduduk kota bahwa sesungguhnya aku sepenuhnya 
telah beriman kepada Allah Yang Maha Esa yang merupakan Tuhan kamu; 
maka dengarkanlah ucapan dan penjelasan aku ini dan ikutilah tuntunan 
para rasul itu. 

Ketika menafsirkan ayat yang lalu, penulis telah mengutip pendapat 
Thabathaba'i yang menjadikan ayat 22 dan 23 sebagai argumentasi 
pembatalan alasan penyembahan berhala. Ayat ini menurutnya merupakan 
bantahan terhadap dalih mereka menyembah makhluk-makhluk yang dekat 
kepada Allah seperti malaikat, jin dan manusia-manusia suci, dengan 
harapan agar mereka dapat menjadi perantara di sisi Allah dalam meraih 
kebajikan atau menampik mudharat. Ayat 23 di atas bagaikan menyatakan: 
Sembahan-sembahan megeka itu kalaupun dapat memberi syafaat, maka 
itu adalah anugerah Allah kepada mereka. Anugerah itu, yakni penggunaan 
dan kemanfaatan syafaat ini, hanya Allah anugerahkan dalam hal-hal yang 
tidak berkaitan dengan ketetapan-Nya yang pasti, sehingga ia baru berguna 
jika ia digunakan dalam hal-hal yang diizinkan Allah. Allah berfirman: 

ajèj Ani ya VI pid y G 
‘Tidak ada satu pun pemberi syafaat kecuali setelah mendapat izin-Nya” (QS. 
Yunus [10]: 3). Adapun jika Allah telah menetapkan kehendak-Nya yang 
pasti, makm syafaat mereka tidak akan berguna sedikit pun dalam 
menghalangi terlaksananya kehendak Allah itu. Dengan demikian sama 
saja, apakah tuhan-tuhan itu mereka sembah atau tidak — keduanya tidak 
mempunyai pengaruh dalam meraih manfaat atau menampik mudharat. 
Itulah yang dimaksud oleh ayat 23 di atas. Demikian lebih kurang 
Thabathaba'i. | 

Ucapan lelaki mukmin itu yang menyatakan: (9 pawi Si pua s1) 
innt amantu birabbikum fasmaiin| sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhan 
kamu, maka dengarkanlah aku, dipahami oleh sementara ulama sebagai 
ditujukan kepada ketiga orang rasul itu, bukan kepada penduduk kota yang 
dikunjunginya. Yakni setelah dia menyampaikan nasihat kepada penduduk, 
dia menoleh kepada para rasul menyatakan keimanannya, agar ketiga rasul 
itu ikut menyaksikan pengakuannya. Thabathaba'i yang memilih pendapat 
ini, mengukuhkan pendapatnya dengan kata bi Rabbikum/ kepada Tuhan kamu 
yang menurutnya tidak wajar ditujukan kepada penduduk yang durhaka 
karena mereka ketika itu belum/tidak percaya kepada Allah, Tuhan yang 
disembah oleh lelaki mukmin itu. Yang memahaminya ditujukan kepada 





Surah Yasin (36) Kelompok II ayat 26-27 


penduduk negeri itu, menyatakan bahwa tidak ada halangan kata Tuhan 
kamu ditujukan kepada mereka, karena pada hakikatnya memang Yang 
Maha Kuasa itulah Tuhan mereka, apalagi setelah terbukti melalui 
argumentasi-argumentasi yang disampaikan. 


AYAT 26-27 

SE id AP A yag IG Ju Edi YES Ja 
ETY P ina Sl ya 

Dikatakan (kepadanya): “Masuklah ke surga.” Ia berkata: “Alangkah i 


sekiranya kaumku mengetapui, apa yang menyebabkan Tuhanku mengampuni aku 
dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan.” 


Penduduk negeri itu sangat geram dan marah mendengar kelantangan 
pengakuan dan nasihat sang lelaki mukmin itu atau Habib an-Najjar, maka 
mereka melemparnya dengan batu hingga gugur sebagai syahid. Ketika itu 
datanglah malaikat menyambut ruhnya. Dikatakan kepadanya oleh para 
malaikat: “Masuklah ke surga yakni bergembiralah dengan surga yang akan 
engkau masuki kelak atau nikmatilah kenikmatan surgawi di alam kubur, 
sebelum menikmati surga yang akan engkau huni setelah kebangkitan dari 
kubur nanti.” Mendengar berita gembira itu ża yakni sang syahid yang 
- demikian suci hatinya lagi tidak menaruh dendam walau kepada para 
pembunuhnya berkata: “Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui, yang 
sedang ku alami ini dan mengetahui pula apa yang menyebabkan Tuhan 
Pemelihara yang selalu berbuat baik kepada-kx mengampuni aku dan 
menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Seandainya kaumku 
mengetahui anugerah Allah kepadaku, tentulah mereka akan beriman dan 
patuh.” . 

Firman-Nya: (431 JAN) udkhuli aljannah| masuklah ke surga, bukan 
berarti bahwa ketika itu sang syahid langsung masuk ke surga, karena 
masuknya seseorang ke surga atau neraka baru akan terlaksana setelah 
kiamat besar dan kebangkitan manusia seluruhnya dari kubur. Dengan 
demikian, ucapan malaikat itu adalah berita gembira atau isyarat tentang 
kenikmatan alam Barzakh. Memang ada juga ulama yang berpendapat bahwa 
seorang syahid akan langsung masuk ke surga, tetapi pendapat ini tidak 
sejalan dengan sekian banyak ayat al-Qur'an yang menegaskan penantian 


Kelompok II ayat 26-27 Surah Yasin (36) 





semua orang di alam Barzakh sebelum terjadinya perhitungan di Padang 
Mahsyar untuk kemudian setelah itu baru manusia menuju ke tempat 
masing-masing, surga atau neraka. 

Ayat-ayat di atas tidak menjelaskan bahwa lelaki yang datang bergegas 
itu dibunuh oleh kaumnya. Walau kenyataannya demikian. Agaknya hal 
tersebut untuk mengisyaratkan bahwa ia mati dalam keadaan syahid, dan 
seorang syahid tidaklah mati, sebagaimana penegasan QS. Al “Imran |3): 
169. 

Ayat-ayat di atas — menurut Sayyid Quthub — menggambarkan 
perpindahan yang begitu cepat dari satu alam ke alam yang lain melalui 
kematian. Kematian adalah langkah sederhana dari seorang beriman untuk 
berpindah dari kesempitan, keresahan dan ancaman duniawi menuju 
kelapangan, ketenangan ja kesejahteraan serta kenikmatan surgawi. 

Sang syahid itu mendapat kedudukan yang demikian tinggi di sisi 
Allah swt. Hal ini antara lain terlihat dalam pernyataannya yang dibenarkan 
dan diabadikan al-Our'in bahwa dia termasuk al-mukramin/ yang dimuliakan. 
Thabathaba'i menggarisbawahi bahwa sifat ini — dalam bentuk mutlak — 
tidak disandangkan al-Our'an kecuali kepada dua kelompok dari hamba- 
hamba-Nya, yakni para malaikat dan hamba-hamba Allah yang mukhlishin 
dan mukhlashin yakni yang tulus dan yang dipilih-Nya sendiri untuk 
mengabdi kepada-Nya semata-mata. Memang Allah menganugerahkan 
kemuliaan kepada banyak hamba-hamba-Nya, tetapi penganugerahan itu 
tidak menjadikan mereka menyandang sifat a/-mwukramin. Allah hanya 
menganugerahkan kepada mereka kemuliaan — bukan menjadikan mereka 
dalam kelompok al-mukramin — seperti firman-Nya pada OS. al-Hujurat 
(491: 13 dan al-Fajr (89): 15. Tentu saja yang diberi sesuatu, bisa dalam 
bentuk sedikit atau banyak, dan yang banyak pun belum tentu menyandang 
sifat atau dinamai dengan nama yang dikaitkan dengan pemberian itu. 
Semua manusia dianugerahi Allah kemuliaan, sebagaimana firman-Nya: 


pate Wa Ud, 

“Sesungguhnya Kami telah memuliakan putra-putri Adam” (OS. al-Isra” (17): 

70) tetapi tidak semua Anda dapat dinamai mulia. Demikian maksud 
Thabathabz'i. 

Nabi Muhammad saw. mempersamakan sahabat beliau “Urwah Ibn 


Mas'ud dengan lelaki mukmin tokoh kisah di atas. “Urwah mengunjungi 
berhala yang disembah kaum Tsaqif yaitu a/-Lê/ dan al- Uzza sambil 


Surah Yasin (36) Kelompok II ayat 28-29 





melecehkannya. Tsagif marah lalu sang sahabat itu berseru: “Wahai Tsagif 
peluklah agama Islam, agar kalian selamat.” Tetapi salah seorang 
memanahnya dan mengenai urat nadi di lengannya sehingga beliau gugur. 
Nabi saw. bersabda: Dia seperti tokoh surah Yasin yang berkata: “Alangkah 
baiknya sekiranya kaumku mengetahui, apa yang menyebabkan Tuhanku 
mengampuni aku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan” (HR. 
Ibn Abi Hatim). 


AYAT 28-29 
t . os e? -a å - e) > $-a es Ta e pE ar 
ùj Éva è ea S Gg sioni ia i a aa ya agi Ae II Lag 
` = E au D na 2 A 
A SA A Ba D YI NG 
“Dan Kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudahnya suatu pasukan pun 
dari langit dan tidaklah Kami menurunkan. Ia hanyalah satu teriakan saja; maka 
tiba-tiba mereka mati.” 


Demikianlah sang syahid itu gugur dan demikian ia memperoleh 
ganjaran Ilahi. Allah sungguh murka terhadap penduduk negeri itu. Allah 
menjatuhkan siksa atas mereka, sebagai pertanda kehinaan mereka di sisi 
Allah. Allah memperlakukan mereka dengan sangat mudah. Ayat di atas 
menyatakan: Dan Kami tidak menurunkan kepada kaumnya yakni kaum sang 
syahid itu — sesudah gugur-nya suatu pasukan pun dari langit dan tidaklah layak 
Kami menurunkan walau satu malaikat pun. Ja yakni siksaan yang Kami 
jatuhkan atas mereka hanyalah satu teriakan saja; maka tiba-tiba mereka semua 
mati di tempat tanpa dapat mengelak bahkan bergerak. Tidak ubahnya 
seperti api yang tiba-tiba padam. 

Berbeda pendapat ulama tentang makna ayat di atas. Ada yang 
memahaminya dalam arti Allah tidak pernah lagi menurunkan petunjuk 
yang disampaikan oleh seorang nabi atau rasul setelah gugurnya sang syahid 
itu. Kata ( 4> ) jundun yang secara harfiah berarti /entara/ pasukan, mereka 
pahami dalam arti malaikat pembawa wahyu. Ada juga yang memahami kata 
jundun dalam arti malaikat pembawa siksa. 

Ulama yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah “tentara 
berupa malaikat pembawa siksa”, menyatakan bahwa pada masa Nabi 
Muhammad saw., Allah pernah menurunkan malaikat sebagai tentara yang 
membinasakan kaum musyrikin, antara lain saat berkecamuknya Perang 





Kelompok II ayat 30-31 Surah Yasin (36) 


Badr pada tahun 11 H. Memang - tulis sementara ulama — jika Allah hendak 
membinasakan satu umat secara total, Dia tidak menurunkan bala tentara | 
yang banyak, tetapi cukup dengan satu malaikat, dan karena penduduk 
negeri dimaksud hendak dibinasakan Allah secara total, maka Dia tidak 
menurunkan malaikat berupa pasukan. Bahwa malaikat turun pada masa 
Nabi Muhammad saw. karena umat beliau tidak akan dibinasakan secara 
total. Ada juga yang berpendapat bahwa malaikat turun pada masa Nabi 
Muhammad — khususnya pada Perang Badr — karena persoalan yang 
dihadapi ketika itu adalah persoalan yang sangat penting. Ia berkaitan dengan 
berlanjut atau berakhirnya ajaran Islam. Ketika itu Nabi Muhammad saw. 
berdoa: Ya Allah, jika Engkau membinasakan kelompok (muslimin) ini, 
maka Engkau tidak akap disembah lagi sesudah hari ini.” Perang itu juga 
berkaitan dengan manusia termulia dan Nabi teragung, sehingga tidak ada 
tempat meremehkan persoalan itu. Rujuklah ke OS. al-Anfal (8J: 9-10. 

Kata ( ù gta ) khbâmidân terambil dari kata (4 ) khamada yang 
digunakan melukiskan api yang telah padam. Kata ini digunakan untuk 
menggambarkan kematian setelah sebelumnya yang bersangkutan dalam 
keadaan segar bugar dan kuat. 


AYAT 30-31 
SAP Dai NS NI dyan ya aa ON AE SG 
4 Wa ag. Ga a e GEO sre 
gr è DA y Y al el oya Pi KAI S hay 
“Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tidak datang kepada 
mereka seorang rasul pun melainkan mereka selalu terhadapnya berolok-olok. 


Tidakkah mereka melihat berapa banyak yang telah Kami binasakan, dari generasi- 
generasi sebelum mereka bahwa mereka tidak kembali kepada mereka.” 


Setelah ayat-ayat yang lalu menguraikan kesudahan para 
pembangkang, maka sangat wajar jika siapa pun merasa iba dan menyesal 
mendengar keadaan mereka yang sebenarnya jika mereka mau mengikuti 
nasihat dan beriman tentulah mereka dapat terhindar. Ayat di atas 
menyatakan: “Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu dan siapa 
pun yang seperti mereka. Keburukan utama mereka adalah tidak datang 
kepada mereka seorang rasul pun atau pemberi peringatan dan nasihat melainkan 
mereka selalu terbadapnya yakni terhadap pemberi peringatan itu enggan 


Surah Yasin (36) Kelompok II ayat 30-31 





percaya bahkan berolok-olok. Tidakkah mereka melihat dengan mata hati dan 
pikiran sehingga dapat mengambil pelajaran berapa banyak yakni banyak 
sekali yang telah Kami binasakan, dari generasi-generasi sebelum mereka sejak 
masa Adam hingga masa kini karena kedurhakaan mereka. Tidakkah mereka 
melihat bahwa mereka yakni orang-orang yang telah Kami binasakan itu 
tidak dapat hidup lagi di dunia dan kembali kepada mereka hamba-hamba 
yang durhaka itu untuk bersama-sama berfoya-foya dan durhaka. 

Kata (3 er) basratan berarti penyesalan yang besar akibat luputnya sesuatu 
yang bermanfaat. Kata (4) yd yang menyertai kata ini, digunakan untuk 
mengundang mitra bicara memperhatikan apa yang akan disampaikan, dalam 
hal ini adalah penyesalan atas penolakan mereka terhadap ajakan rasul. 
Penyesalan itu lebih besar lagi karena mereka sebagai “ibid (hamba-hamba 
Allah) seharusnya menyarbbut panggilan Ilahi, tetapi mereka menampiknya. 

Kalimat di atas dipahami oleh banyak ulama dalam arti komentar 
Allah swt. atas peristiwa yang menimpa para pendurhaka itu. Memang Allah 
tidak pernah menyesal, tetapi Yang Maha Kuasa itu berfirman demikian, 
untuk menggambarkan bahwa siapa pun yang dilengkapi dengan naluri 
penyesalan pasti akan menyesal mengalami atau mengetahui tentang 
peristiwa itu. Betapa tidak, kenikmatan abadi yang dihidangkan kepada 
mereka dengan sangat indah dan mudah diraih, justru mereka tampik dan 
tolak. Bukankah itu satu penyesalan yang tiada taranya? 

Ayat di atas menggunakan kata (5s ) Ybdd yang — seperti telah 
penulis kemukakan dalam beberapa tempat — digunakan al-Qur'an untuk 
menunjuk hamba-hamba-Nya yang taat dan dekat kepada-Nya, atau yang 
berdosa tetapi telah menyadari dosanya. Di sini yang dibicarakan adalah 
hamba-hamba Allah yang telah dibinasakan karena kedurhakaan mereka, 
sehingga tentu saja ketika itu mereka telah menyadari dosanya. Atas dasar 
itu pula, kita tidak perlu memahami kata ini sebagaimana pemahaman 
sementara orang bahwa yang dimaksud adalah ketiga rasul itu, atau para 
malaikat. Menurut mereka, para malaikat atau rasul-rasul sangat besar 
penyesalannya akibat kedurhakaan manusia yang selalu memperolok- 
olokkan utusan-utusan Allah. 

Kata ( 0wer 4 ) yarjifn dipahami oleh al-Bigai dalam arti bertaubat 
atas kedurhakaan mereka dan kembali ke jalan yang benar dengan mengikuti 
para rasul. Kata ini menurutnya serupa dengan kata yang sama dalam firman- 
Nya OS. as-Sajdah (32): 21: 


y Ani Ha la an Dag oh SM salih ia wg 


Kelompok II ayat 32 Surah Yasin (36) 





“Dan sesungguhnya Kami merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat (di 
dunia) sebelum azab yang lebih besar (di akhirat); mudah-mudahan mereka kembali 
(ke jalan yang benar).” Dengan pemahaman ini, kata ( wgs) ) ilaibim/ kepada 
mereka berarti kepada rasul-rasul itu. Pemahaman ini juga menurutnya 
membuktikan bahwa ayat ini bukanlah membantah kepercayaan inkarnasi, 
karena kepercayaan sesat semacam itu, tidak dikenal oleh masyarakat Arab, 
dan konteks ayat pun tidak menyinggung sedikit pun tentang hal tersebut. 


AYAT 32 
Kd Dg Sabu an Gal komp SS Un 


wh 
“Tidaklah mereka semua kecuali dikumpulkan kepada Kami lagi dihadirkan.” 


Setelah ayat yang lalu mengajak para pendurhaka memperhatikan 
kesudahan generasi terdahulu yang telah dibinasakan Allah dan tidak dapat 
kembali lagi, kini ayat di atas mengancam semua pihak bahwa: Tidaklah 
mereka semua baik yang telah mati maupun yang hidup sekarang kecuali pada 
waktunya nanti dikumpulkan kepada Kami di Padang Mahsyar lagi dihadirkan 
untuk dimintai pertanggungjawaban serta menerima ganjaran dan balasan. 

Kata (Dj) in pada ayat di atas berfungsi menafikan yakni bermakna 
tidak, sedang kata ( (JS ) kullun berarti semua yakni semua manusia dan 
generasi yang dibicarakan di sini. Kata ( Lo) lammd berarti kecuali, sedang 
(3) jam?" bukan berarti semua, karena kata kul/un telah cukup jelas 
menginformasikan bahwa tidak satu pun yang luput dari pengumpulan. 
Kata jamfi" terambil dari kata ( 2 ) jama'a yang berarti menghimpun/ 
mengumpulkan sehingga kata ini berarti semua generasi itu dihimpun dalam 
waktu yang sama dan di tempat yang sama. Dari sini terlihat bahwa kedua 
kata tersebut mengandung makna yang berbeda. Ayat ini serupa maknanya 
dengan firman Allah: 

Sya a. ex ay Dya aj E poa ayi ay ; 
“Itu adalah suatu hari yang dikumpulkan manusia untuknya, dan hari itu adalah 
suatu hari yang disaksikan” (OS. Hud [11]: 103). 


KELOMPOK III 


(AYAT 33 - 47) 





AYAT 33-35 

end Dt Ind Un ga eh mat ind A ana 

LE Ar oyi aya Wa CAS eh ai a ia 
roD a a ig aa iy 


“Dan suatu tanda bagi mereka adalah bumi yang mati, Kami menghidupkannya 
dan Kami keluarkan darinya biji-bijian, maka darinya mereka makan. Dan Kami 
telah jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan Kami pancarkan padanya 
beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yang 
diusahakan oleh tangan mereka. Maka apakah mereka tidak bersyukur?” 


Kelompok ayat-ayat yang lalu dimulai dengan perintah kepada Nabi 
Muhammad untuk mengingatkan kaum musyrikin Mekah tentang kisah 
dan pengalaman pahit yang diterima oleh penduduk satu negeri yang menolak 
kehadiran rasul dan membangkang perintah-Nya. Kisah mereka diakhiri 
dengan pernyataan bahwa: Tidaklah mereka semua kecuali dikumpulkan kepada 
Kami lagi dihadirkan (ayat 32). Kini ayat di atas kembali berbicara tentang 
kaum musyrikin Mekah dengan mengajak mereka memperhatikan alam 
sekeliling, setelah ayat sebelumnya mengajak mereka memperhatikan 
pengalaman sejarah. 

Dapat juga dikatakan, kelompok ayat yang lalu berakhir dengan 
penegasan tentang akan adanya hari di mana manusia semua akan 


dihimpun. Hari itu adalah hari Kebangkitan. Nah, ayat di atas menguraikan 


536 


Kelompok III ayat 33-35 Surah Yasin (36) 





sekelumit bukti kuasa Allah membangkitkan dan menghidupkan apa yang 
telah mati. 

Apapun hubungan yang Anda pilih, yang jelas ayat-ayat di atas 
bagaikan menyatakan: Dan di samping pelajaran yang dapat mereka petik 
dari pengalaman sejarah yang menunjukkan keesaan dan kuasa Allah, suatu 
tanda besar lainnya bagi mereka adalah bumi yang mati yakni kering kerontang, 
lalu Kami menghidupkannya dengan menurunkan air dan menumbuhkan 
bijian itu mereka senantiasa makan. Dan Kami juga telah jadikan padanya yakni 
di atas tanah-tanah itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan Kami pancarkan 
padanya beberapa mala air yang dapat diserap oleh tumbuh-tumbuhan itu 
sehingga ia dapat tumbukssubur supaya mereka dapat makan dari buahnya, 
dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka apakah yakni 
mengapakah mereka tidak bersyukur? 

Penggunaan bentuk jamak pada kata-kata ( Lalai ) abyainaha/ Kami 
menghidupkannya dan (Wp ) akhrgjnd/ Kami keluarkan, mengisyaratkan 
adanya keterlibatan selain Allah dalam hal menghidupkan bumi dan 
mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Keterlibatan manusia dalam hal ini 
adalah salah satu yang dimaksud. 

Kata (akar) “amilathu terambil dari kata ( Jes ) ‘amila yang biasa 
diterjemahkan mengerjakan. Kata ini berbeda dengan kata (Ja8 ) fa'ala yang 
juga diterjemahkan demikian. Kata (Jes) mal biasanya digunakan untuk 
suatu pekerjaan yang dibarengi dengan maksud dan tujuan tertentu oleh 
pelakunya. Karena itu pelaku wwa/biasanya adalah manusia, bukan binatang 
atau benda mati, dan karena itu pula biasanya yang disifati dengan baik 
atau buruk adalah “amal. 

Kata (&) m4 pada firman-Nya: (meal akos bg) wa må amilathu aidihim 
dapat berarti apa, seperti bunyi terjemahan di atas, dan dapat juga berati 
bukan, sehingga ayat di atas bagaikan menyatakan: Semua itu bukanlah hasil 
usaha tangan mereka. Ia dapat juga berarti yang, jika makna ini yang dipilih 
maka penggalan ayat di atas bagaikan menyatakan: Supaya mereka dapat 
makan dari buahnya, yang diusahakan oleh tangan mereka. Makna ketiga 
mengandung isyarat tentang perlunya memberi perhatian dan usaha sungguh- 
sungguh agar hasil pertanian terus bertambah dan baik, sebagai akibat 
keterlibatan manusia dalam mengelolanya. Ada juga yang memahami kata 
apa yang diusahakan oleh tangan mereka dalam arti hasil olahan mereka terhadap 
buah-buahan itu, katakanlah seperti perasan buah mangga, jeruk, dan lain- 





Surah Yasin (36) Kelompok III ayat 36 


lain, atau cuka dan sebagainya. 

Agaknya pendapat pertama — sebagaimana terjemahan di atas — lebih: 
sejalan dengan konteks ayat yang mengundang pengakuan akan kuasa Allah 
serta kesyukuran kepada-Nya. 


AYAT 36 

Tn 2. fofa za az og 6 PN Ba ai mata Nm Ta Ka ea GA 

Yg a Sa SA SG UT A A a 
KAN jala 

“Maha Suci Dia Yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari 


apa yang ditumbuhkan olh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak 
mereka ketahui.” 


Akhir ayat yang lalu mengecam para pendurhaka yang tidak 
mensyukuri Allah, bahkan mengecam siapa pun yang tidak mengakui 
keesaan dan kekuasaan-Nya. Ayat di atas menyucikan Allah dari segala 
sifat buruk atau kekurangan yang disandangkan kepada-Nya. Betapa tidak, 
Allah yang mereka durhakai itu adalah Dia yang antara lain menciptakan 
segala tumbuhan dan menumbuhkan buah-buahan dengan cara menciptakan 
pasangar# bagi masing-masing. Dengan tujuan itu ayat di atas menyatakan: 
Maha Suci Dia dari segala kekurangan dan sifat buruk. Dialah Tuhan Yang 
telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, pasangan yang berfungsi sebagai 
pejantan dan betina, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi seperti kurma 
dan anggur dan demikian juga dari diri mereka sebagai manusia, di mana 
mereka terdiri dari lelaki dan perempuan dan demikian pula dari apa yang 
tidak atau belum mereka ketahui baik makhluk hidup maupun benda tak 
bernyawa. 

Sementara ulama membatasi makna kata (! 351) agwdi pasangan pada 
ayat ini hanya pada makhluk hidup saja. Tim penulis Tafsir al-Muntakhab 
misalnya menulis bahwa: “Kata ín’ dalam ayat ini berfungsi sebagai 
penjelas. Yakni bahwa Allah telah menciptakan pejantan dan betina pada 
semua makhluk ciptaan-Nya, baik berupa tumbuh-tumbuhan, hewan, 
manusia dan makhluk hidup lainnya yang tak kasat mata dan belum diketahui 
manusia.” 

Pendapat ini tidak sejalan dengan makna kebahasaan, maksud sekian 
banyak ayat al-Qur'an serta kenyataan ilmiah yang ditemukan dewasa ini. 


Kelompok Ili ayat 37 Surah Yasin (36) 





Dari segi bahasa, kata (e) 351) agwéj adalah bentuk jamak dari kata (T4) 
gauj yakni pasangan. Kata ini — menurut pakar bahasa al-Our'an, ar-Raghib ' 
al-Ashfahini, digunakan untuk masing-masing dari dua hal yang 
berdampingan (bersamaan), baik jantan maupun betina, binatang (termasuk 
binatang berakal yakni manusia) dan juga digunakan menunjuk kedua yang 
berpasangan itu. Dia juga digunakan menunjuk hal yang sama bagi selain 
binatang seperti alas kaki. Selanjutnya ar-Raghib menegaskan bahwa 
keberpasangan tersebut bisa akibat kesamaan dan bisa juga karena bertolak 
belakang. Itu dari segi bahasa. Ayat-ayat al-Qur'an pun menggunakan kata 
tersebut dalam pengertian umum, bukan hanya untuk makhluk hidup. 
Allah berfirman: 

noo DURIS y di a E a 
“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat 
(kebesaran Allah)” (OS. adz-Dzariyat (51): 49). Dari sini ada malam ada 
siang, ada senang ada susah, ada atas ada bawah, demikian seterusnya. 
Semua — selama dia makhluk — memiliki pasangan. Hanya sang Khdiik, 
Allah swt. yang tidak ada pasangan-Nya, tidak ada pula sama-Nya. Dari 
segi ilmiah terbukti bahwa listrik pun berpasangan, ada arus positif dan 
ada juga arus negatif, demikian juga atom, yang tadinya diduga merupakan 
wujud yang terkecil dan tidak dapat terbagi, ternyata ia pun berpasangan. 
Atom terdiri dari elektron dan proton. 


“AYAT 37 
Ay: DAN E PET NAN DA MTA YAN SG E E Kan 
O yaklan (15 A a JUI a 


“Dan suatu tanda bagi mereka adalah malam; Kami menanggalkan darinya siang, 
maka dengan serta merta mereka berada dalam kegelapan.” 


Setelah menguraikan sebagian tanda-tanda kebesaran-Nya di bumi 
melalui ciptaan-ciptaan-Nya dan memberi contoh tentang kuasa-Nya 
menghidupkan sesuatu yang mati, serta menjelaskan ciptaan-Nya yang 
berpasang-pasangan, kini ayat-ayat 37 sampai dengan ayat 40 berbicara 
tentang ciptaan-Nya di langit serta dampak dan kegunaan ciptaan itu. Kedua 
ayat di atas menyatakan: Dan suatu tanda kekuasaan besar Allah yang lain, 
bagi mereka yang enggan percaya itu, adalah malam; Kami melalui hukum- 


Surah Yasin (36) Kelompok Ili ayat 38 





hukum alam yang Kami tetapkan senantiasa menanggalkan darinya siang yakni 
cahaya matahari maka dengan serta merta mereka yakni makhluk di bagian - 
bumi tertentu berada dalam kegelapan. 

Kata (gu) naslakhu terambil dari kata (@b) salakha yang biasa 
digunakan dalam arti menguliti binatang, yang dimaksud di sini adalah 
mengeluarkan. Itu sebabnya pergantian malam dan siang dilukiskan oleh al- 
@uran dengan kata (& » ) y4lju yakni memasukkan. 

Ayat ini mengilustrasikan bumi dalam keadaan gelap — dan memang 
bumi adalah planet tidak bercahaya. Matahari memancarkan sinarnya ke 
bumi, maka bagian tertentu dari bumi diliputi oleh sinarnya. Sinar matahari 
itu dulustrasikan dengan kulit dan malam diilustrasikan dengan jasmani 
binatang yang tertutup kwlit. Lalu sedikit demi sedikit sinar itu diambil dan 
dikeluarkan bagaikan binatang yang dikuliti. Setiap saat, berpisah kulit itu 
dari jasmani, setiap itu pula kegelapan muncul, lalu setelah selesai pengulitan 
yakni setelah posisi matahari meninggalkan bumi karena peredaran 
keduanya, maka kegelapan pun menutupi bagian bumi. 


AYAT 38 
EN Hy pali A GI AN ja PAN 


“Dan matahari beredar pada garis edarnya. Itulah pengaturan (Tuhan) Yang Maha 
' Perkasa lagi Maha Mengetahui.” 


4 


Selanjutnya ayat di atas memberi contoh kuasa Allah yang lain 
sekalipus memerinci dan menjelaskan kandungan ayat yang lalu. Ayat di 
atas menyatakan: Dan bukti yang lain sekaligus agar kamu mengetahui 
bagaimana Allah menjadikan bagian bumi diliputi kegelapan adalah bahwa 
matahari terus-menerus beredar pada garis edarnya secara amat teratur sejak 
penciptaannya hingga kini. Akibat peredarannya itulah maka terjadi malam 
dan siang, serta gelap dan terang. Itulah pengaturan Tuhan Yang Maha Perkasa 
lagi Maha Mengetahui. 

Sekelumit dari kuasa dan gudrat Allah itu dapat Anda ketahui jika 
Anda membayangkan besarnya matahari yang mencapai satu juta kali lipat 
besarnya bumi, dan bahwa dia bergerak di angkasa raya yang begitu luas, 
dan dalam keadaan yang sangat teliti lagi teratur. 

Kata («$ £) tgjrf pada mulanya digunakan menunjuk perjalanan cepat 


Kelompok III ayat 38 Surah Wsin (36) 





sesuatu yang memiliki kaki (berlari). Lalu kata ini digunakan juga untuk 
menggambarkan perpindahan satu benda dari satu tempat ke tempat yang 
lain, perpindahan yang dinilai cepat dibandingkan dengan perpindahan 
benda lain yang serupa. Ia juga digunakan untuk menunjuk perjalanan sangat 
jauh yang ditempuh dalam waktu yang relatif singkat. 

Huruf /åm pada kalimat ( Are ) limustagarrin ada yang memahaminya 
dalam arti ( J! ) 1/4 yakni menuju atau batas akhir. Ada juga yang memahaminya 
dalam arti agar. Sedang kata ('yikws) mustagarr terambil dari kata (31 8) garir 
yakni kemantapan/ perhentian. Patron kata yang digunakan ayat ini dapat berarti 
tempat atau waktu. Dengan demikian kata ini dapat mengandung beberapa 
makna. Ia dapat berarti matahari bergerak (beredar) menuju ke tempat 
perhentiannya atau sampai waktu perhentiannya, atau agar dia mencapai 
tempat atau waktu perhentiannya. Bergerak menuju tempat perhentian 
dimaksud adalah peredarannya setiap hari di garis edarnya dalam keadaan 
sedikit pun tidak menyimpang hingga dia terbenam. Atau dalam arti 
bergerak terus menerus sampai waktu yang ditetapkan Allah untuk 
perhentian geraknya, yakni pada saat dunia akan kiamat. Atau peredarannya 
itu bertujuan agar ia sampai pada waktu atau tempat yang ditentukan 
untuknya. 

Ayat di atas ditutup dengan dua sifat Allah, yakni (jajal) ah AF 
Maha Perkafa dan ( mei ) al- Alim) Maha Mengetahui. Itu agaknya bertujuan 
menjelaskan bahwa pengaturan Allah terhadap benda langit seperti matahari 
yang demikian besar, dapat terlaksana karena Dia Maha Perkasa sehingga 
semua tunduk kepada-Nya, dan Maha Mengetahui sehingga pengaturan- 
Nya sangat teliti dan mengagumkan. 

Kata (yi) tagdir digunakan dalam arti menjadikan sesuatu memiliki 
kadar serta sistem tertentu dan teliti. Ia juga berarti menetapkan kadar 
sesuatu, baik yang berkaitan dengan materi, maupun waktu. Kata yang 
digunakan ayat di atas, mencakup kedua makna tersebut. Allah menetapkan 
bagi matahari kadar sistem perjalanan/peredarannya yang sangat teliti dan 
dalam saat yang sama Yang Maha Kuasa itu mengatur dan menetapkan 
pula kadar waktu bagi peredarannya itu. Penggunaan kata ( x4&) tagdir oleh 
ayat ini, menunjukkan bahwa dalam bahasa al-Our'an kata tagdir digunakan 
dalam konteks uraian tentang hukum-hukum Allah yang berlaku di alam 
raya, di samping hukum-hukum-Nya yang berlaku bagi manusia. 





Surah Yasin (36) Kelompok III ayat 39-40 


AYAT 39 ` N 
era) guj T WÉ > JG A pad, 


“Dan bulan; Kami menakdirkannya di mangilah-mangilah hingga kembali menjadi 
bagaikan tandan yang tua.” 


Setelah menguraikan takdir terhadap matahari, ayat di atas berbicara 
tentang bulan. Allah berfirman: Dan bulan pun demikian. Kami Yang Maha 
Perkasa menakdirkannya yakni menetapkan kadar dan sistem peredarannya 
di mangilah-mangilah yakni posisi-posisi tertentu, sehingga karena itu kamu 
melihatnya pada awal keggunculannya kecil/sabit dan dari malam ke malam 
membesar hingga purnama sampai akhirnya berangsur-angsur pula mengecil. 
Ia pada mulanya bagaikan tandan segar kemudian sedikit demi sedikit 
membesar dan menua, menguning lalu melengkung hingga ketika ia mencapai 
manzilahnya yang terakhir ia kembuli menjadi bagaikan tandan yang tua dan 
layu. 

Perjalanan bulan seperti yang dijelaskan ayat di atas menggambarkan 
juga perjalanan hidup banyak manusia di pentas bumi ini. Ia beranjak sedikit 
demi sedikit dari bayi, remaja, hingga dewasa, kemudian menurun 
kekuatannya, melengkung dan membungkuk badannya hingga akhirnya 


menua dan mati. 
AYAT 40 
er Ja A p - -0 ez 7 Da ï - 
Sh BIS a Ii AS Oma 9 
KEP Opa 
“Matahari tidak akan dapat mendahului bulan. Dan tidak juga malam dapat 
mendahului siang, dan masing-masing pada garis edarnya terus-menerus beredar.” 


Setelah membicarakan masing-masing secara mandiri, matahari dan 
bulan, kini ayat di atas memadukan pembicaraan tentang keduanya sambil 
menunjukkan betapa takdir pengaturan Ilahi sangat teliti dan konsisten. 
Allah berfirman: Matahari tidak akan dapat menyimpang dari garis edarnya, 
tidak juga dapat mempercepat atau memperlambat perjalanannya sehingga 
mengakibatkannya mendahului dan mendapatkan bulan. Dan tidak juga malam 


: 543: 
Tengi 
Kelompok III ayat 40 Surah Yasin (36) he 
di mana bulan sering kali nampak, dapat mendahului siang, sehingga 
menghalangi kemunculannya. Tetapi semuanya telah Allah atur silih berganti 
dan masing-masing baik matahari maupun bulan bahkan semua benda-benda 
langit pada garis edarnya saja yang telah Kami tentukan terus-menerus beredar 
tidak dapat menyimpang darinya. 

Kata («ses ) yanbaghi terambil dari kata ((& ) baghd yang berarti 
meminta. Ya pada mulanya berarti meminta sesuatu lalu memperoleh apa yang 
diminta itu. Dari makna ini lahir pengertian dapat/ mampu. Jika sesuatu tidak 
dapat atau tidak boleh Anda kerjakan, maka itu dapat dilukiskan dengan /4 
yanbaghi. Dari sini kata yang digunakan ayat di atas berarti tidak dapat atau 
tidak diperkenankan Allah. 

Ayat di atas hanya menyebut matahari dan malam yang tidak dapat 
mendahului bulan, sert$ siang. Tidak menyebut sebaliknya. Ini untuk 
mempersingkat uraian, apalagi bila yang besar lagi hebat yakni matahari 
tdak dapat mendahului yang kecil, yakni bulan, maka tentu terlebih lagi 
yang sebaliknya. 

Kata (0 pumw) yasbahiin pada mulanya berarti mereka berenang. Ruang 
angkasa diibaratkan oleh al-Gur'an dengan samudra yang besar. Benda- 
benda langit diibaratkan dengan ikan-ikan yang berenang di lautan lepas 
itu. Allah melukiskan benda-benda itu dengan kata yang digunakan bagi 
yang berakal (mereka berenang). Ini agaknya untuk mengisyaratkan 
ketundukan benda-benda langit itu kepada ketentuan dan takdir yang 
ditetapkan Allah atasnya (baca QS. Fushshilat [41]: 11). 

| “Ayat-ayat suci di atas mengisyaratkan suatu fakta ilmiah yang baru 
ditemukan oleh para astronom di awal abad ke-17 M. Matahari, bumi, bulan 
dan seluruh planet serta benda-benda langit lainnya bergerak di ruang 
angkasa dengan kecepatan dan arah tertentu. Di sisi lain, matahari dengan 
tata suryanya berada dalam suatu nebula besar yang disebut Bimasakti. 
Kecepatan edarnya bisa mencapai sekitar 700 kilometer per detik, dan 
peredarannya mengitari pusat membutuhkan waktu sekitar 200 juta tahun 
cahaya. Matahari tidak dapat mendahului bulan, karena keduanya beredar 
dalam suatu gerak linier yang tidak mungkin dapat bertemu. Sebagaimana 
malam pun tidak dapat mendahului siang, kecuali jika bumi berputar pada 
porosnya dari timur ke barat, tidak seperti seharusnya, bergerak dari barat 
ke timur. Bulan saat mengelilingi bumi, dan bumi saat mengelilingi matahari 
harus melewati kumpulan bintang-bintang yang kemudian memunculkan 
posisi-posisi ((#andzgi/) bulan. Maka kita saksikan pada seperempat pertama 


Surah Yasin (36) Kelompok III ayat 41-42 





dan kedua, bulan terlihat bagaikan tandan yang tua.” Demikian secara 
singkat dalam Tafsir al-Muntakhab. 

Ada jarak yang sangat jauh yang memisahkan antara bintang dan 
planet-planet. Jarak antara bumi kita dengan matahari diperkirakan sekitar 
tiga puluh sembilan juta mil, sedang jarak antara bulan dan bumi kita adalah 
sekitar 240.000 (dua ratus empat puluh ribu) mil. Jarak ini sangat sederhana 
jika dibandingkan dengan jarak antara planet tata surya dengan bintang 
yang terdekat kepadanya. Jaraknya sekitar empat ribu tahun cahaya, sedang 
kecepatan cahaya diperkirakan sekitar 186.000 (seratus delapan puluh enam 
ribu) mil setiap detik, sehingga bintang yang terdekat kepada kita berada 
pada kejauhan sekitar 104.000.000.000 (seratus empat biliun) mil. 


AYAT 41-42 ia 


2. “ 


ya Kila, KOP opa NAN gini kas Wi a 
KAI DS Gak 


“Dan suatu tanda bagi mereka adalah bahwa Kami angkut keturunan mereka dalam 
bahtera yang penuh, dan Kami menciptakan buat mereka yang serupa untuk mereka 
kendarai.” 


Jelas sekali bahwa hakikat yang dikandung oleh ayat-ayat yang lalu 
sangat sulit dicerna dan mustahil terungkap hakikatnya oleh akal manusia, 
apalagi pada masa turunnya al-Our'in. Karena itu kelompok ayat-ayat ini 
mengakhiri uraiannya dengan mengetengahkan bukti-bukti kuasa Allah yang 
sederhana, yakni dengan mengingatkan manusia tentang leluhurnya yang 
diselamatkan di atas perahu Nabi Nuh as. Memang ada sedikit persamaan 
antara matahari dan bulan dan bahtera Nabi Nuh as. itu. Bulan dan matahari 
serta planet-planet beredar di angkasa bagaikan berenang dan berlayar di 
lautan lepas. Kapal dan perahu-perahu pun berkeliling dan berlayar. Kapal 
atau perahu hanya setetes wujud dari samudra yang luas. Ia bagaikan bulu 
yang dapat dihempas oleh ombak dan lautan. Bumi, bulan dan matahari 
pun hanya setetes dari wujud alam raya yang diciptakan Allah swt. Dari 
persamaan itu Allah mengingatkan bahwa: Dan suatu tanda kebesaran dan 
kekuasaan Allah yang lain, sekaligus nikmat dan anugerah lagi peringatan 
bagi mereka adalah bahwa Kami angkut keturunan mereka yakni manusia sejak 
masa Nabi Nuh hingga akhir zaman dalam bahtera yang penuh muatan yakni 


Kelompok III ayat 41-42 Surah Yasin (36) 





perahu Nabi Nuh as., dan Kami yakni Allah swt. menciptakan buat mereka 
kendaraan, baik yang bernyawa maupun tidak yakni berupa bahan sambil 
mengilhami cara pembuatan alat-alat transport yang serupa untuk senantiasa 
dan dari saat ke saat mereka dapat kendarai. 

Kata (4555) dgurriyyah diperselisihkan maknanya oleh ulama. Kata ini 
pada mulanya berarti anak-anak yang masih kecil — walau ia digunakan juga 
untuk yang telah dewasa. Demikian ar-Raghib al-Ashfahani. Sementara ulama 
memahaminya dalam arti leluhur, dengan alasan bahwa yang diangkut di 
dalam perahu Nabi Nuh adalah leluhur manusia antara lain leluhur kaum 
musyrikin Mekah itu. Ada lagi yang memahaminya dalam arti anak keturunan 
mereka yang masih kecil. Namun penganut penafsiran ini tidak memahami 
“bahtera” yang dimaksud di sini dalam arti perahu Nabi Nuh, tetapi jenis 
perahu apapun. Ini menurut mereka bertujuan mengingatkan manusia, 
khususnya kaum musyrikin akan nikmat Allah yang menjadikan mereka 
dapat mengarungi lautan bersama anak cucu mereka menuju ke berbagai 
tempat. Penyebutan kata dgurriyyah — menurut Thabathaba'i yang juga 
menganut pengertian ini — untuk mengingatkan mereka tentang kasih Allah 
yang memelihara anak cucu itu. Penulis cenderung mendukung pendapat 
yang memahami (Opesdi Sudi ) aljulk al-masyhim dalam arti perahu Nabi 
Nuh as., karena istilah ini telah diperkenalkan oleh al-Qur'an melalui QS. 
asy-Syugara” [26]: 119, dan yang dimaksud dengan dzurriyyah adalah anak 
keturunan mereka, dalam arti mereka diangkut melalui leluhur mereka. 
Yakni seandainya leluhur mereka tidak diselamatkan Allah dalam perahu 
Nabi Nuh as. itu, tentulah mereka tidak akan melahirkan anak-anak, dan 
anak-anak mereka tidak akan melahirkan cucu buat mereka, demikian 
seterusnya. Masyarakat Mekah yang hidup pada masa turunnya ayat ini, 
diingatkan bahwa anak-anak yang mereka cintai melebihi diri mereka sendiri, 
sebenarnya tidak akan hidup, seandainya Allah tidak menyelamatkan mereka 
— melalui penyelamatan leluhur mereka dalam perahu Nabi Nuh as. 

Ayat 42 mengisyaratkan akan terciptanya aneka alat transportasi yang 
dapat digunakan manusia. Surah an-Nahl (16): 8 menegaskan — setelah 
menyebut beberapa binatang yang digunakan sebagai alat transport — bahwa: 


2 3 ia N ú AS s 
“Dan Dia menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya.” Yakni apa yang 


kamu tidak mengetahuinya sekarang, tetapi kelak akan kamu ketahui dan 
gunakan, selama kamu mau betrpi sir dan mengarahkan potensi yang ada, 


Surah Yasin (36) Kelompok III ayat 43-44 





dan Allah menciptakan juga apa yang kamu tidak akan mengetahuinya sama 
sekali hingga ciptaan itu kamu lihat dan ketahui. Apa yang dinyatakan ini 
telah terbukti masa kini dan masih akan terbukti lagi di masa-masa 
mendatang. 


AYAT 43-44 
Sa Ea An Tab A Gb Yg aa 


“Dan jika Kami menghendaki niscaya Kami dapat menenggelamkan mereka, maka 
tiadalah bagi mereka satu penolong pun, dan tidak pula mereka diselamatkan, tetapi 
karena rahmat dari Kami dan untuk kesenangan hidup sampai ke suatu waktu.” 


Walaupun sudah sedemikian jelas kemahakuasaan Allah, dan begitu 
banyak anugerah-Nya, sebagaimana disinggung sebagian di antaranya oleh 
ayat-ayat yang lalu, namun kelengahan hati dan kekufuran kaum musyrikin 
tidak juga berkurang. Kalau pada akhir uraian yang lalu disinggung 
keselamatan leluhur mereka dari air bah pada masa Nabi Nuh as., serta 
anugerah-Nya kepada manusia sehingga dapat berlayar di laut, melalui 
perahu-perahu yang serupa dengan perahu Nabi Nuh as., atau alat-alat trans- 
port yang lain — baik di darat maupun di udara — maka kini manusia 
diingatkan oleh ayat 43-44 tentang kuasa Allah untuk membinasakan siapa 
pun melalui alat-alat transportasi yang mereka gunakan. 

Allah berfirman: Dan jika Kami menghendaki untuk menenggelamkan 
mereka akibat dosa-dosa mereka, niscaya Kami dapat menenggelamkan mereka, 
kendati mereka membuat dan atau menumpang kapal secanggih apapun. 
Maka jika itu terjadi, pastilah mereka berteriak meminta pertolongan, tetapi 
tiadalah bagi mereka satu penolong pun yang dapat mereka mintai pertolongan, 
dan tidak pula mereka diselamatkan oleh apa dan siapa pun, sehingga dengan 
demikian mereka tidak dapat terelakkan dari kebinasaan kecuali jika Kami 
yang menolong mereka. Pertolongan itu bukan karena Kami terpaksa atau 
karena ada keuntungan dan kemaslahatan yang Kami harapkan, tetapi karena 
adanya rahmat yang tercurah dari Kami, dengan curahan rahmat itu Kami 
bermaksud mengulur kenikmatan buat mereka dan untuk memberi kesenangan 
hidup yang bersifat sementara sampai ke suatu waktu yang Kami telah tentukan 
buat mereka. 





Kelompok III ayat 45-46 Surah Yasin (36) 





Kata (4,2 ) sharikh terambil dari kata (& »?) sharakha yang berarti 
berteriak meminta pertolongan. Patron kata ini menunjuk kepada obyek yang 
diteriaki yakni yang dimintai pertolongan, dengan kata lain ada penolong | 
bagi mereka dan tidak ada juga sesuatu — di tengah amukan ombak dan 
gelombang itu — yang dapat mereka teriaki guna dimintai pertolongannya. 

Peristiwa tenggelamnya kapal Titanic yang pada saat diluncurkan 
oleh produsennya dianggap bahwa Tuhan pun tidak kuasa 
menenggelamkannya, menjadi salah satu bukti yang jelas tentang kuasa 
Allah, serta keangkuhan manusia. Itu komentar pendek penulis, ketika 
menafsirkan ayat ini secara singkat dalam buku Perjalanan Menuju Keabadian. 


AYAT 45-46 
Gg KP uh Na Hau: Sani aa i AL BN 
MEN and GEN D Ia Ie Ia ab 


Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Waspadailah apa yang di hadapan kamu 
dan apa yang di belakang kamu dengan harapan kiranya kamu mendapat rahmat.” 
Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu ayat dari ayat-ayat Tuhan mereka, 
melainkan mereka selalu berpaling darinya. 
# 

Ayat-ayat yang lalu menguraikan betapa bukti-bukti yang terhampar 
di alam raya tidak bermanfaat buat kaum musyrikin itu. Kini diuraikan 
bahwa nasihat dan tuntunan lisan pun tidak menggugah hati mereka. Ayat- 
ayat di atas menyatakan: Dan di samping itu apabila dikatakan oleh siapa 
pun kepada mereka: “Waspadailah apa yakni siksa yang di hadapan kamu yakni 
seperti apa yang menimpa generasi yang lalu atau dampak dosa-dosa yang 
kamu kerjakan sekarang di dunia, dan apa yang di belakang kamu berupa 
siksa akhirat yang akan menimpa semua pendurhaka atau dosa-dosa yang 
telah kamu kerjakan dahulu — waspadailah keduanya dengan harapan kiranya 
kamu mendapat rahmat” — apabila itu disampaikan — niscaya mereka angkuh 
dan berpaling. Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu ayat baik berupa 
ayat yang dibaca maupun bukti yang bersifat indrawi yang terhampar di 
alam raya dari sekian banyak ayat-ayat dan bukti-bukti kekuasaan Tuhan 
yang selama ini melimpahkan rahmat kepada mereka, yakni Allah swt. 
melainkan mereka selalu menolak dan berpaling darinya. 

Kalimat ( Sa dal Uu Le) md baina aidikum ada juga yang memahaminya 





D, 2 
Sura 
1 


Surah Yasin (36) Kelompok lil ayat 47 


dalam arti aktivitas yang kamu belum lakukan dan boleh jadi kamu lakukan, 
yang dapat mengakibatkan bencana duniawi dan ukhrawi. Maksudnya, | 
berpikir matanglah sebelum melangkah. Sedang ( Pa) md khaijakum 
dalam arti pikirkanlah kesalahan yang telah kamu kerjakan, dan lakukanlah 
introspeksi. 


AYAT 47 
i ml e ‘aN Aa Sa SN na aaa ata a ie 
Sa yaa I gals a AT a JÓ al Ke Ga paasi al JB SNG 
KI a JP INI al D) kabla etas 
Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Nafkahkanlah sebagian dari apa yang 
diregekikan Allah kepada kamu,” maka berkatalah orang-orang yang kafir kepada 
orang-orang yang beriman: “Apakah kami memberi pangan kepada siapa yang jika 
Allah kehendaki pastilah Dia telah memberinya pangan? Kamu, tidak lain kecuali 
dalam kesesatan yang nyata.” 


Setelah menjelaskan kedurhakaan mereka kepada Allah, ayat di atas 
menguraikan keburukan mereka yang lain, yakni keengganan mereka 
mengulurkan tangan bantuan kepada kaum lemah. Ayat-ayat di atas 
menyatakan: Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Nafkahkanlah walau 
sebagian dari apa yang diregekikan Allah kepada kamu untuk membantu fakir 

. miskin dan kaum lemah”, maka berkatalah mereka yang merupakan orang- 
orang yang kafir yakni orang-orang yang menutupi kebenaran lagi kikir 
menutupi rezeki yang mereka peroleh — berkatalah mereka — kepada orang- 
orang yang beriman: “Mengapa kami yang harus memberi mereka pangan? 
Sebenarnya Allah sendiri yang menghendaki mereka mengalami nasib 
demikian. Apakah wajar kami memberi pangan kepada siapa yang jika Allah 
kehendaki pastilah Dia telah memberinya pangan sebelum kami? Bukankah 
mereka ternyata miskin dan papa, tidak mendapat kecukupan pangan, maka 
tentulah itu atas kehendak Allah jua dan karena itu kami pun tidak akan 
memberi mereka pangan. Sungguh permintaan kamu agar kami 
mengulurkan tangan kepada mereka, menunjukkan bahwa kamu wahai para 
penganjur, tidak lain kecuali benar-benar dalam kesesatan yang nyata.” 

Yang dimaksud dengan ( ah SS 3y “a ) mimmd razagakum Allah/ 
sebagian dari apa yang diregekikan Allah kepada kamu adalah harta benda 
bahkan segala macam yang mereka miliki dan nikmati dan berada dalam 


Kelompok III ayat 47 Surah Yasin (36) 





wewenang mereka. Penggunaan kalimat tu mengisyaratkan bahwa pemilik 
hakiki dari harta dan lain-lain itu adalah Allah swt. Dia Yang. 
menganugerahkannya, dan karena itu mereka hendaknya melakukan apa 
yang diperintahkan oleh Pemilik dan Penganugerah itu. 

Ayat di atas meminta mereka menafkahkan sesuatu. Nafkah dapat 
mencakup banyak hal, termasuk pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan 
yang lain. Apa yang direzekikan kepada mereka pun bermacam-macam, 
bukan hanya berupa makanan atau materi, tetapi juga kekuatan fisik, ilmu 
dan sebagainya. Namun mereka membatasi jawaban mereka pada pangan. 
Hal ini, boleh jadi karena yang dimaksud dengan rezeki pada ayat ini memang 
hanya pangan. Bisa jadi juga untuk pembatasan pada kata pangan itu, 
bertujuan menggambagkan kekikiran dan ketidakpedulian mereka terhadap 
kaum lemah, sehingga hal yang termudah bagi mereka yakni pemberian 
pangan, yang merupakan kebutuhan pokok kaum lemah, mereka pun 
enggan memberinya. 

Alasan kaum musyrikin itu sungguh tidak tepat. Kesalahan mereka 
— menurut Thabathaba'i — karena mereka mempersamakan kehendak Allah 
yang bersifat ketetapan hukum syariat dengan kehendak-Nya yang bersifat 
takwiniyah. Yang pertama Dia tetapkan untuk menguji manusia. Mereka 
diberi oleh Allah potensi untuk melaksanakannya atau mengabaikannya. 
Karena iu kehendak ini bisa saja dielakkan oleh para pendurhaka sehingga 
tidak terlaksana. Adapun kehendak-Nya yang bersifat takwiniyah, maka ini 
pasti terjadi. Dalam konteks pemberian pangan kepada fakir miskin, Allah 
menghendaki hal tersebut dalam pengertian tasyr77y sehingga alasan yang 
mereka kemukakan itu sungguh bukan pada tempatnya. Di tempat lain 
Allah menguraikan dalih mereka bahwa: 


Wa NG WS NG ibu sig La did Uya UE GA sa G gal a 

KA Up ot 

Dan berkata orang-orang musyrik: “Jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak 

menyembah sesuatu apapun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami, 

dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa (izin)-Nya” (OS. an-Nahl 

(16): 35). Rujuklah ke sana atau ke OS. al-An'am (6): 148 untuk memahami 
kekeliruan logika kaum musyrikin. 

Ayat di atas menyebut secara jelas kalimat (1, 4S" -»dJl) alladzina kafari/ 

orang yang kafir. Kata kafir dari segi bahasa berarti yang menutup. Ia digunakan 





Surah Yasin (36) Kelompok III ayat 47 


oleh al-Qur'an dalam berbagai makna. Antara lain dalam arti menutup 
kebenaran| enggan mengakuinya, seperti enggan mengakui keesaan Allah dan 
kebenaran yang disampaikan oleh Rasul. Ia juga digunakan dalam arti kikir, 
karena yang kikir sering kali menolak memberi bantuan dengan alasan: 
“Saya tidak punya”, sambil menutup-nutupi dan enggan memperlihatkan 
rezeki yang Allah anugerahkan kepadanya. Penggunaan kalimat itu pada 
ayat ini — padahal dapat saja 1a digantikan oleh kata mereka — bertujuan 
menggambarkan bahwa sikap dan jawaban mereka itu disebabkan oleh 
kekufuran dalam kedua pengertian di atas. 

Para pendurhaka yang kikir, tidak menyadari bahwa kebutuhan 
manusia demikian banyak dan beraneka ragam, dan tidak dapat dipenuhi 
kecuali melalui kerja samg semua pihak. Yang kaya hendaknya membantu 
meringankan beban yang miskin, sedang yang miskin dan memiliki tenaga 
serta waktu yang cukup, hendaknya membantu yang kaya dari tenaga yang 
dibutuhkannya. Demikian seharusnya semua saling bantu-membantu demi 
suksesnya tugas kekhalifahan manusia membangun kehidupan dunia ini. 

Sementara ulama berpendapat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan 
masa sulit yang dihadapi masyarakat Mekah. Ketika itu Nabi Muhammad 
saw. menganjurkan kepada semua pihak — termasuk kaum musyrikin — agar 
membantu fakir miskin, namun mereka enggan. Boleh jadi juga sementara 
fakir miskih yang memeluk Islam dan yang sebelum itu dibantu oleh orang- 
orang kafir, tidak lagi diberi bantuan yang selama ini mereka peroleh, karena 
keislaman mereka. Ketika itulah kaum musyrikin mengucapkan kalimat 
bodoh itu. 


KELOMPOK IV 


(AYAT 48 - 65) 





AYAT 48-50 

BA Yi Sa GA andake ES Ol KN ba og ii 

walèh i I9 iori o adai SE KED Opalar teki (RABU BA, 
gopi Ope 


Dan mereka berkata: “Kapan janji ini, jika kamu adalah orang-orang yang benar?” 
Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan 
mereka, ketika mereka sedang dalam keadaan bertengkar. Maka mereka tidak kuasa 
` membuat suatu wastat pun dan tidak (pula) dapat kembali kepada keluarga mereka. 


Ayat-ayat di atas dapat dinilai sebagai kelanjutan dari uraian ayat- 
ayat kelompok yang lalu, karena kandungannya masih. merupakan uraian 
tentang keburukan kaum musyrikin. Dapat juga ayat-ayat di atas Anda 
jadikan sebagai awal kelompok baru yang berbicara tentang sanksi yang 
akan dihadapi oleh kaum musyrikin setelah kematian mereka. Penulis 
cenderung menilainya sebagai kelompok baru. Yakni setelah ayat-ayat yang 
lalu membuktikan aneka argumentasi tentang keesaan dan kuasa Allah, 
kelompok ayat-ayat ini menguraikan tentang hari Kebangkitan yang 
merupakan salah satu tema utama surah ini. Apapun pendapat yang Anda 
pilih, yang jelas, hubungan uraiannya dengan ayat yang lalu sangat serasi. 

Ayat-ayat yang lalu menggambarkan keburukan sifat kaum musyrikin 
dan olok-olok mereka terhadap kaum muslimin. Ayat di atas melanjutkan 
uraian tentang sifat buruk mereka dengan menyatakan: Dan yang tidak 


551 


Surah Yasin (36) Kelompok IV ayat 48-50 





kurang buruknya dari ucapan mereka Itu, adalah apabila mereka 
diperingatkan tentang janji dan ancaman Allah mereka selalu berkata — sambil 
mempertolok-olokkan kaum beriman bahwa: “Sebenarnya janji dan ancaman 
tentang hari Kiamat, surga dan neraka itu tidak pernah akan terjadi. 
Beritahulah kami kapan terjadinya janji ini? Jika kamu adalah orang-orang yang 
benar tentu kamu akan menyampaikannya kepada kami.” Karena maksud 
mereka adalah memperolok-olokkan, maka ucapan tersebut ditanggapi 
secara tidak langsung oleh sesudahnya. Sambil menoleh kepada kaum 
muslimin ayat 49 berkomentar: Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan 
saja yang akan membinasakan mereka. Teriakan itu terjadi dengan tiba-tiba 
yakni ketika mereka sedang dalam keadaan bertengkar. Karena sedemikian cepat 
dan mendadaknya teriakamitu maka mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat 
walau wasiat ringkas sekali pun, dan tidak pula mereka dapat kembali kepada 
keluarga mereka atau kepada orang lain untuk meminta bantuan. 

Kata (kue) shaihah pada mulanya berarti swara keras yang keluar dari 
kerongkongan untuk meminta pertolongan atau menghardik. al-Qur'an 
menggunakan kata tersebut dalam arti suara yang diakibatkan oleh gempa 
atau halilintar. Sementara ulama memahami kata tersebut di sini dalam arti 
teriakan malaikat Israfil, ketika ia meniupkan sangkakala, yang saat itu 
juga — menurut QS. az-Zumar [39]: 68: 

é . . 3 . 6 

AD SA INN A AG Dipa LA gedh 

“Matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah.” 

Pendapat inilah menurut hemat penulis yang lebih tepat, apalagi ayat berikut 

berbicara tentang akibat peniupan sangkakala. Dan dengan demikian, 

menjadikan ayat-ayat di atas sebagai awal kelompok baru menjadi sangat 
sesuai. 

Ibn “Asyir mengemukakan kemungkinan makna kedua bagi kata 
shaihah/ teriakan ita. Menurutnya, ia dapat juga berarti teriakan oleh siapa 
yang sedang melihat marabahaya. Boleh jadi — tulisnya — teriakan itu adalah 
permintaan bantuan atas serangan kaum muslimin yang bermaksud 
menguasai barang dagangan kaum musyrikin yang terjadi sebelum peristiwa 
peperangan Badr. 

Kata (ù yana?) yakhishshimên terambil dari kata (abas) khishêm yakni 
pertengkaran. Pertengkaran dimaksud adalah pertikaian menyangkut aneka 
urusan kenikmatan duniawi sambil melengahkan urusan ukhrawi. Ini jika 
teriakan yang dimaksud adalah teriakan Israfil. Ibn “Asyir — yang sebelum 


Kelompok IV ayat 51-52 Surah Yasin (36) 





ini telah penulis kemukakan pendapatnya teritang ash-shaihah, memahami 
pertengkaran itu menyangkut cara menghadapi kaum muslimin yang 
bermaksud merampas harta perdagangan mereka di Badr, atau siapa yang 
ditugaskan untuk menghadapi aneka bahaya dan dalam keadaan mereka 
bingung antara percaya dan tidak. 

Firman-Nya: ( iea g O adam YG) fald yastathi Ina taushiyatan/ maka 
mereka tidak kuasa membuat satu wasiat pun, bertujuan menggambarkan betapa 
cepatnya jarak antara teriakan itu dan kebinasaan mereka. Ini jika yang 
dimaksud dengan teriakan adalah teriakan malaikat Israfil. Sedang bila yang 
dimaksud dengan teriakan adalah teriakan meminta pertolongan menghadapi 
kaum muslimin di Badr atau di mana pun, maka penggalan ayat itu bertujuan 
menjelaskan ketergesa-gesagn mereka menghadapi lawan, sehingga tidak 
sempat lagi menyampaikan pesan kepada keluarga. Demikian Ibn “Asyar. 


AYAT 51-52 


Ave ee | aa net KA £ Talik 
g é Eorp O Aai e SA b IN pa d a 
E an ai An oa i a A 
KONI Ugal Gog arji Eg G a UASA Cya G yá 
Dan ditiuplah sangkakala maka serta merta mereka — dari kubur-kubur mereka- 
menuju Tuhan #mereka. Mereka keluar berjalan cepat. Mereka berkata: “Wahai 
kecelakaan kami! Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat pembaringan 
kami?” Inilah yang pernah dijanjikan ar-Rakman dan benarlah para rasul. 


Ayat yang lalu berbicara tentang teriakan yang mematikan manusia. 
Teriakan tersebut sebagaimana dipahami oleh mayoritas ulama adalah suara 
keras yang terdengar akibat peniupan sangkakala pertama oleh malaikat 
Israfil. Ayat di atas mengungkap sekelumit dari apa yang akan terjadi 
sesudah kematian makhluk/manusia akibat teriakan itu. Yaitu bahwa: Dar 
dituplah sangkakala oleh malaikat Israfil sekali lagi, maka serta merta mereka 
semua dengan segera dan tanpa kuasa mengelak, langsung — bukan dari 
tempat lain tetapi dari kubur-kubur mereka masing-masing menuju Tuhan yang 
selama ini memelihara dan berbuat baik kepada mereka. Mereka berjalan 
keluar dengan cepat lagi penuh kesungguhan. Manusia yang ketika hidupnya 
di dunia mengingkari hari Kebangkitan sungguh terperanjat dan takut, 
apalagi setelah melihat siksa yang menanti para pendurhaka. Mereka berkata: 
“Wahai kecelakaan kami yakni Aduh celakalah kami! Siapakah yang 


2 534 > 
3 Nari 


FRA Surah Yasin (36) Kelompok IV ayat 51-52 
"ga . 


membangkitkan kami dari tempat pembaringan kami yakni kubur?” Inilah yang 
pernah dijanjikan oleh ar-Rajman Tuhan Yang Maha Pemurah melalui para 
nabi dan rasul yang dahulu kami tidak percaya dan kini telah menjadi 
kenyataan dan benarlah para rasul yang diutus-Nya itu. 

Kata (k34) 34 wailand terdiri dari huruf (4) y4/ wahai yang digunakan 
untuk memanggil, dan kata (k34) wail yang sering kali dipahami dalam arti 
kecelakaan serta huruf né yang berarti kami. Kata ini diucapkan untuk 
menggambarkan perasaan saat terjadinya sesuatu yang hebat, baik 
menggembirakan maupun menyedihkan. Di sini si pengucap bagaikan 
berkata: Wahai kecelakaan yang berkaitan dengan diriku, hadirlah 
menyaksikan keadaanku, atau hadirlah dengan segera agar aku mati tidak 
mengalami terlalu lama siksaan itu. Pada OS. Hud [11]: 72 ucapan serupa 
yG wailatd diucapkan oleh istri Nabi Ibrahim untuk melukiskan keanehan 
atas berita gembira yang diterimanya menyangkut kelahiran anak, padahal 
beliau dan suaminya telah tua bangka. 

Kata (Wadya) margadind/ tempat pembaringan kami. Ia berasal dari kata 
(S8) ar-rugad yakni tidur yang nyenyak tetapi hanya sedikit. Begitu makna 
kebahasaannya menurut at-Raghib al-Ashfahini. Sementara orang 
menjadikan kata tersebut sebagai dalih untuk menolak adanya kehidupan 
di alam barzakh, termasuk siksa dan kenikmatannya. Siapa yang berada 
dalam kubur tidak akan merasakan apapun, karena ketika itu mereka tidur 
nyenyak, dan ketika dibangkitkan mereka kaget sambil bertanya seperti 
terbaca di atas. Begitu lebih kurang dalih mereka. 

Pendapat di atas tidaklah tepat! Di kubur atau tepatnya di alam 
barzakh sebelum peniupan sangkakala kedua, ada siksa yang cukup pedih, 
tetapi setelah kebangkitan ke alam akhirat mereka sadar bahwa siksaan di 
neraka jauh lebih pedih, sehingga siksa yang di alam barzakh/kubur jika 
dibanding dengannya adalah bagaikan tempat tidur belaka. Demikian tulis 
pakar tafsir al-Biga'i. Sedang Thabathaba'i, ulama besar dan pakar tafsir 
beraliran Syi'ah, menulis bahwa ucapan kaum musyrikin itu berdasar 
keyakinan mereka dalam kehidupan duniawi yang mengingkari adanya 
kebangkitan. Pengingkaran itu telah meresap ke dalam jiwa mereka sehingga 
pada saat mereka bangkit dari kubur menuju Padang Mahsyar, mereka 
didadak oleh satu alam yang demikian menakutkan dan karena itu mereka 
— seperti bunyi ayat ini — pertama kali menyatakan kebinasaan mereka 
sebagaimana halnya yang sering mereka lakukan di dunia, kemudian 
mempertanyakan siapa yang membangkitkan mereka dari tempat pembaringan 





Kelompok IV ayat 51-52 Surah Yasin (36) 


mereka/ kubur sebagaimana keyakinan mereka di dunia menyangkut kubur. 
Demikian lebih kurang Thabathaba'. 

Memang, kalau kita hanya melihat ayat itu saja, maka dalih yang 
dikemukakan para penolak kehidupan di alam barzakh, sepintas lalu dapat 
dibenarkan. Tetapi ada sekian banyak ayat dan hadits yang 
menginformasikan bahwa yang telah meninggalkan dunia ini, tetap hidup 
di satu alam dan bahwa mereka merasakan nikmat atau siksa “dikubur” 
yakni di alam barzakh tersebut. Karena itu, ayat di atas harus dipahami 
sejalan dengan sekian banyak ayat dan hadits yang lain, apalagi ayat tersebut 
tidak menyatakan bahwa mereka tidur, tetapi dibangkitkan dari tempat 
tidur mereka. Selanjutnya bacalah misalnya OS. al-Mu'minun [23]: 99-100. 
Atau OS. Ghafir (40): 46 yag menguraikan keadaan Fir'aun dan pengikut- 
pengikutnya. Di sana dinyatakan bahwa: 

oai al aea Jis al RELA apas ayy Caty ah gie opw A 
Kepada mereka dinampakkan neraka, pagi dan petang, dan pada hari terjadinya 
kiamat (dikatakan kepada para malaikat): “Masukkanlah pengikut-pengikut 
Fir'aun (bersama Fir'aun) ke siksa yang paling keras.” 

Anda lihat, kepada mereka dinampakkan neraka setiap pagi dan 
petang. Tenty saja itu tidak terjadi di dunia. Karena tidak mungkin mereka 
melihatnya di dunia ini. Nah jika demikian, itu terjadi setelah mereka 
meninggalkan dunia. Tetapi karena lanjutan ayat tersebut menyatakan 
bahwa dan pada bari terjadinya kiamat diperintahkan kepada malaikat untuk 
memasukkan mereka ke neraka, maka penampakan neraka kepada mereka 
tentulah terjadi sebelum terjadinya kiamat. Dari satu sisi ini menunjukkan 
bahwa mereka hidup di satu alam yang berbeda dengan alam dunia. Di 
sana pandangan mereka lebih tajam dari pandangan di dunia ini, karena 
mereka telah dapat melihat neraka. Di sisi lain, melihat neraka yang akan 
menjadi tempat mereka, pastilah sangat mengerikan, dan ini berarti siksa 
yang luar biasa, sebelum mereka mendapatkan siksa yang lebih berat lagi, 
yakni benar-benar terjerumus ke dalam neraka. 

Salah satu dari sekian banyak hadits yang dapat menguatkan adanya 
apa yang dinamai “siksa kubur”, yakni siksa di alam barzakh, adalah hadits 
yang menyatakan bahwa suatu ketika Rasul saw. melewati salah satu tembok 
(kuburan) dari tembok-tembok kota Madinah dan beliau mendengar suara 
dua orang yang merintih. Rasul saw. bersabda: “Keduanya sedang disiksa. 
Mereka disiksa bukan karena dosa besar. Orang pertama, tidak mencuci 





Surah Yasin (36) Kelompok IV ayat 51-52 


bersih bekas 'kencingnya dan yang kedua berjalan menyebarkan isu yang 
memecah belah.” Kemudian beliau meminta diambilkan dahan pohon 
kurma, lalu beliau belah dua dan meletakkannya pada masing-masing kubur. 
Beliau ditanya mengapa melakukan itu? Rasul saw. menjawab: “Semoga 
itu meringankan siksa buat mereka selama dahan itu belum kering.” (HR. 
Bukhari dan Muslim melalui Ibn “Abbas). 

Bila berdasar kaidah-kaidah ilmu hadits, apa yang diinformasikan di 
atas adalah sepenuhnya shahih. Sangat sulit menolaknya, kecuali jika akan 
ditolak berdasar penggunaan akal mereka yang tidak percaya. Tetapi perlu 
disadari bahwa akal manusia tidak dapat menjangkau alam barzakh, sehingga 
tidaklah tepat menggunakannya untuk membenarkan atau menolak 
informasi agama yangeberkaitan dengan masalah metafisika. Kita hanya 
percaya dan menerima baik seluruh informasi yang disampaikan oleh Allah 
dan Rasul-Nya. 

Harus diakui bahwa sebagian riwayat-riwayat yang berkaitan dengan 
kehidupan di alam barzakh sifatnya sangat lemah atau diperselisihkan 
nilainya, namun banyaknya riwayat yang sebagian di antaranya sangat kuat, 
menjadikan kita sulit untuk mengingkari siksa dan kenikmatan di alam 
tersebut hanya dengan alasan yang berdasarkan logika alam duniawi dan 
hukum-hukum yang berlaku di sini, padahal terbukti bahwa ada alam lain 
dan ada” juga hukum-hukum yang berlaku bagi alam lain itu. Ini serupa 
dengan hukum-hukum alam yang berlaku di luar angkasa, yang berbeda 
dengan yang berlaku di bumi, sebagaimana terbukti dan telah dialami oleh 
para antariksawan. 

Kalimat (YP! Asy bidan) hddzd md wa'ada ar-Rahman| inilah yang 
pernah dijanjikan oleh ar-Rahman, ada yang memahaminya sebagai lanjutan 
ucapan para pengingkar hari Kebangkitan itu, atau ucapan rekan mereka 
menjawab pertanyaan rekannya, tetapi bukan dengan tujuan menjawab — 
karena semua seketika itu juga telah sadar — tetapi sebagai pertanda 
penyesalan. Ada juga yang memahaminya sebagai jawaban malaikat atas 
pertanyaan kaum musyrikin itu. 

Penggunaan kata ar-Rahmdn agaknya untuk mengisyaratkan harapan 
mereka akan adanya curahan rahmat Ilahi, sekaligus merupakan pengakuan 
kepada-Nya kendati sewaktu hidup di dunia mereka enggan sujud, bahkan 
menjauh jika kata ar-Rahman disebut. Allah berfirman: 


4 
fro 


s angan ghaid ea Ban Bgn ep, LL E Eaa DA an aa 
Naa Ray UB a a a a Si Jab 1513 


Kelompok IV ayat 53-54 Surah Yasin (36) 





“Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Sijudlah kepada ar-Rabman”, mereka 
berkata: “Apakah ar-Rahmdn itu? Apakah kami sujud kepada apa yang engkau 
perintahkan kami?” Dan itu menambah kejauhan mereka.” (OS. al-Furgan (25): 
60). 


AYAT 53-54 
Yai ed Da GAS Rosie ih ING bag iato Y UAE Dy 
KEP DAR ES UNI gp NG aa 


Ta tidak lain kecuali satu teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semua di sisi Kami 


dihadirkan. Maka pada harrmtu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan 
kamu tidak dibalas kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.” 


Selanjutnya Allah mengingatkan tentang teriakan/suara keras akibat 
peniupan sangkakala itu bahwa ia begitu singkat dan kepatuhan mereka 
pun begitu cepat. Ja yakni teriakan atau peniupan sangkakala itu, tidak lain 
kecuali satu teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semua dalam keadaan 
berkumpul — hanya di sisi Kami tidak pada selain Kami mereka dihadirkan, 
suka atau tidak suka. Namun demikian, jangan duga bahwa ketika itu akan 
ada pengarfiayaan dari Kami atau siapa pun. Betapapun besarnya 
pelanggaran yang dilakukan dan betapapun besar kedurhakaan kepada 
Allah, namun Allah Maha Adil dalam menjatuhkan sanksi, dan Maha 
Pemurah dalam menganugerahkan ganjaran, waka karena itu pada hari itu 
seseorang yang taat maupun yang durhaka tidak akan dirugikan sedikit pun dan 
kamu tidak dibalas, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan. Jika yang 
kamu lakukan keburukan, maka balasannya adil dan setimpal, dan jika 
kebajikan maka ganjaran yang kamu peroleh merupakan anugerah Allah 
yang berlipat ganda dari nilai amal kamu. 

Kata ( 62) jamtun/ semua mengandung juga makna bersama-sama, dan 
dengan demikian ayat di atas menginformasikan bahwa penghadiran itu 
dilakukan serentak, sehingga semua datang sekaligus dalam saat yang sama, 
bukan dalam bentuk kelompok-kelompok, yang satu setelah yang lain. 

Ayat di atas menggunakan kata (44) ladaind yang kesannya berbeda 
dengan kesan kata ( uus ) 7ndand, walau keduanya biasa diterjemahkan di 
sisi Kami. Kata yang digunakan ayat ini mengesankan adanya sesuatu yang 
berada di luar dugaan atau jangkauan nalar. Penggunaannya di sini untuk 


Surah Yasin (36) Kelompok IV ayat 55-57 





mengisyaratkan betapa peristiwa tersebut sangat luar biasa dan tidak dapat 
terjangkau oleh nalar. Demikian al-Biga'i. 

Firman-Nya: (o pan paf la yi Ogy Ya) va lâ tujzauna illå mâ kuntum 
ta maliin| dan kamu tidak dibalas kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan 
merupakan penjelasan sekaligus bukti bahwa pada hari itu tidak akan ada 
penganiayaan. Betapa tidak demikian, padahal masing-masing menerima 
apa yang mereka sendiri kerjakan. Penganiayaan adalah menempatkan 
sesuatu bukan pada tempatnya, atau memberi kurang dari hak yang 
semestinya diberikan. Sedang di sini yang bersangkutan diberikan persis 
sesuai dengan hak dan apa yang dilakukannya. 

Ucapan di atas tidak harus dipahami dalam arti ucapan sebagaimana 
bunyi redaksi ayat ini. Bisa juga ucapan itu merupakan ilustrasi tentang 
hakikat yang akan terjadi ketika itu, bukan yang diungkap dalam bentuk 
kata-kata. 


AYAT 55-57 

JAS AAN Ah KOP DAS Jk AA Ui Cal 
«gi Sua a aa) RSU laad rel KTP DSA MI Je 

“Sesungguhnya penghuni-penghuni surga pada hari itu dalam kesibukan, lagi sangat 

senang. Mereka bersama pasangan-pasangan mereka berada dalam tempat-tempat 


yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. Buat mereka di sana ada buah-buahan 
dan buat mereka juga apa yang mereka minta.” 


Ayat sebelum ini menegaskan bahwa di hari Kiamat nanti tidak 
seorang pun akan teraniaya atau dirugikan. Semua akan diberi balasan yang 
setimpal bahkan yang taat akan memperoleh tambahan. Banyak sekali 
anugerah Allah bagi hamba-hamba-Nya yang taat. 

Ayat-ayat di atas mengungkap sekelumit anugerah yang akan diraih 
oleh para penghuni surga. Namun sebelum mengungkapnya, ayat 55 
mengingatkan bahwa walau kenikmatan telah menjadi kesenangan yang 
bersinambung atau katakanlah merupakan rutinitas penghuni surga, namun 
itu sama sekali tidak menjemukan mereka. Karena sesungguhnya penghuni- 
penghuni surga pada hari Kebangkitan ztu dalam kesibukan, lagi mereka sangat 
senang dengan kesibukan itu. Di sana mereka tidak hidup sendiri-sendiri, 
tetapi mereka bersama pasangan-pasangan mereka. Yakni istri dan suami mereka 





Kelompok IV ayat 55-57 Surah Yasin (36) 


akan selalu bersama mereka dan berada dalam tempat-tempat yang teduh, 
bertelekan di atas dipan-dipar. Buat mereka di sana ada aneka buah-buahan yang 
disuguhkan oleh pelayan-pelayan yang lincah, cantik atau gagah dan dalam 
usia remaja dan buat mereka juga apa yang mereka minta atau harapkan. 

Kata (ts) syughul terambil dari kata (Jae) syaghala yang pada mulanya 
berarti sesuatu yang menjadikan seseorang sibuk sehingga melalaikannya 
dari aktivitas yang lain. Sementara ulama menyebutkan beberapa jenis 
kesibukan, bahkan ada yang memahami kata syyghu/ dengan hubungan seks 
dengan gadis-gadis remaja. Begitu dalam tafsir al-Ourthubi. Pendapat ini 
kurang tepat, karena ayat ini tidak menetapkan satu aktivitas tertentu, 
apalagi dengan menyatakannya sebagai hubungan seks, seakan-akan 
kenikmatan hanya terbatas pada penyaluran nafsu seksual. 

Kata (0WSU ) fikihiin terambil dari kata (4G) fakiha yang berarti 
pembicaraan yang menyenangkan, atau katakanlah senda gurau. Dari akar 
kata yang sama lahir kata (a4SW) fikihah yang berarti buah. Agaknya karena 
cengkrama dan senda gurau terasa lebih nikmat jika disertai dengan makanan 
kecil dan buah-buahan segar. 

Firman-Nya: (0x Jas G ) ff yughulin fakihin, berarti penghuni 
surga itu berada dalam kenikmatan yang menyibukkan mereka, tetapi 
kesibukan tersebut sama sekali tidak menjemukan karena mereka merasa 
aktivitas mereka begitu penting sampai mereka mengabaikan selainnya, 
atau tidak memiliki waktu untuk mengerjakan yang lain. Ibn “Asydr 
memahami kalimat ini dalam arti mereka berada di dalam wadah kenikmatan, 
diliputi olehnya, sehingga mereka tidak memandang kepada penyiksaan 
penghuni neraka, yang tentu saja dapat mengeruhkan pandangan dan hati 
mereka. Thabathaba'i memahaminya secara lebih umum, yakni mereka 
ketika itu dalam satu aktivitas berupa kenikmatan surgawi yang menjadikan 
mereka tidak lagi melakukan suatu aktivitas selainnya, apapun bentuknya. 

Ayat di atas menjanjikan kebersamaan setiap pasangan dengan 
pasangannya, yakni dengan firman-Nya: («r! 3515 8) hum wa agwdjuhum 
yakni mereka dengan pasangan-pasangan mereka. Bagi penghuni surga yang telah 
memiliki pasangan dalam kehidupan dunia dan berbahagia dengan 
pasangannya, maka di surga nanti selama pasangannya itu taat dan beriman 
maka mereka akan selalu bersama-sama, bahkan bersama-sama juga dengan 
anak keturunan mereka yang beriman dan taat, walau ketaatan mereka 
tidak mencapai tingkat ketaatan orang tua mereka (baca OS. ath-Thur (52): 
21). Bagi yang tidak kawin atau tidak berbahagia dengan pasangannya, 





Surah Yasin (36) Kelompok IV ayat 58-59 


maka ia akan bersama pasangan-pasangannya dari para bidadari dan 
bidadara. Bagi wanita yang kawin dua atau tiga kali akibat kematian . 
suaminya, maka ia akan dipesilakan memilih pasangan yang paling 
disenanginya — dalam hal ini yang paling baik akhlaknya. Ummu Salamah, 
istri Nabi Muhammad saw, yang juga merupakan janda Abu Salamah, 
pernah bertanya kepada Nabi Muhammad saw. tentang siapa pasangan 
wanita yang pernah kawin dengan dua pria atau lebih. Nabi saw. menjawab: 
“Allah swt. akan mempersilakan wanita itu untuk memilih salah seorang 
dari kedua suaminya, dan ketika itu yang dipilihnya adalah yang paling 
baik akhlaknya.” Rasul saw. berkomentar: “Hai Ummu Salamah, budi 
pekerti yang baik mengantar meraih kebajikan dunia dan akhirat.” 


da 
AYAT 58-59 


ROAD DA padi AA a ag EAD aa G a SA a 


“Salamun”, sebagai ucapan dari Tuhan Yang Maha Penyayang, dan: “Berpisahlah 
pada hari ini, hai para pendurhaka.” 


Ayat yang lalu menguraikan sekelumit kenikmatan jasmani, tetapi 
bukan hanya kenikmatan demikian yang mereka peroleh. Yang lebih utama 
dan membahagiakan adalah sa/imun yakni kedamaian agung sebagai ucapan 

. dari Allah Tuhan Yang Maha Agung lagi Yang Maha Penyayang yang tercurah 
kepada para penghuni surga. Adapun penghuni neraka maka mereka 
dihardik dan dikatakan kepada mereka: “Berpisahlah yakni menyingkirlah 
kamu semua pada hari ini, dan menjauhlah dari orang-orang mukmin hai 
para pendurbaka!” 

Kata (@9tw) salamun terambil dari-akar kata (ew ) salima yang maknanya 
berkisar pada keselamatan dan keterhindaran dari segala yang tercela. Ini 
adalah salim yang bersifat pasif. Ada juga yang bersifat aktif, yakni perolehan 
sesuatu yang menyenangkan dan didambakan. Karena itu, ucapan selamat 
ditujukan kepada yang terhindar dari bencana, sebagaimana ditujukan juga 
kepada yang meraih sukses. Ketika menafsirkan OS. Yunus (10): 10, penulis 
antara lan mengemukakan bahwa: Ucapan penghormatan yang diucapkan 
oleh dan kepada penghuni surga saat pertemuan adalah (ado) salim, bukan 
as-Saldmu Alaikum sebagaimana dalam kehidupan dunia ini. Agaknya tidak 
disebutnya kata “Alaikum, karena ucapan ini tidak lagi berfungsi sebagaimana 





a Ht 
bea ak 


Sa 
Pa 
PAN 


P 


Kelompok IV ayat 60-61 Surah Yasin (36) 





fungsi pengucapannya di dunia. Di dunia ia dimaksudkan antara lain sebagai 
doa agar keselamatan dan keterhindaran dari bencana atau gangguan selalu 
menyertai mitra bicara. Ini lebih jelas lagi bila yang mengucapkan dan yang 
diucapkan kepadanya belum saling kenal, sehingga kata G/aikum yakni 
untukmu perlu ditekankan. Adapun di surga, maka doa demikian tidak 
diperlukan lagi. Bukankah mereka semua sudah hidup dalam Dar as-S. alam / 
Negeri yang penuh kedamaian? Bukankah Allah telah mencabut kebencian 
dari kalbu mereka? (Baca antara lain OS. al-A'raf (7): 43). 

Kita tidak tahu persis bagaimana bentuk ucapan salam dari Allah 
ini. Boleh jadi melalui malaikat atau selain mereka. Boleh jadi Allah dengan 
satu dan lain cara menjadikan penghuni surga dapat memahami salim dari 
Allah itu. Yang jelas adalah jika Allah yang telah mengucapkan sesuatu, 
maka itu adalah ketetapan-Nya yang pasti terlaksana. Ketika itu tidak satu 
pun yang dapat membatalkan atau menghalangi-Nya. Jika demikian, 
penghuni surga akan merasakan kedamaian dan kesejahteraan abadi dan 
agung karena kedamaian dan kesejahteraan itu telah merupakan ucapan 
yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Kekal lagi Maha Agung. 

Tanwin (bunyi dengung min) pada kata (gw) salimun, demikian juga 
pada kata («) ) Rabbin, bertujuan menggambarkan keagungan. Pemilihan 
kata Rabb di sini sangat sesuai dengan anugerah salam dan kedamaian itu, 
karena kafa Rabb mengandung makna bimbingan dan anugerah, dan 
memang demikianlah Allah yang selalu mencurahkan bimbingan dan 
'kebajikan kepada makhluk-Nya. 

Kata (Ig jt) zmtdg# terambil dari kata (9 »& — 0jW) magahu-yamizuhu 
yang berarti memisahkan sesuatu dari kelompok yang mana tadinya dia 
berbaur atau menyatu. Perintah ini bukan diarahkan langsung kepada para 
penghuni neraka itu dan yang karenanya mereka diminta agar memisahkan 
diri, tetapi dia adalah perintah /a£winiy yakni perintah Allah yang 
mencerminkan kehendak-Nya untuk mewujudkan sesuatu yang 
diperintahkan-Nya. Ini termasuk dalam kandungan makna firman-Nya pada 
akhir surah ini: “Sesungguhnya perintah-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu 
hanyalah berkata kepadanya: Jadilah!” maka terjadilah ia.” Kata tersebut dipilih 
di sini untuk menggambarkan betapa cepat pemisahan itu terjadi. 


AYAT 60-61 
KUP Ta PE SIA SEN GAS last AU Ai 


